


“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.” 


AL-OUR'AN DAN TAFSIRNYA 
(Edisi yang Disempurnakan) 


Hak cipta dilindungi undang-undang 
All rights reserved 


Cetakan 2011, Widya Cahaya 
Diterbitkan oleh: 
Widya Cahaya, Jakarta 


Dicetak oleh: 
Percetakan Ikrar M andiriabadi, Jakarta 


Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Departemen Agama RI 


Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) 


Jakarta: Departemen Agama RI 


10 jilid, 24 cm 

Diterbitkan oleh Departemen Agama dengan biaya DIPA Ditjen Bimas 
Islam Tahun 2008 

ISBN 979-3843-01-2 (No. Jil. Lengkap) 

ISBN 979-3843-04-4 (No. Jil. III) 


1. Al-Our'an — Tafsir I. Judul 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 


ayat 1 


: Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau 


pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

: Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau 
menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak 
Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 





Kementerian Agama RI 


AL-0UR'AN 
DAN TAFSIRNYA 


(Edisi yang Disempurnakan) 


Juz 7: al-Ma'idah/5: 83-120 al-An am/6:1-110 
Juz 8: al-An'am/6: 111-165 al-A'raf/7: 1-87 
Juz 9: al-Araf/7: 88-206 al-Anfal/8: 1- 40 


JILID 


UI 





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 


Keputusan Bersama M enteri A gama dan M enteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987 










































































1. Konsonan 
No Arab Latin No Arab Latin 
1 | Tidak dilambangkan 16 L . 
2 w b 17 5 $ 
3 & t 18 e : 
4 & £ 19 E g 
5 Fa j 20 2 
6 C Y 21 d g 
7 2 kh 22 3 k 
8 » d 23 J 1 
9 8 O 24 e m 
10 J r 25 0 n 
11 5 Z 26 5 W 
12 » S 27 » h 
13 S sy 28 : 
14 2 i 29 s y 
15 » « 
2. Vokal Pendek 3. Vokal Panjang 
s5 Mes . kataba Il -£ JB gia 
— si Ja su'ila S-3 J8 da 
"-u Li yadnabu Wp Sg yagulu 





4. Diftong 


'd 


3 


ai 


au 


&&  kaifa 


Jd  Yaula 


vii 





DAFTAR ISI 


Pedoman, (raNsliterasi ses wu anakan an anakanak vii 
Sambutan M enteri Agama R.I. .....oooooo Woo momo om Wo XV 
Sambutan M enteri Agama R.I. ......ooooWoo Woo momo mo Wo xvii 
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat K eagamaan...................... XiX 
Kata Pengantar Kepala Lanjah Pentashihan M ushaf Al-Our'an............. xxili 
Kata Pengantar Ketua Tim Penyempurnaan Tafsir Al-9ur'an............... XXIX 
Juz7 

Sikap Orang Nasrani Y ang Beriman K epada AI-OUF'AN ....ooooooooo. 1 
Larangan M engharamkan M akanan Y ang Halal ..........ooooo oom 4 
Sumpah dan Kafaratnya ................ooooooooW Wanna 8 
Larangan Minum Khamar, Berjudi, Berkorban Untuk Berhala dan 

Menigundi Nasib... aanenuggsagnassseman 11 
Larangan Berburu Pada Waktu Ihram dan Dendanya......................i.i.. 22 
Kemuliaan Ka'bah dan Bulan-bulan yang Dihormati .......................... 26 
Larangan Mengajukan Pertanyaan yang Dapat Memberatkan .............. 30 
Saksi Dalam Berwasiat ...................ooooooo oo WWW aa 37 
Salah Satu Peristiwa Pada Hari Kiamat ..................ooooo. 42 
Beberapa Kisah Tentang Nabi Isa .................o.ooooooo. 44 
Nabi Isa Lepas Tangan dari Tuduhan Kaumnya ..............ooooo. 55 
Surah Al-An am 

Pengantar ea an Ken ta ena ama aan 64 
Hubungan Surah Al-Ma'idah dengan Surah Al-An'am .........o. 65 
Bukti-bukti Tentang Keesaan Allah ..................oooooo 66 
Sebab-sebab Keingkaran Kaum Musyrik dan Ancaman Terhadap 

Mereka nan angan eumeane uan 73 
Keagungan Allah dan Kesaksian-Nya Atas Kenabian Muhammad........ 80 
Kesaksian Kaum Musyrik Terhadap Dirinya Sendiri dan Keadaan 

Mereka Pada, Hari. Kiafnat naa 90 
Allah Membesarkan Hati Nabi Muhammad .................ooo 99 


ix 


Kesempurnaan Ilmu Allah dan Bukti-bukti Kebenarannya ................... 109 


Allah Menguasai dan Menentukan Keadaan Makhluknya .................... 117 
Tuntunan Dalam Menghadapi Masyarakat ..................ooa 121 
Perintah Mengucapkan Salam ...............ooooooooooo Wo 130 
Sikap Kaum Muslimin Terhadap Ajakan Orang Musyrik ..................... 133 
Hanya Allah Yang Mengetahui Hal-hal yang Gaib .................... 137 


Bukti-bukti Kebesaran dan Kasih Sayang Allah Kepada Hamba-Nya.... 144 
Larangan Duduk Bersama Orang yang Memperolokkan Agama Allah.. 149 


Sikap Orang-orang Mukmin Menghadapi Orang-orang Musyrik .......... 155 
Cara Nabi Ibrahim Membimbing Kaumnya Kepada Agama Tauhid ..... 160 
Bukti Kebenaran Agama Tauhid dan Batilnya Kemusyrikan ................ 165 
Para Nabi yang Diberi Kitab dan Hikmah .................ooooooc 169 
Pengingkaran Orang Yahudi Terhadap Al-Our'an Berarti Pengingkaran 
Terhadap Agama Tauhid .............ooooooooooooaaaakaaaa. 171 
Kebenaran Wahyu dan Akibat Berdusta Terhadap Allah ...................... 181 
Bukti-bukti Keesaan dan Kekuasaan Allah .................oooo 185 
Syirik Adalah Penyelewengan Dari Fitrah .................ooooo 195 
Perintah Mengikuti Wahyu dan Larangan Memaki Berhala .................. 202 
Juz 8 

Sikap Keras Kepala Kaum Musyrik .................oooWoooW 211 


Penegasan Nabi Bahwa Al-Our'an adalah Bukti Utama Kerasulannya . 215 
Kesesatan Akidah Kaum Musyrik dan Haramnya Sembelihan Mereka. 217 


Perumpamaan Orang Mukmin dan Orang Kafit ................ooo 222 
Pembangkangan Kaum Musyrik dan Berlakunya Sunatullah Terhadap 

HAMbaAnYA dana aa sana 225 
Nasib Orang-orang yang Durhaka Pada Hari Kiamat ........................... 230 
Derajat Seseorang Sebanding dengan Amalnya .............oooo 234 
Allah Mahakaya dan Mahaluas Rahmatnya .................oooooo. 241 
Beberapa Aturan yang Dibuat Orang-orang Musyrik ................o... 246 
Nikmat Allah dan Sikap Kaum Musyrik ..............oooooo oo 254 
Makanan yang Haram bagi Kaum Muslimin dan Kaum Yahudi ........... 260 


Xx 


Sanggahan Kaum Musyrik Terhadap Ucapan Kaum Muslimin ............. 264 


Beberapa Ajaran Pokok Dalam Islam ..................ooccaaa 268 
Perbandingan Antara Taurat dan Al-Our'an ..........oooooo. 215 
Pembangkangan Kaum Musyrik ...............oooooooWo ok. 278 
Bahaya Perpecahan dalam Agama dan Pahala Bagi Orang yang 

Beramal. Menentu Senen mana banana kana 280 
Mengikuti Millah Ibrahim A.S. Dalam Tauhid dan Ikhlas 

dalam Beramal Maut nan NN NON intan nnandaa 284 
Surah Al-Araf 

Pengantar dana aa aan 288 
Hubungan Surah Al-An'am dengan Surah AI-ATaf ............oooo 289 
Kewajiban Mengikuti Wahyu ...........ooooooo akan 291 
Kedurhakaan dan Akibatnya di Dunia ...............ooooooWW. 293 
Kedurhakaan dan Akibatnya di Akhirat ................ooooo. 296 
Karunia Allah Kepada Manusia ...............oooooooo WWW. 301 
Penghargaan Allah Swt Kepada Nabi Adam dan Keturunannya ........... 304 
Kisah Adam Keluar dari Surga .................ooooWoooWoW WWW. 310 
Peringatan Allah Berkenaan dengan Godaan Setan ........................ 316 
Kegagalan Kaum Musyrik dan Alasan-alasan Mereka yang Lemah ..... 319 
Adab Berpakaian, Makan dan Minum ...............oooo 323 
Ketentuan/Ajal 4. etis nan bauabana aka Ra habanund hak 329 
Pengutusan Para Rasul dan Akibat Penerimaan dan Penolakan 

KeraSulah (3 ban an entushn nan Bnanhn uanda anna pasula 332 
Balasan Bagi Orang yang Mendustakan Ayat-Ayat Allah .................... 337 
Balasan Bagi Orang yang Beriman ...............o..ooooo WWW. 340 
Dialog Antara Penghuni Surga dan Penghuni Neraka .......................... 343 
Dialog Penghuni A'raf dengan Penghuni Neraka ..................o.. 348 
Penghuni Neraka Minta Tolong Kepada Penghuni Surga ..................... 350 
Al-Our'an Merupakan Petunjuk dan Rahmat bagi Orang Beriman ........ 353 
Allah Maha Pencipta .............oooocoocoWooooWo Woman 355 
Etika Berdoa» aan ama an aan ea aan 362 
Bukti Kekuasaan Allah Tentang Kebangkitan Manusia ........................ 366 


xi 


Kisah Nabi: Ud: at hn kanukunakanananakangkanng 376 
Kisah: Nabrt Saleh. de sen neannunennnanuu ngga 383 
Kisah: NADI LAI: Hei iii ii inn LAN Anna na lha 390 
Kisah Nabi Syu'aib ..........oooooooWoWooo oo mennaallnnlalannaa. 396 
Juz9 

Ancaman Kaum Nabi Syu'aib Untuk M engusirnya dari Negerinya ...... 403 
Nasib Buruk Y ang Menimpa Kaum Nabi SyU' aib ..........ooooooooWoWoWo 408 
Sunnatullah Bagi Umat yang M endustakan Rasul ..........oo.oooWo 412 
Keberuntungan Orang yang Beriman dan Ancaman Allah Terhadap 

Orang Yang-DUFhaka: sinensis intantinsbalann mun bana 416 
AKI KisdheN AbIS 9 Al: teen ang ant uenak oten 420 
Kisah Nabi M usa As, Fir'aun dan Bani ISrail .................oooooooWoWo 424 
Fir'aun M eminta Bukti K erasulan M USa ............oooooooWoWoWoWmoWmoWoWo 432 
K elicikan Pemuka-pemuka Kaum Fir'aUN “oo oo Woo Wo. 435 
Kekalahan Ahli Sihir Fir'aun dan Pernyataan Iman Mereka ................. 440 
Kemurkaan Fir'aun Kepada para Pesihir dan Jawaban Mereka ............ 443 
Fitnah para Pembesar Fir'aun Terhadap Nabi Musa As... 449 
Azab Tuhan Terhadap Fir'aun dan KauMnya ........ooooWoWoo mom 454 
Hukuman Terakhir Bagi Fir'aun dan KauMnya .........oooWoWomooo 457 
Nikmat Allah Swt Kepada Bani ISrail ............o.ooooo oo Woo Kom 459 
Sikap Bani Israil Kepada M usa As Setelah Terbebas Dari Penindasan 
PU AR na nah 463 
Musa As Menerima TaUFat ......o.oooooocooo oom mmm 411 
Akibat Takabur dan M endustakan Ayat-ayat Allah ........o.oooooooooo. 479 
Bani Israil M enyembah Patung Anak Sapi ...........oo.ooo oo mWooWo mo 483 
Sikap Nabi M usa Terhadap K esesatan KauMnya .......ooooooooooooWo 486 
Ampunan Allah Bagi Bani Israil Yang Bertobat ..........o.ooomom 489 
Berita Kerasulan Muhammad dalam Taurat dan Injil ............ooo. 492 
Nabi Muhammad Diutus Kepada Seluruh Umat Manusia... 501 
NikmatsA! lari Kepada BNI ISFSIL Sia ana 504 


xii 


Pengingkaran Bani Israil Terhadap Perintah Allah K etika M asuk 
Bait! /M'aKdIiS kaus east 
Pengingkaran Bani Israil Terhadap Perintah dan Larangan Allah 

Pada ani Sabat AA AAN aan 
Balasan Y ang Diterima Oleh Orang Y ahudi Y ang Ingkar 

Gan: Yang MendatiAl Tah menit em mamubanunanumanuntmnsal 
Ketauhidan Sesuai Dengan Fitrah M anUSia .........oooooooo Woo 
Perumpamaan Orang-orang Y ang M endustakan Ayat-ayat Allah ......... 
Sifat-Sifat Penghuni Neraka ........ooooooo Wo Woo. Woo Woo Woo Wo Wo Wo.W. 
ASMAul #USNG AA AN AN NE NAN MA NAN aa 
Akibat yang Diderita oleh Orang yang M endustakan Ayat-ayat Allah .. 
Hanya Allah yang M engetahui Datangnya Hari Kiamat... 
Allah M engingatkan M anusia Tentang Asal-U sul Kejadiannya ............ 
Berhala Tidak Patut Disembah .............ooooooWo Woo Wo WoWo.WoWoWoWo 
Pedoman: Berdak Wah 00k ee akakaaakunga kanan. 
A dab Mendengarkan A I-Gur'an dan Berzikif ..........o.ooooooWo momo 
Surah Al-Anfal 

PAMA mena Ke ea an BB 
M unasabah Surah AI-A 'raf dengan Surah Al-Anfal ...............ooo.. 
Cara Pembagian Rampasan Perang ............oo.ooooWo.WooWoWoWoWoWoWoWoWo. 
Sifat Sitat Orang MUKMIN ket ana mataku 
K eengganan Sebagian Orang M ukmin Pergi Ke Perang Badar ............. 
Pertolongan A Ilah Kepada Kaum Muslimin dalam Perang Badar ......... 
Larangan M elarikan Diri Dari Pertempuran ..........oooo Wo Woo Wo 
Larangan Berpaling Dari Perintah Allah dan Rasul-Nya... 
Kewajiban M enaati Perintah Allah dan Rasul-Nya... 
Larangan Berkhianat dan Hikmah Bertakwa ..........ooo.ooo mo momo 
Tipu Daya Kaum M usyrikin Terhadap Nabi .........ooooooWoWoWmoWo mo 
Kewajiban M emerangi Orang M usyrik dan Perintah M emelihara 
AGAMA ee beban air 
Datar KU taka SIRNA 
Indek tetas fan Ta ea BA RN BASA AS an an 


xiii 





PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 


KATA SAMBUTAN 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 


Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, saya menyambut 
baik penyempurnaan dan penerbitan Al-Our'an dan Tafsirnya yang disusun 
oleh para pakar dan ulama Indonesia secara bersama-sama di bawah 
koordinasi Departemen Agama Republik Indonesia. Penyempurnaan dan 
penerbitan Al-Ouran dan Tafsirnya ini merupakan bagian dari upaya kita 
untuk meningkatakn iman, ilmu, dan amal saleh kaum muslimin di tanah air. 

Bagi kaum muslimin, Al-Our'an adalah petunjuk (hudan) untuk 
menuntun umat manusia menuju ke jalan yang benar. Al-Our'an juga 
berfungsi sebagai pemberi penjelasan (tibyan) terhadap segala sesuatu, dan 
pembeda (furgan) antara kebenaran dan kebatilan. Keindahan bahasa, 
kedalaman makna, keluhuran nilai, dan keragaman tema di dalam Al- 
Our'an, membuat pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Our'an tidak 
akan pernah kering untuk terus diperdalam, dikaji, diteliti, dan dimaknai 
dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, upaya menghadirkan pesan-pesan 
Al-Our'an merupakan proses yang tidak pernah berakhir selama manusia 
hidup di muka bumi ini. 

Saya dan segenap kaum muslimin di Indonesia, tentu sangat bangga 
karena para ulama kita telah mampu melahirkan Tafsir al-Our'an dalam 
bahasa Indonesia yang sangat lengkap dan monumental. Para ulama 
terkemuka, seperti Prof. Dr. Mahmud Yunus, Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddigy, 
Prof. Dr. Hamka, dan Prof. Dr. H. M. Ouraish Shihab, misalnya, telah 
memberikan kontribusi pemikiran yang sangat besar dalam menghadirkan 
pesan-pesan Al-Our' an, baik dlam bentuk terjemahan maupun tafsir. 


XV 


Karya besar para ulama kita itu patut kita hargai dan kita hormati 
sebagai mahakarya bagi pencerdasan spiritual umat, bangsa, dan negara. 
Melalui penerbitan Al-OGur'an dan Tafsirnya ini, tidak hanya menambah 
khazanah intelektual umat Islam di Indonesia, tetapi juga menambah 
kekayaan khazanah intelektual dunia di bidang tafsir Al-Our'an dalam 
berbagai bahasa, selain bahasa Arab. 

Kita juga bersyukur, bahwa pembangunan keagamaan di tanah air 
kita semakin meningkat. Pembangunan keagamaan, selain mencakup 
dimensi spiritual tetapi juga mencakup dimensi peningkatan harmonisasi 
antarkelompok masyarakat di tengah realitas kemajemukan sosial. Karena 
itulah, kehadiran Tafsir Al-Our'an ini selain merupakan upaya pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan kitab suci dan tafsirnya bagi 
umat Islam, juga merupakan upaya untuk mendorong peningkatan ahlak 
mulia bagi sebuah bangsa yang besar dan bermartabat. 

Melalui ketersediaan Tafsir Al-Our'an ini, diharapkan kaum muslimin 
dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan 
ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Saya yakin, pembangunan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama seperti 
terkandung dalam Al-gur'an, kitab suci umat Islam, dapat menghantarakan 
kepada cita-cita pembangunan yang diridhai Allah SWT. Cita-cita untuk 
mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa robbun ghofur. 

Akhirnya, atas nama negara, pemerintah, dan pribadi, saya 
ucapkan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang tulus kepada para 
ulama dan semua pihak yang telah bekerja keras tidak kenal lelah dalam 
penyusunan, penyempurnaan, dan penerbitan Al-Our'an dan Tafsirnya 
ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh para ulama dan semua pihak 
dalam menyempurnakan karya yang monumental ini, dicatat oleh Allah 
SWT sebagai amalan solihan (amal yang saleh), teriring doa 
Jazaakumullahu khairan katsiro. 


Terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Jakarta, 26 Desember 2008 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 


xvi 





SAMBUTAN MENTERI AGAMA 
PADA PENERBITAN AL-OUR'AN DAN TAFSIRNYA 
DEPARTEMEN AGAMA RI 
(Edisi Yang Disempurnakan) 


PN PIA am 
GAB Apn AI dy AA Ualas AS Andy BMI Cndlall ay dd ka 


Penerbitan Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) jilid I 
sampai dengan 10 dari juz 1 sampai dengan 30, merupakan realisasi program 
Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kitab 
suci bagi umat beragama. Diharapkan dengan penerbitan ini akan dapat 
membantu umat Islam untuk memahami kandungan Kitab Suci Al-Our'an 
secara lebih mendalam. 

Berdasarkan masukan, saran dan usul dari para ulama Al-Our'an dan 
masyarakat, Departemen Agama telah melakukan perbaikan dan 
penyempurnaan Tafsir Al-gur'an secara menyeluruh dan bertahap yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk melalui Keputusan 
Menteri Agama Nomor 280 Tahun 2003. 

Kehadiran Al-Our'an dan Tafsirnya yang secara keseluruhan telah 
selesai diterbitkan, sangat membantu masyarakat untuk memahami makna 
ayat-ayat Al-Our'an, walaupun disadari bahwa Tafsir Al-Our'an yang 
aslinya berbahasa Arab itu, penerjemahannya dalam bahasa Indonesia tidak 
akan dapat sepenuhnya sesuai dengan maksud kandungan ayat-ayat Al- 
Our'an. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi yang paling utama 
adalah keterbatasan pengetahuan penerjemah dan penafsir untuk mengetahui 
secara tepat maksud Al-Our'an sebagai kalamullah. Di samping itu, 
keterbatasan kosa kata bahasa Indonesia yang dapat mewadahi konsep- 
konsep Al-Our'an dirasakan banyak mempengarui hasil terjemahan tersebut. 

Dengan selesainya pekerjaan besar yang dilakukan oleh seluruh anggota 
tim dalam rangka penyediaan Tafsir Al-OGur'an Edisi Yang Disempurnakan 
ini, yang penerbitannya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, saya 
menyambut gembira dan merasa berbahagia atas penerbitan Al-Our'an dan 
Tafsirnya bersama buku Mukadimah Al-Our'an dan Tafsirnya. Saya 
memberikan apresiasi dan pengharagaan yang tulus dan ucapan terima kasih 


xvii 


yang sebesar-besarnya kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Our'an dan Tim 
Penyempurna Tafsir ini serta kepada Lembaga Percetakan Al-Our'an 
Departemen Agama yang telah bekerja keras untuk menerbitkan dan mencetak 
Tafsir Al-Our'an ini dengan lengkap dan baik. Semoga seluruh upaya dan 
pekerjaan yang dilakukan menjadi amal saleh bagi semua pihak yang telah 
memberikan sumbangannya. 

Akhirnya, saya berharap dengan hadirnya Al-Our'an dan Tafsir serta buku 
Mukadimahnya yang diterbitkan secara lengkap, akan dapat meningkatkan 
semangat umat Islam Indonesia untuk lebih giat mempelajari Kitab Suci Al- 
Our'an, memahami, menghayati dan mengamalkan isinya dalam kehidupan 
sehari-hari. Semoga Allah SWT meridhoi amal usaha kita. 


Jakarta, 19 Desember 2008 
Menteri Agama RI, 





KT Tag 5 j 
MuhammadiM. Basyuni 


xvili 


SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT 
DEPARTEMEN AGAMA RI 


@aa JI jam JL Ai am 


Al-Our'an adalah kitab suci bagi umat Islam yang berisi pokok-pokok 
ajaran tentang akidah, syari'ah, akhlak, kisah-kisah dan hikmah dengan 
fungsi pokoknya sebagai hudan, yaitu petunjuk bagi manusia untuk 
mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai kitab suci, Al- 
Our'an harus dimengerti maknanya dan dipahami dengan baik maksudnya 
oleh setiap orang Islam untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari- 
hari. 

Bagi sebagian besar umat Islam Indonesia, memahami Al-Our'an 
dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab tidaklah mudah, karena itulah 
diperlukan terjemah Al-OGur' an dalam bahasa Indonesia. Tetapi bagi mereka 
yang hendak mempelajari Al-Our'an secara lebih mendalam tidak cukup 
dengan sekedar terjemah, melainkan juga diperlukan adanya tafsir Al- 
Our'an, dalam hal ini tafsir Al-Our' an dalam bahasa Indonesia. 

Untuk menghadirkan tafsir Al-Our'an, Menteri Agama membentuk 
tim penyusun Al-Our'an dan Tafsirnya yang disebut Dewan Penyelenggara 
Pentafsir Al-Our'an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. dengan 
KMA No. 90 Tahun 1972, kemudian disempurnakan dengan KMA No. 8 
Tahun 1973 dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani dan selanjutnya 
disempurnakan dengan KMA No. 30 Tahun 1980 dengan ketua tim Prof. 
K.H. Ibrahim Hosen, LML. 

Tafsir Al-Our'an Departemen Agama juga hadir secara bertahap. 
Pencetakan pertama kali dilakukan pada tahun 1975 berupa jilid I yang 
memuat juz 1 sampai dengan juz 3, kemudian menyusul jilid-jilid 
selanjutnya pada tahun berikutnya. Untuk pencetakan secara lengkap 30 juz 
baru dilakukan pada tahun 1980 dengan format dan kualitas yang sederhana. 
Kemudian pada penerbitan berikutnya secara bertahap dilakukan perbaikan 
atau penyempurnaan di sana sini yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Our'an — Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Lektur Keagamaan. Perbaikan tafsir yang relatif agak luas pernah dilakukan 
pada tahun 1990, tetapi juga tidak mencakup perbaikan yang sifatnya 
substansial, melainkan lebih banyak pada aspek kebahasaan. 

Sungguhpun demikian tafsir tersebut telah beberapa kali dicetak dan 
diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh kalangan penerbit swasta dan 
mendapat sambutan cukup baik dari masyarakat. Untuk itu sepantasnya kita 
memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang 
telah ikut meletakkan dasar bagi tafsir Al-Our'an di Indonesia, semoga 
menjadi amal saleh bagi mereka. 


xix 


Dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, 
Departemen Agama selanjutnya melakukan upaya penyempurnaan tafsir Al- 
Our'an secara menyeluruh yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh 
Menteri Agama RI dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 280 Tahun 
2003. Tim penyempurnaan tafsir ini diketuai oleh Dr. H. Ahsin Sakho 
Muhammad, MA dengan anggota terdiri dari para cendikiawan dan ulama 
ahli Al-Gur'an, dengan target setiap tahun dapat menyelesaikan 6 juz, 
sehingga diharapkan akan selesai seluruhnya pada tahun 2007. 

Penyempurnaan tafsir Al-Our'an secara menyeluruh dirasakan perlu, 
sesuai perkembangan bahasa, dinamika masyarakat, serta ilmu pengetahuan 
dan teknologi (IPTEK) yang mengalami kemajuan pesat bila dibanding saat 
pertama kali tafsir tersebut diterbitkan, sekitar hampir 30 tahun yang lalu. 

Untuk memperoleh masukan dari para ulama dan pakar tentang tafsir 
Al-Our'an Departemen Agama, telah diadakan Musyawarah Kerja Ulama 
Al-Our'an yang berlangsung tanggal 28 s.d. 30 April 2003 di Wisma 
Depertemen Agama Tugu, Bogor dan telah menghasilkan sejumlah 
rekomendasi dan yang paling pokok adalah merekomendasikan perlunya 
dilakukan penyempurnaan tafsir tersebut. Muker Ulama Al-Our'an telah 
berhasil pula merumuskan pedoman penyempurnaan tafsir, yang kemudian 
menjadi acuan kerja tim tafsir dalam melakukan tugas-tugasnya, termasuk 
jadwal penyelesaian. Muker Ulama telah pula diselenggarakan pada tanggal 
16 s.d. 18 Mei 2005 di Palembang, tanggal 5 s.d. 7 September 2005 di 
Surabaya dan tanggal 8 s.d. 10 Mei 2006 di Yogyakarta, tanggal 21 s.d. 23 
Mei 2007 di Gorontalo, dan tanggal 21 s.d. 23 Mei 2008 di Banjarmasin, 
dengan tujuan untuk memperoleh saran dan masukan untuk penerbitan tafsir 
edisi berikutnya. 

Kegiatan penyempurnaan tafsir ini sejak tahun 2003 dikoordinasikan 
oleh Puslitbang Lektur Keagamaan dan sejak tahun 2007 dikoordinasikan 
oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Our'an Badan Litbang dan Diklat 
Departemen Agama RI yang salah satu cakupan tugasnya adalah melakukan 
kajian di bidang kitab suci, termasuk kajian terhadap tafsir Al-Our'an. 
Penyempurnaan tafsir Al-Our' an ini adalah bagian yang penting dari kajian 
yang dilakukan sebagai upaya nyata untuk memenuhi sebagian kebutuhan 
masyarakat di bidang pemahaman kitab suci Al-Our' an. 

Kami menyambut baik hadirnya penerbitan perdana tafsir juz 25-30 
yang disempurnakan ini, setelah sebelumnya pada tahun 2004 telah pula 
diterbitkan perdana tafsir juz 1-6, dan pada tahun 2005 diterbitkan juz 7-12, 
pada tahun 2006 diterbitkan perdana tafsir juz 13-18, dan pada tahun 2007 
diterbitkan perdana juz 19-24 yang disempurnakan. Untuk setiap kali 
penerbitan perdana sengaja dicetak dalam jumlah terbatas oleh Badan 
Litbang dan Diklat Departemen Agama dalam rangka memperoleh masukan 
yang lebih luas dari unsur masyarakat antara lain ulama dan pakar tafsir Al- 


XX 


Our'an, pakar hadis, pakar sejarah dan bahasa Arab, pakar IPTEK, dan 
pemerhati tafsir Al-Our'an, sebelum dilakukan penerbitan secara massal oleh 
Ditjen Bimas Islam Departemen Agama dan para penerbit Al-Our'an di 
Indonesia. Pada tahun 2008 ini juga diterbitkan perdana buku Mukadimah 
Al-Our'an dan Tafsirnya secara tersendiri. 

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya 
kepada Menteri Agama, yang telah memberikan arahan dan dukungan yang 
besar bagi penyempurnaan tafsir ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih 
yang tulus juga kami sampaikan kepada ketua dan seluruh anggota Tim 
Penyempurnaan Tafsir Al-Our'an Departemen Agama, dan Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Our'an, serta para alim ulama dan semua pihak yang 
telah membantu tugas penyempurnaan dan penerbitan tafsir ini. Semoga 
upaya tersebut mendapat rida dari Allah swt dan menjadi amal saleh. 


Jakarta, 1 Juni 2008 





xxi 


KATA PENGANTAR 
KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-OUR'AN 
KEMENTERIAN AGAMA RI 


Setelah berhasil menyelesaikan penyempurnaan Al-Our'an dan 
Terjemahnya secara menyeluruh yang dilakukan selama 5 tahun (1998- 
2002) dan telah dilakukan cetak perdana tahun 2004 yang peluncurannya 
dilakukan oleh Menteri Agama pada tanggal 30 Juni 2004, Departemen 
Agama melanjutkan kegiatan yang lain berkaitan dengan Al-Our'an, yaitu 
penyempurnaan tafsir Al-Our'an dalam bahasa Indonesia, yang telah hadir 
sejak hampir 30 tahun yang lalu. 

Pada mulanya, untuk menghadirkan Al-Our'an dan Tafsirnya, Menteri 
Agama pada tahun 1972 membentuk tim penyusun yang disebut Dewan 
Penyelenggara Pentafsir Al-Our'an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. 
Soenarjo, S.H. dengan KMA No. 90 Tahun 1972, kemudian disempurnakan 
dengan KMA No. 8 Tahun 1973 dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani 
dan selanjutnya disempurnakan lagi dengan KMA No. 30 Tahun 1980 
dengan ketua tim Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. Susunan tim tafsir 
tersebut sebagai berikut : 


1. Prof. K.H. Ibrahim Husein, LML. Ketua merangkap anggota 

2. K.H. Syukri Ghazali Wakil Ketua merangkap 
anggota 

3. R.H. Hoesein Thoib Sekretaris merangkap 
anggota 

4 Prof. H. Bustami A. Gani Anggota 

5. Prof. Dr. K.H. Muchtar Yahya Anggota 

6. Drs. Kamal Muchtar Anggota 

7 Prof. K.H. Anwar Musaddad Anggota 

8. K.H. Sapari Anggota 

9 Prof. K.H.M. Salim Fachri Anggota 

10 K.H. Muchtar Lutfi El Anshari Anggota 

11 Dr. J.S. Badudu Anggota 

12 H.M. Amin Nashir Anggota 

13 H. A. Aziz Darmawijaya Anggota 

14 K.H.M. Nur Asjik, MA Anggota 

15. K.H.A. Razak Anggota 


Kehadiran tafsir Al-Our'an Departemen Agama pada awalnya tidak 
secara utuh dalam 30 juz, melainkan bertahap. Pencetakan pertama kali 
dilakukan pada tahun 1975 berupa jilid I yang memuat juz 1 sampai dengan 
juz 3, kemudian menyusul jilid-jilid selanjutnya pada tahun berikutnya 
dengan format dan kualitas yang sederhana. Kemudian pada penerbitan 


xxili 


berikutnya secara bertahap dilakukan perbaikan atau penyempurnaan di sana 
sini yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al- 
Our'an Badan Litbang dan Diklat. Perbaikan tafsir yang relatif agak luas 
pernah dilakukan pada tahun 1990, tetapi juga tidak mencakup perbaikan 
yang sifatnya substansial, melainkan lebih banyak pada aspek kebahasaan. 

Sungguh pun demikian tafsir tersebut telah berulang kali dicetak dan 
diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh kalangan penerbit swasta dan 
mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Untuk itu sepantasnya kita 
memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang 
telah ikut meletakkan dasar bagi tafsir Al-Our'an di Indonesia. 

Dalam upaya menyediakan kebutuhan masyarakat di bidang 
pemahaman Kitab Suci Al-Our'an, Departemen Agama melakukan upaya 
penyempurnaan tafsir Al-Gur'an yang bersifat menyeluruh. Kegiatan 
tersebut diawali dengan Musyawarah Kerja Ulama Al-Our'an pada tanggal 
28 s.d. 30 April 2003 yang telah menghasilkan rekomendasi perlunya 
dilakukan penyempurnaan Al-Our'an dan Tafsirnya Departemen Agama 
serta merumuskan pedoman penyempurnaan tafsir, yang kemudian menjadi 
acuan kerja tim tafsir dalam melakukan tugas-tugasnya, termasuk jadwal 
penyelesaian. 

Adapun aspek-aspek yang disempurnakan dalam perbaikan tersebut 
meliputi : 


1. Aspek bahasa, yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan bahasa Indonesia pada zaman sekarang. 
. Aspek substansi, yang berkenaan dengan makna dan kandungan ayat. 
. Aspek munasabah dan asbab nuzul. 
. Aspek penyempurnaan hadis, melengkapi hadis dengan sanad dan rawi. 
. Aspek transliterasi, yang mengacu kepada Pedoman Transliterasi Arab- 
Latin berdasarkan SKB dua Menteri tahun 1987. 
6. Dilengkapi dengan kajian ayat-ayat kauniyah yang dilakukan oleh tim 
pakar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
7. Teks ayat Al-Our'an menggunakan rasm Usmani, diambil dari Mushaf 
Al-Our'an Standar yang ditulis ulang. 
8. Terjemah Al-Our'an menggunakan Al-Our'an dan Terjemahnya 
Departemen Agama yang disempurnakan (Edisi 2002). 
9. Dilengkapi dengan kosakata, yang fungsinya menjelaskan makna lafal 
tertentu yang terdapat dalam kelompok ayat yang ditafsirkan. 
10.Pada bagian akhir setiap jilid diberi indeks. 
11.Diupayakan membedakan karakteristik penulisan teks Arab, antara 
kelompok ayat yang ditafsirkan, ayat-ayat pendukung dan penulisan teks 
hadis. 


mn 


xxivV 


Sebagai tindak lanjut Muker Ulama Al-Our'an tersebut Menteri 
Agama telah membentuk tim dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 
280 Tahun 2003, dan kemudian ada penyertaan dari LIPI yang susunannya 
sebagai berikut: 


1. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar Pengarah 

2. Prof. H. Fadhal AE. Bafadal, M.Sc. Pengarah 

3... Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A. Ketua merangkap 
anggota 

4. Prof. K.H. Ali Mustafa Yagub, M.A. Wakil Ketua 
merangkap anggota 

5. Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. Sekretaris merangkap 
anggota 

6. Prof. Dr. H. Rif'at Syaugi Nawawi, M.A Anggota 

7. Prof. Dr. H. Salman Harun Anggota 

8 Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi Anggota 

9. Dr. H. Muslih Abdul Karim Anggota 

10. Dr. H. Ali Audah Anggota 

11. Dr. Muhammad Hisyam Anggota 

12. Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA Anggota 

13. Prof. Dr. H.M. Salim Umar, M.A. Anggota 

14. Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA Anggota 

15. Drs. H. Sibli Sardjaja, LML Anggota 

16. Drs. H. Mazmur Sya'roni Anggota 

17. Drs. H.M. Syatibi AH. Anggota 

Staf Sekretariat: 


1. Drs. H. Rosehan Anwar, APU 
2. Abdul Azz Sidgi, M.Ag 

3. Jonni Syatri, S.Ag 

4. Muhammad Musadad, S.TH.I 


Tim tersebut didukung oleh Menteri Agama selaku Pembina, K.H. 
Sahal Mahfudz, Prof. K.H. Ali Yafie, Prof. Drs. H. Asmuni Abd. Rahman, 
Prof. Drs. H. Kamal Muchtar, dan K.H. Syafi'i Hadzami (Alm.) selaku 
Penasehat, serta Prof. Dr. H.M. Ouraish Shihab dan Prof. Dr. H. Said Agil 
Husin Al Munawar, MA selaku Konsultan Ahli/Narasumber. 

Ditargetkan setiap tahun tim ini dapat menyelesaikan 6 juz, sehingga 
diharapkan akan selesai seluruhnya pada tahun 2007. 

Pada tahun 2007 tim tafsir telah menyelesaikan seluruh kajian dan 
pembahasan juz 1 s.d. 30, yang hasilnya diterbitkan secara bertahap. Pada 
tahun 2004 diterbitkan juz 1 s.d 6, pada tahun 2005 telah diterbitkan juz 7 s.d 
12 dan pada tahun 2006 ini diterbitkan juz 13 s.d. 18, pada tahun 2007 


XXV 


diterbitkan juz 19 s.d. 24, dan pada tahun 2008 diterbitkan juz 25 s.d. 30. 
Setiap cetak perdana sengaja dilakukan dalam jumlah yang terbatas untuk 
disosialisasikan agar mendapat masukan dari berbagai pihak untuk 
penyempurnaan selanjutnya. Dengan demikian kehadiran terbitan perdana 
terbuka untuk penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya. 

Sebagai respon atas saran dan masukan dari para pakar, 
penyempurnaan Tafsir Al-Gur'an Departemen Agama telah memasukkan 
kajian ayat-ayat kauniyah atau kajian ayat dari perspektif ilmu pengetahuan 
dan teknologi, dalam hal ini dilakukan oleh tim pakar Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI), yaitu: 


1. Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie, Apt, M.Sc. Pengarah 

2 Dr. H. Hery Harjono Ketua merangkap 
anggota 

3. Dr. H. Muhammad Hisyam Sekretaris 
merangkap anggota 

4. Dr. H. Hoemam Rozie Sahil Anggota 

5. Dr. H. A. Rahman Djuwansah Anggota 

6. Prof. Dr. Arie Budiman Anggota 

7. Ir. H. Dudi Hidayat, M.Sc. Anggota 

8. Prof. Dr. H. Syamsul Farid Ruskanda Anggota 


Tim LIPI dalam melaksanakan kajian ayat-ayat kauniyah dibantu oleh 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang pada 
waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Ir. H. Said Djauharsyah Jenie, ScM, SeD. 


Staf Sekretariat: 
1. Dra. E. Tjempakasari, M.Lib. 
2. Drs. Tjetjep Kurnia 


Untuk memperoleh masukan dari para ulama dan pakar tentang tafsir 
Al-Our'an Departemen Agama yang disempurnakan, telah diadakan 
Musyawarah Kerja Ulama Al-Our'an. Muker Ulama secara berturut-turut 
telah diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 18 Mei 2005 di Palembang, 
tanggal 5 s.d. 7 September 2005 di Surabaya, tanggal 8 s.d. 10 Mei 2006 di 
Yogyakarta, tanggal 21 s.d. 23 Mei 2007 di Gorontalo, tanggal 21 s.d. 23 
Mei 2008 di Banjarmasin, dan tanggal 23 s.d. 25 Maret 2009 di Cisarua 
Bogor dengan tujuan untuk memperoleh saran dan masukan untuk 
penerbitan tafsir edisi berikutnya. 

Demikian, semoga Al-Our'an dan Tafsirnya yang disempurnakan ini 
memberikan manfaat dan panduan bagi mereka yang ingin mengetahui 
kandungan dan maksud ayat-ayat Al-Our'an secara lebih mendalam. 


xxvi 


Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya 
kepada Menteri Agama, yang telah memberikan petunjuk dan dukungan 
yang besar bagi penyempurnaan tafsir ini. Demikian juga kami sampaikan 
terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kepala Badan Litbang dan 
Diklat Departemen Agama, Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar atas saran-saran 
dan dukungan yang diberikan bagi terlaksananya tugas ini. Penghargaan dan 
ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh anggota Tim 
Penyempurnaan Tafsir Al-Our'an Departeman Agama, juga kepada Tim 
kajian ayat-ayat kauniyah dari LIPI. Semoga upaya tersebut mendapat rida 
dari Allah swt dan menjadi amal saleh. 


Jakarta, Mei 2010 


ERA etua Lajnah Pentashih 


Lar.id Pengasihan 
Me that A-Ooran 









. Muhammad Shohib, MA 
. 19540709 198603 1 002 


xxvii 


KATA PENGANTAR 
Ketua Tim Penyempurnaan Al-Our'an dan Tafsirnya 
Departemen Agama RI 


AN GAN 


Al-Our'an merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi 
Muhammad saw melalui Malaikat Jibril a.s., yang berfungsi sebagai hidayah 
atau petunjuk bagi segenap manusia. Nabi Muhammad saw sebagai 
pembawa pesan-pesan Allah diberi tugas oleh Allah untuk mensosialisasikan 
pesan-pesan Al-Our'an kepada segenap manusia. Nabi Muhammad telah 
melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya melalui berbagai macam 
cara, antara lain: 

Pertama, mengajarkan bacaan Al-Our'an kepada para sahabatnya. 
Pada mulanya bacaan yang diajarkan adalah bacaan yang sesuai dengan 
dialek kabilah Ouraisy. Namun setelah beberapa waktu lamanya, Nabi 
membacakannya kepada para sahabatnya dengan bacaan-bacaan dalam versi 
lain yang sesuai dengan dialek dari kabilah lain seperti dialek dari kabilah 
Tamim, Sa'd, Hawazin, dan lain sebagainya, agar mereka bisa memilih 
sendiri mana bacaan yang paling mudah bagi mereka. 

Kedua, Nabi mengambil beberapa sahabatnya yang senior untuk bisa 
menggantikan beliau dalam pengajaran bacaan Al-Our'an kepada sahabat 
yang lebih yunior, mengingat jumlah kaum Muslimin bertambah banyak. Di 
antara mereka adalah: Sahabat Abu Bakar, Umar, Usman, Ali bin Abi Talib, 
Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lainnya. 

Ketiga, Nabi menugaskan kepada sebagian sahabatnya untuk 
mengajarkan Al-Our'an kepada kabilah-kabilah yang ada di sekitar Medinah, 
seperti pada kisah Perang Bi'r Ma'unah. 

Keempat, Nabi menugaskan kepada sebagian sahabatnya untuk 
menuliskan Al-OGur'an ke dalam benda-benda yang bisa ditulis seperti 
pelepah kurma, batu-batu putih yang tipis, tulang-belulang, kulit binatang 
dan lain sebagainya. Diriwayatkan bahwa penulis wahyu berjumlah kurang 
lebih 40 orang. 

Kelima, Nabi selalu menghimbau kepada para sahabatnya untuk 
mempelajari Al-Our'an atau mengajarkannya kepada orang lain. Orang yang 
belajar dan mengajarkan Al-Our'an dikategorikan oleh Nabi sebagai orang- 
orang yang terbaik. 

Keenam, Nabi menafsirkan Al-Our'an kepada para sahabatnya melalui 
berbagai macam penafsiran, baik dengan tindakan nyata atau penjelasan 
secara lisan terhadap beberapa ungkapan yang ada dalam Al-Our'an, 


xxix 


sehingga ungkapan-ungkapan yang masih global bisa diketahui maksud dan 
tujuannya. 

Itulah beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kegiatan 
Nabi dalam rangka sosialisasi Al-Our'an kepada generasi pertama dalam 
Islam, sehingga pada saat Nabi meninggal, Al-Our'an sudah selesai ditulis 
semua, banyak sahabat yang sudah hafal Al-Our'an, dan mereka pun sudah 
banyak mengetahui isi dan kandungan Al-Our'an sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Nabi. Mereka adalah generasi yang telah merefleksikan Al- 
Our'an dalam kehidupan mereka sehingga mereka layak disebut sebagai 
generasi terbaik. 

Setelah masa Nabi ini, ilmu tafsir mengalami kemajuan yang cukup 
pesat, dimulai dari tafs?r bil ma'fur, puncaknya pada masa Ibnu Jar?r A' - 
? abar? (w. 310 H) dengan tafsirnya Jam? ul Baytn. Kemudian muncul aliran 
dan corak tafsir lain, baik yang bercorak bahasa, fikih, tasawuf, dan lain 
sebagainya. Aliran-aliran dalam Islam seperti Syi'ah, Mu'tazilah, dan 
Khawarij, mempunyai peran yang cukup berarti dalam memperkaya 
khazanah penafsiran Al-Our'an. Masa kejayaan penafsiran Al-OGur'an 
berlangsung cukup lama, yaitu kira-kira sampai abad ke-7 Hijrah. Setelah 
itu, penafsiran Al-Our'an mengalami stagnasi yang juga cukup lama. Pada 
masa stagnasi ini, penulisan tafsir tidak mengalami kemajuan yang berarti. 
Penulis tafsir hanya mengulang pemikiran lama dengan meringkas kitab 
tafsir terdahulu atau memberikan komentar atas tafsir terdahulu. 

Kemudian bersamaan dengan munculnya kesadaran baru di dunia 
Islam, yaitu sekitar pertengahan abad ke-19 dan seterusnya, muncul gagasan 
untuk menggali “api” Islam melalui penafsiran Al-Gur'an. Tafsir Al-M ant 
sebagai karya perpaduan antara semangat pembaharuan Jamaluddin Al- 
Afgani, lalu kemerdekaan berpikirnya Muhammad Abduh yang 
menggunakan metode bal49?, bercorak hid#? dengan pena Rasyid Rixa yang 
kental dengan nuansa tafs?r bil ma'fur, adalah salah satu dari sedikit tafsir 
yang menggugah banyak kalangan untuk menafsirkan Al-Our'an dengan 
semangat pengetahuan. Gaya penafsiran Rasyid Rixa akhirnya ditiru oleh 
banyak penafsir setelahnya, antara lain adalah Tafsr Al-M ar4g?. 

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Our'an adalah kitab suci bukan 
untuk satu generasi saja tapi untuk beberapa generasi, dan bukan untuk 
bangsa Arab saja tapi untuk segenap umat manusia, termasuk di dalamnya 
adalah bangsa Indonesia terutama kaum Musliminnya, sebagaimana firman 
Allah: 


(8 Hei) gd SI OLI Ma II aa 


Artinya: “Al-Our'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku 
memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang (Al-Our'an ini) 
sampai kepadanya”. (al-A n' #m/6: 19) 


XXX 


Mengingat Al-Our'an adalah berbahasa Arab, maka sosialisasinya 
harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh pembaca Al-Our'an di 
manapun mereka berada. Dalam hal ini, para ulama di satu daerah 
mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memasyarakatkan Al-Our'an. 

Berkaitan dengan ini, Departemen Agama Republik Indonesia 
mempunyai tugas sosialisasi Kitab Suci Al-Our'an ini kepada seluruh umat 
Islam di Indonesia. Salah satu cara sosialisasi tersebut adalah dengan 
menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, dan yang sekarang sedang 
dikerjakan adalah penyempurnaan tafsir Departemen Agama. Dasar 
pemikiran tentang perlunya mengadakan penyempurnaan tafsir Departemen 
Agama ini bahwa bagaimanapun juga sebuah penafsiran terhadap teks 
keagamaan, dalam hal ini Al-OGur'an, adalah usaha manusia yang sangat 
terpengaruh oleh kondisi zaman di mana tafsir itu dibuat. Adanya berbagai 
macam aliran dan corak dalam tafsir seperti tafsir yang bercorak fikih, 
bahasa, tasawuf, dan lain sebagainya memperlihatkan hal tersebut. 

Perkembangan zaman telah mendorong beberapa pihak menyarankan 
untuk menyempurnakan kembali tafsir Departemen Agama yang sudah ada. 
Hal ini bukan karena tafsir yang sudah ada sudah tidak relevan lagi. Tafsir 
yang sudah ada masih relevan untuk kondisi saat ini, tapi ada beberapa hal 
yang perlu diperbaiki di sana-sini agar pembaca pada masa kini 
mendapatkan hal-hal yang baru dengan gaya bahasa yang cocok untuk 
kondisi masa kini pula. 

Dengan melihat hal-hal tersebut, maka Menteri Agama telah 
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 280 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Tim Penyempurnaan Al-Our'an dan Tafsirnya Departemen 
Agama. Tim Penyempurnaan Tafsir ini terdiri dari para cendikiawan dan 
ulama ahli Al-Our'an yang menjadi guru besar di berbagai perguruan tinggi 
agama Islam di Indonesia. 


Hal-hal yang diperbaiki 

Di bawah ini akan dijelaskan tentang beberapa perbaikan yang telah 
dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Tafsir Departemen Agama. 

Susunan tafsir pada edisi penyempurnaan tidak berbeda dari tafsir 
yang sudah ada, yaitu terdiri dari mukadimah yang berisi tentang: nama 
surah, tempat diturunkannya, banyaknya ayat, dan pokok-pokok isinya. 
Mukadimah akan dihadirkan setelah penyempurnaan atas ke-30 juz tafsir 
selesai dilaksanakan. Setelah itu penyempurnaan tafsir dimulai dengan 
mengetengahkan beberapa pembahasan yaitu dimulai dari judul, penulisan 
kelompok ayat, terjemah, kosakata, munasabah, sabab nuzul, penafsiran, dan 
diakhiri dengan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, baiklah dijelaskan di sini 
tentang perbaikan yang dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Tafsir 
Departemen Agama. 


xxxi 


Pertama: Judul 

Sebelum memulai penafsiran, ada judul yang disesuaikan dengan 
kandungan kelompok ayat yang akan ditafsirkan. Dalam tafsir 
penyempurnaan ada perbaikan judul dari segi struktur bahasa. Tim 
Penyempurnaan Tafsir kadangkala merasa perlu untuk mengubah judul jika 
hal itu diperlukan, misalnya judul yang ada kurang tepat dengan kandungan 
ayat-ayat yang akan ditafsirkan. 


Kedua: Penulisan Kelompok Ayat 

Dalam penulisan kelompok ayat ini, rasm yang digunakan adalah rasm 
dari Mushaf Standar Indonesia yang sudah banyak beredar dan terakhir 
adalah mushaf yang ditulis ulang (juga Mushaf Standar Indonesia) yang 
diwakafkan dan disumbangkan oleh Yayasan “Iman Jama” kepada 
Departemen Agama untuk dicetak dan disebarluaskan. Dalam kelompok ayat 
ini, tidak banyak mengalami perubahan. Hanya jika kelompok ayatnya 
terlalu panjang, maka tim merasa perlu membagi kelompok ayat tersebut 
menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberikan judul baru. 


Ketiga: Terjemah 

Dalam menerjemahkan kelompok ayat, terjemah yang dipakai adalah 
Al-Our'an dan Terjemahnya edisi 2002 yang telah diterbitkan oleh 
Departemen Agama pada tahun 2004. 


Keempat: Kosakata 

Pada Al-Our'an dan Tafsirnya Departemen Agama lama tidak ada 
penyertaan kosakata ini. Dalam edisi penyempurnaan ini, tim merasa perlu 
mengetengahkan unsur kosakata ini. Dalam penulisan kosakata, yang 
diuraikan terlebih dahulu adalah arti kata dasar dari kata tersebut, lalu 
diuraikan pemakaian kata tersebut dalam Al-Our'an dan kemudian 
mengetengahkan arti yang paling pas untuk kata tersebut pada ayat yang 
sedang ditafsirkan. Kemudian jika kosakata tersebut diperlukan uraian yang 
lebih panjang, maka diuraikan sehingga bisa memberi pengertian yang utuh 
tentang hal tersebut. 


Kelima: Munasabah 

Sebenarnya ada beberapa bentuk munasabah atau keterkaitan antara 
ayat dengan ayat berikutnya atau antara satu surah dengan surah berikutnya. 
Seperti munasabah antara satu surah dengan surah berikutnya, munasabah 
antara awal surah dengan akhir surah, munasabah antara akhir surah dengan 
awal surah berikutnya, munasabah antara satu ayat dengan ayat berikutnya, 
dan munasabah antara kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya. 
Yang dipergunakan dalam tafsir ini adalah dua macam saja, yaitu munasabah 
antara satu surah dengan surah sebelumnya dan munasabah antara kelompok 
ayat dengan kelompok ayat sebelumnya. 


xxxii 


Keenam: Sabab Nuzul 

Dalam tafsir penyempurnaan ini, sabab nuzul dijadikan sub tema. Jika 
dalam kelompok ayat ada beberapa riwayat tentang sabab nuzul maka sabab 
nuzul yang pertama yang dijadikan sub judul. Sedangkan sabab nuzul 
berikutnya cukup diterangkan dalam tafsir saja. 


Ketujuh: Tafsir 

Secara garis besar penafsiran yang sudah ada tidak banyak mengalami 
perubahan, karena masih cukup memadai sebagaimana disinggung di muka. 
Jika ada perbaikan adalah pada perbaikan redaksi, atau menulis ulang 
terhadap penjelasan yang sudah ada tetapi tidak mengubah makna, atau 
meringkas uraian yang sudah ada, membuang uraian yang tidak perlu atau 
uraian yang berulang-ulang, atau membuang uraian yang tidak terkait 
langsung dengan ayat yang sedang ditafsirkan, men-takhrij hadis atau 
ungkapan yang belum di-takhrij, atau mengeluarkan hadis yang tidak sahih. 

Tafsir ini juga berusaha memasukkan corak tafsir “ilmJ atau tafsir yang 
bernuansa sains dan teknologi secara sederhana sebagai refleksi atas 
kemajuan teknologi yang sedang berlangsung saat ini dan juga untuk 
mengemukakan kepada beberapa kalangan saintis bahwa Al-Our'an berjalan 
seiring bahkan memacu kemajuan teknologi. Dalam hal ini kajian ayat-ayat 
kauniyah dilakukan oleh tim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI). 


Kedelapan: Kesimpulan 

Tim juga banyak melakukan perbaikan dalam kesimpulan. Karena 
tafsir ini bercorak hidt?, maka dalam kesimpulan akhir tafsir ini juga 
berusaha mengetengahkan sisi-sisi hidayah dari ayat yang telah ditafsirkan. 


Penutup 

Demikianlah penyempurnaan yang telah dilakukan oleh tim. 
Betapapun demikian, kami masih merasa bahwa tafsir edisi penyempurnaan 
inipun masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, besar harapan 
kami adanya kritikan dan saran dari pembaca agar saran-saran tersebut 
menjadi pertimbangan tim untuk melakukan perbaikan pada masa-masa 
yang akan datang. Akhirnya kami hanya mengucapkan: 


(MA Hoya) HT IN, IS Ade URL VI AB Lag erat La FLY VI AI OI 


Jakarta, 1 Juni 2008 
Ketua Tim, 


(ba 
Ma. 


Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA 


xxxili 


AS 
21 
u$ 
ra 
2: 
-k 
30 





Juz 1 5. AL-M A'IDAH 1 


JUZ7 


SIKAP ORANG NASRANI 
YANG BERIMAN KEPADA AL-9UR'AN 


AG, 2 u aa y3 AO “Ta test AI Ae 
Ma PenyenaN A AP ar 
“ (d 9 mraNI T PK Pala Rp 
GAN GA ta OA EA 


Oo 


s LNG ea C3 en 2 PPA ” 
Wana SO IA Clan alan GAN Gala 

7 IA So, ai AKu ” » , AT 
TN GA ISA GAS Asia 


” 


try. IA RN ni Gno “£ 
SAAT Co POS 


Terjemah 

(83) Dan apabila mereka mendengarkan apa (Al-Our'an) yang 
diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka 
mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui (dari 
kitab-kitab mereka sendiri), seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, 
maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran 
Al-Our'an dan kenabian Muhammad). (84) Dan mengapa kami tidak akan 
beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, 
padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam 
golongan orang-orang saleh?” (85) Maka Allah memberi pahala kepada 
mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, (yaitu) surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah 
balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan. (86) Dan orang-orang 
yang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni 
neraka. 


Kosakata: Tafku minad-dam'i SU Sp 2S (al-Ma'idah/5: 83) 

Kata tafPsu adalah bentuk Muxari'dari fasa, yafxu, faikan, fayasan, 
yang artinya berkisar antara mengalir, mencucur, melimpah karena penuh, 
membanjiri. Kata tafxu minad-dam'i secara harfiah berarti mata mereka 
dipenuhi air mata karena penuhnya air mata. Ungkapan ini merupakan 
bahasa sastera Al-Our'an yang cukup tinggi, tujuannya adalah mubalagah 
atau melebih-lebihkan karena tidak mungkin matanya yang keluar, tapi yang 


2 5. AL-M AIDAH Juz 7 


keluar adalah air matanya, asalnya adalah fasa dam'u '“ainihi artinya 
mencucur air matanya. Tapi karena air matanya keluar demikian deras 
sehingga seakan-akan mata merekalah yang keluar. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad akan 
menemui orang-orang yang sangat memusuhi orang-orang beriman, yaitu 
orang Y ahudi dan kaum musyrik. Di samping itu, Nabi juga akan mengakui 
persahabatan dengan orang-orang, yaitu orang-orang Nasrani. Di antara 
mereka terdapat para pendeta dan rahib-rahib, yang senantiasa memberikan 
pelajaran serta pendidikan akhlak kepada umat mereka, serta beribadah 
dengan penuh ketaatan kepada Tuhan mereka. Maka dalam ayat-ayat ini 
dijelaskan tentang sifat-sifat dari golongan yang kedua itu. 


Sabab Nuzul 

Ibnu Abi ! atim meriwayatkan dari Sa'?d bin Jubair, seraya berkata, Raja 
Najasyi mengutus 30 orang pilihannya kepada Rasulullah saw, kemudian 
beliau membacakan Surah Y 4s?n di hadapan mereka sehingga mereka 
menangis dan berkata, “Alangkah miripnya (bacaan) itu dengan apa yang 
diturunkan kepada M usa.” Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka. 

An-Nas#? meriwayatkan dari Abdullah bin az-Zubair, ia berkata, “Ayat 
ini turun berkaitan dengan Raja Najasyi dan sahabat-sahabatnya.” A - 
2 abr1n? juga mengeluarkan riwayat yang sama dari Ibnu “Abb:s. Menurut 
Ibnu “Abbas, Sa''d bin Jubair, "AZ, dan as-Sudd?, yang dimaksud adalah 
Raja Najasyi dan pengikutnya yang datang kepada Rasulullah saw dari 
Habasyah (Ethiopia) dan mereka percaya kepada beliau. 


Tafsir 

(83, 84) Dalam ayat ini diterangkan bahwa pada saat kaum Nasrani 
mendengar dan memahami kandungan ayat-ayat Al-Our'an, ada di antara 
mereka yang mencucurkan air mata karena sangat terharu dan yakin atas 
kebenaran Al-9ur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang 
ternyata membenarkan kitab suci mereka. Mereka terharu pula oleh sifat- 
sifat Nabi Muhammad yang telah mereka kenal sebelumnya dari kitab suci 
mereka. Pada saat demikian, mereka dengan rendah hati berkata, “Ya Tuhan 
kami, kami beriman kepada-M u dan kepada rasul-rasul-M u, terutama Nabi 
M uhammad. Oleh sebab itu, masukkanlah kami bersama orang-orang yang 
mengakui kebenaran Al-Our'an dan Nabi Muhammad, yang akan menjadi 
saksi pada hari Kiamat nanti bahwa Engkau benar-benar telah mengutus para 
nabi dan rasul-Mu, dan bahwa mereka benar-benar telah menyampaikan 
agama-M u kepada umat mereka masing-masing.” 

Selanjutnya mereka menyatakan bahwa, tidak ada sesuatu pun yang dapat 
menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan kepada kebenaran 


Juz 1 5. AL-M A'IDAH 3 


yang telah diturunkan melalui Rasul-Nya yang terakhir yang diutus untuk 
seluruh umat manusia. Kemudian mereka tegaskan pula bahwa mereka 
beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang dibawa Rasul-Nya, 
karena mereka sangat ingin agar Allah memasukkan mereka ke dalam 
golongan orang-orang saleh, yaitu umat Nabi Muhammad, karena ajaran 
agama Islam yang benar, baik mengenai keimanan, ibadah, mu'amalah dan 
akhlak yang luhur. 

(85) Berdasarkan ucapan mereka yang mengungkapkan keimanan dan 
keikhlasan mereka yang sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah 
memberi mereka pahala, berupa surga tempat mereka memperoleh 
kenikmatan dan karunia Allah yang berupa kebun-kebun dan taman-taman 
yang indah. Pada hakekatnya keindahan dan kenikmatan yang mereka 
peroleh di dalam surga itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Surga 
akan dikaruniakan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan 
beramal saleh semasa ia hidup di dunia. 

(86) Kaum Nasrani yang beriman kepada Allah dan kepada Al-9ur'an 
adalah orang-orang yang mau berpikir, insaf, dan tidak fanatik. Tetapi ada 
orang yang fanatik kepada kesesatan dan ingkar kepada kebenaran, mereka 
mengingkari Al-Gur'an. Mereka adalah Ahli Kitab, yaitu Yahudi dan 
Nasrani yang sudah tertutup hatinya untuk menerima kebenaran, mereka 
hanya merasa benar sendiri. Dalam ayat ini Allah menyebutkan ancaman- 
Nya terhadap orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat- 
Nya yang telah menerangkan sifat-sifat kesempurnaan dan kemahaesaan- 
Nya, serta menjelaskan kebenaran Rasul-Nya mengenai wahyu Allah yang 
telah disampaikannya. Mereka pasti akan menjadi penghuni neraka Jah'm. 
Dengan kekafiran mereka terhadap Allah, berarti mereka telah menganiaya 
diri mereka sendiri. Akibatnya, mereka akan menderita siksa yang berat, dan 
mereka kekal dalam neraka itu. 


Kesimpulan 

1. Di antara kaum Nasrani ada yang beriman kepada Al-Our'an, karena 
mereka mempunyai rahib-rahib dan pendeta-pendeta yang memahami 
kebenaran Al-Our'an serta ketinggian ajaran yang dibawanya. Para rahib 
dan pendeta ini menyampaikan ajaran Al-Gur'an itu kepada kaumnya, 
sehingga mereka pun beriman. 

2. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak beriman kepada Al-Our'an 
apabila ia mau memperhatikan ajaran-ajaran yang terkandung di 
dalamnya. 

3. Orang yang beriman kepada Al-Gur'an akan memperoleh balasan dari 
Allah, yaitu surga (jannatun na'?m) dan sebaliknya orang yang 
mengingkarinya karena hanya merasa benar sendiri, niscaya akan 
memperoleh siksa-N ya, yaitu neraka Jah?m. 


4 5. AL-M AIDAH Juz 7 


LARANGAN MENGHARAMKAN MAKANAN YANG HALAL 





Sean EN ANA LN NA LA 


Terjemah 

(87) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan 
janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batas. (88) Dan makanlah dari apa yang telah 
diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan 
bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. 


Kosakata: M u'tadIn --4zxs (al-M a'idah/5: 87) 


Artinya orang-orang yang melewati batas. Bentuk isim fa'il dari i'tada, 
akar katanya adalah (, -- - «). Arti dari kata dasar ini adalah melampaui 


batas, tidak akur, tidak ada kecocokan. Keadaan ini terkait dengan beberapa 
hal. Adakalanya berkenaan dengan suasana hati. Permusuhan disebut 'adawah, 
mu'adah, karena ketidakcocokan dua hati. Adakalanya terkait dengan 
pekerjaan berjalan. Kata al-'adw adalah berjalan cepat melewati rambu- 
rambu yang ada. Adakalanya terkait dengan ketidakadilan dalam 
bermu' amalah. Bertindak zalim terhadap orang lain disebut 'udwan karena 
tindakan ini sudah melewati batas. (al-A n'am/6:108). Adakalanya terdapat pada 
tempat yang bagian-bagiannya tidak serasi. Kata al-'adwa' adalah untuk hal 
tersebut. Al-i'tida' adalah perbuatan melewati kebenaran (mujawazah al-Yag). 
Kata mu'tadin dalam Al-Our'an adakalanya digunakan untuk satu perbuatan 
pembalasan dari kezaliman yang diperbuat orang lain. (al-Bagarah/2: 194) 
perbuatan pembalasan ini hukumnya boleh, karena membalas kezaliman. 
Adakalanya dilakukan untuk pertama kalinya terhadap orang lain. (al- 
Bagarah/2: 65,231: an-Nisa'/4: 14) Perbuatan ini hukumnya haram. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah dijelaskan bagaimana Allah memuji orang 
Nasrani yang dianggap mempunyai hubungan yang lebih baik dengan kaum 
Muslimin dibandingkan dengan sikap orang Y ahudi, karena ada di antara 
mereka para pendeta dan alim ulama yang selalu menjauhi kenikmatan 
dunia. Bahkan mereka sering berlebihan dengan mengharamkan apa yang 
dihalalkan Allah. Pada ayat-ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum 
Muslimin untuk tidak mengharamkan rezeki yang Allah halalkan bagi 
mereka, dan tidak malampaui batas. 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 5 


Sabab Nuzul 

Imam al-Bukh4#? meriwayatkan hadis dalam kitab day-nya dari Anas 
r.a. seraya mengatakan, “Bahwa ada tiga orang datang ke rumah istri 
Rasulullah saw, mereka menanyakan tentang ibadah Rasulullah. K etika 
diberitahukan kepada mereka, mereka berkata, 'K ita sangat jauh dari ibadah 
Rasulullah saw, padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya.' Salah 
seorang di antara mereka kemudian berkata, “Saya akan terus salat malam 
hari (tahajud).' Yang lain berkata, “Saya akan terus berpuasa tanpa pernah 
berbuka.” Yang ketiga berkata, “Saya tidak akan menikah selamanya.” 
Kemudian Rasulullah datang, beliau berkata, “Kalian telah mengatakan 
ucapan tadi, sedangkan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan 
paling takwa, tetapi aku puasa dan juga berbuka, aku salat, tidur dan 
menikah (inilah sunahku). Barang siapa tidak senang dengan sunahku, bukan 
dari golonganku." 


Tafsir 

(87) Ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang sahabat yang 
keliru dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama Islam. M ereka 
mengira, bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah harus melepaskan diri 
dari segala macam kenikmatan duniawi, karena mereka berpendapat, bahwa 
kenikmatan itu hanya akan melalaikan mereka beribadah kepada Allah. 
Padahal Allah telah menciptakan dan menyediakan di muka bumi ini hal-hal 
yang baik, yang dihalalkan-Nya untuk mereka. Di samping itu, Dia telah 
menjelaskan pula apa-apa yang diharamkan-Nya. Walaupun Allah telah 
menyediakan dan menghalalkan hal-hal yang baik bagi hamba-Nya, namun 
harus tetap diperlakukan dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan. M aka 
firman Allah dalam ayat ini melarang hamba-Nya dari sikap dan perbuatan 
yang melampaui batas. 

Perbuatan yang melampaui batas dalam soal makanan, misalnya, dapat 
diartikan dengan dua macam pengertian. Pertama, seseorang tetap memakan 
makanan yang baik, yang halal, tetapi ia berlebihan makan makanan itu, atau 
terlalu banyak. Padahal makan yang terlalu kenyang merusak kesehatan, 
alat-alat pencernaan dan mungkin merusak pikiran. Dana dan pikirannya 
hanya tertuju kepada makanan dan minuman, sehingga kewajiban-kewajiban 
lainnya terbengkalai, terutama ibadahnya. Pengertian yang kedua, bahwa 
seseorang telah melampaui batas dalam macam dan jenis makanan yang 
dimakannya, minuman yang diminumnya: tidak lagi terbatas pada makanan 
yang baik dan halal, bahkan telah melampauinya kepada yang merusak dan 
berbahaya, yang telah diharamkan oleh agama. Kedua hal itu tidak 
dibenarkan oleh ajaran agama Islam. 

Pada akhir ayat tersebut Allah memperingatkan kepada hamba-N ya, 
bahwa Dia tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Ini berarti bahwa 
setiap pekerjaan yang kita lakukan haruslah selalu dalam batas-batas yang 
ditetapkan oleh agama, seperti batas halal dan haramnya, maupun batas- 


6 5. AL-M AIDAH Juz 7 


batas yang dapat diketahui oleh akal, pikiran dan perasaan, misalnya batas 
mengenai banyak sedikitnya serta manfaat dan mudaratnya. 

Suatu hal yang perlu kita ingat ialah prinsip yang terdapat dalam Syariat 
Islam, bahwa apa yang dihalalkan oleh agama, adalah karena ia bermanfaat 
dan tidak berbahaya, sebaliknya, apa yang diharamkannya adalah karena ia 
berbahaya dan tidak bermanfaat, atau karena bahayanya lebih besar daripada 
manfaatnya. Oleh sebab itu, tidak boleh mengubah-ubah sendiri hukum- 
hukum agama yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Allah Maha 
Mengetahui apa yang baik dan bermanfaat bagi hamba-Nya dan apa yang 
berbahaya bagi mereka. Dia M aha Pengasih terhadap mereka. 

(88) Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar mereka 
makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan-Nya kepada 
mereka. “Halal” di sini mengandung pengertian, halal bendanya dan halal 
cara memperolehnya. Sedangkan “baik” adalah dari segi kemanfaatannya, 
yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, 
vitamin, protein dan sebagainya. M akanan tidak baik, selain tidak mengandung 
gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan. 


Prinsip “halal dan baik” ini hendaknya senantiasa menjadi perhatian 
dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri 
sendiri dan untuk keluarga, karena makanan dan minuman itu tidak hanya 
berpengaruh terhadap jasmani, melainkan juga terhadap rohani. 


LB 


(SA ah SAE OP AAS 


Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih 
baik baginya. (Riwayat at-Tirmi@) 


Tidak ada halangan bagi orang-orang mukmin yang mampu, untuk 
menikmati makanan dan minuman yang enak, dan untuk mengadakan 
hubungan dengan isteri, akan tetapi haruslah menaati ketentuan-ketentuan 
yang telah ditetapkan syara', yaitu: baik, halal dan menurut ukuran yang 
layak dan tidak berlebihan. Maka pada akhir ayat ini Allah memperingatkan 
orang beriman agar mereka berhati-hati dan bertakwa kepada-Nya dalam 
soal makanan, minuman, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Janganlah 
mereka menetapkan hukum-hukum menurut kemauan sendiri dan tidak pula 
berlebihan dalam menikmati apa-apa yang telah dihalalkan-N ya. 

Dalam ayat lain Allah berfirman: 





Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak 
menyukai orang yang berlebih-lebihan. (al-A “r#/7: 31) 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 1 


Agama Islam sangat mengutamakan kesederhanaan. Ia tidak membenarkan 
umatnya berlebih-lebihan dalam makan, minum, berpakaian dan sebagainya, 
bahkan dalam beribadah. Sebaliknya, juga tidak dibenarkannya seseorang 
terlalu menahan diri dari menikmati sesuatu, padahal ia mampu untuk 
memperolehnya. Apalagi bila sifat menahan diri itu sampai mendorongnya 
untuk mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan syara'. 

Setiap orang beriman diperintahkan Allah swt. untuk senantiasa 
mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (mengandung gizi dan vitamin 
yang cukup). Jadi bagian ayat yang berbunyi halal dan baik (arab: Yal#an 
“ayyib4 tersebut di atas mengandung makna dua aspek yang akan melekat 
pada setiap rezeki makanan yang dikonsumi manusia. Aspek pertama, 
hendaklah makanan didapatkan dengan cara yang halal yang sesuai dengan 
syariat Islam yang dicontohkan Rasul. Dalam hal ini mengandung makna 
perintah untuk bermuamalah yang benar. Jangan dengan cara paksa, tipu, 
curi, atau dengan cara-cara yang diharamkan dalam syariat Islam. Sementara 
dalam aspek baik atau 'ayyib adalah dari sisi kandungan zat makanan yang 
dikonsumi. Makanan hendaknya mengandung zat yang dibutuhkan oleh 
tubuh, baik mutu maupun jumlah. Makanan gizi berimbang adalah yang 
dianjurkan. Ada makanan yang halal tapi tidak 'ayyib, misalnya Rasul 
mencontohkan kepala, kulit dan jeroan binatang sembelihan dibuang. 
Bahkan beliau bersabda jangan makan tulang karena tulang adalah makanan 
untuk saudaramu dari bangsa jin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
bagian-bagian tersebut ternyata banyak mengandung zat penyebab kadar 
kolestrerol darah dalam tubuh manusia cepat meningkat. 

Rasulullah telah memberikan suri teladan tentang kesederhanaan ini. 
Dalam segala segi kehidupannya, beliau senantiasa bersifat sederhana, 
padahal jika beliau mau niscaya beliau dapat saja menikmati segala macam 
kenikmatan itu sepuas hati. Akan tetapi beliau tidak berbuat demikian, 
karena sebagai seorang pemimpin, beliau memimpin dan memberi teladan 
kepada umatnya, pola hidup sederhana, tetapi tidak menyiksa diri. 


Kesimpulan 

1. Orang beriman tidak dibolehkan mengharamkan bagi dirinya atau orang 
lain, apa-apa yang telah dihalalkan Allah dan juga tidak dibenarkan 
melampaui batas dalam segala macam tindakan dan perbuatannya. 

2. Mereka diperbolehkan menikmati bermacam-macam kenikmatan, seperti: 
makanan, minuman, pakaian dan lain-lainnya, akan tetapi yang halal dan 
baik, serta harus senantiasa bertakwa kepada Allah dalam segala 
perbuatan. 


loe) 


5. AL-M AIDAH Juz 7 


SUMPAH DAN KAFARATNYA 


C3 aa Ip 4 ) ma 2G 3) “ 
P4 Ia Ue Tn (ud “ni 5 arya 4 PL AS 5 
TN RIS SI LG sad SIN 


Terjemah 

(89) Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang 
tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan 
sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran 
sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan 
yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian 
atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu 
melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat 
sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. 
Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-N ya kepadamu agar kamu 
bersyukur (kepada-N ya). 


Kosakata: Al-Lagw “AW (al-M#'idah/5: 89) 


Al-lagw adalah bentuk masdar dari laga — yalgu - lagwan, artinya 
sesuatu yang tidak berguna, atau tidak dibutuhkan yang semestinya dibuang. 
Lagwu dari diyat (tebusan karena membunuh atau melukai) adalah diyat 
yang tidak berguna semisal anak-anak unta, karena semestinya yang bisa 
dijadikan untuk diyat adalah unta dewasa. Lagwu dalam perkataan adalah 
perkataan yang keluar dari mulut seseorang begitu saja tanpa dipikirkan 
terlebih dahulu. Begitu juga lagwu dalam sumpah adalah perkataan yang 
berupa sumpah yang tidak diniatkan untuk bersumpah. 

Dalam Al-Our'an kata yang terambilkan dari al-lagw terdapat pada 11 
tempat. Ada yang terkait dengan sumpah (al-Bagarah/2: 225, al-Ma'idah/5: 89) 
atau terkait dengan suasana di surga, dimana penghuninya tidak akan 
mendengarkan segala sesuatu yang berbau lagw (a -” Ur/52: 23, Maryam/19: 62, 
al-Wagi ah/56: 25, an-Naba'/78: 35 dan al-Gasyiyah/88: 11) atau terkait dengan 
akhlak orang yang beruntung, yaitu mereka yang menghindarkan diri dari 
lagw, atau bergaul dengan kaum yang melakukan lagw (al-Mu'minjn/23: 3, 
al-Furgan/25: 72, al-Gajaj/28: 55) atau tindakan kaum kafir Guraisy yang 


Juz 1 5. AL-M A'IDAH 9 


melakukan lagw baik berupa keributan atau tepukan tangan, atau bersiul dan 
lain sebagainya, untuk menghalangi kaum Ouraisy agar tidak mau 
mendengarkan Al-Our'an. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah dikemukakan tentang tuntunan Allah 
kepada orang beriman, agar tidak mengharamkan bagi diri mereka sesuatu 
yang baik yang telah dihalalkan Allah. Di antara orang beriman ada yang 
terlanjur mengucapkan sumpah bahwa ia tidak akan makan daging, atau 
tidak akan kawin agar tidak mengganggu ibadah dan tagarrub kepada A Ilah. 
Setelah turun larangan itu, maka orang-orang yang terlanjur bersumpah 
mereka bertanya, apa yang harus mereka perbuat, bila mereka melanggar 
sumpahnya itu. Maka ayat ini menjelaskan kepada mereka mengenai 
masalah kafarat sumpah. 


Tafsir 

(89) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah tidak akan menimpakan 
hukuman kepada seseorang yang melanggar sumpah yang telah 
diucapkannya tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak didahului oleh niat 
bersumpah. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan 
niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka 
ia dikenakan kaf#rat (denda), yaitu salah satu dari hal-hal berikut ini: 
a) Memberi makan sepuluh orang miskin, masing-masing satu kali makan. 
(Imam Abu Hanifah membolehkan memberi makan satu orang miskin 
saja, tetapi dalam masa sepuluh hari). Makanan tersebut haruslah sama 
mutunya dengan makanan yang dimakan sehari-hari oleh pembayar 
kafarat dan keluarganya. 
Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, yang sama mutunya 
dengan pakaian yang dipakainya sehari-hari. 
Memerdekakan seorang hamba sahaya yang diperoleh dengan jalan 
membeli atau menawannya dalam peperangan. Di sini tidak diisyaratkan 
agar hamba-hamba sahaya itu harus beriman. Oleh karena itu, boleh 
memerdekakan hamba sahaya yang kafir sekalipun sebagai kafarat 
pelanggaran sumpah. (Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Sedang 
Imam Syafi'i, Malik dan AYmad mensyaratkan agar hamba itu yang 
sudah beriman). 
Berpuasa selama tiga hari. Ini berlaku bagi pelanggar sumpah yang tidak 
mampu membayar kafarat sumpahnya dengan salah satu dari tiga macam 
kafarat yang disebutkan terdahulu. Apabila ia belum mampu untuk 
berpuasa karena ia sedang sakit, maka harus dilaksanakan setelah ia 
sembuh dan mampu berpuasa. Jika ternyata penyakitnya tidak sembuh, 
dan kemudian ia meninggal dunia sebelum sempat berpuasa untuk 
membayar kafarat itu, maka diharapkan ampunan Allah untuknya, bila 


2 


D 
— 


— 


10 5. AL-M AIDAH Juz 7 


benar-benar telah mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk 
melaksanakannya walaupun belum tercapai. 


Dengan demikian jelas bahwa seseorang yang melanggar sumpah yang 
memang diniatkan secara sungguh-sungguh, maka ia harus membayar 
kafarat, salah satu dari tiga macam kafarat itu. Apabila ia tidak mampu, ia 
boleh membayarnya dengan kafarat yang keempat yaitu berpuasa tiga hari 
berturut-turut. M engenai hal ini Rasulullah telah menjelaskan dengan sabda 
beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu M ardawaih dari Ibnu "A bb:s, ia berkata: 


£ Hrg Ai ag SA 0. Y “re - - Nat, Pun KE ME TN G aa MA 
AN Igo) JB JL LES AI In) Gak Je aje ah UG 


SA dalah aa Dg debt aa 3 aed ah de Io 


PN NP 


(sop 2 ola) cad) arit ci 2 Aa ana 


Ketika ayat kafarat ini diturunkan, Hu@ifah bertanya kepada Rasulullah, 
“Bolehkah kami memilih?” Maka Rasulullah menjawab, “Engkau boleh 
memilih, jika engkau mau, engkau boleh memerdekakan seorang hamba 
sahaya, dan jika engkau mau, engkau boleh memberi makan (sepuluh orang 
miskin). Barang siapa yang tidak mampu, maka ia harus berpuasa tiga hari 
berturut-turut.” (Riwayat Ibnu M ardawaih) 


Jika bersumpah tidak akan berbuat sesuatu yang dihalalkan untuknya, 
sehingga dengan demikian berarti ia tidak mengharapkan sesuatu yang telah 
dihalalkan Allah, maka ia diwajibkan melanggar sumpahnya, dan diwajibkan 
pula untuk membayar kafaratnya. Demikian pula sebaliknya. 

Setelah Allah menjelaskan macam-macam kafarat yang tersebut di atas 
yang harus ditunaikan oleh orang yang melanggar sumpahnya itu, selanjutnya 
Allah memperingatkan orang-orang mukmin agar mereka memelihara sumpah 
mereka. Artinya: seseorang tidak boleh mempermainkan sumpah. Sumpah 
digunakan hanya dalam masalah-masalah yang memang memerlukan 
sumpah sebagai penguat atau penegasan. 

Apabila sumpah sudah diucapkan dengan niat sungguh-sungguh, maka isi 
sumpah itu harus ditepati, kecuali bila sumpah itu menyalahi peraturan 
agama, misalnya: untuk mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan Allah 
dan Rasul-Nya. Hanya dalam keadaan semacam itu sajalah sumpah harus 
dilanggar, tetapi harus ditebus dengan kafarat. 

Pada akhir ayat ini Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya yang berisi hukum- 
hukum agama kepada mereka yang mau bersyukur kepada-Nya atas segala 
rahmat-Nya, keadilan-Nya, serta kasih sayang-Nya. Diharapkan, syukur 
yang dilakukan dengan cara-cara yang diajarkannya akan menyebabkan 
bertambahnya rahmat tersebut kepada mereka. 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 11 


Kesimpulan 

1. Orang yang melanggar sumpah yang telah diucapkannya tidak dengan 
niat untuk bersumpah, tidak dikenakan hukuman apa-apa. 

2. Orang yang melanggar sumpah yang telah diniatkan dengan sungguh- 
sungguh untuk bersumpah, dikenakan hukuman kafarat. 

3. Kafarat sumpah boleh dipilih satu di antara tiga macam kafarat, yaitu 
memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi mereka pakaian 
atau memerdekakan seorang hamba sahaya (bagi orang yang mempunyai 
atau yang sanggup membelinya). 

4. Apabila orang yang bersangkutan tidak mampu untuk menunaikan salah 
satu dari tiga macam kafarat itu, maka ia dapat menggantinya dengan 
berpuasa tiga hari berturut-turut. 

5. Orang mukmin harus berhati-hati dalam bersumpah dengan menggunakan 
nama Allah. Apabila sumpah itu telah diucapkan maka harus ditepati. 

6. Sumpah wajib dilanggar bila sumpah itu mengharamkan yang dihalalkan 
Allah atau sebaliknya. 

1. Sumpah boleh dilanggar dengan membayar kafarat, jika melanggar 
sumpah itu lebih baik dan lebih banyak manfaatnya daripada 
melaksanakan sumpahnya. 


LARANGAN MINUM KHAMAR, BERJUDI, 
BERKORBAN UNTUK BERHALA DAN MENGUNDI NASIB 


2202 IG EN LN IKI AI PA NAN C2 NEK 
EN N AN AN LNG LNG 


“4 - “ 
er es. Pad Pr 
T AAA Le 3 #50 “AN | 35 Arr @rY b2 2 
d SHU - OA - ”“ : ..... 1, 
Ion PA - 


END AN ATA AG AIA 
PAP SET APN IA Pe PA AN PON: 


12 5. AL-M AIDAH Juz 7 


Terjemah 

(90) Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman 
keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 
panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (91) Dengan minuman keras 
dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat 
Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti? (92) Dan 
taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-N ya serta berhati- 
hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul K ami, 
hanyalah menyampaikan (amanat) dengan jelas. (93) Tidak berdosa bagi 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang 
mereka makan (dahulu), apabila mereka bertakwa dan beriman, serta 
mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, 
selanjutnya mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah 
menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 


Kosakata: 
1. Rijs -) (al-Ma'idah/5: 90) 


Rijs secara bahasa bentuk masdar (kata jadian) dari rajasa/rajisa-yarjisu 
artinya sesuatu yang kotor (khabif) dan menjijikkan (mustag Gir) dari sebuah 
pekerjaan yang jelek. Asalnya terambil dari kata ar-rajs yaitu suara guruh 
yang sangat keras. Kotor dan menjijikkan itu baik dilihat dari segi akal atau 
syara” atau kedua-duanya. Berhala yang disembah disebut juga rijs karena 
menyembah sesuatu yang tidak punya pengaruh apa-apa dalam kehidupan, 
baik mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Begitu juga dengan 
khamr, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah. 

Al-Our'an menggunakan kata rijs dalam 10 tempat. Penggunaannya 
berkisar pada kekufuran (At-Taubah/9: 125) siksaan (al-An'am/6: 125, 
al-A'raf/7: 71) najis maknawi, atau keji (al-Ma'idah/5: 90), kotor (al-An am/6: 
145) dosa (al-AXzab/33: 33). 


2. Pemd ? aimk Ngeb Ux5 (al-Ma'idah/5: 92) 

Kata a'imu terambilkan dari kata a'am yang artinya makanan. Orang 
arab menggunakan kata a'am baik untuk makanan atau minuman, 
sebagaimana perkataan mereka, “lam a “am khubzan wa la maan wa la 
nauman,”artinya Aku belum makan roti, air dan belum tidur. Al-Gur'an 
sendiri menggunakan kata a'ama untuk arti minum (al-Bagarah/2: 249). 
Dalam ayat yang sedang ditafsirkan ini, kata a'imu mencakup segala 
macam makanan atau minuman yang lezat, baik berupa khamr (minuman 
keras) atau hasil perjudian, yang dilakukan sebelum turun pelarangan khamr 
secara tegas. 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 13 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah telah melarang orang mukmin 
mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan-Nya untuk mereka, 
Allah menyuruh mereka makan apa yang halal dan yang baik yang telah 
dikaruniakan-Nya. Maka dalam ayat-ayat ini dijelaskan hukum minum 
khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib, karena 
perbuatan-perbuatan tersebut telah menjadi kegemaran dan kebiasaan bangsa 
Arab di zaman jahiliah. 


Tafsir 

(90) Dengan ayat ini Allah menjelaskan hukum-hukum-N ya mengenai 
empat macam perbuatan, yaitu: minum khamar, berjudi, mempersembahkan 
kurban kepada patung-patung dan mengundi nasib dengan menggunakan 
alat-alat yang menyerupai anak panah yang biasa dilakukan oleh bangsa 
Arab sebelum datangnya agama Islam. 

Mengenai pengharaman minum khamar, para ahli tafsir berpendapat 
bahwa ayat ini merupakan tahap terakhir dalam menentukan hukum 
haramnya meminum khamar. Menurut mereka, Al-@ur'an mengemukakan 
hukum meminum khamar itu dalam empat tahap. 

Pertama, berupa informasi tentang adanya kandungan alkohol pada buah 
anggur pada surah an-N aY1/16:67. 

Kedua, manfaat dan madarat minuman keras: 


& & e Ga - 2 edan 

CG NAS Gi DIV AN pa vrpes) 2 AAA 
PAT, j2 
bia aA 


Mereka menanyakan kepadamu (M uhammad) tentang khamar dan judi. 
Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” (al- 
Bagarah/2: 219) 


1 


Ayat ini turun pada masa permulaan Islam, ketika iman kaum Muslimin 
belum begitu kuat untuk dapat meninggalkan apa yang telah menjadi 
kegemaran dan kebiasaan mereka, yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh 
agama Islam. Maka setelah turun ayat ini, sebagian dari kaum Muslimin 
telah meningalkan kebiasaan minum khamar karena ayat tersebut telah 
menyebutkan bahwa perbuatan itu merupakan dosa besar. Tetapi sebagian 
masih melanjutkan kebiasaan minum khamar, karena menurut pendapat 
mereka ayat itu belum melarang mereka dari perbuatan itu, karena masih 
menyebutkan bahwa khamar itu mengandung banyak manfaat bagi manusia. 

Alkohol atau khamr yang dimaksud adalah etanol yang diproduksi 
dengan fermentasi sari buah seperti anggur, nanas, dan sebagainya. Juga 


14 5. AL-M AIDAH Juz 7 


dapat diproduksi dari tetes, limbah dari pabrik gula tebu, dan ini merupakan 
bahan baku yang paling banyak digunakan untuk memproduksi alkohol di 
Indonesia. 

Alkohol memiliki beberapa manfat antara lain sebagai sumber energi dan 
pelarut. Alkohol merupakan sumber energi yang cukup tinggi, lebih tinggi 
dari gula dan hampir menyamai lemak dengan perbandingan sebagai berikut 
Karbohidrat/gula, 4 kkal/g, alkohol, 7 kkal/g dan lemak, 9 kkal/g Selain itu 
alkohol mudah dicerna sehingga badan mudah memperoleh energi setelah 
minum alkohol. Alkohol juga dipakai pelarut dalam obat — obatan yang 
disebut elixir seperti dalam obat ginjal batugen elixir atau juga dalam obat 
batuk. 


Ketiga, larangan melaksanakan salat ketika mabuk: 


SIUP euOa Ne G TP3 Aa ATT 
SEA ENG AAN ENG LN AU 


Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu 
dalam keadaan mabuk... (an-Nis#/4: 43). 


Karena ayat ini melarang mereka melakukan salat dalam keadaan mabuk, 
maka ini berarti bahwa mereka tidak dibolehkan minum khamar sebelum 
salat, agar mereka dapat melakukan salat dalam keadaan tidak mabuk. 
Setelah turun ayat ini, mereka tak bisa lagi minum khamar sejak sebelum 
Zuhur, sampai selesainya salat Isya, karena waktu Zuhur dan Asar adalah 
bersambungan, dalam masa yang pendek. Demikian pula antara Ajar dan 
Magrib, dan antara Magrib dengan Isya. Apabila mereka minum khamar 
sesudah salat Zuhur, atau M agrib, niscaya tak cukup waktu untuk menunggu 
mereka sadar dari mabuk. Sehingga dengan demikian mereka tak akan dapat 
melakukan salat dalam keadaan sadar, sedangkan Allah telah melarang 
mereka melakukan salat dalam keadaan mabuk. 

Orang-orang yang hendak minum khamar hanya mendapat kesempatan 
sesudah salat Isya dan sesudah salat Subuh. Karena jarak antara Isya dan 
Subuh dan antara Subuh dan Zuhur cukup panjang. Dengan demikian, 
diharapkan orang yang minum khamar menjadi semakin berkurang. 

K eempat, penetapan keharaman khamar 

Setelah iman kaum Muslimin semakin kuat, dan kejiwaan mereka 
semakin mantap untuk meninggalkan apa yang tidak diperbolehkan agama, 
maka turunlah ayat 90 Surah al-M tidah/5 ini, yang memberikan ketegasan 
tentang haramnya minum khamar, yaitu dengan mengatakan bahwa minum 
khamar, dan perbuatan lainnya adalah perbuatan kotor, haram dan termasuk 
perbuatan setan yang tak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada 
Allah. Dengan turunnya ayat ini, tertutuplah sudah semua kemungkinan bagi 
orang-orang mukmin untuk minum khamar. 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 15 


Demikianlah tahap-tahap yang telah diatur Al-Gur'an dalam memberikan 
hukum haram minum khamar. Prinsip ini sangat tepat untuk digunakan bila 
kita ingin mengadakan pemberantasan dan pembasmian apa yang telah 
berurat berakar dan mendarah-daging dalam masyarakat. Andaikata kita 
mengadakan tindakan yang drastis, pemberantasan yang mendadak dan 
sekaligus, maka akan terjadi kegoncangan dalam masyarakat, dan akan 
timbullah perlawanan yang keras terhadap peraturan baru yang hendak 
diterapkan. A gama Islam sangat mementingkan pembinaan mental manusia, 
dan menghindari timbulnya kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. 

Khamar atau minuman berakohol dilarang karena dibalik kemanfaatannya 
alkohol juga memiliki kemudaratan. Di negara-negara maju, seperti Amerika 
dan Australia, alkohol penyebab kecelakaan lalu lintas lebih dari 55$o dan juga 
merupakan sumber berbagai penyakit. Di Amerika diidentifikasi bahwa 
pemabuk banyak menderita penyakit karena avitaminosis. Di Australia 
didapatkan bahwa anak—anak suami istri pemabuk, banyak menderita cacat 
fisik dan atau mental. Di Papua Nugini, kegemaran minum para pekerjanya 
adalah penyebab penceraian, karena uang habis untuk minum—minum. Di 
Indonesia, alkohol adalah penyebab tindakan kriminal seperti perampokan, 
perkosaan dan pembunuhan. Juga penyebab kecelakaan lalu lintas, dan 
keretakan rumah tangga. Meskipun merupakan bisnis besar, tetapi telah 
diteliti bahwa setiap dolar yang diperoleh dari produk alkohol, memerlukan 
biaya yang lebih besar untuk mengatasi akibat kerusakan sosial yang 
diperoleh, seperti : 


Tennese State : Perolehan US$1,- biaya US$ 2.28 
Shelby State : Perolehan US$1,- biaya US$ 11.08 
Memphis State : Perolehan US$1,- biaya US$ 4.39 


Karena alkohol mudah diserap, maka makanan berlebih seperti gula, 
lemak dan protein disimpan dalam bentuk lemak sehingga kelebihan berat 
badan. Obesitas ini penyebab dari penyakit pembuluh darah, jantung dan 
gula (diabetes). 

Perlu diketahui bahwa alkohol adalah minuman berenergi tinggi tetapi 
tanpa gizi atau disebut “empty calories”. Juga alkohol penyebab tubuh tidak 
dapat menyerap vitamin dan mineral atau keduanya dibuang ke dalam urin. 
Akibatnya pemabuk menjadi malnutrisi. Dan ini pula penyebab utama 
bahwa anak — anak para peminum atau pemabuk menderita cacat fisik atau 
mental karena sperma atau ovumnya kekurangan gizi. 

Detoksikasi alkohol dalam tubuh oleh lever terus menerus dapat merusak 
sel-sel. Kerusakan sel akan mengganggu kinerja lever. Selain itu kelebihan 
lemak disimpan dalam hati yang dapat menyebabkan kanker hati atau 
cirrosis yang belum ada obatnya. 

Alkohol merusak sistem syaraf, melemahkan koordinasi otot dan mata 
(penyebab kecelakaan). Juga menghilangkan ingatan sehingga melakukan 


16 5. AL-M AIDAH Juz 7 


segala kejahatan tanpa kesadaran, seperti memperkosa, berkelahi, merampok 
dan membunuh. 

Alkohol termasuk bahan yang menyebabkan ketagihan atau adiktif. Sifat 
ini menyebabkan peminum ingin mengkonsumsi lebih banyak dan lebih 
banyak lagi karena tidak puas. Rasa yang selalu tidak puas itu yang akhirnya 
menyebabkan terjerumus ke dalam dunia narkotika seperti ganja, morfin, 
kokain, dan sebagainya. Sifat adiktif ini secara ilmu pengetahuan belum 
dapat dijelaskan dengan memuaskan. 

Adapun judi, amat besar bahayanya bagi pribadi dan masyarakat. Judi 
dapat merusak kepribadian dan moral seseorang, karena seorang penjudi 
selalu berangan-angan akan mendapat keuntungan besar tanpa bekerja dan 
berusaha, menghabiskan umurnya di meja judi tanpa menghiraukan 
kesehatannya, keperluan hidupnya dan hidup keluarganya yang 
menyebabkan rumah tangga hancur. Judi akan menimbulkan permusuhan 
antara sesama penjudi. Permusuhan ini terus berlanjut dalam pergaulan 
sehingga merusak masyarakat. Berapa banyak rumah tangga yang 
berantakan, harta yang musnah karena judi. Tidak ada orang yang kaya 
semata-mata karena berjudi (lihat juga tafsir ayat 219 Surah al-B agarah/2). 

Orang Arab sebelum Islam merupakan masyarakat penyembah berhala. 
M ereka membuat patung-patung dari batu dan sebagainya, kemudian mereka 
sembah dan mereka agung-agungkan. M ereka menyembelih hewan-hewan 
kurban untuk dipersembahkan kepada patung-patung tersebut. Perbuatan ini 
adalah perbuatan yang sesat. Karena yang patut disembah dan diagungkan 
hanyalah Allah. Manusia dapat menyembah Allah, tanpa perantara. Jika 
ingin berkurban, sembelihlah kurban itu, kemudian dagingnya dibagi- 
bagikan kepada manusia yang dapat memanfaatkannya, jangan kepada 
patung-patung yang tak akan dapat mengambil manfaat apapun dari daging 
kurban tersebut. Oleh sebab itu, sangat tepat bila agama Islam melarang 
kaum Muslimin mempersembahkan kurban kepada patung-patung, 
kemudian Islam menetapkan bahwa kurban itu adalah untuk mengagungkan 
Allah, dan dagingnya dibagikan kepada sesama manusia. 

M engundi nasib, juga suatu perbuatan yang telah lama dikenal manusia, 
bahkan sampai sekarang masih dilakukan dan dipercayai oleh sebagian 
orang. Ada berbagai cara yang digunakan untuk keperluan itu. Ada kalanya 
dengan menggunakan alat, atau dengan meneliti telapak tangan, atau dengan 
memperhatikan tanggal dan hari kelahiran bintang-bintang, sebagaimana 
sering dicantumkan dalam majalah hiburan atau surat kabar-surat kabar. 
Bangsa Arab di zaman jahiliah biasa mengundi nasib dengan menggunakan 
azltm, yaitu anak panah yang belum memakai bulu. Mereka 
menggunakannya untuk mengambil keputusan apakah mereka akan 
melakukan sesuatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka mengambil 
tiga buah anak panah yang belum memakai bulu tersebut lalu pada anak 
panah yang pertama mereka tuliskan kata-kata “lakukanlah” sedang pada 
anak panah yang kedua mereka tuliskan kata-kata “jangan lakukan”: adapun 


Juz 1 5. AL-M A'IDAH 17 


anak panah yang ketiga tidak ditulisi apa-apa. Ketiga anak panah tersebut 
diletakkan dalam suatu wadah, lalu disimpan di dalam Ka'bah. Bila mereka 
hendak melakukan satu pekerjaan, maka mereka meminta kepada tukang 
kunci Ka'bah untuk mengambil satu di antara ketiga anak panah tersebut. 
Apakah mereka akan melakukan perbuatan itu atau tidak, tergantung kepada 
tulisan yang didapati pada anak panah yang diambil itu. Jika ternyata bahwa 
yang diambil itu adalah anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian 
itu diulang sekali lagi. Demikianlah mereka menggantungkan nasib kepada 
undian tersebut dan mereka sangat mempercayainya. 

Undian-undian dan ramalan-ramalan semacam itu mengandung banyak segi 
negatifnya. Apabila si peramal mengatakan bahwa orang yang bersangkutan 
akan menemui nasib yang jelek, maka hal itu akan membuatnya merasa 
kuatir, takut dan putus asa, bahkan akan menyebabkan tidak mau bekerja dan 
berusaha karena ia percaya kepada ramalan itu. Sebaliknya, bila peramal 
mengatakan bahwa ia akan menjadi orang yang kaya dan berbahagia, maka 
hal itu dapat menyebabkan dia malas bekerja dan memandang rendah segala 
macam usaha, karena ia percaya bahwa tanpa usaha pun ia akan berbahagia 
atau menjadi kaya. 

Orang beriman dilarang mempercayai ramalan-ramalan itu, baik yang 
dikatakan langsung oleh tukang-tukang ramal, ataupun yang biasa 
dipublikasikan dalam media cetak dan elektronik. Ramalan-ramalan tersebut 
dapat merusak iman. Orang beriman harus percaya bahwa Allah sajalah yang 
dapat menentukan nasib setiap makhluk-Nya. Percaya kepada gaxa dan 
gadar Allah, adalah salah satu dari rukun iman. 

Pada akhir ayat ini Allah memerintahkan agar orang beriman menjauhi 
minuman khamar, berjudi, berkorban untuk patung-patung serta mengundi 
nasib, diharapkan dengan menjauhi perbuatan-perbuatan itu, mereka akan 
menjadi orang-orang yang sukses dan beruntung di dunia dan di akhirat. 

(91) Ayat ini menyebutkan alasan mengapa Allah mengharamkan 
meminum khamar dan berjudi bagi orang-orang mukmin. Alasan yang 
disebutkan dalam ayat ini ada dua macam, Pertama, karena dengan kedua 
perbuatan itu setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling 
membenci di antara sesama manusia. K edua, karena akan melalaikan mereka 
dari mengingat Allah dan salat. 

Pada ayat yang lain telah disebutkan bahwa minum khamar dan berjudi 
adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Artinya setanlah yang 
menggoda manusia untuk melakukannya agar timbul permusuhan dan rasa 
saling membenci antara mereka. 

Timbulnya berbagai bahaya tersebut pada orang yang suka minum 
khamar dan berjudi, tak dapat dipungkiri. Kenyataan yang dialami oleh 
orang-orang semacam itu cukup menjadi bukti. Peminum khamar tentulah 
pemabuk. Orang yang mabuk tentu kehilangan kesadaran. Orang yang hilang 
kesadarannya mudah melakukan perbuatan yang tidak layak, atau 
mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkannya. Perbuatan dan 


18 5. AL-M AIDAH Juz 7 


perkataannya itu sering kali merugikan orang lain, sehingga menimbulkan 
permusuhan antara mereka. Di sisi lain, orang yang sedang mabuk tentu 
tidak ingat untuk melakukan ibadah dan zikir atau apabila ia melakukannya, 
tentu dengan cara yang tidak benar dan tidak khusyuk. Apalagi minum 
minuman keras menimbulkan kecanduan bahkan bisa menjadikan seseorang 
tergantung, yaitu ia tidak dapat bekerja jika tidak minum lebih dulu. 

Orang yang suka berjudi biasanya selalu berharap akan menang. Oleh 
karena itu, ia tidak pernah jera dari perbuatan itu, selagi ia masih mempunyai 
uang, atau barang yang akan dipertaruhkannya. K etika uang atau barangnya 
telah habis, ia akan berusaha untuk mengambil hak orang lain dengan jalan 
yang tidak sah. Betapa banyak ditemui pegawai atau karyawan perusahaan 
yang telah mengkorup uang yang dihabiskannya di meja judi. Di antara 
penjudi-penjudi itu sendiri timbul rasa permusuhan, karena masing-masing 
ingin mengalahkan lawannya, atau ingin membalas dendam kepada lawan 
yang telah mengalahkannya. Seorang penjudi tentu sering melupakan 
ibadah, karena mereka yang sedang asyik berjudi, tidak akan menghentikan 
permainannya untuk melakukan ibadah, sebab hati mereka sudah tunduk 
kepada setan yang senantiasa berusaha untuk menghalang-halangi manusia 
beribadah kepada Allah dan menghendakinya ke meja judi. 

Pada ayat ini Allah hanya menyebutkan bahaya khamar dan berjudi, 
sedang bahaya mempersembahkan korban untuk berhala serta mengundi 
nasib tidak lagi disebutkan. Bila kita teliti, dapatlah dikatakan bahwa hal itu 
disebabkan oleh dua hal. 

Pertama, karena kurban untuk patung dan mengundi nasib itu telah 
disebutkan hukumnya dalam firman A Ilah: 


.. dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan 
pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu 
perbuatan fasik. (al-M #idah/5: 3) 


Kedua perbuatan itu, dalam ayat tersebut telah dinyatakan sebagai 
“Kefasikan”. 

Kedua, ialah karena khamar dan judi itu amat besar bahayanya. Itulah 
yang diutamakan pengharamannya dalam ayat ini, karena sebagian kaum 
Muslimin masih saja melakukannya sesudah turunnya ayat 219 Surah al- 
Bagarah/2 dan ayat 43 Surah an-Nis-/4, terutama mengenai khamar. 

Setelah menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh khamar dan 
judi, maka Allah, dengan nada bertanya memperingatkan orang-orang 
mukmin. “apakah mereka mau berhenti (dari mengerjakan pekerjaan itu)?” 
Maksudnya ialah bahwa setelah mereka diberi tahu tentang bahaya yang 
demikian besar dari perbuatan-perbuatan itu, maka hendaklah mereka 


Juz 1 5. AL-M A'IDAH 19 


menghentikannya, karena mereka sendirilah yang akan menanggung 
akibatnya, yaitu kerugian di dunia dan di akhirat. Di dunia ini mereka akan 
mengalami kerugian harta benda dan kesehatan badan serta permusuhan dan 
kebencian orang lain terhadap mereka: sedangkan di akhirat mereka akan 
ditimpa kemurkaan dan azab dari Allah. 

Di samping minuman khamar yang memabukkan, kita juga dilarang 
mengkonsumsi beberapa zat yang memabukkan, seperti narkotika dan obat- 
obat berbahaya (narkoba) serta obat-obat adiktif lainnya, karena dapat 
merusak jaringan tubuh, menimbulkan ketergantungan dan menghilangkan 
kesadaran pada pelakunya. 

Di dalam kitab hadis Musnad AYmad, dan Sunan Ab? D-ud serta 
at-TirmiG disebutkan satu riwayat bahwa "Umar bin Kha “ab pernah berdoa 
kepada Allah, “Ya Allah, berilah kami penjelasan yang memuaskan 
mengenai masalah khamar.” Maka setelah turun ayat 219 Surah 
al-Bagarah/2, Rasulullah, membacakan ayat itu kepadanya, tetapi beliau 
masih saja belum merasa puas, dan beliau tetap berdoa seperti tersebut di 
atas. Demikian pula setelah turun ayat (43) Surah an-Nis#/4. Tetapi setelah 
turun ayat-ayat 90 dan 91 Surah al-M tidah/5 ini, beliau dipanggil dan 
dibacakan kepadanya ayat-ayat tersebut. Beliau merasa puas. Setelah bacaan 
itu sampai kepada firman A Ilah: 


Pd 
Gedangan 214 


M aka maukah kamu berhenti (dari mengerjakan pekerjaan itu)? 
Para sahabat termasuk "Umar bin Kha”4b menjawab Ke2! ce3l 


Artinya: “Kami berhenti, kami berhenti.” 

(92) Pada ayat ini, mula-mula Allah memerintahkan kepada orang 
mukmin agar mereka menaati Allah dan menaati Rasul-Nya, agar mereka 
berhati-hati dan menjaga keselamatan diri. Maksudnya ialah agar mereka 
menaati perintah-Nya untuk menjauhi khamar dan judi serta perbuatan- 
perbuatan haram lainnya, termasuk menyembelih kurban untuk berhala, dan 
mengundi nasib: dan mereka harus menaati pula keterangan-keterangan yang 
telah diberikan Rasul-Nya mengenai ayat-ayat yang telah diturunkan-N ya 
kepada beliau. Sehubungan dengan masalah khamar itu, Rasulullah telah 


bersabda: 1 , 

(ola SN PAS IS AS Kia JS 
“Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar 
adalah haram.” (Riwayat M uslim) 


Perintah untuk “berhati-hati” maksudnya adalah untuk menjaga 
keselamatan diri dari bahaya yang akan menimpa, apabila mereka melanggar 
larangan Allah mengenai khamar dan judi, seperti kecanduan dan rusaknya 
dinding usus serta malapetaka yang akan diderita di dunia dan di akhirat 


20 5. AL-M AMDAH Juz 7 


kelak. Harus diingat, apabila Allah, melarang hamba-Nya dari sesuatu hal 
atau perbuatan, adalah karena perbuatan itu berbahaya dan merusak. Dalam 
ayat lain Allah telah berfirman: 


. maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut 
akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (an-Nyur/24: 63) 


Setelah Allah memerintahkan agar orang-orang mukmin menaati-N ya 
dan menaati Rasul-Nya, serta menjaga diri dari bahaya yang akan 
menimpanya apabila mereka menyalahi hukum-hukum-N ya dan ketentuan- 
ketentuan Rasul-Nya, maka pada akhir ayat itu Allah menyebutkan 
ancaman-N ya, bahwa apabila mereka berpaling dari agama Allah yang telah 
disampaikan oleh Rasul-Nya, maka tanggung jawabnya terletak pada mereka 
sendiri, bukan pada Rasul: sebab kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan: 
dan Allah-lah yang akan memperhitungkan dan membalas segala perbuatan 
mereka baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ayat lain, Allah, berfirman 
kepada Rasul-Nya: 





tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah 
menyampaikan. Dan Allah M aha Melihat hamba-hamba-Nya. (? li “1mr4n/3: 
20) 


Firman-N ya dalam ayat yang lain lagi ialah: 





.. maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan Kamilah 
yang memperhitungkan (amal mereka). (ar-Ra'd/13: 40) 


(93) Dalam riwayat Ibnu M un@r dari Sa'?d bin Zubair disebutkan sebab 
turun ayat ini sebagai berikut, “Bahwa beberapa orang sahabat telah datang 
menemui Rasulullah untuk mengajukan pertanyaan mengenai orang-orang 
yang dahulunya pernah meminum khamar dan mereka telah mempersiapkan 
alasan-alasan yang akan mereka ajukan kepadanya, “Bagaimana pendapat 
Rasulullah, mengenai Hamzah bin Abdil Mu“alib, Muj'ab bin "Umair dan 
Abdullah bin Jahsy, tidakkah mereka masuk surga?” Rasulullah menjawab, 
“Benar, mereka akan masuk surga.” Lalu mereka berkata, “Bukankah 
mereka dulunya minum khamar? M engapa khamar itu sekarang diharamkan 
kepada kami, sedang mereka itu masuk surga padahal dulunya minum 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 21 


khamar?” M aka Rasulullah menjawab, “A Ilah telah mendengar apa-apa yang 
kamu katakan, jika Dia menghendaki niscaya Dia akan menjawabnya." 
Maka turunlah ayat (90) yang memberikan ketegasan hukum minum 
khamar. Mengenai orang-orang yang mereka sebut tadi, yaitu Hamzah, 
M uj'ab dan Abdullah bin Jahsy, Allah menurunkan ayat ini. 

Dalam ayat ini Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang dahulunya 
pernah berjudi dan minum khamar, tetapi kemudian mereka beriman dan 
mengerjakan amal-amal saleh, baik mereka itu masih hidup ataupun yang 
sudah meninggal dunia ketika turunnya ayat ini. Mereka tidak berdosa dan 
tidak akan disiksa karena perbuatan-perbuatan mereka di masa yang lalu itu, 
selama mereka itu tetap bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul- 
Nya, taat kepada hukum-hukum yang telah diturunkan-Nya. Selanjutnya 
mereka tetap melakukan amal-amal saleh yang telah diwajibkan kepada 
mereka, seperti: salat, puasa, zakat dan sebagainya. Kemudian mereka tetap 
pula menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan-N ya yang telah mereka 
ketahui, seperti berjudi, minum khamar, berkurban untuk berhala, mengundi 
nasib dan lain-lain, serta mereka tetap beriman kepada ayat-ayat-Nya yang 
menjelaskan hukum-hukum tersebut. Akhirnya mereka terus menerus dalam 
ketakwaan serta meningkatkan amal-amal saleh mereka, yaitu dengan 
berbagai ibadah yang sunnah. 

Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan jelek yang dilakukan pada 
masa sebelum datangnya larangan, atau sebelum mereka mengetahui adanya 
larangan itu, tidaklah menimbulkan dosa bagi mereka, asal mereka kemudian 
beriman, bertakwa dan mengerjakan amal-amal saleh, baik yang wajib 
maupun yang sunah, dan mereka menjauhi sama sekali perbuatan-perbuatan 
yang dilarang oleh agama. 

Pada akhir ayat tersebut Allah menerangkan bahwa Dia menyukai orang- 
orang yang berbuat kebajikan. Artinya, Allah melimpahkan rahmat-N ya 
kepada orang-orang yang berbuat kebajikan, sehingga mereka bebas dari 
pengaruh jelek yang ditimbulkan oleh perbuatan judi dan khamar misalnya: 
kebencian, permusuhan dan kelalaian dalam mengingat Allah, mengerjakan 
salat dan ibadah-ibadah lainnya. 


Kesimpulan 

1. Allah melarang orang beriman mengkonsumsi khamar, narkoba dan obat- 
obat adiktif lainnya, berjudi, menyembelih korban untuk berhala-berhala, 
serta mengundi nasib dengan menggunakan anak panah dan lain-lainnya, 
serta menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah keji, dan 
termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi oleh orang beriman agar 
mereka memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. 

2. Dengan membujuk manusia untuk minum khamar dan berjudi, setan 
bermaksud menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara 
mereka, serta melalaikan mereka dari ibadah dan mengingat Allah. M aka 
selayaknyalah orang mukmin menjauhi perbuatan itu. 


22 5. AL-M A'IDAH Juz 7 


3. Allah memperingatkan orang beriman agar senantiasa mematuhi hukum- 
hukum Allah dan Rasul-Nya. Allah mengancam orang-orang yang 
menyeleweng dari hukum-hukum yang telah diturunkan-N ya. 

4. Perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu sebelum masuk Islam dapat 
dihapuskan dosanya dengan keimanan, ketakwaan, amal saleh, dan 
kebajikan yang dilakukan terus menerus setelah orang yang bersangkutan 
mengetahui adanya larangan agama terhadap perbuatan yang buruk itu. 


LARANGAN BERBURU 
PADA WAKTU IHRAM DAN DENDANYA 


4 2 SS jp AAL .i Ing 3 2.1 Shan 
KASN TEKAN KIAT GG 
4d .- 


Pd 
Ant it Can. Ion, TC 52 13 Ann 














2 
5 NET 
HB ANA Ha aga As 
Panen ena ka men Ket 
oi 


Terjemah 

(94) Wahai orang-orang yang beriman! Allah pasti akan menguji 
kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan 
tangan dan tombakmu agar Allah mengetahui siapa yang takut kepada-Nya, 
meskipun dia tidak melihat-Nya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, 
maka dia akan mendapat azab yang pedih. (95) Wahai orang-orang yang 
beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang 
ihram (haji atau umrah). Barang siapa di antara kamu membunuhnya 
dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak 
yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang 


Juz 1 5. AL-M A'IDAH 23 


yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau 
kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang 
miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, 
agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan 
apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya 
Allah akan menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan 
untuk) menyiksa. (96) Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan 
(yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang- 
orang yang dalam perjalanan: dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan 
darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang 
kepada-N ya kamu akan dikumpulkan (kembali). 


Kosakata: 
1. Liya@ga wabala Amrih » A Jk Sid (al-MA'idah/5: 95) 


Liya Giga adalah bentuk Muxari' dari Giga artinya mencicipi. Kata wabal 
artinya jeleknya kesudahan atau akibat yang buruk. Al-mar'a al-wab'l 
artinya ladang gembalaan yang berakibat buruk bagi hewan yang makan dari 
tempat tersebut. Asal arti kata dari al-wabal adalah beratnya sesuatu pada 
hal yang tidak menyenangkan (£figalusy-syai fi al-makruh) atau sesuatu yang 
berat dan dikhawatirkan membahayakan. 

Pada ayat ini sangsi yang dikenakan kepada mereka yang melanggar 
aturan pada waktu sedang berihram membunuh binatang buruan, yaitu 
mengganti dengan binatang ternak atau membayar kifarat atau berpuasa 
adalah sesuatu yang terasa berat bagi seseorang. Penggunaan kata liya Aga 
atau mencicipi sangsi merupakan ungkapan sastera yang tinggi, seakan-akan 
sangsi tersebut berupa makanan yang bisa dicicipi agar pelanggar 
mengetahui sendiri beratnya sangsi tersebut. 

Al-Our'an memakai kata ini (wabal) pada 8 tempat. Penggunaannya 
berkisar antara hujan yang lebat (al-Bagarah/2: 264, 265) atau siksaan 
(al-Muzzammil/73: 16) atau akibat buruk (al-Ma#'idah/5: 95, al-! asyr/59: 15, 
at-Tagabun/64: 5). 


2. Sayyarah 556» (al-MF'idah/5: 96) 


Kata ini bentuk takfirlmemperbanyak dari as-sa'ir artinya orang yang 
berjalan, terambil dari kata as-sayr yaitu perjalanan. Jadi sayyarah yaitu 
orang yang banyak berjalannya, maksudnya adalah para musafir atau kafilah. 
Pada saat ini kata sayyarah digunakan untuk kendaraan mobil yang bisa 
berjalan dengan cepat. 

Al-Our'an menggunakan kata ini di tiga tempat yaitu pada surah 
al-Ma 'idah/5: 96, Yusuf/12: 10, 19, semuanya digunakan untuk arti para 
musafir atau kafilah. 


24 5. AL-M AIDAH Juz 7 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah telah menetapkan haramnya minuman 
keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib. Pada ayat-ayat 
ini Allah melarang berburu binatang buruan bagi orang yang mengerjakan 
ibadah haji (sedang berihram). 


Tafsir 

(94) Ayat ini menjelaskan ujian Allah kepada orang-orang mukmin yang 
sedang melakukan ihram, bahwa mereka tidak diperbolehkan berburu, 
padahal ketika itu binatang buruan amat banyak, sehingga dengan mudah 
mereka dapat menangkapnya, baik dengan tangan maupun dengan 
menggunakan tombak. 

Menurut riwayat, ayat ini turun ketika kaum Muslimin melaksanakan 
umrah Hudaibiah. K etika mereka menemukan dalam perjalanan hewan dan 
burung-burung yang amat banyak, yang belum pernah mereka temukan 
sebanyak itu. Binatang-binatang kecil dapat ditangkap dengan tangan dan 
binatang-binatang yang besar dan liar dapat mereka tangkap dengan 
menggunakan tombak dan sebagainya. Akan tetapi Allah melarang mereka 
untuk menangkapnya. Larangan ini adalah sebagai ujian bagi mereka untuk 
membuktikan kekuatan iman dan ketakwaan mereka kepada-Nya. Orang- 
orang yang betul-betul kuat imannya niscaya tidak akan melanggar larangan 
Allah, baik secara terang-terangan, maupun dengan sembunyi-sembunyi. Ia 
senantiasa takut kepada azab Allah, walaupun ia belum pernah menyaksikan 
azab tersebut. 

Akhir ayat ini mengemukakan ancaman Allah kepada orang-orang yang 
masih melanggar ketentuan-ketentuan-Nya setelah adanya pemberitahuan 
dan ancaman, bahwa mereka pasti akan mendapat azab yang pedih, akibat 
pelanggaran itu. 

Ujian tersebut sebenarnya hanyalah cobaan yang ringan saja, 
dibandingkan dengan cobaan dan ujian-ujian lainnya yang meminta 
pengorbanan harta benda dan jiwa raga. Akan tetapi, bila seseorang tidak 
lulus dari ujian dan cobaan yang kecil dan ringan ini, bagaimana ia dapat 
berhasil menjalani cobaan-cobaan yang lebih besar? 

Cobaan dan ujian yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, adakalanya 
meminta pengorbanan harta benda dan jiwa raga dalam melakukan sesuatu 
yang diperintahkan-Nya, atau berupa kehilangan sesuatu yang amat 
disayangi, atau meminta kesediaan untuk menahan diri dari berbuat yang 
diingini. Yang terakhir ini sudah terang lebih ringan dilaksanakan, seperti 
larangan yang dikenakan kepada mereka ini, yaitu larangan berburu pada 
saat hewan buruan sedang banyak jumlahnya dan mudah ditangkap, 
sementara mereka sedang membutuhkan makanan untuk bekal dalam 
perjalanan. 

(95) Ayat ini menegaskan larangan Allah kepada orang-orang mukmin, 
agar mereka jangan membunuh binatang buruan yang biasanya ditangkap 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 25 


kemudian disembelih untuk dimakan dagingnya. Larangan ini ditujukan 

kepada mereka yang sedang melaksanakan ihram baik ihram dalam ibadah 

haji, maupun ibadah umrah. 

Kemudian dijelaskan denda yang dikenakan kepada orang-orang mukmin 
yang melanggar larangan itu yakni orang yang membunuh binatang buruan 
itu dengan sengaja, padahal ia ingat adanya larangan itu. Dendanya, ialah 
menunaikan salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 

a. mengganti binatang buruan yang dibunuhnya, dengan binatang ternak 
yang dinilainya sama dengan yang telah dibunuhnya, berdasarkan 
putusan dua orang yang adil. Binatang pengganti itu harus dibawa ke 
tanah haram, kemudian disembelih di sana dan dagingnya dibagi-bagikan 
kepada fakir dan miskin. 

b. kafarat yang berupa memberi makan fakir dan miskin, dengan makanan 
yang nilainya sama dengan binatang pengganti yang tersebut di atas, 

c. berpuasa pada hari-hari yang jumlahnya sama dengan jumlah takaran 
(mud) makan yang harus diberikan kepada fakir dan miskin, dengan 
pengertian bahwa setiap fakir dan miskin memperoleh satu mud, kira-kira 
sama dengan “4 liter (0,75 liter), setiap satu mud sama dengan puasa satu 
hari. 


Kemudian Allah menyebutkan bahwa hukuman yang ditetapkan itu 
adalah bertujuan agar orang-orang yang melanggar larangan itu dapat 
merasakan akibat perbuatannya. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa Dia 
memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah lalu, yaitu membunuh binatang 
buruan ketika mereka sedang berihram dan dilakukan sebelum turunnya ayat 
ini. 

Pada akhir ayat ini Allah menyebutkan ancaman-N ya kepada orang-orang 
yang masih melanggar larangan itu setelah turunnya ayat ini, yaitu Dia akan 
menyiksa mereka. Allah Mahakuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk 
menyiksa setiap makhluk yang bersalah. 

(96) Dalam ayat ini Allah menerangkan, bahwa Dia menghalalkan bagi 
orang-orang mukmin, baik yang berihram, maupun tidak, untuk makan 
daging buruan laut, termasuk binatang sungai, danau dan sebagainya dan 
yang diperoleh dengan mudah, misalnya ikan-ikan yang baru mati dan 
terapung atau ikan yang terdampar di pantai dan sebagainya. 

Semua itu dikaruniakan Allah sebagai makanan yang lezat bagi mereka 
dan bagi orang-orang yang berada dalam perjalanan. Kemudian Allah 
menegaskan kembali bahwa Dia mengharamkan bagi orang-orang mukmin 
menangkap binatang buruan darat, selama mereka berihram. 

Pada akhir ayat tersebut diperingatkan-N ya kepada orang-orang mukmin 
agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah yang kepada-N ya-lah mereka 
akan dikumpulkan kelak di hari Kiamat, untuk mempertanggungjawabkan 
segala amalan mereka dan kemudian diberi-Nya balasan dengan pahala 
ataupun siksa yang setimpal dengan amalan tersebut. 


26 5. AL-M AIDAH Juz 7 


Kesimpulan 

1. Allah menguji keimanan dan ketaatan orang-orang yang sedang berihram 
dengan melarang mereka menangkap, menyembelih dan makan binatang 
buruan. Larangan ini berlaku bagi mereka yang sedang berihram untuk 
haji atau ihram untuk umrah. 

2. Dengan ujian tersebut akan tampak dengan jelas siapa yang benar-benar 
beriman dan taat kepada Allah dan siapa pula yang ingkar. 

3. Terhadap orang yang melanggar larangan itu, dikenakan denda yang 
urutannya sebagai tersebut di atas. Hikmahnya adalah untuk 
membersihkan jiwa, konsentrasi dalam beribadah dan memelihara 
lingkungan. 

4. Allah menghalalkan untuk orang-orang yang sedang berihram dan orang 
yang sedang berpergian makan daging binatang laut. Sebaliknya, Allah 
mengharamkan makan daging binatang buruan darat, selagi mereka 
berihram. 


KEMULIAAN KA'BAH 
DAN BULAN-BULAN YANG DIHORMATI 


ye GA AG SAT TS yaa 
1g Kayah AANG Gerua Kal (PAK 


Pi th CG fi 30 LA ioatan DMott 












Terjemah 

(97) Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci tempat manusia 
berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu dan galaid. Y ang demikian 
itu agar kamu mengetahui, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi dan bahwa Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu. (98) Ketahuilah, bahwa Allah sangat keras siksaan-N ya dan bahwa 
Allah M aha Pengampun, M aha Penyayang. (99) Kewajiban Rasul tidak lain 
hanyalah menyampaikan (amanat Allah), dan Allah mengetahui apa yang 
kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. (100) Katakanlah 
(Muhammad), "Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 21 


banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah 
wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.” 


Kosakata: Al-Balag # SO (al-Mzidah/5: 99) 


Kata ini adalah Isim Masdar atau nama dari kata jadian atau nama yang 
menempati tempatnya masdar. Balag adalah nama dari satu pekerjaan 
menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Akar katanya dari (£ -J -—) yaitu 
al-wuj Ul ilasy-syai' artinya sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain. 
Balag diartikan dengan penyampaian. tapi maksudnya adalah tablig atau 
menyampaikan kepada orang lain. Menggunakan isim masdar dalam hal 
yang semestinya menggunakan bentuk masdar mempunyai nilai sastera yang 
tinggi, karena sosok rasul sebagai orang yang menyampaikan pesan-pesan 
Allah (tablig) sudah tidak muncul lagi, yang muncul adalah nama dari 
pekerjaannya (balag), sehingga rasul identik dengan balag, bukan dengan 
tablig. Dikatakan ballaga yuballigu balagan maksudnya adalah tabligan. 
Artinya ia telah menyampaikan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. 

Al-Our'an menggunakan kata ini pada 15 tempat, semuanya terkait 
dengan tugas para rasul Allah yaitu menyampaikan pesan-pesan Allah atau 
peringatan-peringatanNya kepada manusia 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan perbuatan-perbuatan yang 
dilarang pada saat mengerjakan ibadah haji. Pada ayat ini Allah 
menerangkan bahwa Dia telah menjadikan Ka'bah sebagai rumah suci dan 
pusat peribadatan dan menetapkan beberapa bulan sebagai bulan suci yang 
dihormati, yang di dalamnya dilarang mengerjakan perbuatan-perbuatan 
tertentu, seperti berperang, berburu dan merusak tanaman, karena perbuatan 
tersebut dapat mengotori tempat-tempat atau bulan-bulan suci yang telah 
ditetapkan Allah. Juga diterangkan janji-janji dan ancaman terhadap orang- 
orang yang melanggar larangan tersebut. 


Tafsir 

(97) Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan Ka' bah rumah 
suci itu, sebagai pusat kegiatan bagi manusia, baik kegiatan-kegiatan dalam 
urusan duniawi, seperti perdagangan dan sebagainya, maupun kegiatan 
beribadah haji dan umrah bagi orang-orang mukmin di seluruh penjuru 
dunia. 

Allah menetapkan bulan-bulan haram -yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, 
Muharam dan Rajab- yang merupakan masa-masa yang tenang untuk 
beribadat dan bekerja bagi mereka, karena pada bulan-bulan tersebut tidak 
diperbolehkan berperang. Begitu pula, binatang-binatang ternak seperti unta, 
lembu, kambing dan biri-biri yang disembelih di tanah haram sebagai hadiah 


28 5. AL-M A'IDAH Juz 7 


dan dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin, demikian pula binatang yang 
diberi kalung, yaitu unta atau kambing gemuk untuk menandakan bahwa 
binatang-binatang itu telah diperuntukkan sebagai hadyu (kurban) yang akan 
disembelih. Dengan demikian, adanya penyembelihan hewan-hewan tersebut 
tentu akan menambah syiarnya ibadah kaum M uslimin dan merupakan saat- 
saat bahagia pula bagi fakir dan miskin. Orang-orang mukmin tidak merasa 
kuatir atas keselamatan diri mereka pada saat-saat tersebut, sebab apabila 
mereka telah mengalungi hewan-hewan yang akan mereka sembelih itu, atau 
bila mereka telah memakai pakaian ihram maka tak seorang pun yang akan 
mengganggu atau mengancam keselamatan diri mereka. 

Kemudian Allah menjelaskan bahwa semuanya itu ditetapkan agar 
hamba-Nya mengetahui bahwa Dia senantiasa mengetahui apa yang ada di 
langit dan di bumi dan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 
Buktinya Allah telah menetapkan semuanya untuk mendatangkan 
kemaslahatan bagi mereka dan untuk menghindari malapetaka sebelum 
terjadi. Dengan demikian jelas bahwa Allah mengetahui apa-apa yang 
sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Berdasarkan ilmu-Nya yang M aha 
Luas itulah Allah menetapkan hukum-hukum dan peraturan-Nya bagi 
kemaslahatan hamba-Nya. 

(98, 99) Setelah Allah menjelaskan bahwa semua balasan atas perbuatan- 
perbuatan yang jelek adalah di tangan-Nya, dan Dia mengetahui segala 
sesuatu yang diperbuat hamba-Nya, maka Allah menegaskan lagi tugas 
Rasul-Nya yaitu: menyampaikan risalah, yakni menyampaikan hukum- 
hukum, peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk-Nya, serta wa'd (janji) 
dan wa''d (ancaman)-N ya. Apabila semua itu telah dilaksanakan oleh Rasul 
selesailah tugasnya, dan lepaslah ia dari tanggung jawabnya, untuk 
selanjutnya menjadi tugas dan tanggung jawab orang-orang beriman. 
Adapun pemberian pahala kepada orang-orang yang taat, dan menimpakan 
azab kepada orang-orang yang durhaka, adalah hak dan wewenang Allah 
semata. 

Pada akhir ayat ini, kembali Allah menegaskan, bahwa Dia senantiasa 
mengetahui apa yang diperbuat manusia secara terang-terangan, maupun 
yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, termasuk gerak-gerik hati 
sanubari mereka. Ini merupakan peringatan keras dari Allah kepada orang- 
orang yang tidak menaati peraturan dan hukum-hukum-Nya. Oleh sebab itu, 
sepantasnyalah manusia bertakwa kepada-Nya, dan tidak menyalahi 
perintah-perintah-N ya. 

(100) Pada ayat ini Allah menyuruh Rasul-Nya untuk menjelaskan ciri- 
ciri sesuatu perbuatan dan orang-orang yang melakukannya, yang akan 
menyebabkan mereka memperoleh pahala atau siksa-Nya. Ditegaskan, 
bahwa kejahatan dan kekejian tidaklah sama dengan kebajikan dan amal 
saleh. Harta benda yang baik atau yang diperoleh dengan jalan yang halal 
tidaklah sama dengan harta benda yang jelek atau yang diperoleh dengan 


Juz 1 5. AL-M A'IDAH 29 


jalan yang tidak halal. Barang-barang yang mendatangkan mudarat tidaklah 
sama dengan barang-barang yang bermanfaat. 

Demikian pula, orang-orang yang zalim tidaklah sama dengan orang- 
orang yang adil: dan orang-orang jahat tidaklah sama dengan orang-orang 
yang saleh: orang-orang yang durhaka tidaklah sama dengan orang-orang 
yang taat dan bertakwa. Masing-masing akan mendapat penilaian yang 
berbeda dari Allah dan akan diberi-N ya balasan pahala atau siksa, menurut 
sifat-sifat dan keadaan masing-masing. 

Kemudian Allah memperingatkan hamba-Nya, agar mereka jangan 
teperdaya melihat banyaknya perbuatan dan barang yang tidak baik. 
Perbuatan buruk memang sangat disenangi oleh orang yang lemah iman. 
Terutama di kota-kota besar di mana banyak orang mendirikan usaha yang 
menggunakan berbagai fasilitas yang memudahkan terjadinya kemaksiatan. 
Demikian pula barang yang jelek dan yang tidak halal, amat disenangi pula 
karena dapat diperoleh dengan cara yang mudah, seperti: riba, judi, suap, 
curi, rampok, dan lain-lain sebagainya. 

Tetapi orang-orang yang kuat imannya tidak akan teperdaya oleh semua 
godaan itu. Betapa pun banyaknya orang yang melakukan kejahatan itu 
disekitarnya, namun ia tetap berpegang kepada hukum-hukum dan petunjuk- 
petunjuk agamanya. Jumlah orang semacam ini mungkin tidak sebanyak 
jumlah mereka yang cenderung kepada kejahatan dan kekejian. Tetapi Allah 
bukan menilai banyaknya jumlah, melainkan Dia menilai hamba-hamba-N ya 
dari segi kebaikan sifat dan perbuatannya. 

Pada akhir ayat ini Allah mengarahkan firman-Nya kepada orang yang 
berakal sehat, yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jelek, 
antara yang bermanfaat dan yang mudarat, agar mereka tidak teperdaya oleh 
bermacam-macam godaan setan yang senantiasa ingin menjerumuskan 
manusia kepada kejahatan dan kesengsaraan. Keteguhan iman di tengah- 
tengah kemaksiatan yang beraneka ragam itulah yang akan dapat membawa 
mereka kepada kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat. 


Kesimpulan 

1. Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai pusat kegiatan kaum Muslimin 
yang aman dan tenteram, baik untuk kegiatan keagamaan dan 
peribadatan, maupun urusan duniawi. 

2. Adanya masa aman sepanjang bulan-bulan haram, dan adanya 
penyembelihan hewan-hewan kurban di tanah haram, merupakan rahmat 
dan menyenangkan bagi orang-orang yang beriman. 

3. Allah menyampaikan wa'd dan wa'?d, yaitu janji dan ancaman kepada 
hamba-Nya agar mereka senantiasa taat kepada ketentuan-ketentuan-N ya, 
dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridai-N ya. 

4. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan risalah. Sedangkan pemberian 
pahala dan siksa adalah wewenang Allah. Dia mengetahui segala sesuatu. 


30 5. AL-M AIDAH Juz 7 


5. Yang keji dan yang baik, yang merusak dan yang berfaedah, yang ingkar 
dan yang taat, tidaklah sama nilainya. M asing-masing akan mendapatkan 
balasan sesuai dengan sifat dan keadaannya. 

6. Orang yang berakal sehat hendaklah selalu menjaga keteguhan iman dan 
takwanya, betapa pun banyak kemaksiatan yang terjadi di sekitarnya. 
Keteguhan iman dan takwa adalah modal untuk memperoleh kemenangan 
dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 


LARANGAN MENGAJUKAN PERTANYAAN 
YANG DAPAT MEMBERATKAN 


GAES ANTA GA AI GG 

KESAN AN NAN IR 

JET  A DR IS 

EA AAN BEN A 
5j 


KERANA 
Ai ex Pan Ar Pa aa IA Pa LAU 5 SA, 8 
PEN AN AKN AR CE A PNG PITA 


- 


Ino Span Go LX Na Sagita aan yr aan 20e 
Tuah ir EA 3 ” “ul na aa . ear Ebela aa 
FG AE jaAN KENA aki 

Bp ” 
- an 
@yalan 
Terjemah 


(101) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan 
(kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (justru) 
menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Our'an sedang 
diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan 
(kamu) tentang hal itu. Dan Allah M aha Pengampun, M aha Penyantun. (102) 
Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang 
menanyakan hal-hal serupa itu (kepada nabi mereka), kemudian mereka 
menjadi kafir. (103) Allah tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, 
Sa'ibah, Wasilah dan Ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat 
kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 31 


(104) Dan apabila dikatakan kepada mereka, "M arilah (mengikuti) apa yang 
diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, "Cukuplah 
bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya)." 
Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun 
nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) 
mendapat petunjuk? (105) Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah 
dirimu: (karena) orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila 
kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan 
kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan. 


Kosakata: Tubda Lakum 459 Xf Cal-Maidah/5: 101) 


Kata ini bentuk muxari' dari bada yabdy yang dimabni majhulkan (kata 
kerja pasif), artinya adalah diperlihatkan, diterangkan atau dijelaskan. 
Maksud dari ayat ini adalah jika jawaban atas pertanyaan mereka 
diperlihatkan dan mereka disuruh mengamalkannya, maka mereka merasa 
keberatan. 


Munasabah 

Ayat-ayat yang lalu telah menjelaskan tugas-tugas utama rasul Allah, 
yaitu semata-mata menyampaikan syariat dan agama-Nya. Ayat-ayat ini 
memberikan petunjuk bagaimana menjadi umat yang baik, menerima dan 
melaksanakan petunjuk-petunjuk rasul tersebut, dan tidak mengajukan 
berbagai pertanyaan sedangkan ayat-ayat Al-Gur'an belum turun semua, 
apalagi dengan maksud mencari keringanan jika ayat-ayat telah turun semua 
dari mereka merasakan masih terlalu berat, apakah mereka kemudian tidak 
beriman lagi. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak proporsional dan 
menyimpang dari tujuan bertanya yang sebenarnya. 


Sabab Nuzul 

Menurut riwayat, ayat ini turun ketika ada orang yang mengajukan 
pertanyaan kepada Rasulullah baik untuk mengujinya maupun untuk 
mengejeknya. Ada orang yang bertanya kepada Nabi, “Siapakah ayahku?” 
ada pula orang yang kehilangan untanya bertanya kepada Nabi, “Dimanakah 
gerangan untaku itu?” 

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Abu 
Hurairah berkata, “Rasulullah telah menjelaskan kepada kami,” beliau 
bersabda, “Wahai umatku, sesungguhnya A Ilah telah mewajibkan kepadamu 
ibadah haji: maka berhajilah kamu." Tiba-tiba ada seorang bertanya, 
“Apakah setiap tahun kami harus berhaji, ya Rasulullah?” Rasulullah tidak 
menjawab pertanyaan itu, sehingga orang tersebut menanyakan sampai tiga 
kali. Barulah Rasulullah bersabda, “Kalau saya jawab 'ya', maka berhaji 
setiap tahun itu akan menjadi wajib: kalau ia sudah menjadi wajib niscaya 


32 5. AL-M AIDAH Juz 7 


kamu tak sanggup melaksanakannya.” Kemudian beliau bersabda, 
“Sebaiknyalah tidak kamu tanyakan kepadaku apa-apa yang tidak aku 
sampaikan kepadamu.” M aka turunlah ayat ini. 


Tafsir 

(101) Dalam ayat ini Allah memberikan bimbingan kepada hamba-N ya, 
agar mereka menerima apa-apa yang telah diturunkanNya dan yang telah 
disampaikan oleh rasul-Nya kepada mereka, agar mereka tidak mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang beraneka ragam, bila jawaban pertanyaan itu 
diberikan kepada mereka maka akan terasa memberatkan mereka sendiri, 
karena akan dirasakan menambah beban dan kewajiban mereka. Apalagi jika 
pertanyaan yang diajukan itu dimaksudkan untuk menguji Nabi, apakah 
Al-Our'an sama atau tidak dengan kitab suci yang mereka terima, atau mereka 
bahkan mencari keringanan dari berbagai kewajiban yang dibebankan Allah. 

Selanjutnya ayat ini menjelaskan, bahwa apabila mereka menanyakan 
sesuatu yang belum jelas kepada Nabi ketika turun ayat yang berkenaan 
dengan masalah itu, dan pertanyaan tersebut memang perlu dijawab untuk 
memahami isi dan maksud dari ayat tersebut, maka Allah membolehkannya. 
Bahkan kita disuruh bertanya jika ada hal yang belum kita pahami, 
sebagaimana firman Allah pada Surah an-N aXl/16: 43: 


SAS LSN IN SIA rt, 


Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (M uhammad), melainkan orang 
laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka: maka bertanyalah kepada 
orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. 
(an-N aX1/16: 43) 


Akhir ayat ini menegaskan, bahwa Allah adalah M aha Pengampun, lagi 
Maha Penyantun. Maksudnya: ialah, Allah mengampuni orang-orang yang 
mengajukan pertanyaan yang benar-benar berfaedah, dan hal-hal yang tidak 
disebutkan dalam kitab-Nya, dan hal-hal yang tidak dibebankan-N ya kepada 
hamba-Nya, dan larangan-Nya kepada mereka untuk tidak mengajukan 
pertanyaan kepada Rasul yang bersifat menguji atau mengejek dapat 
menambah beratnya beban mereka, larangan ini merupakan rahmat-Nya 
kepada hamba-Nya: sehubungan dengan ini, Rasulullah telah bersabda: 


2 Apn ea bag ea YG Aa 3 Oia Kagami YO AN pp Ao 

(ole Ja ola) GS Ve SG Ot PP Ia SEN G3 Us BI 
Sesungguhnya Allah telah menentukan beberapa kewajiban yang harus 
kamu tunaikan, maka janganlah disia-siakan: dan Dia telah melarang kamu 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 33 


dari melakukan beberapa macam perbuatan, maka janganlah kamu 
melanggarnya, dan Dia telah menetapkan beberapa pembatasan, maka 
janganlah kamu lampaui: dan Dia telah memaafkan kamu dari berbagai hal, 
bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencari-carinya. (Riwayat 
ad-D arugu 7?) 


Sehubungan dengan ampunan Allah yang tersebut dalam ayat ini, dapat 
juga dipahami, bahwa Allah memaafkan kesalahan-kesalahan yang 
dilakukan sebelum larangan ini, sehingga dengan demikian Allah tidak 
menimpakan siksa, karena amat luasnya ampunan dan kesantunanN ya 
kepada hambaNya. Ini sesuai dengan firman-Nya pada ayat-ayat yang lain, 
di antaranya ialah: 


HP Las 
Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. (al-M #idah/5:95) 


(102) Ayat ini mengingatkan kaum Muslimin, bahwa banyak bertanya 
mengenai masalah-masalah hukum agama seperti yang mereka lakukan itu, 
telah pernah terjadi pada bangsa-bangsa terdahulu, akan tetapi setelah 
mereka diberi jawaban dan penjelasan, mereka tidak mau melaksanakannya, 
bahkan mereka membelakanginya, karena mereka anggap terlalu berat. 
Kemudian mereka mengingkari hukum-hukum tersebut, atau mereka 
mengatakan bahwa hukum-hukum tersebut tidak datang dari Allah. 
Bagaimana pun juga, semuanya adalah merupakan kekafiran, yang patut 
dikenakan azab, baik di dunia maupun di akhrat. 

(103) Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah menetapkan 
haramnya beberapa hal yang berlaku dalam adat jahiliah seperti haramnya 
bermacam-macam hewan sehingga mereka tidak makan dagingnya. Hanya 
mereka sendiri saja yang menetapkan haramnya makan daging hewan-hewan 
tersebut. Tetapi mereka mengatakan bahwa ketentuan itu datang dari Allah. 
Hewan-hewan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Bay'rah, yaitu unta betina yang telah melahirkan anak lima kali, dan 
anaknya yang kelima betina. M enurut adat jahiliah, unta betina semacam 
itu mereka belah telinganya, kemudian mereka lepaskan, dan tidak boleh 
lagi dipakai untuk kendaraan, dan tidak boleh diambil air susunya. 

b. Stibah, yaitu unta betina yang dilepas pergi ke mana saja, tidak boleh 
dipakai untuk kendaraan atau membawa beban, dan tidak boleh diambil 
bulunya, dan tidak boleh pula diambil air susunya, kecuali untuk tamu. 
Menurut adat jahiliah, ini dilakukan untuk menunaikan nazar. Apabila 
seseorang di antara mereka melakukan sesuatu pekerjaan berat, atau 
perjalanan yang jauh, maka mereka bernazar, bahwa ia akan menjadikan 
untanya sebagai stibah, jika pekerjaannya itu berhasil dengan baik, atau 
perjalanannya itu berlangsung dengan selamat. 


34 5. AL-M AIDAH Juz 7 


c. Wajilah, yaitu kambing atau unta betina yang lahir kembar dengan 
saudaranya yang jantan. Menurut adat jahiliah juga, apabila seekor 
kambing betina melahirkan anak kembar jantan dan betina, dan yang 
betina mempunyai anak betina lagi, maka anaknya yang betina itu disebut 
“wajilah”, tidak boleh disembelih, dan tidak boleh dipersembahkan 
kepada berhala. 

d. ! 4m, ialah unta jantan yang telah berjasa menghamilkan unta betina 
sepuluh kali. M enurut adat jahiliah, unta jantan semacam itu tidak boleh 
lagi diganggu, misalnya disembelih, atau digunakan untuk maksud 
apapun, tetapi harus dipelihara dengan baik. Ia tak boleh dicegah untuk 
minum air atau makan rumput dimanapun yang disukainya di mana saja. 
Demikianlah antara lain beberapa adat jahiliah mengenai bermacam- 

macam hewan yang tidak boleh dimakan. Mereka mengatakan, bahwa 
ketentuan itu adalah dari Allah, dan menjadi syariat agama. M aka dalam ayat 
ini Allah membantahnya, dan menegaskan bahwa orang-orang kafir sendiri 
yang menetapkan ketentuan itu, dengan demikian, mereka telah mengadakan 
kebohongan terhadap Allah. 

Di kalangan masyarakat muslim Indonesia, fenomena antropologi yang 
berkembang di lingkungan orang-orang Arab jahiliah ini muncul dalam 
bentuk pantangan-pantangan, pamali-pamali, dan lain-lain. Tidak sedikit 
larangan atau pantangan tertentu demikian mengakar kuat di masyarakat 
muslim, padahal masalahnya sama sekali tidak memiliki dasar ajaran agama. 
Hal-hal yang dipamalikan itu semata-mata merupakan produk tradisi 
setempat turun temurun yang kebenarannya tidak didukung oleh agama. 
Informasi antropologis yang disampaikan Allah dalam ayat 103-104 Surah 
al-M #idah/5 tersebut mengandung pelajaran yang sangat penting bagi 
masyarakat muslim di mana pun untuk tidak terus memelihara pantangan- 
pantangan, karena hal itu tidak dilarang Allah. Jika hal semacam itu terus 
berlanjut berarti masyarakat itu telah melakukan kedurhakaan kepada Allah. 

Pada akhir ayat ini, Allah menerangkan bahwa kebanyakan orang-orang 
kafir tidak menggunakan akal pikirannya. Sebab, jika mereka mau 
menggunakan akal sehat mereka, niscaya mereka tidak akan membuat 
kebohongan terhadap Allah, dan juga tidak akan mengharamkan apa yang 
tidak diharamkan Allah. 

Menurut riwayat dari Ibnu Jar?r, Abu Hurairah telah berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah bersabda kepada Akfam bin al-Jaun, “Hai Akfam, 
neraka telah diperlihatkan kepadaku, maka tampak olehku dalam neraka itu 
Amru bin LuYay, Ibnu Gam'ah bin K hinzif sedang menarik ususnya. M aka 
aku tidak melihat seorang pun selain engkau yang lebih mirip dengannya." 
Maka Akfam berkata, “Aku merasa takut kalau-kalau kemiripanku 
dengannya akan mendatangkan suatu bahaya atas diriku.” Rasulullah 
menjawab, “Tidak, sebab engkau mukmin, sedangkan dia kafir: dialah orang 
pertama yang mengubah agama Nabi Ismail, dan dialah orang pertama yang 
menetapkan ketentuan tentang bay#rah, s#ibah, waj “lah dan Ym." 


Juz 1 5. AL-M A'IDAH 35 


Dari riwayat ini dapat diambil pengertian bahwa sesuatu yang diada- 
adakan dalam syariat agama, misalnya mengharamkan makanan yang 
dihalalkan Allah, atau membuat tradisi yang bertentangan dengan agama, 
atau mengadakan peribadatan yang tidak ditetapkan oleh agama sebagai 
jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ridaNya, maka 
perbuatan tersebut sama dengan perbuatan 'Amru bin LuYXay. Padahal cara- 
cara yang sah untuk menyembah Allah telah ditetapkanNya dan telah 
disampaikan oleh Rasul-Nya. M aka setiap peribadatan dan penetapan hukum 
haruslah berdasarkan nash Al-@ur'an atau ketetapan Rasul. Seseorang tidak 
boleh menambah atau mengurangi menurut kemauannya sendiri. 

(104) Ayat ini menjelaskan sikap keras kepala orang kafir, apabila 
mereka diajak untuk mengikuti hukum-hukum Allah yang telah ada dalam 
A I-Our'an yang dikuatkan dengan bermacam-macam alasan dan bukti-bukti 
yang jelas dan mengikuti penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan 
Rasulullah, mereka menolaknya, mereka mengatakan sudah cukup apa yang 
mereka warisi dari nenek moyang mereka. Allah mengecam sikap mereka itu 
dan menjelaskan bahwa mereka tidak patut mengikuti syariat apapun, dan 
tidak pula mendapat petunjuk dari Allah kepada jalan yang lurus untuk 
mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. 

Nenek moyang mereka adalah orang-orang yang buta huruf dan masih 
sederhana tingkat pemikirannya, belum mempunyai pengetahuan yang 
benar, yang dapat membedakan antara yang benar dan yang ba'il. Pikiran 
mereka masih diliputi kepercayaan dan khurafat yang salah, serta tata cara 
hidup yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, misalnya: membunuh 
anak perempuan, melakukan peperangan dan permusuhan antara kabilah- 
kabilah, memandang rendah anak yatim dan kaum perempuan, dan 
sebagainya. 

Mengenai sikap orang kafir yang semacam itu, dalam ayat lain 
disebutkan sebagai berikut: 


Lara 


- AN en Ca an Li oa LI ANTA LG Naya ( 
AANG II Cab 3 CE NALAA 365 
PA yan 


Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang diturunkan 
Allah!” Mereka menjawab, "(Tidak), tetapi kami (hanya) mengikuti 
kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami.” Apakah mereka (akan 
mengikuti nenek moyang mereka) walaupun sebenarnya setan menyeru mereka 
ke dalam azab api yang menyala-nyala (neraka)? (Lugm-m/31: 21) 


(105) Setelah menyebutkan beberapa sifat orang musyrik dan orang kafir 
pada ayat-ayat yang lalu, maka dalam ayat ini Allah mengarahkan firman- 
Nya kepada orang-orang mukmin, memperingatkan mereka agar menjaga 


36 5. AL-M AIDAH Juz7 


dan menjauhkan diri dari sifat-sifat semacam itu, seperti: kebodohan, 
pembangkangan, dan sebagainya. M ereka haruslah senantiasa meningkatkan 
diri dengan iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, serta amal 
saleh, tetap dalam petunjuk Allah, dengan mengikuti syariat yang benar, 
yang telah diturunkan, dan disampaikan oleh Rasul-Nya. Apabila mereka 
melaksanakan tuntunan ini, mereka tidak dapat lagi dipengaruhi oleh 
pengaruh-pengaruh jelek, betapa pun buruknya situasi lingkungan di mana 
mereka berada. Dosa dan tanggung jawab orang-orang yang berbuat 
kejahatan tidak akan dibebankan kepadanya, selama mereka tetap berpegang 
teguh kepada petunjuk-petunjuk dan bimbingan A Ilah. 

Keteguhan pribadi seperti yang digambarkan ayat ini sangat penting bagi 
setiap orang mukmin, dan perlu dibina terus-menerus sebab banyak orang 
yang semula telah mempunyai iman, tetapi kemudian imannya menjadi 
luntur, karena pengaruh lingkungannya. Ini disebabkan karena ia tidak 
menjalankan petunjuk Allah, dan selalu mengikuti bujukan-bujukan setan. 

Islam telah menunjukkan kepada kita cara-cara pembinaan pribadi dan 
keimanan yang teguh, antara lain ialah dengan cara ibadah dan zikir, 
senantiasa mengingat Allah, serta memperdalam ilmu pengetahuan tentang 
agama. Apabila seseorang senantiasa ingat kepada Allah, dan ia menyadari 
bahwa Allah akan membalas segala perbuatannya, maka ia akan dapat 
menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah, dan ia akan selalu 
melakukan perbuatan-perbuatan yang diridai-N ya. 


Kesimpulan 

1. Orang mukmin dilarang mengajukan pertanyaan yang tidak proporsional 
dan dapat merugikan dirinya sendiri, baik dengan tujuan menguji atau 
mengejek sehingga akan memperberat tugasnya, atau menimbulkan 
kecemasan, kekhawatiran, dan sebagainya. Dianjurkan mengajukan 
pertanyaan yang benar-benar dimaksudkan untuk memperjelas pengertian 
tentang suatu masalah. 

2. Sebelum datangnya Islam, telah ada orang-orang yang suka mengajukan 
pertanyaan mengenai bermacam-macam masalah, akan tetapi setelah 
diberikan jawaban dan penjelasan dan mereka diberi kewajiban- 
kewajiban, mereka tidak mau melaksanakannya. 

3. Allah melarang manusia membuat-buat ketentuan dalam beribadah dan 
tradisi sendiri yang tidak ditetapkan-N ya, seperti halnya bay'rah, s#ibah, 
waj 'lah, Ytm dan sebagainya, karena yang demikian itu adalah perbuatan 
orang kafir. 

4. Orang kafir itu menolak ajakan Rasulullah karena mereka berpegang 
teguh pada apa-apa yang diperbuat oleh nenek moyang mereka. 

5. Orang beriman harus menjaga diri dari segala macam kemaksiatan, agar 
tidak terpengaruh oleh perbuatan dan tingkah laku orang yang sesat. 

6. Semua makhluk akan kembali kepada Allah, dan Allah akan memberikan 
balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 37 


SAKSI DALAM BERWASIAT 


Aa Nata ica SA KR AL NA GAN Ly IK 
lady dago Yoga! A Soni ma AAA AN PA 
- : . - 
LA GA AAA 5 Ki Ae Para 263 Tg s1 bo LA 
Aa AN AA REA DANG 
237 PX sn 


MEREK MAA LA AP l Na AN GK 12 £ 

SSI WEE JAN yani AAA Fa Lagugunah 
4 ten K 0 Nie TEE dtang AL 
RENA ACA OS ISA EK ISIS 


Pa 
@ 
pad al 
KA NS 


4 ' 2S NOKIA Na NaU, 1 Tar Nom, 722 
AN ama AI ag sena  Gelagaiayaai9 Ola) 


AN 


” 

IN | ) PNS Tg Le P, 
atau A CA UI “na “tis SAN Let Lotte Ce Ta LA S1 3 0 
. $ . - - La “ - po 
uga I Oa Ga BIN oglagia edi Sisa 

PAMA RKAP MAA KEL AOTA Ar 





Terjemah 

(106) Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di 
antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka 
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, 
atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam 
perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu 
tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama 
Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil 
keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak 
menyembunyikan kesaksian Allah: sesungguhnya jika demikian tentu kami 
termasuk orang-orang yang berdosa.” (107) Jika terbukti kedua saksi itu 
berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu 
di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati, 
lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami 
lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak 
melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian tentu kami 
termasuk orang-orang zalim.” (108) Dengan cara itu mereka lebih patut 
memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa 
takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) setelah mereka 
bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-N ya). 
Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. 


38 5. AL-M AIDAH Juz 7 


Kosakata: Ufira ':s (al-Ma'idah/5: 108) 


Kata ini terambilkan dari kata “ufur artinya menyergap/menyerang 
(al-hujim) sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Lalu digunakan untuk 
mengetahui sesuatu yang tampak bagi seseorang yang tidak diketahui oleh 
orang lain, sehingga kata “ufira bisa diartikan diketahui. 

Al-Our'an memakai kata ini sebanyak dua kali saja yaitu pada surah ini 
dan surah al-Kahf/18: 21. 


M unasabah 

Ayat-ayat yang lalu menerangkan bahwa semua makhluk akan kembali 
kepada Allah, dan bahwa Dia akan memberikan balasan kepada setiap 
makhluk-N ya setimpal dengan perbuatannya masing-masing. Ayat-ayat ini 
memberikan tuntunan kepada orang beriman, agar sebelum wafat hendaknya 
berwasiat mengenai harta benda, dan wasiat itu harus disaksikan oleh saksi- 
saksi yang mukmin dan dapat dipercaya, dan ditunjukkan pula bagaimana 
cara melaksanakan kesaksian tersebut. 


Sabab Nuzul 

M engenai sebab turunnya ayat-ayat di atas, diriwayatkan oleh Ibnu Jar?r 
dan Ibnul Mun@r dari “Ikrimah sebagai berikut, “Ada dua orang Nasrani 
bernama Tamim ad-Dar? dan “Ad? bin Badda' datang ke Mekah di zaman 
jahiliah untuk berdagang. Mereka lama tinggal di sana. Setelah Nabi hijrah, 
mereka pun memindahkan perdagangan mereka ke Medinah. Pada suatu 
waktu, bekas hamba sahaya dari 'Amr bin '? j yang bernama Budail juga 
berdagang, dan datang pula ke M edinah. Kemudian Budail bersama kedua 
orang Nasrani tadi pergi berdagang ke negeri Syam. Di tengah perjalanan, 
Budail jatuh sakit, dan merasa ajalnya sudah dekat. Lalu ia menulis sendiri 
surat wasiat yang diselipkan di antara barang dagangannya tanpa diketahui 
oleh kedua orang Nasrani itu. Setelah ia menyerahkan semua barang- 
barangnya itu kepada mereka, dengan pesan agar disampaikan kepada ahli 
warisnya yang berada di Medinah, apabila ia meninggal dunia. Setelah ia 
meninggal, maka kedua orang Nasrani tadi membuka ikatan barang-barang 
tersebut, kemudian barang-barang itu mereka ikat kembali seperti semula, 
dan mereka bawa ke Medinah, untuk mereka serahkan kepada ahli waris 
Budail. Setelah keluarga Budail menerima dan membuka barang-barang itu, 
mereka menemukan surat wasiat yang diselipkan di antara barang- 
barangnya. Setelah mereka cocokkan antara daftar barang yang tercantum 
dalam surat wasiat itu dengan barang-barang yang ada, ternyata ada sesuatu 
yang hilang, lalu mereka tanyakan kepada kedua orang Nasrani itu. M ereka 
menjawab, “Hanya barang-barang inilah yang kami terima dan yang ia 
serahkan kepada kami.” Keluarga Budail berkata, “Tetapi surat wasiat ini 
adalah tulisan tangannya sendiri.” Mereka menjawab, “Kami tidak 


Juz 1 5. AL-M A'IDAH 39 


menyembunyikan sesuatu pun dari barang-barangnya.” Kemudian mereka 
mengajukan perkara ini kepada Rasulullah. M aka turunlah ayat 106 ini. 

Selanjutnya Rasulullah memerintahkan kepada keluarga Budail untuk 
meminta kedua orang Nasrani itu bersumpah sesudah salat Asar. Bunyi 
sumpah yang harus mereka ucapkan adalah sebagai berikut: 


ESA Yg Mis YP E33 UN, 


“Demi Allah, kami tidak menerima selain dari barang-barang ini, dan kami 
tidak menyembunyikan sesuatu pun.” 


Mereka bersedia menunggu sampai sesudah salat Asar, lalu mereka 
mengucapkan sumpah. Setelah beberapa lama kemudian tampaklah pada 
mereka sebuah kendi dari perak yang berukir air emas. Maka berkatalah 
keluarga Budail, “Nah, inilah barangnya yang hilang itu!” Tetapi kedua 
orang Nasrani itu menjawab, “Benar, tetapi ini kami beli darinya, dan kami 
lupa menyebutkannya ketika kami bersumpah, lalu kami tidak mau 
mendustai diri kami.” Akhirnya mereka mengadu lagi kepada Rasulullah, 
maka turunlah ayat 107. 

Berdasarkan hal itu Rasulullah memerintahkan kepada dua orang di 
antara keluarga Budail untuk bersumpah, guna menguatkan bahwa mereka 
berhak atas barang yang disembunyikan oleh orang-orang Nasrani itu. 
Sesudah itu, Tamim ad-Dar? masuk Islam dan menyatakan pengakuannya 
atas kerasulan Nabi Muhammad, dan ia berkata, “Maha Benar Allah dan 
Rasul-Nya, aku telah mengambil kendi itu.” Kemudian ia berkata lagi, “Hai 
Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memenangkan engkau terhadap 
penduduk bumi semuanya, maka berikanlah kepadaku desa 'Abnun yang 
merupakan bagian dari Bait al-Lahm, yaitu desa tempat lahirnya Nabi Isa. 
Lalu Rasulullah membuatkan sepucuk surat untuknya mengenai desa itu, 
lalu dibawanya pulang ke desa tersebut. Pada masa Khalifah "Umar bin 
Kha ab, ketika sang Khalifah datang ke negeri Syam, Tamim ad-Dar? 
menghadap kepadanya dengan membawa surat yang pernah diberikan 
Rasulullah kepadanya. Khalifah "Umar berkata, “Ya, saya hadir ketika 
Rasulullah membuat surat ini.” Lalu Khalifah memberikan desa itu 
kepadanya. 


Tafsir 

(106) Ayat ini menjelaskan apabila seorang mukmin merasa perlu untuk 
membuat wasiat mengenai harta benda, maka wasiat tersebut harus 
disaksikan oleh dua orang mukmin yang adil dan mempunyai pendirian yang 
teguh, sehingga apabila di kemudian hari timbul persoalan yang memerlukan 
kesaksian dari mereka maka dapat diharapkan bahwa mereka akan 
memberikan kesaksian yang benar, dan tidak akan menyembunyikan sesuatu 
yang mereka ketahui mengenai wasiat itu. 


40 5. AL-M AIDAH Juz 7 


Kemudian dijelaskan, bahwa apabila tidak terdapat dua orang saksi yang 
mukmin, misalnya ketika orang yang akan berwasiat itu sedang berada 
dalam perjalanan, lalu ia mendapat musibah, dan merasa ajalnya sudah 
dekat, maka ia boleh mengambil dua orang saksi yang bukan mukmin, akan 
tetapi harus bersifat adil dan berpendirian teguh. 

Kedua orang yang akan dijadikan saksi itu diminta untuk menunggu 
sampai sesudah salat. Para ulama mengatakan yang dimaksud “sesudah 
salat” itu adalah “sesudah salat ajar.” Ini berdasarkan pada apa yang pernah 
dilakukan oleh Rasulullah, dan kebiasaan ini juga berlaku dikalangan kaum 
M uslimin, karena pada saat-saat tersebut terdapat banyak orang-orang yang 
akan turut menyaksikannya, sebab kebanyakan mereka telah selesai 
melakukan sebagian besar tugas yang biasa dikerjakan di siang hari. Pada 
saat itulah biasanya hakim mengadakan sidang untuk memeriksa perkara- 
perkara yang diajukan kepadanya. Apabila kedua saksi itu bukan orang- 
orang mukmin, maka yang dimaksudkan dengan salat itu ialah salat yang 
dilakukan menurut agama mereka. 

Apabila kedua saksi itu cukup dipercaya, maka kesaksian mereka atas 
wasiat tersebut tak perlu disertai dengan sumpah. Tetapi apabila ahli waris 
dari orang yang berwasiat itu meragukan kejujuran saksi-saksi tersebut, 
maka saksi-saksi itu diminta untuk mengucapkan sumpah guna menguatkan 
kesaksian mereka, sehingga dapat diharapkan mereka akan benar-benar 
bertindak sebagai saksi yang jujur dan dapat dipercaya sepenuhnya. 

Bunyi sumpah harus diucapkan oleh kedua saksi tersebut berdasarkan 
ayat berikut: 

2. 1 £ 5 Yee - Pa AK ATA » 220. 

GEN NE KE ET Pein 
“Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, 
walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian 
Allah: sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang 
berdosa." (al-M #idah/5: 106) 


Isi sumpah menunjukkan bahwa para saksi tersebut berikrar tidak akan 
memperlakukan kesaksian itu seperti barang dagangan yang dapat 
diperjualbelikan. Mereka tidak menyembunyikan kesaksian itu atau 
mengubahnya karena hendak mengharapkan sesuatu untuk kepentingan 
pribadi. Mereka senantiasa akan memegang teguh kesaksian mereka 
walaupun akan menimbulkan kerugian kepada salah seorang kerabat mereka. 
Mereka yakin betul, bahwa apabila mereka menyembunyikan kesaksian 
mereka ketika kesaksian itu diperlukan, atau mengubahnya dengan kesaksian 
yang palsu, mereka pasti berdosa dan akan mendapat azab dari Allah. 

(107) Selanjutnya dalam ayat ini dijelaskan, bahwa apabila dikemudian 
hari, setelah wafatnya orang yang berwasiat itu, tampak tanda-tanda 
ketidakjujuran para saksi itu, misalnya sewaktu diminta kesaksiannya 


Juz 1 5. AL-M A'IDAH 41 


mereka lalu memberikan kesaksian yang tidak benar, atau mengaku tidak 
menyembunyikan sesuatu dari harta peninggalan yang dipercayakan kepada 
mereka oleh orang yang berwasiat itu, maka untuk mencari penyelesaian 
dalam keadaan itu kewajiban untuk bersumpah dialihkan kepada ahli waris 
dari orang yang telah meninggal yang memberikan wasiat itu. Untuk itu 
harus dicarikan dua orang lain yang terdekat hubungan kekeluargaannya 
dengan orang yang berwasiat, yaitu yang paling berhak untuk menerima 
warisannya, apabila ia memenuhi persyaratan untuk dapat menerima 
warisan. Seperti tidak berlainan agama atau tidak tersangkut dalam kasus 
pembunuhan orang yang berwasiat. 

Apabila kerabatnya yang terdekat itu ternyata tidak memenuhi 
persyaratan untuk dapat menerima warisan, misalnya karena perbedaan 
agama dengan orang yang meninggalkan warisan, atau karena ia tersangkut 
dalam kasus terbunuhnya yang berwasiat, maka dicarilah dua orang lainnya 
di antara ahli waris itu yang paling utama untuk melakukan sumpah tersebut, 
dengan melihat usia, sifat, pengetahuan, dan sebagainya. 

Sumpah yang diucapkan oleh kedua orang ahli waris ini dimaksudkan 
untuk menguatkan tuduhan terhadap kedua orang yang menerima wasiat itu, 
bahwa mereka telah berkhianat mengenai wasiat itu. Juga untuk 
menguatkan, bahwa mereka adalah benar dalam melakukan tuduhan itu, dan 
tidak melampaui batas, artinya: tuduhan itu bukan tuduhan sembarangan dan 
tidak beralasan. Kemudian diakhiri pula dengan penegasan, bahwa apabila 
mereka melakukan tuduhan atau kesaksian yang tidak benar, maka niscaya 
mereka termasuk orang-orang yang zalim. 

Dalam ayat lain dijelaskan kedudukan saksi yang semula wajib kemudian 
menjadi sunah. 


»y 2 ad Aa “0 Pe boa. £ P A 
AN BNN AE NE SA KS 
2,75 


KEN PULSA, 


Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara 
kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan 
karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang 
yang bertakwa. (al-B agarah/2: 180) 


(108) Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa cara dan isi sumpah seperti yang 
disebutkan di atas, adalah merupakan jalan yang lebih dekat kepada 
kebenaran, yang dapat mendorong orang-orang yang bersumpah itu, (baik 
penerima wasiat, maupun ahli waris dari yang bersumpah itu) agar mereka 
memberikan kesaksian yang benar, penuh rasa tanggung jawab, serta 
mengagungkan Allah (yang nama-Nya disebut dalam sumpah mereka) dan 
untuk lebih berhati-hati dalam memelihara wasiat dan kesaksian itu agar 


42 5. AL-M AIDAH Juz7 


terhindar dari azab dan kemurkaan Allah, dan agar sumpah itu tidak 
dialihkan kepada orang lain akibat ketidakjujurannya. 

Pada akhir ayat ini, Allah memperingatkan hamba-Nya, agar mereka 
bertakwa kepada-Nya, memegang amanah dan kesaksian, dan suka 
mendengarkan serta memperhatikan semua petunjuk dan ketentuan-N ya, untuk 
kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah memperingatkan pula 
tentang kebiasaan orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak mau 
memegang teguh kebenaran dan keadilan, mereka tidak akan mendapatkan 
petunjuk yang benar. 

Perlu dijelaskan, bahwa setelah bersumpah kedua orang ahli waris 
tersebut yang maksudnya untuk menyatakan ketidakjujuran kedua penerima 
wasiat tadi, maka harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah 
memberikan wasiat itu diserahkan semuanya kepada ahli waris, untuk 
mereka bagikan menurut bagian masing-masing, di samping melaksanakan 
wasiat yang sebenarnya dan hutang-hutang serta kewajiban-kewajiban yang 
lain. 


Kesimpulan 

1. Allah mengajarkan kepada hambaNya, bahwa apabila mereka ingin 
berwasiat sebelum wafat mengenai harta warisan yang ditinggalkannya, 
maka hal itu hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, baik 
dari kalangan kaum M uslimin sendiri, ataupun bukan. 

2. Apabila saksi-saksi itu diragukan kejujurannya, maka mereka diminta 
untuk bersumpah, bahwa mereka memegang teguh dan melaksanakan isi 
wasiat itu dengan sejujurnya. 

3. Apabila terdapat pengkhianatan dari saksi-saksi, sehingga mereka tidak 
menunaikan wasiat itu dengan baik, maka mereka itu telah berdosa, dan 
dua orang ahli waris dari keluarga yang meninggal diharuskan 
mengucapkan sumpah, untuk memperkuat tuduhan mereka terhadap 
saksi-saksi yang berkhianat itu. 

4. Cara-cara kesaksian dan isi sumpah yang begitu jelas yang diajarkan 
dalam ayat-ayat di atas, merupakan jalan yang paling ringkas dan tepat 
untuk mendorong agar orang-orang yang menjadi saksi dan bersumpah 
atas kesaksiannya itu memegang teguh serta melaksanakan dengan baik 
wasiat yang diterimanya dan sumpah yang diucapkannya. 


SALAH SATU PERISTIWA 
PADA HARI KIAMAT 


RAL MOM el Ba APA PAN NE ana AMA 
Op MESIN II Km Ia Tara JJ Naungan, 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 43 


Terjemah 

(109) (Ingatlah), pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu 
Dia bertanya (kepada mereka), "Apa jawaban (kaummu) terhadap 
(seruan)mu?” M ereka (para rasul) menjawab, "K ami tidak tahu (tentang itu). 
Sesungguhnya Engkaulah Y ang M aha M engetahui segala yang gaib.” 


Kosakata: 'Allamul-guyub — 4! #6 (al-M a'idah/5: 109) 

Artinya Y ang M aha Mengetahui hal-hal yang gaib. Ungkapan ini terdiri 
dari dua kalimat yaitu “allam bentuk mubalagah atau melebih-lebihkan 
makna dari “alim (yang mengetahui) artinya Yang Maha M engetahui. 
Sedang kata gaib artinya yang gaib atau yang tidak kelihatan oleh mata. 
Sesuatu yang gaib adakalanya tidak kelihatan oleh mata, seperti kisah 
burung hud-hud yang tidak hadir dalam barisan dan tidak kelihatan oleh 
Nabi Sulaiman (an-Naml/27: 20) atau sesuatu yang tidak terjangkau oleh 
pengetahuan manusia (an-Naml/27: 75), bukan oleh Allah, sebab bagi-Nya 
tidak ada sesuatu yang gaib. Salah satu sifat dari orang yang bertakwa adalah 
beriman dengan hal yang gaib seperti adanya hari akhir, surga dan neraka, 
adanya malaikat dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut tidak bisa ditelusuri 
lewat akal pikiran, tetapi lewat wahyu Allah. Inilah yang bisa membedakan 
antara mereka yang mukmin dengan yang kafir. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan tentang tata cara penunjukkan dua 
orang saksi dalam berwasiat, yang akan diberikan oleh seseorang yang akan 
menemui ajalnya. Wasiat ini terkait dengan harta benda yang akan diberikan 
kepada ahli waris. Pada ayat ini dijelaskan pertanyaan Allah pada hari 
mahsyar kepada para nabi tentang penerimaan kaum mereka masing-masing 
terhadap himbauan, ajakan dan dakwah para nabi, yang ditujukan kepada 
mereka. 


Tafsir 

(109) Ayat ini menjelaskan bahwa pada hari Kiamat, Allah akan 
mengumpulkan para rasul dan umatnya masing-masing. Hari terjadinya 
peristiwa itu disebut “Y aumul M afsyar”. Ketika itu Allah akan mengajukan 
pertanyaan kepada para rasul, “Apakah jawaban yang mereka terima dari 
umat-umat mereka setelah mereka menyeru kepada agama-N ya." 

Para rasul tentu saja mengetahui jawaban apa yang telah mereka terima 
dari umatnya masing-masing, dan bagaimana tanggapan mereka terhadap 
seruan yang telah disampaikan kepada mereka, meskipun tidak seluruhnya 
mereka ketahui. Tetapi, para rasul adalah orang yang sangat tinggi budi 
pekertinya dan amat rendah hati di hadapan Allah Yang Mahakuasa dan 
Maha Mengetahui segala sesuatu. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa 
kehambaannya kepada Allah, mereka menjawab, “Bahwa mereka tidak 


44 5. AL-M AIDAH Juz 7 


mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Sesungguhnya Allah-lah Y ang 
M aha M engetahui hal-hal yang gaib.” 

Allah menanyakan kepada para rasul, jawaban apa yang mereka terima 
dari umat yang telah mereka seru kepada agama-Nya. Allah tidak 
menanyakan kepada para rasul apakah mereka sudah menyampaikan risalah 
yang ditugaskan kepada mereka, atau belum? Hal ini menunjukkan bahwa 
para rasul itu benar-benar telah menunaikan tugas mereka dengan baik, yaitu 
menyampaikan agama Allah kepada umat mereka. Akan tetapi sebagian dari 
umat itulah yang tidak menerima ajakan dan seruan dengan sebaik-baiknya. 

Hal lain yang dapat kita pahami dari ayat ini ialah bahwa Allah tidak 
langsung menyampaikan pertanyaan kepada umat-umat dari pada rasul itu, 
misalnya: “Hai manusia jawaban apakah yang telah kamu berikan kepada 
rasul-rasul-Ku ketika mereka menyampaikan risalah-Ku kepada kamu 
sekalian?” Sebaliknya, Allah menyampaikan pertanyaan-Nya kepada para 
rasul-Nya, bukan kepada umat mereka. Hal ini menunjukkan kemurkaan 
Allah kepada umat-umat yang mengabaikan seruan dan peringatan- 
peringatan yang telah disampaikan para rasul itu kepada mereka. Maka 
pertanyaan itu adalah untuk menghardik umat-umat yang durhaka. 


Kesimpulan 

1. Pada hari Kiamat kelak, Allah akan menanyakan kepada rasul-rasul-N ya 
tentang tanggapan dari umat mereka terhadap seruan yang mereka 
sampaikan. 

2. Para rasul tidak menjelaskan jawaban bagaimana tanggapan umatnya 
masing-masing. Para rasul hanya mengatakan, bahwa Allah-lah Y ang 
Maha Mengetahui segala sesuatu, terutama apa-apa yang gaib bagi 
hamba-Nya. 


BEBERAPA KISAH TENTANG NABI ISA 


SU SEN IKA SIKA ANE 
SKALA, PTP Iu ses 2 A5 Panojp« pai 
2x Yi Prsa AK , 36 tu - 7 “ja 
A5 Patlu 233 “ea B0 Ka 33 


SENI: APA AN ANIME BSA 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 45 


SE ANN Oi ps ny aa SEN JS 


- tg A39 


» 
ya 3 1) ai ( 1 


BAGAN. 
PIA RAR sr JE JO Ogeasa Ig Cal Gg 


na AA : #3 Hi rep 2. nara Te S3 
SEA SOP NO ran 
KK NE OKU 3 ekpa Age 


bg Tu Aa 


& 


Terjemah 

(110) Dan ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam! 
Ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu Aku 
menguatkanmu dengan Rohulkudus. Engkau dapat berbicara dengan 
manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah 
ketika Aku mengajarkan menulis kepadamu, (juga) Hikmah, Taurat dan 
Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung 
dengan seizin-K u, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung 
(yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan ingatlah, ketika engkau 
menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit 
kusta dengan seizin-Ku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang 
mati (dari kubur menjadi hidup) dengan seizin-K u. Dan ingatlah ketika Aku 
menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuhmu) dikala 
engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, 
lalu orang-orang kafir berkata di antara mereka, "Ini tidak lain hanyalah sihir 
yang nyata.” (111) Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut- 
pengikut Isa yang setia, "Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada Rasul- 
Ku.” Mereka menjawab, "K ami telah beriman dan saksikanlah (wahai Rasul) 
bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (muslim).” (112) 
(Ingatlah), ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Wahai Isa putra M aryam! 
Bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa 


46 5. AL-M AIDAH Juz 7 


menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." 
(113) Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tenteram 
hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada 
kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan (hidangan itu)." 
(114) Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami 
hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, 
yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang 
setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau: berilah kami 
rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.” (115) Allah berfirman, 
"Sungguh, Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang 
siapa yang kafir di antaramu setelah (turun hidangan) itu, maka sungguh, 
Aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah Aku timpakan 
kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.” 


Kosakata: 
1. Ayyattuka SE | (al-Ma'idah/5: 110) 


Kata dasar dari kalimat ini adalah (3 -s -s), artinya kembali pada dua hal 
yaitu kekuatan dan penjagaan. at-Ta'yyid berarti mendukung, menguatkan. 
Al-Our'an menggunakan kata yang terambil dari “ayd” ini dalam 11 tempat. 
Penggunaannya berkisar pada penguatan Allah dan penjagaan-Nya atas 
hamba-hamba-Nya yang berjuang dalam menegakkan agama-Nya, 
sebagaimana yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad Nabi Isa, atau 
kaum mukminin lainnya, atau  kekuatanNya dan kekuasaanNya dalam 
menciptakan langit (a09 ariyat/51: 47), atau Nabi Dawud yang mempunyai 
kekuatan dalam beribadah ($ad/38: 17) begitu juga dengan Nabi Ibrahim, 
Ishag dan Ya'gub ($ad/38: 45), sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 
Abbas. 


2. Al! awariyyun ON (al-Ma'idah/5: 111) 

Kata ini bentuk jamak dari al-i awariyy artinya orang yang setia kepada 
orang lain dengan penuh kecintaan dan keikhlasan, baik pada saat sendirian 
maupun bersama orang lain, bisa juga diartikan dengan para penolong. 


Al-Our'an menggunakan kata ini pada 5 tempat, semuanya berkaitan 
dengan pengikut setia Nabi Isa. 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu telah dijelaskan bahwa Allah telah mengajukan 
pertanyaan kepada para rasul umumnya, mengenai jawaban yang mereka 
peroleh dari umatnya. Terutama yang dimaksudkan ialah mereka yang 
ingkar dan kafir. Pada ayat-ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia mulai 
berbicara dengan masing-masing rasul-Nya yang sedang berkumpul pada 
“yaumul mafsyar” tersebut. 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 47 


Pada ayat-ayat ini dikemukakan sebagian kisah Nabi Isa untuk 
menunjukkan bahwa Allah mulai mengadakan pembicaraan yang terpisah 
dengan masing-masing rasul-Nya itu. Hal ini juga untuk menunjukkan 
betapa hebatnya peristiwa yang akan terjadi kelak pada hari yang disebutkan 
itu, yang merupakan puncak dari kemalangan nasib orang-orang yang 
mendustakan para rasul. 


Tafsir 
(110) Pada ayat ini dijelaskan tentang bermacam-macam nikmat yang 

telah dilimpahkan kepada Nabi Isa dan ibunya, kemudian diungkapkan 

kembali berbagai kejahatan Bani Israil yang pernah menuduh bahwa 
berbagai keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan Nabi Isa kepada 
mereka hanyalah sihir semata. 

Nikmat Allah kepada Maryam, yaitu ibu Nabi Isa ialah Allah telah 
menjadikannya sebagai wanita yang suci, terpilih di antara wanita-wanita di 
dunia ini untuk memperoleh kedudukan yang mulia. 

Nikmat-nikmat Allah kepada Nabi Isa yang disebutkan dalam ayat ini 
adalah sebagai berikut: 

1. Allah telah memperkuat Nabi Isa dengan Rohulkudus, yaitu malaikat 
Jibril. Allah telah menjadikan jiwanya bersih dari segala sifat-sifat yang 
tidak baik. Dengan nikmat ini Isa dapat mengetahui bahwa ia lahir ke 
dunia dengan kejadian yang luar biasa, sehingga dengan demikian ia 
dapat membuktikan kesucian dirinya dan kesucian ibunya. Karena Allah 
telah memperkuatnya dengan R ohulkudus, maka ia dapat berbicara ketika 
ia masih kecil dan lemah, masih berada dalam buaian. Ia berbicara untuk 
membela kesucian dan kehormatan ibunya terhadap tuduhan yang bukan- 
bukan dari kaum Yahudi. Kemudian setelah ia dewasa ia juga dapat 
berbicara dengan baik untuk menyeru manusia kepada agama A Ilah. 
Tentang Nabi Isa, ibunya dan Rohulkudus dalam ayat ini, pendapat 
beberapa mufasir dapat dikatakan sama, M engenai “mengingat nikmat,” 
artinya “mensyukuri” nikmat yang diberikan kepada Isa dan kepada 
ibunya Maryam dan memperkuatnya dengan Rohulkudus, yakni Jibril, 
dan berbicara dengan orang ketika ia masih bayi dan sesudah dewasa 
menjadi Nabi, yang menurut Ibnu “A bbzs seperti yang dikutip al-B agawi, 
dalam usia 30 tahun dan menjalankan tugas kenabiannya selama 30 
bulan. Kemudian “Aku mengajar kamu menulis, hikmah (yakni kearifan 
ilmu pengetahuan), Taurat dan Injil,” dan seterusnya. Lebih jauh tentang 
Rohulkudus lihat kosakata di atas (al-Bagarah/2: 253). Dapat ditambahkan, 
bahwa seperti disebutkan di dalam AI-@ur'an, bahwa Rohulkudus berlaku 
untuk semua orang beriman (al-Mujadalah/58: 22): dan diturunkan 
kepada siapa saja dari hamba-hamba-Nya sesuai dengan kehendak-N ya. 
Dalam ayat ini, ruX berarti wahyu (al-K ahf/16: 2). 

Nabi Isa menyebut dirinya anak Maryam, yang tidak mengenal bapak 

manusia karena kelahirannya memang suatu mukjizat. Allah telah 


48 5. AL-M AIDAH Juz 7 


memberinya nikmat yang besar berupa kekuatan rohani, “memperkuatnya 
dengan Rohulkudus”, dengan mukjizat-mukjizat yang terjadi sekitar 
dirinya dan ibundanya Maryam, mengenai kelahiran, kehidupan dan 
kematiannya. 

Tetapi Rohulkudus (al-Bagarah/2: 87) yang banyak kita temui dalam 
A I-Our'an, dalam pengertian “roh yang suci” berarti juga sebagai “ilham 
ilahi.” Nabi Muhammad juga mendoakan rahmat dengan Rohulkudus 
kepada seorang sahabat, yakni penyair Hassn bin &x4bit melalui 
sabdanya: 


LAN abal Ya AN DAA SIA Ih esa ae Gi at Sh 
a BK nya y OA 0. 0 Siar Kan ban SL AI Oa) 
Ig dale N Iep MN Sya) Pl Ola G Jak lag ale Al ala 

(Ht, bunag Sl say) Fa a SAI aril 


Bahwa Hassan bin xabit al-Ansari minta persaksian kepada Abu Hurairah, 

“Apakah kamu mendengar Nabi Saw berkata, “Hai Hassan, penuhilah 

Rasulillah. Ya Allah kuatkanlah dia (Hassan) dengan Rohulkudus.” (Riwayat 

al-Bukh4#3, Muslim, dan an-N asti) 

Pengertian Rohulkudus dalam Al-Gur'an dan hadis tidak sama dengan 
pengertian Rohulkudus dalam Bibel (Perjanjian Lama dan Perjanjian 
Baru). Roh, Roh Allah atau firman-Nya dalam Perjanjian Lama (K ejadian 
1.2) ialah mengenai pembentukan bumi, “dan Roh A Ilah melayang-layang 
di atas permukaan air,” dan M azmur xxxili.6, “Oleh firman Tuhan langit 
telah dijadikan, oleh nafas dari mulut-Nya...” Dalam Perjanjian Baru 
disebut Roh Kudus, Roh Allah atau Roh Yesus. Matius menyebutkan 
bahwa kelahiran Y esus Kristus pada waktu Maria bertunangan dengan 
Yusuf anak Heli, mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup 
sebagai suami istri. Yusuf suami Maria adalah orang yang tulus hati, ia 
tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud 
diam-diam akan menceraikannya. Tetapi dalam mimpinya malaikat 
Tuhan tampak kepadanya, dan berkata, agar jangan takut “... mengambil 
Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah 
Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan 
menamakan Dia Y esus, ...” (Matius 1.18-21). Lihat juga kosakata (an- 
Nis#/4: 156). 

2. Allah telah mengajarkan kepadanya Al-Kitab, artinya Isa telah 
dianugerahi-Nya kepandaian menulis dan membaca, sehingga ia dapat 
mempelajari ilmu pengetahuan yang tertulis. Di samping itu. Allah 
mengajarkan pula kepadanya Taurat, yaitu kitab suci yang telah 
diturunkan kepada Nabi Musa. Akhirnya Allah mengajarkan kepadanya 
Injil, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa sendiri. 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 49 


Nabi Isa sendiri tidak pernah mengubah-ubah isi Taurat dan tidak pula 
menggantikannya dengan Injil yang diturunkan kepadanya, dan diakui 
oleh Perjanjian Baru yang sekarang, “Janganlah kamu menyangka, bahwa 
Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku 
datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.” 
(M atius v.17). 

3. Isa dapat membuat dari tanah sesuatu yang bentuk dan ukurannya seperti 
burung, kemudian ia meniup burung itu, maka jadilah ia seekor burung 
yang sungguh-sungguh, dengan seizin Allah. Artinya Isa-lah yang 
membentuk benda tersebut seperti burung, dan ia pula yang meniupnya, 
kemudian Allah menjadikannya seekor burung yang hidup. 

4. Isa telah dapat menyembuhkan orang-orang buta sejak lahir dan orang- 

orang yang kena penyakit sopak, dengan izin Allah, padahal di masa itu 
tak seorang tabib pun dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan 
orang-orang yang kena penyakit sopak. 
Dalam bahasa Indonesia, kata abraj dipadankan dengan kusta dari 
terjemahan Inggris leprosy, yakni “penyakit menahun yang menyerang 
kulit dan saraf, yang secara perlahan-lahan menyebabkan kerusakan pada 
anggota tubuh: lepra” (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dalam 
bahasa Arab biasa disamakan dengan ju&m, bukan abraj. Mu'jam Alf4$ 
al-Gur'4n al-Kar8m menjelasakan, bahwa abraj “adalah warna putih di 
kulit karena kehilangan zat warna merah (pigmen) dan menimbulkan 
bercak-bercak putih dalam berbagai bentuk. Ini merupakan gejala 
penyakit kusta.” Jadi bukan kusta. Dalam Perjanjian Baru (Matius x.8, 
Lukas iv.27), diterjemahkan dengan “kusta,” sama dengan terjemahan 
bahasa Inggris. Dalam Tafsir ini diterjemahkan dengan “sopak,” agaknya 
ini lebih tepat, yakni “penyakit kulit berupa belang-belang putih di tangan 
atau kaki akibat sel pigmen adalah sel yang memberi warna kulit kering, 
sawo matang.” (Kamus Besar Bahasa Indonesia), atau dalam istilah 
kedokteran dikenal dengan nama leukemia atau vitiligo. 

5. Isa juga dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati, sehingga 

dapat keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, dengan izin Allah. 
Setelah Nabi Isa memberikan bukti-bukti dengan mukjizatnya, sebagian 
mereka (Bani Israil) menuduhnya ia melakukan perbuatan sihir, mengusir 
setan dengan menggunakan pemimpin setan, “Ia mengusir setan dengan 
kuasa Beelzebul, penghulu setan” (Lukas xi.15). 
Orang Y ahudi menyebut raja setan atau penghulu setan itu B eelzebul, dan 
penghulu setan yang digunakan untuk mengusir setan ini terdapat dalam 
beberapa bab (chapter) dalam Perjanjian Baru, antara lain dalam M atius, 
M arkus dan Lukas. 

6. Allah telah melindungi Nabi Isa dari kejahatan kaum Yahudi yang 
hendak membunuh dan menyalibnya, ketika Isa datang kepada mereka 
membawa agama Allah yang disertai dengan bukti-bukti dan keterangan 


50 5. AL-M AIDAH Juz 7 


yang jelas, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Allah menyelamatkan 
Isa dan mengangkatnya kepada-N ya. 


Kejahatan Bani Israil melebihi kejahatan umat lainnya, kejahatan umat 
lainnya terhadap rasul Allah hanya sebatas kepada diri pribadi rasul itu, 
tetapi kejahatan Bani Israil tidak hanya ditujukan kepada Nabi Isa semata, 
melainkan juga terhadap ibunya, yaitu mereka menuduh Maryam telah 
berzina dengan seorang lelaki, sehingga melahirkan Isa. Bahkan kejahatan 
mereka tidak hanya tertuju kepada Isa dan ibunya, melainkan juga terhadap 
Allah, karena mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai istri dan anak, 
padahal Allah M aha Suci dari hal-hal tersebut. 

Orang-orang kafir di antara Bani Israil itu tidak hanya menolak agama 
Allah yang disampaikan Nabi Isa kepada mereka, bahkan mereka 
mengatakan bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan Isa tersebut 
hanyalah sihir. 

Bermacam-macam nikmat Allah kepada Nabi Isa yang disebutkan dalam 
ayat ini merupakan sindiran dan kecaman yang amat tajam sekali terhadap 
Bani Israil, atas sikap dan perbuatan mereka yang keji itu. Ayat ini 
menyingkap pula betapa besarnya kedengkian mereka terhadap orang yang 
memperoleh nikmat Allah. Ucapan mereka bahwa keterangan-keterangan 
yang disampaikan Nabi Isa kepada mereka adalah “sihir yang nyata”, 
merupakan bukti yang kuat tentang sifat-sifat dengki mereka kepada Nabi 
Isa yang telah dipilih Allah sebagai Nabi dan Rasul-Nya. 

Nikmat Allah kepada Nabi Isa yang disebutkan dalam ayat ini merupakan 
nikmat yang luar biasa, yang tidak diberikan Allah kepada nabi-nabi lain. 
Pada ayat berikutnya, Allah menyebutkan beberapa nikmat-Nya yang lain 
yang juga diberikannya kepada Nabi Isa tetapi merupakan nikmat-nikmat 
yang biasa, yang juga diperoleh rasul-rasul lain. 

(111) Allah menjelaskan sikap kaum ! awzriy?n, yaitu satu kelompok dari 
Bani Israil yang menerima baik agama Allah yang disampaikan oleh Nabi 
Isa. Lalu mereka berkata kepada Nabi Isa, “Kami telah beriman: dan 
saksikanlah, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh 
kepada seruanmu."” M aksudnya, mereka beriman dan menerima seruan Nabi 
Isa, dan akan melaksanakan semua perintah-perintahnya, sebagai bukti dari 
iman tersebut. 

Arti nikmat Allah kepada Nabi Isa dalam hal ini ialah bahwa Nabi Isa 
telah mendapat sambutan baik dari kaum ! awzriy?n, sehingga mereka 
mencintai dan mematuhinya. Ini tidak hanya merupakan nikmat bagi Nabi 
Isa semata-mata, melainkan juga nikmat bagi ibunya, sebab setiap nikmat 
yang diperoleh seorang anak, juga mendatangkan kegembiraan dan 
kebahagiaan bagi ibunya. 

(112) Pada ayat ini Allah menceritakan bahwa kaum ! awzriyy?n pernah 
menanyakan kepada Nabi Isa, apakah Allah dapat menurunkan kepada 
mereka suatu hidangan dari langit. Pertanyaan itu bukan menunjukkan 


Juz 1 5. AL-M A'IDAH 51 


bahwa kaum ! awsriyy?n itu masih ragu tentang kekuasaan Allah. M ereka 
telah yakin sepenuhnya tentang kekuasaan Allah. Tetapi mereka 
menanyakan hal itu untuk lebih menenteramkan hati mereka. Sebab, apabila 
mereka dapat menyaksikan bahwa Allah kuasa menurunkan apa yang 
mereka inginkan itu, maka hati mereka akan lebih tenteram, dan iman 
mereka akan bertambah kuat. 

Hal ini juga pernah terjadi pada Nabi Ibrahim ketika beliau memohon 
kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana Dia kuasa 
menghidupkan makhluk yang telah mati. Allah berfirman: 


SSS KOES ana 


Gr 


1 
TG 
» 
8 
y 

AY 
G3 
LAN 

“ & 
r 
2 
Ca 
Ci 
ia 
Pena 


Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah 
kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati.” Allah berfirman, 
"Belum percayakah engkau?" Dia (Ibrahim) menjawab, "A ku percaya, tetapi 
agar hatiku tenang (mantap)." (al-B agarah/2:260) 


Dengan demikian, pertanyaan kaum ! awzxiyy?n tadi dapat diartikan 
sebagai berikut, “Hai Isa, maukah Tuhanmu memperkenankan bila kami 
memohon kepada-Nya agar Dia menurunkan kepada kami suatu hidangan?” 
Jadi yang mereka ragukan bukanlah kekuasaan Allah untuk mengabulkan hal 
itu melainkan apakah Tuhan bersedia mengabulkan permintaan Nabi, bila 
Nabi Isa memintakan hal itu kepada-Nya untuk mereka. Patut diperhatikan 
dalam ayat di atas, bahwa ketika kaum ! awzxiyyIn mengemukakan 
pertanyaan mereka kepada Nabi Isa, mereka menyebutkannya dengan 
namanya, lalu diiringi dengan sebutan “putra Maryam'. Ini untuk 
menegaskan bahwa mereka tidak menganut kepercayaan bahwa Isa adalah 
Tuhan, atau anak Tuhan. Mereka yakin bahwa Isa adalah makhluk Allah 
yang dipilih untuk menjadi Nabi dan Rasul-Nya, juga adalah putra M aryam, 
bukan putra Allah. 

| awzriyyun atau ! awzriyy”n, dari kata ! awz#r?, “bahan pemutih pakaian, 
yang bersih dan bebas dari segala noda: sahabat dan pembela:” menurut 
Mu'jam Alf48 al-9ur'4n al-Kar?m, ! aw4#?, murni dan bersih dari segalanya, 
umumnya dipakai untuk mereka yang benar-benar ikhlas untuk para nabi,” 
atau “pembelaan, dukungan,” “pembela-pembela” (Ali “Imran/3: 52). Diduga 
dari asal bahasa Abisinia. Menurut Muhammad Asad dalam The M essage of 
The Our'an, “orang yang memutihkan pakaiannya dengan mencucinya,” 
karenanya dikatakan juga untuk pengikut-pengikut Nabi Isa sebagai simbul 
orang yang berhati bersih. Penemuan Dead Sea Scroll belum lama ini sangat 
mendukung pendapat ini, bahwa kata Yaw4r? dipakai untuk menunjukkan 
orang yang menjadi anggota Persaudaraan Essense, yaitu sekelompok 


52 5. AL-M AIDAH Juz 7 


golongan agama di Palestina pada masa Nabi Isa, yang mungkin juga 
termasuk dia sendiri. Golongan Essense ini terutama dikenal karena 
kegigihannya mempertahankan kebersihan moral serta tidak mementingkan 
diri sendiri, dan mereka selalu mengenakan pakaian putih. Nabi Muhammad 
memberi gelar aw? kepada Zubair bin 'Aww4m dengan mengatakan: 


(eda 9 Se ol) Apa) Oa OP ol, ra C IS ol 


“Setiap nabi punya seorang Yaw4#?, dan Yaw#r'-ku adalah Zubair bin 
'Aww4m”. (Riwayat al-B ukhar? dan at-Tirmi G) 

Dalam beberapa tafsir bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “pengikut,” 
“sahabat,” “penolong” atau “tetap “Hawariyun:” sementara Bibel menerje- 
mahkannya dengan “murid”. 

Pada akhir ayat tersebut diterangkan jawaban Nabi Isa kepada kaum 
| awziyy”n. la menyuruh mereka agar bertakwa kepada Allah, yaitu agar 
mereka tidak mengajukan permintaan ataupun pertanyaan yang memberikan 
kesan seolah-olah mereka meragukan kekuasaan Allah. Ini merupakan suatu 
pelajaran yang amat baik, sebab orang-orang yang beriman haruslah 
memperkokoh imannya, dan melenyapkan segala macam hal yang dapat 
mengurangi keimanan. Allah M ahakuasa, atas segala sesuatu. M enyediakan 
suatu hidangan adalah suatu pekerjaan yang tidak patut untuk dimohonkan 
kepada Allah. Dia M ahamulia. Dia telah mengaruniakan kepada hamba-Nya 
segala sesuatu di bumi, baik berupa bahan makanan, pakaian, perumahan, 
dan sebagainya. M aka tugas manusialah untuk mengolah bahan-bahan yang 
tersedia itu untuk mereka jadikan makanan, pakaian, rumah dan sebagainya 
untuk kepentingan mereka sendiri. A Ilah tidak meminta imbalan atas nikmat 
yang telah disediakan-Nya, yang tak terhitung jumlahnya. Apabila Allah 
tidak menurunkan hidangan dari langit, maka hal itu tidaklah mengurangi 
arti kekuasaan dan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya. Sebab itu, 
janganlah mengurangi iman dan keyakinan kepada-Nya. 

(113) Dalam ayat ini diceritakan ucapan kaum ! aw-zriyy”n selanjutnya 
kepada Nabi Isa, setelah Isa menyuruh mereka beriman kepada Allah, beramal, 
bekerja dan bertawakal kepada-Nya, dan tidak mengajukan permintaan yang 
tidak layak. Kaum ! awsriyy8n itu berkata, “Kami beriman sepenuhnya atas 
kekuasaan Allah, akan tetapi kami mengajukan permintaan itu, karena kami 
memerlukan makanan, dan kami tidak mendapatkan makanan yang lain, 
sedangkan kami merasa lapar. Di samping itu, apabila kami dapat 
menyaksikan turunnya hidangan itu, serta dapat merasakan kelezatannya, 
maka iman kami akan bertambah kuat. Dengan demikian kami pun akan 
dapat pula menjadi saksi terhadap orang-orang yang tidak menyaksikan 
turunnya hidangan itu dan tidak turut memakannya, sehingga mereka pun 
akan turut beriman pula, dan bertambah kuat pula keyakinan mereka, karena 
kasaksian kami tadi.” 


Juz 1 5. AL-M A'IDAH 53 


(114) Dalam ayat ini diterangkan, bahwa Nabi Isa setelah mengetahui 
maksud baik dari kaum ! aw-riyy?n dalam permohonan mereka yaitu bahwa 
mereka tidak meragukan kekuasaan Allah, melainkan karena mereka ingin 
lebih yakin dan memperoleh keimanan yang lebih kuat serta ketenteraman 
hati, maka Nabi Isa mengabulkan permohonan mereka untuk bedoa kepada 
Allah agar menurunkan hidangan untuk mereka. Nabi Isa memulai doanya 
itu dengan ucapan “Allihuma Rabbanz'. Sedangkan kata-kata tersebut 
mengandung pengertian sifat-sifat keagungan-Nya, yaitu: ketuhanan, 
kekuasaan, hikmah dan kebijaksanaan-Nya, serta sifat-sifat-Nya sebagai 
Penguasa, Pendidik, Pemelihara dan Pemberi nikmat. 

Kemudian Isa melanjutkan doanya dengan permohonan agar Allah 
menurunkan untuk mereka hidangan dari langit. Nabi Isa mengharapkan 
agar hari ketika hidangan itu turun akan menjadi hari raya bagi mereka dan 
generasi mereka selanjutnya. Hal ini juga akan menjadi tanda atau bukti bagi 
kekuasaan Allah. Nabi Isa mengakhiri doanya dengan ucapan, “Berilah kami 
rezeki, karena Engkau adalah Pemberi rezeki Y ang Paling Utama.” Hal yang 
perlu kita perhatikan dalam ayat ini ialah bahwa Nabi Isa dalam doanya 
lebih dahulu menyebutkan faedah rohaniah yang akan diperoleh bila Allah 
mengabulkan doanya, kemudian baru disebutkan faedahnya dari segi 
jasmaniah. Faedah rohaniah ialah: turunnya hidangan itu akan merupakan 
hari yang amat penting dalam kehidupan umatnya, dan akan mereka jadikan 
hari raya, dimana mereka akan selalu mengenang rahmat Allah, dan mereka 
akan mengagungkan kebesaran kekuasaan-Nya. Hal ini akan menambah 
keyakinan mereka, dan akan memperkokoh keimanan kepada Allah. Adapun 
faedah jasmaniah ialah makanan itu akan merupakan rezeki yang akan 
menghilangkan rasa lapar dan mengembalikan kesegaran dan kekuatan 
jasmani mereka. 

Lain halnya kaum ! aw-triyyn ketika mereka mengemukakan permintaan 
itu kepada Isa. Mereka mendahulukan penyebutan faedah jasmaniah, dan 
sesudah itu barulah menyebutkan faedah rohaniahnya. Dengan demikian 
dapat diambil kesimpulan, bahwa dengan susunan doanya itu, Nabi Isa 
mengajarkan kepada umatnya, agar mereka lebih mengutamakan segi-segi 
mental rohaniah daripada segi-segi fisik materiil jasmaniah. 

Disebutkan “M tidah” dalam surah ini yang berarti “hidangan” maka kata 
tersebut telah disepakati menjadi nama bagi surah ini, yaitu Surah al-M #idah/5. 
Kata-kata yang dipakai menjadi nama bagi surah-surah Al-Our'an 
kebanyakan diambil dari suatu kata yang terdapat di dalam surah 
bersangkutan, yang berkenaan dengan suatu hal yang amat penting, 
misalnya: nama surah ini dan Surah “al-Bagarah”. Adakalanya pula diambil 
dari kata-kata lain yang tidak terdapat dalam surah itu tetapi menunjukkan 
dengan jelas isi surah tersebut, misalnya nama Surah al-Ikhl4s/ 112. 

Ayat 112 dan 113 menyebutkan permintaan hidangan makanan dari langit 
oleh pengikut-pengikut Nabi Isa. Dalam beberapa bab dalam Perjanjian Baru 


54 5. AL-M AIDAH Juz7 


dilukiskan sangat beragam (Matius vi.11, Kisah Para Rasul x.9-12 dan 
sebagainya). 

(115) Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah mengabulkan doa tersebut 
dan menurunkan hidangan sesuai dengan permintaan mereka. Tetapi, 
dengan syarat bahwa sesudah turunnya hidangan itu, tidak boleh ada di 
antara mereka yang tetap kafir, atau kembali kafir sesudah beriman, karena 
mereka telah diberi pelajaran dan keterangan-keterangan tentang kekuasaan 
dan kebesaran Allah, kemudian diberi pula bukti nyata yang dapat mereka 
saksikan dengan panca indera mereka sendiri. Apabila masih ada di antara 
mereka yang kafir maka sepantasnya kemurkaan dan azab Allah ditimpakan 
kepada mereka, yang melebihi azab yang ditimpakan kepada orang-orang 
kafir lainnya. 

Pendapat para ulama beragam mengenai macam makanan yang 
diturunkan Allah dalam hidangan tersebut. Tetapi masalah tersebut bukanlah 
masalah yang penting untuk dibicarakan, Al-Guran sendiri tidak 
menyebutkannya. Demikian pula Rasulullah saw. Y ang perlu kita perhatikan 
ialah hubungan sebab akibat, serta isi dan tujuan dari kisah tersebut, untuk 
dijadikan iktibar dan pelajaran guna memperkokoh iman dan keyakinan kita 
kepada Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaan-N ya. 


Kesimpulan 

1. Allah telah memerintahkan Nabi Isa untuk mengingat berbagai nikmat 
yang telah dilimpahkan kepada dirinya dan ibunya, baik nikmaat yang 
bersifat mendatangkan kebaikan dan kemaanfaatan bagi mereka, maupun 
yang bersifat mencegah dan menghalangi kejahatan yang diarahkan 
kepada Nabi Isa dan ibunya. 

2. Allah telah mengilhamkan kepada kaum ! awzriyy?n agar mereka 
beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa sebagai Rasul-Nya. Lalu 
mereka menjawab bahwa mereka telah beriman. M ereka memohon agar 
Allah menyaksikan bahwa mereka orang-orang yang patuh kepada 
seruan-N ya. 

3. Kaum! awzriyy”n meminta kepada Nabi Isa agar ia berdoa kepada Allah 
agar Dia menurunkan suatu hidangan untuk mereka, dari langit. Nabi Isa 
menganjurkan agar mereka beriman dan bertawakal, serta tidak 
mengajukan permintaan yang semacam itu. 

4. Kaum '! awziyy'n tetap mengajukan permintaan itu dengan 
mengemukakan alasan-alasan yang dapat diterima, yaitu bahwa mereka 
telah mengakui keterangan-keterangan Nabi Isa, tetapi mereka sangat 
memerlukan makanan, dan ingin memperoleh bukti untuk ketenteraman 
hati serta keyakinan yang lebih kukuh, serta berharap akan dapat menjadi 
saksi bagi orang-orang lain tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. 

5, Nabi Isa berdoa kepada Allah agar menurunkan hidangan tersebut untuk 
mereka dan berharap bahwa nikmat tersebut akan mendatangkan faedah 
yang besar, baik rohaniah maupun jasmaniah. 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 55 


6. Allah mengabulkan doa tersebut dengan ketentuan, bahwa sesudah itu 
tidak akan ada lagi di antara mereka yang kafir. Allah mengancam, 
bahwa jika masih ada yang kafir sesudah itu, maka Dia akan menimpakan 
azab yang sangat pedih. 


NABI ISA LEPAS TANGAN 
DARI TUDUHAN KAUMNYA 


s1 £ (1 Taat aa: » | AA 
Bana SIA MALE SA GA AS Kakan A1 S3! 
3 


” “si. 


24 





- P4 - rd ?- 


22013 Ra aus an a31 Era 
3 TEA SE Ae ngan 
HAK , AS AN KAA 2ATan ana 7 
“IG 6 SA AYI Pa Der) 
8 3 


Tar nan ya a3G 9329 79. 
C3 Ng Sa PA Gap SEN MA ai 


Te 3 PAN, 


Ganbenaa Nan Nas Oya MUAL Teu Ing He 
ag & 9 h 
Se AK 
Terjemah 


(116) Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra 
M aryam! Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, "Jadikanlah aku 
dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah?” (Isa) menjawab, "M ahasuci 
Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku 
pernah mengatakannya tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau 
mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang 
ada pada-M u. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala yang 
gaib.” (117) Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang 
Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), "Sembahlah Allah, Tuhanku dan 


56 5. AL-M AIDAH Juz 7 


Tuhanmu,” dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di 
tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah 
yang mengawasi mereka. Dan Engkaulah Yang Maha Menyaksikan atas 
segala sesuatu. (118) Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya 
mereka adalah hamba-hamba-M u, dan jika Engkau mengampuni mereka, 
sesungguhnya Engkaulah Y ang Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (119) Allah 
berfirman, "Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari 
kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida 
kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Itulah kemenangan yang 
agung.” (120) Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di 
dalamnya: dan Dia M ahakuasa atas segala sesuatu. 


Kosakata: “Isa A Imasih oma (ja (al-Ma'idah/5: 116) 


Di dalam Al-Our'an, nama Isa atau Isa anak Maryam, sering juga diikuti 
dengan nama gelar, Isa Almasih, yang disebutkan dalam 33 ayat dalam 13 
surah. 

Pada mulanya kata Almas?Y dari kata bahasa Arab masafa, dalam arti 
istilah berarti mengurapi minyak ke badan untuk memberi berkah bagi 
seorang raja atau nabi, yang sudah menjadi adat di kalangan orang Y ahudi 
dan Kristiani. Almasih, orang yang diurapi. Dalam Bibel berarti diurapi 
dengan minyak suci: dari bahasa Ibrani, masakh, mengurapi, M ash'ach 
(dalam ejaan bahasa Inggris), atau Messiah, Mesias, “yang diurapi oleh 
Tuhan,” yakni Kristus dalam bahasa Yunani, dari asal kata iesus dalam 
bahasa Latin atau yeshua dalam bahasa Ibrani. 

Sejarah permulaan hidup Isa Almasih memang tidak banyak diketahui. 
Selain yang sudah disebutkan di dalam Al-Gur'an, satu-satunya sumber 
informasi tentang Y esus terdapat dalam Perjanjian Baru, terutama dalam tiga 
Kitab pertama, yakni Matius, Lukas dan Markus, meskipun ada juga 
tambahan data yang dapat dikumpulkan dari Yohanes, Surat-surat Paulus 
dan Kisah Para Rasul. Dalam Injil M atius (1:1-125) disebutkan bahwa Y esus 
keturunan Daud sampai kepada Ibrahim. Dalam Injil Lukas (2:23-38) 
disebutkan bahwa “K etika Y esus memulai pekerjaan-Nya, Ia berumur kira- 
kira tiga puluh tahun, dan menurut anggapan orang, Ia anak Y usuf, anak Eli, 
anak Matat,...” dan seterusnya sampai pada — “anak Enos, anak Set, anak 
Adam, anak Allah.” 

Tentang nasab ini antara Injil Matius dengan Injil Lukas memang 
terdapat perbedaan, kendati keduanya bermuara pada Ibrahim. Matius 
mengatakan Y usuf anak Yakub dan seterusnya: kata Lukas ia anak Eli dan 
seterusnya. Begitu juga mengenai silsilah Y esus, M atius mengatakan bahwa 
Y esus dari cabang Sulaiman anak Daud, Lukas mengatakan ia dari cabang 
Natan anak Daud. “Dan ketika genap delapan hari Ia harus disunatkan, Ia 
diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia 


Juz 1 5. AL-M AIDAH 57 


dikandung ibu-Nya.” (Lukas 2:21). Dalam syariat agama Yahudi bayi 
delapan tahun sudah harus dikhitan, seperti yang sudah berlaku sebelumnya 
terhadap Ibrahim. 

Dalam versi Kristen, Y esus lahir di Betlehem, 6 mil selatan Y erusalem, 
diperkirakan dalam bulan Desember tahun 5 sebelum Masehi. Ketika itu 
Kaisar Augustus (versi lain mengatakan Tiberius) adalah maharaja Roma. 
Ibu Yesus, Maria telah mengandungnya melalui Roh Kudus, yang pada 
masanya ia dikenal sebagai anak Y usuf, seorang tukang kayu, suami M aria. 
Kedua orang tuanya di Nazaret, Galelea. 

Dalam Perjanjian Baru diceritakan, bahwa orang-orang majusi dari Timur 
datang ke Yerusalem mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. 
Mereka telah melihat bintang-Nya di Timur dan datang untuk menyembah 
Dia. Raja Herodes, penguasa Yudea di bawah Roma, terkejut sekali 
mendengar berita itu, dan mengumpulkan semua imam kepala dan ahli 
Taurat bangsa Yahudi untuk dimintai keterangan di mana Mesias akan 
dilahirkan. Mereka menjawab di Betlehem, tanah Yudea, karena sudah 
tertulis dalam kitab nabi. Diam-diam Herodes memanggil orang majus itu 
dan menanyakan bilamana bintang itu nampak. Ia menyuruh mereka ke 
Betlehem untuk menyelidiki Anak itu karena raja Herodes juga akan 
menyembah Dia. Mereka berangkat, dan terlihatlah bintang yang mereka 
lihat di Timur itu sudah mendahului mereka dan berhenti di tempat A nak itu 
berada. M ereka melihat Anak itu bersama M aria, ibu-N ya, lalu mereka sujud 
menyembah Anak itu. Mereka mempersembahkan harta kepada-N ya, yaitu 
emas, kemenyan dan mur. Karena dalam suatu mimpi mereka diperingatkan 
agar jangan kembali kepada Herodes, maka mereka pulang ke negerinya 
melalui jalan lain. (M atius 2: 1-12). 

Tak lama setelah itu Yesus dibawa ke Mesir untuk menghindari 
pembantaian bayi oleh raja Herodes. Dalam usia 12 tahun oleh ibunya ia 
dipersembahkan kepada rumah ibadah di Y erusalem. Ia dibaptis oleh Y ohanes 
Pembaptis, mungkin sekitar tahun 26 Masehi, dan mulai berkhotbah di 
depan umum, mnyembuhkan orang sakit dan membentuk kelompok kecil 
menjadi pengikut-pengikutnya di kalangan bawah masyarakat Palestina, 
nelayan dan sebagainya. Ajarannya ditafsirkan oleh kalangan pemuka agama 
Y ahudi sebagai bentuk permusuhan terhadap lembaga yang sah, dan dengan 
pengkhianatan salah seorang dari dua belas orang muridnya, yakni Y udas 
Iskariot (Matius 26:14-16: 48-50) dan dengan kerjasama dengan penguasa- 
penguasa Y ahudi dilaporkan kepada Pontius Pilatus, wali negeri itu. Ketika 
itu umur Y esus sudah mencapai 33 tahun, yang berakhir dengan penyaliban 
(M atius 27. 45-56). Demikian versi Kristen. 

Kelahiran Nabi Isa di dunia sama dengan akhir hayatnya, banyak 
mengandung rahasia, dan menimbulkan berbagai perselisihan. Seperti 
dikatakan oleh Yusuf Ali dalam menafsirkan Surah an-Nisa'/4: 157-158, 
bahwa membicarakan segi-segi yang masih banyak menimbulkan keraguan 
di kalangan sekte-sekte Kristen dahulu dan juga di kalangan ahli-ahli ilmu 


58 5. AL-M AIDAH Juz 7 


kalam kaum Muslimin, kurang ada manfaatnya. Di kalangan gereja Kristen 
Ortodoks hal ini menjadi dasar utama yang mengatakan bahwa Y esus mati di 
tiang salib dan dimakamkan, dan bahwa pada hari ketiga dia bangkit dengan 
keadaan tubuh yang masih utuh dengan lukanya, berjalan dan bercakap- 
cakap, dan makan bersama dengan murid-muridnya dan kemudian jasadnya 
diangkat ke langit. Untuk ajaran teologis mengenai pengorbanan darah dan 
penebusan dosa atas namanya itu adalah suatu keharusan, yang oleh Islam 
jelas ditolak. Tetapi ada beberapa sekte Kristen terdahulu yang memang 
tidak percaya bahwa Kristus mati di tiang salib. Kaum Basilides percaya 
bahwa ada orang lain yang telah menggantikan Y esus. ... Injil Barnabas 
mendukung teori substitusi (penggantian oleh orang lain) di atas Salib. 
M enurut ajaran Al-Gur'an, AImasih tidak disalib dan tidak pula dibunuh oleh 
orang-orang Yahudi, meskipun karena keadaan tertentu, dalam pikiran 
musuhnya memang demikian yang terbayang. A da paham yang berpendapat, 
bahwa dia tidak mati seperti matinya manusia biasa, melainkan masih hidup 
dengan jasadnya di langit: yang lain berpendapat bahwa dia mati (Ali 
Imran/3: 55, an-Nisa'/4: 159, al-Ma'idah/5: 117), tetapi bukan pada waktu 
dia disalib seperti yang diduga: dan bahwa dia “diangkat naik” ke hadirat 
Tuhan itu berarti, bahwa sebaliknya daripada dicemarkan dan dihina sebagai 
penjahat, sebagaimana dikehendaki oleh orang Y ahudi: tetapi sebaliknya ia 
dimuliakan oleh Allah sebagai Rasul-Nya seperti dalam ayat berikutnya 
(an-Nisa'4: 158). Kata yang sama raja'a itu juga dipakai dalam surah 
al-Insyirah/94: 4 sehubungan dengan kemuliaan yang diberikan kepada 
Rasulullah. “Oleh pihak Yahudi Isa dituduh menghina Tuhan karena 
mengaku dan mendakwakan diri Allah atau anak Allah. Oleh golongan 
Nasrani (kecuali sebagian kecil pada sekte yang mula-mula, yang telah 
dibasmi dengan cara penyiksaan, dan sekte yang sekarang Unitarianisme, 
mereka hampir sama dengan kaum M uslimin), inti pengakuan itu diambilnya 
dan dijadikannya dasar keimanan mereka. Allah membersihkan Isa dari 
tuduhan atau pengakuan semacam itu,” demikian A. Y. Ali. 

Dalam Surah Maryam/19: 16-33) dan Surah Ali “Imran/3: 45-53) Allah 
berfirman bahwa kelahiran Isa dimulai ketika para malaikat berkata kepada 
Maryam, bahwa Allah telah mengutamakannya dan menyucikannya di atas 
semua perempuan seluruh alam, dan dia akan melahirkan seorang anak laki- 
laki yang bersih. Dan dilukiskan Maryam yang keheranan, karena ia tak 
pernah bersentuhan dengan laki-laki, ketika malaikat menyampaikan berita 
gembira kepadanya dari Allah, bahwa ia akan mendapat anak bernama Isa, 
terhormat di dunia dan di akhirat dan termasuk orang yang saleh dan dekat 
kepada Allah, berbicara ketika masih dalam buaian dan sesudah dewasa. 
Allah akan mengajarkan kebijakan kepadanya, Taurat dan Injil, dan selaku 
rasul kepada Bani Israil, disertai mukjizat-mukjizat, menyuruh menyembah 
hanya kepada Allah. Setelah Isa menyadari akan kekafiran mereka ia 
bertanya, siapakah yang akan menjadi pembelanya di jalan Allah. Para 
muridnya berkata, bahwa mereka pembela-pembela Allah. M ereka bersaksi 


Juz 1 5. AL-M AMDAH 59 


bahwa beriman kepada Allah, tunduk, dan beriman pada Kitab yang 
diwahyukan Allah dan mengikuti Isa Rasul-Nya. 

Tugas Nabi Isa ditegaskan dalam dua cara: (1) dia akan menjadi bukti 
kepada manusia. Kelahiran dan cara hidupnya yang ajaib akan membuat 
dunia tak bertuhan kembali kepada Tuhan: dan (2) tugasnya akan menjadi 
hiburan dan penyelamat bagi orang yang bertobat. Ini memang sudah 
menjadi salah satu cara bagi semua utusan Allah, dan cara yang paling 
menonjol ialah pada Muhammad Rasulullah. Tetapi di sini pokok 
persoalannya ialah, karena orang-orang Israil itu, yang menjadi sasaran 
diutusnya Nabi Isa kepada mereka, adalah ras yang keras kepala: maka misi 
Nabi Isa akan menjadi rahmat bagi mereka. 

Demikian ringkasan kisah Isa AImasih dan M aryam dalam Al-Our'an dan 
kisah Y esus dalam Perjanjian Baru. 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu dijelaskan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan 
Allah kepada Isa dan kaumnya untuk menunjukkan bahwa Isa adalah 
hamba-Nya. Pada ayat ini dikemukakan kembali bukti bahwa Isa benar- 
benar hamba-Nya, yaitu dengan penjelasan bahwa pada hari Kiamat, Allah 
akan menanyakan kepada Isa apakah benar dia menyatakan dirinya dan 
ibunya sebagai tuhan selain Allah di hadapan kaumnya. 


Tafsir 

(116) Pada ayat ini, Allah berkata, apakah Isa dan ibunya telah 
menyatakan dirinya sebagai tuhan. Isa menyatakan bahwa pernyataan di atas 
adalah tidak benar, karena dia tidaklah berhak menyatakan sesuatu yang 
tidak patut bagi dirinya dan ibunya. Allah menanyakan hal demikian itu 
kepada Isa walaupun Allah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, agar Isa 
di hari Kiamat itu menyatakan di hadapan para rasul dan umat manusia 
bahwa hanya Allah-lah yang berhak disembah, serta dia menjelaskan 
kesalahan umatnya yang memandang dirinya dan ibunya sebagai Tuhan. 
Semua ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Ayat ini memberikan 
peringatan kepada orang-orang Nasrani yang hidup kemudian atas kesalahan 
dan kekeliruan akidah mereka. Banyak macam ibadah dan doa yang 
dilakukan oleh orang Nasrani ditujukan kepada Isa dan ibunya, baik yang 
khusus untuk Isa dan ibunya masing-masing, maupun ibadah 
mempersekutukan mereka dengan Allah. Semua ibadah seperti itu tidak 
dapat dibenarkan, karena segala ibadah itu haruslah ditujukan kepada Allah 
saja. Firman A Ilah: 


Sp ve 


Ga GAN KAN AL, 


Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati- 
Nya semata-mata karena (menjalankan) agama... (al-B ayyinah/98: 5) 


60 5. AL-M A'IDAH Juz 7 


Tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah hamba. Nabi Isa 
menjawab pertanyaan Allah tentang ibadah dan kepercayaan yang ditujukan 
kepada dirinya dan ibunya dengan jawaban yang diawali kata “Subh1naka” 
artinya “Engkau M ahasuci”, maksudnya mustahil ada Tuhan selain Allah. 

Nabi Isa menegaskan baik dirinya sendiri atau orang lain, tidaklah berhak 
untuk mengatakan sesuatu yang tidak patut bagi dirinya dan ibunya. Tidak 
terlintas sedikit pun dalam pikiran Nabi Isa untuk menyatakan dirinya atau 
ibunya sebagai tuhan, karena ia diutus kepada manusia untuk membimbing 
mereka ke jalan yang lurus yakni agama tauhid. Sekiranya Nabi Isa 
menyatakan pengakuannya sebagai Tuhan, atau terlintas dalam pikirannya, 
tentulah Allah lebih mengetahuinya, karena Dia Maha M engetahui apa yang 
tersembunyi dalam pikiran manusia, terlebih apa yang diungkapkannya. 
M anusia tidak mengetahui apa yang disembunyikan Allah kecuali jika Dia 
memberitahukannya dengan perantaraan wahyu. Sesungguhnya hanya Allah 
sendiri yang Maha M engetahui segala yang gaib: Ilmu-Nya meliputi segala 
yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. 

Allah menanyakan apakah Nabi Isa menyatakan diri dan ibunya sebagai 
Tuhan, karena orang-orang Nasrani di Najran banyak yang menganggap Isa 
dan ibunya sebagai Tuhan (Alus? V:94). Yang penting ayat ini merupakan 
jawaban Nabi Isa yang dengan tegas tidak pernah menyatakan diri dan 
ibunya sebagai Tuhan. Jawaban ini perlu untuk diketahui oleh murid-murid 
Nabi Isa maupun semua pengikutnya. 

(117) Sesudah Nabi Isa pada ayat yang lalu mensucikan Allah dan 
kemudian dia membersihkan dirinya dari tuduhan menganggap dirinya 
sebagai Tuhan, maka dalam ayat ini Isa menjelaskan apa sebenarnya yang 
telah diserukannya kepada kaumnya yaitu agar mereka menyembah Allah. 
Tuhannya sendiri dan juga Tuhan kaumnya. Tidak benar dia menuhankan 
dirinya dan ibunya karena mereka berdua adalah hamba Allah seperti juga 
manusia lainnya. Nabi Isa telah mengajarkan pokok-pokok agama dan dasar- 
dasar keimanan kepada kaumnya yang seharusnya mereka jadikan pedoman 
dalam kehidupan beragama sepanjang masa. Sewaktu Nabi Isa masih berada 
bersama mereka, beliau selalu memberikan bimbingan kepada mereka dan 
mengawasi segala tingkah laku mereka: yang benar dibenarkan, yang salah 
dinyatakan salah sesuai dengan petunjuk Allah. Tetapi setelah beliau 
diangkat ke langit, habislah masa tugas kerasulannya, putuslah pengawasan 
dan bimbingan beliau terhadap kaumnya. Nabi Isa tidak mengetahui lagi 
amal perbuatan mereka dan sejarah perkembangan mereka dan agamanya. 
Hanyalah Allah yang menjadi Pengawas dan Saksi atas mereka. Allah 
memberi petunjuk kepada orang yang menghendaki kebenaran, membiarkan 
orang yang menginginkan kesesatan. Orang yang menuhankan Isa telah kafir 
dan haram surga bagi mereka. Hal itu ditegaskan Alah dalam firman-N ya: 


» 
A3 “14 


Jina Ci am TEJ AHA Gea! BANTEN Ai 


Juz 1 5. AL-M A'IDAH 61 


Pa LA | At AKAL L - ea Tg 
Lana, Aan AAS AI Il -—-n3 Sd 42,55 SA £ 1 G3 YALA 
pra , te 


Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah itu 
dialah Al-M asih putra Maryam.” Padahal Al-M asih (sendiri) berkata, "Wahai 
Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.” Sesungguhnya 
barang siapa mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, 
Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak 
ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. (al-M idah/5:72) 


(118) Ayat ini menerangkan bahwa Isa menyerahkan sepenuhnya 
keputusan atas orang-orang Nasrani itu kepada Allah, dan beliau berlepas 
tangan dari tanggung jawab atas perbuatan mereka, karena beliau sudah 
menyampaikan seruannya sesuai dengan perintah Allah, yaitu mengesakan- 
Nya serta mengkhususkan ibadah kepada-Nya. Allah akan menjatuhkan 
hukuman kepada mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Dialah yang 
mengetahui siapa di antara mereka yang tetap dalam tauhid dan siapa yang 
musyrik, siapa pula yang taat dan siapa yang ingkar, siapa yang saleh dan 
yang fasik. Jika Allah menjatuhkan azab atas mereka, maka azab itu jatuh 
kepada orang yang memang patut menerima azab. M ereka itu adalah hamba- 
hamba Allah, seharusnya mereka itu menyembah Allah, tidak menyembah 
selain Allah. Jika Allah memberikan pengampunan kepada mereka, maka 
pengampunan itu diberikan-Nya kepada mereka yang patut diberi-Nya dan 
yang patut menerimanya. Allah M ahakuasa dan berwenang dalam mengurusi 
segala perkara, tidak ada orang lain yang turut mengurusinya. Allah 
M ahabijaksana dalam menentukan keputusan atas perkara itu, dan Dia Maha 
Mengetahui siapakah di antara orang-orang Nasrani yang telah menjadi 
musyrik dan siapa pula yang masih dalam agama tauhid. 

Mereka yang menjadi musyrik, tidak ada ampunan bagi dosa mereka. 
Firman Allah: 


NATA AI ARA TA IAI 


Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena 
mempersekutukan-N ya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain 
(syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. (an-Nis#/4: 48) 


Sejak permulaan abad masehi, sudah banyak aliran dalam kepercayaan 
yang tumbuh di kalangan penganut agama Nasrani. Sehingga banyak 
perselisihan yang timbul di antara mereka, maka semuanya terserah kepada 
Allah diazab atau diampuni di antara hamba-hamba-Nya sesuai dengan 
kehendak-N ya. 


62 5. AL-M AIDAH Juz 7 


(119) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa pada hari Kiamat, orang 
yang senantiasa berbuat tetap dalam tauhid, akan memperoleh manfaat dari 
kebenaran iman mereka dan dari kejujuran perbuatan dan perkataan mereka. 
Kemanfaatan yang mereka peroleh itu ialah: pertama kenikmatan surga, 
kenikmatan yang banyak memberi kepuasan jasmaniah, dan kedua 
kenikmatan rida Ilahi, kenikmatan yang memberikan ketenteraman dan 
kepuasan rohani. Segala amal perbuatan mereka diterima Allah sebagai 
ibadah dan Allah memberi anugerah dan keridaan kepada mereka. M ereka 
merasa bahagia memperoleh keridaan dari Allah. Tidak ada kenikmatan 
yang lebih besar dari penghargaan dari Allah. Allah rida terhadap mereka, 
dan mereka rida terhadap Allah. Inilah puncak kebahagiaan abadi dalam diri 
manusia. Kedua nikmat Allah ini ialah surga dan rida Ilahi yang diperoleh 
sesudah melewati perhitungan amal pada hari Kiamat. 

(120) Surah ini diakhiri dengan pernyataan, bahwa segala kerajaan langit 
dan bumi beserta isinya hanyalah kepunyaan Allah. Baik makhluk yang 
berakal maupun yang tidak berakal: benda-benda mati ataupun makhluk 
bernyawa, semuanya tunduk dan takluk di bawah kudrat dan iradat-Nya. 
Ayat ini memperingatkan orang-orang Nasrani atas kesalahan cara berpikir 
mereka mengenai Isa dan ibunya, yang dianggap tuhan, padahal keduanya 
adalah hamba Allah dan milik-Nya. Keduanya bukan sekutu Allah, ataupun 
tandingan-Nya. Oleh karena itu, doa dan ibadah tidak selayaknya ditujukan 
kepada keduanya. Hanya Allah yang berhak disembah, karena Dialah 
pemilik dan penguasa alam ini beserta segala isinya. 


Kesimpulan 

1. Anggapan bahwa Nabi Isa dan ibunya adalah tuhan, tidaklah datang dari 
Isa sendiri, keduanya adalah hamba-hamba Allah seperti halnya manusia 
lainnya, maka segala ibadah dan doa tidaklah benar kalau ditujukan 
kepada Nabi Isa dan ibunya, yang benar hanya kepada Allah. 

2. Nabi Isa selama berada di tengah-tengah kaumnya mengajarkan ketauhidan 
dan memberikan bimbingan kepada kaumnya sesuai dengan petunjuk 
Allah. Sesudah Nabi Isa tidak lagi berada di tengah-tengah mereka, ia 
tidak bertanggungjawab lagi dengan keadaan umatnya. 

3. Allah memberikan hukuman atau ampunan kepada umat Nasrani sesuai 
dengan keyakinan dan amal perbuatan mereka. 

4. Orang-orang yang benar dalam agamanya dan amalnya akan memperoleh 
dua kenikmatan: Surga dan rida Ilahi. 

5. Allah yang memiliki alam semesta, karena Allah-lah yang menerima 
ibadah dan doa para hamba-Nya dan Dia pulalah yang mengatur mereka 
dan memberikan balasan atas segala usaha mereka. 


Juz 1 5. AL-M A'IDAH 63 


PENUTUP 


Banyak ayat dalam surah ini ditujukan kepada Ahli Kitab, beserta alasan- 
alasan untuk membatalkan anggapan orang Nasrani tentang Isa dan ibunya 
sebagai tuhan. Dalam surah ini dijelaskan juga keterangan hukum halal dan 
haram dan masalah-masalah furu'iyyah pada umumnya. 


64 6. AL-AN' AM Juz 7 


SURAH AL-AN'AM 


PENGANTAR 


Surah yang ke-6, al-An' tm yang berarti hewan ternak terdiri atas 165 
ayat. Surah ini termasuk golongan Surah Makiyah. Dinamai al-An' tm 
(hewan ternak) karena surah ini banyak menerangkan hukum-hukum yang 
berhubungan dengan hewan ternak dan juga hubungan hewan tersebut 
dengan adat istiadat serta kepercayaan orang-orang musyrik. M enurut 
kepercayaan mereka, hewan tersebut dapat disembelih sebagai kurban untuk 
mendekatkan diri kepada sembahan mereka. Allah memulai surah ini dengan 
“Alhamdulillah”. Surah-surah lain yang juga diawali dengan lafaz 
“Alhamdulillah” ialah Surah al-K ahf/18, Surah Saba'/34 dan Surah F tir/35. 

Semua Surah M akiyah berisi seruan kepada keimanan, agama tauhid, dan 
menegaskan batalnya kepercayaan syirik. Banyak hadis yang meriwayatkan 
bahwa Surah al-An'4m/6 ini diturunkan sekaligus, disebabkan isinya yang 
antara lain mengandung dalil-dalil ketauhidan, keadilan, kenabian, hari 
Kiamat dan bantahan terhadap ilh4d (atheisme). 


POKOK-POKOK ISINYA 

1, Keimanan 
Bukti-bukti keesaan Allah serta kesempurnaan sifat-sifat-Nya, tentang 
kenabian Muhammad: penegasan Allah atas kenabian Ibrahim, Ishak, 
Ya'kub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, 
Yahya, Isa, Ilyas, Alyasa', Yunus, Lu” penegasan tentang adanya risalah 
dan wahyu serta hari pembalasan dan hari kebangkitan: sesatnya 
kepercayaan orang musyrik dan keingkaran mereka terhadap hari K iamat. 

2. Beberapa Hukum 
Larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum jahiliah: 
makanan yang halal dan yang haram: sepuluh wasiat dalam AI-Gur'an: 
tauhid, keadilan dan hukum: dan larangan mencaci maki berhala. 

3. Kisah 
Kisah umat-umat terdahulu yang menentang rasul-rasul: kisah 
pengalaman Nabi Muhammad dan para nabi: dan cerita Nabi Ibrahim 
membimbing kaumnya kepada agama tauhid. 

4. Lain-lain 
Sikap keras kepala kaum musyrik: cara nabi memimpin umatnya: bidang- 
bidang kerasulan dan tugas-tugasnya. Tantangan kaum musyrik untuk 
melemahkan rasul: kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin, setan 
dan malaikat: beberapa prinsip keagamaan dan kemasyarakatan: dan lain- 
lain. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 65 


HUBUNGAN SURAH AL-MA'IDAH DENGAN SURAH AL-AN'AM 


Pada akhir Surah al-M idah/5, beberapa kali Allah menegaskan bahwa 
Nabi Isa dan ibunya bukanlah tuhan sebagaimana anggapan banyak orang 
Nasrani di Najran. Nabi Isa adalah seperti rasul-rasul yang lain yang 
bertugas mengajak Bani Israil untuk mengesakan Allah dan menaati 
perintah-perintah-Nya. Maka pada Surah al-An' #m/6, Allah menjelaskan 
kekuasaan-Nya dalam penciptaan langit, bumi dan semua isinya, termasuk 
manusia. Allah juga memberi petunjuk kepada manusia untuk memilih jalan 
yang terang, yaitu cahaya keimanan, serta meninggalkan jalan yang sesat, 
yaitu jalan kegelapan. 


Pada akhir Surah al-M #idah/5 ditegaskan bahwa milik Allahlah kerajaan 
langit dan bumi dan segala apa yang terdapat di dalamnya, Dia M ahakuasa 
atas segala sesuatu. Pada ayat awal surah ini, al-A n' tm/6, Allah menegaskan 
pula bahwa segala puji adalah milik-Nya yang menciptakan seluruh jagat 
raya beserta segala isinya, dan Dia pula yang menjadikan gelap dan terang 
dalam kehidupan manusia. 


66 6. AL-AN' AM Juz 7 


SURAH AL-AN” M 





“Dengan nama Allah Y ang M aha Pengasih, Maha Penyayang.” 


BUKTI-BUKTI TENTANG KEESAAN ALLAH 


EA An LLA TAI Pa CAN Me AT 
Haa Soga TAS 0) NI gal er GA aa! 
4 23. 


£ IL KL AN AG 9 Para KL Sa .7 Panu Ta 
GAN ENG IE GAS AA GKOUPUA FN 
Ipa 


PA Pa MN PN Ako TEA ootd Pa ala 
MA AAN GO SATA AN 9 OS AA BK 
Pad "aa 
O Iga 16 1019 
Terjemah 


(1) Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan 
menjadikan gelap dan terang, namun demikian orang-orang kafir masih 
mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. (2) Dialah yang 
menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal 
(kematianmu), dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. 
Namun demikian kamu masih meragukannya. (3) Dan Dialah Allah (yang 
disembah), di langit maupun di bumi: Dia mengetahui apa yang kamu 
rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan dan mengetahui (pula) apa yang 
kamu kerjakan 


Kosakata: Khalaga — Ja'ala Y& - H& (al-An'inv6: 1) 


Kata yang terdiri dari akar (& -J -£) maknanya berkisar pada arti 
memperkirakan, mengukur, menentukan kadar sesuatu. Dari arti kata dasar 
ini lalu muncul arti “menciptakan”. Kata “Akhlak” yang berarti budi pekerti 
juga mengandung arti kadar, karena orang tersebut telah diberikan kadar dan 
ukuran sifat kemuliaan, sampai melekat pada dirinya. Dalam Al-Our'an kata 
ini bisa berarti “ glxY!” yang artinya menciptakan sesuatu yang sama sekali 
baru, tanpa meniru yang lain. Dengan pengertian ini, hanya Allah saja yang 
mampu melakukannya (an-NaXl/16: 17). Jika ada yang berpendapat ada 
makhluk lain selain Allah yang mampu menciptakan sesuatu, harus diartikan 
bahwa Allah saja yang paling baik penciptaan-Nya (al-Mu'minjn/23: 14). 


Juz 7 6. AL-AN' AM 67 


Makna yang kedua dari “G -J -£” ialah menciptakan sesuatu dari sesuatu 
yang lain, seperti Allah menciptakan manusia dari saripati tanah 
(al-Mu'minjun/23: 12) Makna yang ketiga adalah bohong (Asy-Syu'ara /26: 
137) Makna ini hanya terkait dengan perkataan. 

Kata (Jas) mempunyai arti yang luas mencakup keseluruhan pekerjaan 
seperti melakukan, mengerjakan, menjadikan dan lainnya. Dalam Al-Our'an 
mempunyai beberapa arti. Pertama, Menciptakan atau menjadikan, seperti 
menjadikan gelap dan terang (al-An“am/6: 1), pengertian ini sama dengan 
kata khalaga, hanya saja pada kata ja'ala tidak ada unsur memperkirakan, 
atau mengukur. Kedua, Menjadikan sesuatu dari sesuatu yang lain, seperti 
menjadikan manusia berpasang-pasangan (an-NaYl/16: 72). Ketiga, Menjadikan 
sesuatu berada pada satu keadaan yang berbeda dengan keadaan yang lain, 
seperti menjadikan rembulan bercahaya dan matahari bersinar (NuX/71: 16). 
Keempat, Menetapkan satu keadaan atas sesuatu, baik itu benar atau tidak, 
seperti Allah menetapkan/menjadikan Nabi Musa sebagai seorang rasul (al- 
Oajaj/28: 7) atau orang kafir menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan 
(an-NaX1/16: 57) 


Tafsir 

(1) Allah membuka Surah al-An' tm dengan memberi petunjuk kepada 
manusia bahwa segala pujian hanyalah bagi Allah, Pencipta langit, bumi dan 
segala isinya, serta menerangkan kepada manusia ada jalan kegelapan, yaitu 
jalan yang diikuti oleh orang-orang yang sesat seperti menganggap makhluk- 
makhluk ciptaan Allah sebagai tuhan. Allah juga menunjukkan jalan yang 
terang dan cahaya yang benar, yaitu mengesakan Allah dan menghindari 
sikap dan anggapan yang menuju ke arah syirik, yaitu menyekutukan A Ilah 
dengan makhluk ciptaaan-Nya. Tetapi orang-orang yang ingkar kepada 
Allah lebih suka memilih jalan yang tidak benar, yaitu yang mengarah 
kepada syirik dan kegelapan. 

Allah memuji dirinya dengan “Alhamdulillah”. Dengan demikian para 
hamba mengetahui bagaimana hendaknya mereka memuji Tuhan yaitu 
dengan mengucapkan kalimat “Alhamdulillah”. Segala puji adalah untuk 
Allah, karena Dialah yang paling berhak untuk menerima pujian itu, yang 
memiliki segala sifat-sifat yang terpuji, dan segala sifat-sifat kesempurnaan. 
Allah menjelaskan tentang diri-Nya sebagai Zat Yang Maha Terpuji itu 
dengan menerangkan bahwa Allah Pencipta langit dan bumi, gelap dan 
terang. Penciptaan langit dan bumi disebutkan secara khusus dalam ayat ini 
adalah untuk menunjukkan keistimewaannya sebagai ciptaan Allah yang 
besar, dan senantiasa disaksikan oleh umat manusia. Pada keduanya terdapat 
pelajaran bagi manusia yang kesemuanya itu merupakan tanda-tanda 
kesempurnaan A Ilah. 

Penciptaan gelap dan terang yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah 
penciptaan berbagai kegelapan dan cahaya terang yang nampak oleh indra 


68 6. AL-AN' AM Juz7 


mata. Keduanya bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Di antara ulama salaf 
ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan Sulmah (gelap) dalam 
ayat ini ialah kekufuran, dan yang dimaksud dengan nur (terang) ialah iman: 
maka mereka menguraikan maksud ayat-ayat ini sebagai berikut: Allah 
menciptakan langit dan bumi lalu Dia menunjukkan bukti-bukti untuk 
mengenal-N ya dan mengesakan-N ya. Allah memperingatkan jalan kesesatan 
dan menunjukkan jalan lurus dengan menurunkan syariat-syariat dan kitab- 
kitab-Nya, walaupun demikian orang-orang kafir itu berbuat jauh dari 
pikiran yang sehat, dan mereka selalu memilih jalan kesesatan. Karena itu 
Allah berfirman pada akhir ayat ini yang artinya, “Namun orang-orang kafir 
itu mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan.” Dalam ayat ini Allah 
menggunakan $ulum-it (kegelapan) dalam bentuk jamak (plural) dari Sulmah 
(gelap). Sedangkan kata nur (terang) digunakan bentuk kata tunggal. 
Dimaksudkan dengan perbedaan bentuk itu ialah kesesatan (gelap) banyak 
macamnya sedangkan petunjuk (terang) hanya satu. Kebenaran hanya satu, 
sedangkan kebatilan itu berbilang. Di akhir ayat ini, ditegaskan bahwa 
orang-orang kafir itu mengambil sikap bertolak belakang. Mereka tidaklah 
mengkhususkan pujian dan ibadah kepada Allah sebagai Pencipta langit dan 
bumi dan Yang mengadakan gelap dan terang, tetapi mereka 
mempersamakan Allah dengan yang lain dalam ibadah dan pujian. Padahal 
mereka menyadari, hanyalah Allah yang paling berhak menerima ibadah dan 
pujian itu. 

Selain Surah al-An' tm, masih ada empat surah lagi yang dimulai dengan 
al-Famdulillth, artinya segala puji bagi Allah, yaitu surah pertama 
al-F#tiYah, surah ke-18 al-K ahf, surah ke-34 Saba', dan surah ke-35 Fxir. 
Kecuali memberi petunjuk bagaimana cara yang benar dalam memuji Allah, 
kita juga diberi petunjuk bagaimana bersikap dan berperilaku yang baik, 
yaitu hanya Allah yang berhak mendapat pujian, kerena betapapun kita 
memiliki sedikit atau beberapa kebaikan yang dapat dibanggakan, itu semua 
dari Allah. Allah yang Mahasempurna dan menganugerahkan beberapa sifat 
kebaikannya kepada para makhluk yang dikehendaki-Nya, terutama kepada 
manusia. Allah betul-betul memuliakan makhluk ini sebagaimana disebutkan 
dalam Surah al-Isr#/17 ayat 70: 


VP oo 2 Pn Ical te Urea LA 


2 2rt Dn LN pie . 
KAA AN 3 AGAN Porn pa Gala 


AO 
MAN 
TERATE er PN YA 


Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut 
mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan 
dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isr#/17: 70) 


Juz 7 6. AL-AN' AM 69 


Langit, bumi dan segala isinya, termasuk manusia ini tidak terjadi dengan 
sendirinya, melainkan diciptakan Allah Yang Mahakuasa, dengan aturan dan 
ketentuan yang sempurna sehingga tidak ada satu makhluk pun yang dapat 
menyimpang dari aturan dan ketentuan Allah. Jika makhluk itu terjadi 
dengan sendirinya atau atas kemauan dan keinginan mereka sendiri, keadaan 
pasti menjadi kacau, karena semua ingin menjadi yang terbaik atau lebih 
baik dari yang lain, dan tidak ada yang ingin menjadi jelek, yang lemah atau 
dikalahkan oleh yang lain. Tetapi, ternyata semua itu terjadi karena semua 
makhluk itu tunduk pada aturan dan ketentuan Allah yang Mahakuasa, tetapi 
juga Mahabijaksana, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 

Allah menciptakan dan menyediakan bagi manusia a@WlumH, yaitu 
berbagai kegelapan, jalan yang gelap, suasana yang gelap, hidup yang serba 
gelap dan sebagainya. Allah juga menciptakan dan menyediakan bagi manusia 
an-nur, yaitu cahaya terang, jalan yang terang, kehidupan dan pemikiran 
yang terang, sikap dan perilaku yang transparan. Maka terserah manusia 
akan memilih yang mana. Dalam ayat ini diterangkan, bahwa orang-orang 
yang ingkar, kafir dan tidak memiliki iman yang kuat banyak yang memilih 
@lum-it yang menyimpang dari fitrah dan nurani manusia sendiri. 

(2) Pada ayat ini Allah lebih merinci dalam penciptaan-Nya pada 
makhluk yang banyak memiliki kekuasaan dalam hidupnya di muka bumi 
ini, yaitu manusia. Allah telah menciptakan nenek moyang manusia, yaitu 
Adam dari bahan yang sederhana yaitu tanah. Manusia yang sekarang ini 
menjadi besar dan dewasa juga dari saripati tanah, dan berbagai zat makanan 
yang ditumbuhkan dari tanah. 

Kemudian Allah menetapkan waktu hidupnya di dunia sampai datang 
waktu ajal dan kematiannya, dan selanjutnya Allah juga menetapkan 
perjalanan sesudah kematian, yaitu waktu dibangkitkan dari kubur pada hari 
kebangkitan, meskipun banyak di antara manusia yang masih ragu-ragu. 

Manusia yang ragu tentang dibangkitkannya nanti pada hari Kiamat 
adalah didasarkan pada jalan pikirannya yang pendek dan sederhana, yaitu 
bagaimana mungkin manusia yang sudah mati dan tubuhnya hancur menjadi 
satu dengan tanah, atau bahkan menjadi zat bagi tumbuh-tumbuhan dan 
buah-buahan kemudian dimakan menusia generasi berikutnya dan menjadi 
daging ataupun kekuatan bagi manusia lain, bagaimana ini semua dapat 
dibangkitkan seperti sediakala ketika seseorang itu masih hidup dengan 
tubuh yang segar dan sehat. 

M estinya apabila kemampuan pikirannya tidak dapat mencapai atau tidak 
dapat memahami kekuasaan Allah dalam membangkitkan manusia yang 
sudah mati, seharusnya menyadari bahwa ilmu dan kemampuan pikirannya 
memang terbatas. Tentang kapan waktu datangnya hari Kiamat pun kita 
tidak mengetahui. Semua itu adalah bagian dari ilmu dan kekuasaan Allah 
sebagaiman difirmankan pada Surah al-A'r4f/7 ayat 187: 


70 6. AL-AN' AM Juz 7 


... Sesungguhnya pengetahuan tentang Kiamat itu ada pada Tuhanku: tidak 
ada (seorang pun) yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia... (al- 
A'r4#/7: 187) 

Allah mengarahkan firman-Nya kepada orang-orang musyrik yang 
menyekutukan Allah. Allah dalam ayat ini menunjukkan lagi bukti-bukti 
keesaan-Nya dan kekuasaan-Nya untuk membangkitkan manusia pada hari 
Kiamat. Dialah yang menciptakan manusia keturunan Adam ini dari saripati 
tanah. Setiap kejadian manusia pasti mengandung unsur zat tanah. 

Jika diperhatikan proses kejadian manusia, lebih jelas lagi bahwa 
kejadiannya dari tanah. Kejadian manusia dalam rahim diawali dari nutfah, 
yaitu percampuran antara sel mani laki-laki (sperma) dengan sel telur dari 
perempuan (ovum). Disebabkan berasimilasi dengan zat makanan, maka 
nufah yang sudah bercampur itu berkembang menjadi janin, kemudian 
keadaan itu berubah sampai menjadi bayi. Sel hidup itu tersusun dari zat-zat 
yang bermacam-macam dan zat itu sendiri hakekatnya terdiri dari unsur 
kimiawi yang mati seperti zat besi, zat air yang berasal dari tanah. Demikian 
pula zat makanan, baik dari tumbuhan maupun dari daging hewan tersusun 
dari zat unsur kimiawi yang berasal dari tanah. Dari zat-zat makanan ini pula 
terbentuk sel mani yang ada pada manusia atau hewan. Demikian dengan 
kodrat Allah Yang Mahabesar, unsur kimiawi yang mati itu menjadi sel 
hidup dan akhirnya menjadi manusia. 


Pendapat Scientist tentang Penciptaan M anusia : 

Sampai saat ini belum ada teori ilmu pengetahuan yang dapat 
menjelaskan secara langsung bagaimana penciptaan manusia dari tanah. 
Tetapi secara tidak langsung, beberapa teori yang berkembang tentang asal 
kehidupan (origin of life) menerangkan bahwa tanah berperan penting di 
awal proses. Kebanyakan teori asal kehidupan merupakan pengembangan 
konsep lama: Abiogenesis yang diartikan sebagai penurunan kehidupan dari 
benda mati. Sejak lama Abiogenesis dianggap sebagai konsep yang paling 
dapat diterima untuk teori asal kehidupan sampai kemudian hukum 
Biogenesis (omne vivum ex ovo — asal kehidupan dari kehidupan yang lain) 
lebih — populer seiring dengan perkembangan mikrobiologi modern. 
Pendalaman konsep Abiogenesis umumnya mengkaji proses awal mula 
terbentuknya senyawa-senyawa kimia penting penyusun makhluk hidup 
(asam amino, protein, dan sebagainya. sampai DNA) secara alami tanpa ada 
kehidupan sebelumnya. Keberhasilan yang paling terkenal adalah teori sup 
primitif (Soup Theory) ketika percobaan Urey & Miller (1953) berhasil 
mensintesis molekul-molekul organik dari gas anorganik (Metan, Amonia 
dan Hidrogen) pada kondisi yang disimulasikan seperti keadaan awal bumi 


Juz 7 6. AL-AN' AM 11 


terbentuk. Hasil ini dikembangkan oleh Joan Oro (1961) yang berhasil 
mensintesis protein dari larutan Sianida. Dari beberapa teori Abiogenesis 
yang berkembang, paling tidak dua diantaranya membicarakan kemungkinan 
asal kehidupan dari tanah (dan batuan). 

Clay theory merupakan teori yang paling mendekati terjemah ayat di atas, 
dikembangkan oleh Graham Cairns — Smith (1985) semenjak tahun 1960 an. 
Clay (Ind.: Liat, lempung) adalah mineral pembentuk partikel tanah dan 
batuan yang paling halus terbentuk sebagai hasil pelapukan batuan, yang 
bisa pula terbentuk dari silikat terlarut. Mineral liat, sebagaimana mineral 
lainnya, tetap mempertahankan struktur awal pembentukannya selama 
pertumbuhan. Masa mineral liat tertentu dapat mempengaruhi lingkungannya 
sedemikian rupa sehingga terjadi kecenderungan untuk terjadinya replikasi 
pada proses pembentukan selanjutnya. Mineral liat juga memiliki daya tukar 
kation yang dapat mengikat berbagai jenis unsur dan molekul baik di 
permukaannya maupun di dalam kisi-kisi kristalnya. Keadaan ini 
memungkinkan terjadinya suatu proses seleksi alam dimana terjadi 
penengkapan molekul-molekul tertentu. Suatu molekul proto organik yang 
cukup kompleks dapat terkatalisasi oleh sifat-sifat permukaan mineral liat. 
Tahap terakhir dari proses ini adalah terbentuknya senyawa baru (organik) 
yang juga mampu mereproduksi dirinya sendiri. 

Deep hot biosphere. Teori ini dikembangkan oleh Thomas Gold pada 
tahun 1990 an yang menyatakan bahwa kehidupan tidak berasal dari 
permukaan bumi tetapi beberapa kilometer di bawah permukaannya. Kini 
telah diketahui bahwa kehidupan mikroba cukup banyak ditemukan sampai 
dengan kedalaman lima kilometer di bawah permukaan bumi dalam bentuk 
archaea yang umumnya berasal dari umur yang sama atau bahkan lebih awal 
dari waktu mula terbentuknya bakteri. Dikemukakan bahwa apabila 
ditemukannya asal kehidupan di bawah permukaan planet lain pada system 
tata surya akan meningkatkan kredibilitas teori ini. 

Teori lain yang berkembang adalah ”Primitive Extraterrestrial” atau 
exogenesis yang membahas kemungkinan asal kehidupan dari luar bumi. 
Perkembangan terakhir, dengan berkembangnya studi tentang DNA, 
semakin banyak ilmuwan (scientist) yang meyakini bahwa kehidupan hanya 
bisa terjadi dengan adanya disain yang pintar (brilliant design) dari seorang 
creator. 

Setelah memaparkan pendapat scientist seputar penciptaan manusia dari 
tanah timbul pertanyaan, jika Allah kuasa menciptakan sel hidup dari zat-zat 
mati, mengapa Allah tidak kuasa membangkitkan manusia pada hari 
Kiamat? Bukankah pada proses kejadian manusia itu sendiri terdapat bukti 
nyata yang menunjukkan kekuasaan Allah untuk mengadakan hari 
kebangkitan? Allah menentukan pula dua peristiwa untuk manusia yang tak 
dapat dielakkan, yaitu waktu kematiannya dan waktu kebangkitannya dari 


12 6. AL-AN' AM Juz 7 


kubur. Baik waktu yang ditetapkan untuk kematian maupun untuk 
kebangkitan tidak ada yang mengetahui kecuali Alah. 


M eskipun orang-orang musyrik mengetahui kejadian diri mereka dengan 
gamblang dan terbatasnya umur mereka, yang kesemuanya itu membuktikan 
kekuasaan Allah untuk menentukan hari kebangkitan namun mereka masih 
tetap ragu. Seharusnya mereka dapat menarik pelajaran dari bukti-bukti itu. 
Jika Allah berkuasa menciptakan zat-zat yang mati menjadi satu lalu 
memberinya hidup serta menentukan perkembangannya, tentu Allah juga 
berkuasa menghimpun kembali zat-zat yang mati dan menghidupkannya 
sesuai dengan yang dikehendaki-N ya. 

(3) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah adalah yang berhak disembah, 
yang menerima doa dan harapan dari semua makhluk-Nya di langit dan di 
bumi. “Allah” adalah nama yang agung bagi Tuhan Rabbal '#am?n, yang 
sudah dikenal oleh Bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab pada zaman 
jahiliah, bila ditanya tentang Tuhan yang berhak disembah, mereka akan 
menjawab “Allah.” Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang mereka kenal 
itulah yang mereka sembah. 

Ayat lain yang sejalan dengan maksud ayat ini ialah firman A Ilah: 


-? PAT Pa PLN AB NA 
PANAS S9 EN SA KAN GG AA 
Dan Dialah Tuhan (yang disembah) di langit dan Tuhan (yang disembah) di 
bumi dan Dialah Y ang M ahabijaksana, M aha M engetahui. (az-Zukhruf/43: 84) 


Kedua ayat ini, yakni al-An' tm/6:3 dan az-Zukhruf/43:84 dengan jelas 
mengagungkan Allah karena kekuasaan-Nya menghidupkan kembali orang 
yang telah mati, dan lebih-lebih karena kekhususan diri-Nya dalam 
mengetahui hari kebangkitan dan keesaaan-Nya dalam ketuhanan serta 
keesaan zat-Nya yang disembah di langit dan di bumi. Kepada Allah sajalah 
ditujukan doa segala makhluk di alam semesta ini. 

Kemudian Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui segala yang mereka 
rahasiakan atau yang mereka tampakkan, baik perkataan dan perbuatan 
mereka maupun segala yang terbetik dalam hati mereka. Semua yang 
diusahakan oleh manusia, tidak luput dari pengetahuan Tuhan. Perbuatan 
yang baik akan diberi pahala, perbuatan yang buruk akan diberi hukuman. 
Sangatlah sempurna perhatian Tuhan terhadap perbuatan manusia karena 
semua perbuatan akan mendapatkan balasan dari-N ya. 


Kesimpulan 

1. Alhamdulillth adalah ungkapan untuk menyatakan pujian kepada Allah 
menurut petunjuk-N ya. 

2. Dalam kejadian langit dan bumi, gelap dan terang, terdapat bukti-bukti 
kekuasaan Allah untuk membangkitkan manusia pada hari Kiamat. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 13 


3. Allah dengan sifat-sifat-Nya yang sempurna, dengan kekuasaan-N ya, 
keluasan ilmu-Nya dan keesaan-Nya, adalah tujuan segala pujian dan 
ibadah di langit maupun di bumi. 

4. Hanya Allah yang berkuasa memberi balasan terhadap segala amal 
perbuatan manusia. 


SEBAB-SEBAB KEINGKARAN KAUM MUSYRIK 
DAN ANCAMAN TERHADAP MEREKA 





2 ya 83 





2, 7 anta Tee AAA ya 
GUA La Hg Arga 





24 2 MA, 25 2 Pa dah ag ar ” “ 
PE AN IAIN SA Ya Arka AN On gala 
2 AD 


SISA CASN (3320532: 2, Say 


Terjemah 

(4) Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka 
(orang kafir), semuanya selalu diingkarinya. (5) Sungguh, mereka telah 
mendustakan kebenaran (Al-Our'an) ketika sampai kepada mereka, maka 
kelak akan sampai kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu 
mereka perolok-olokkan. (6) Tidakkah mereka memperhatikan berapa 


14 6. AL-AN' AM Juz 7 


banyak generasi sebelum mereka yang telah Kami binasakan, padahal 
(generasi itu), telah Kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan 
yang belum pernah Kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang 
lebat untuk mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah 
mereka, kemudian K ami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, 
dan Kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. (7) 
Dan sekiranya K ami turunkan kepadamu (M uhammad) tulisan di atas kertas, 
sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, 
niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir 
yang nyata.” (8) Dan mereka berkata, "M engapa tidak diturunkan malaikat 
kepadanya (M uhammad)?” Jika Kami turunkan malaikat (kepadanya), tentu 
selesailah urusan itu, tetapi mereka tidak diberi penangguhan (sedikit pun). 
(9) Dan sekiranya rasul itu Kami jadikan (dari) malaikat, pastilah Kami 
jadikan dia (berwujud) laki-laki, dan (dengan demikian) pasti Kami akan 
menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. (10) Dan 
sungguh, beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) telah diperolok- 
olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan 
itu sebagai balasan olok-olokan mereka. (11) Katakanlah (M uhammad), 
"Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang 
yang mendustakan itu." 


Kosakata: 
1. Oarn 0 (al-Anam/6: 6) 


Oarn secara etimologi berarti berkumpulnya dua macam/hal atau lebih 
dalam hal tertentu. Dari sini lalu muncul arti generasi, atau sekumpulan dari 
manusia (ummah minan-ngs), karena mereka hidup bersamaan dalam satu 
masa. Tentang jangka waktunya, ada yang mengatakan 40 tahun, 60 tahun, 
80 tahun, 100 tahun, 120 tahun. Yang masyhur adalah 100 tahun. 


2. Makkanndhum MX (al-An'amv6: 6) 


Akar katanya (0 -& -a) yang berarti tempat untuk mewadahi sesuatu. 
Dari pengertian ini lalu muncul arti tetap, kokoh, teguh, kuat dan lain 
sebagainya. Kata makkanna bisa diartikan Kami memberikan tempat, peran, 
pengaruh, kedudukan kepada mereka. 


3. Midrar 335 (al-An“am/6: 6) 


Asalnya dari Ad-Darr yaitu air susu yang melimpah. Jika dikaitkan 
dengan hujan berarti hujan yang lebat, atau terus menerus. 


Munasabah 

Pada tiga ayat yang lalu, Allah menunjukkan tanda keesaan-Nya dalam 
memelihara alam semesta, kekuasaan-Nya membangkitkan orang mati pada 
hari Kiamat dan keluasan ilmu-N ya. Tetapi orang musyrik masih tetap dalam 


Juz 7 6. AL-AN' AM 15 


kekufurannya. Pada ayat-ayat ini, Allah memberikan penjelasan tentang 
sebab-sebab mereka tidak mendapat petunjuk, bahkan mendapatkan berbagai 
ancaman karena mereka mendustakan kebenaran. Kemudian mengungkapkan 
tentang keraguan mereka terhadap wahyu dan kerasulan Nabi M uhammad. 


Tafsir 

(4) Allah menjelaskan sikap orang musyrik yang sama sekali tidak dapat 
menanggapi dan merenungkan bukti-bukti kebenaran ayat-ayat Al-Our'an 
yang menjelaskan bukti-bukti keesaan Allah, hari kebangkitan dan keluasan 
ilmu-Nya. Bahkan mereka tidak pula merenungkan dan tidak berusaha 
mencari petunjuk dari tanda-tanda alamiyah yang mereka saksikan di 
permukaan bumi ataupun di dalam diri mereka sendiri. Semua ayat kauniyah 
dan ayat yang meneguhkan kenabian Muhammad, semuanya mereka 
tinggalkan dan dustakan. Padahal ayat-ayat itulah yang menunjukkan adanya 
Tuhan Y ang M aha Esa yang menguasai dan mengurusi alam semesta ini dan 
tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. 

Sekiranya mereka tidak berpaling dari ayat-ayat Allah akibat keras 
kepala, atau fanatik kepada pemimpin-pemimpin mereka, tentu kebenaran 
akan tampak bagi mereka, dan mereka tidak akan menentang ajaran 
Rasulullah saw. 

Senada dengan ayat ini, Allah berfirman pada Surah al-A nbiy#/21: 2-3: 


43 Aan NOS ka 2 AMA TA 22. 2 . 2... oa 
lg KS ANU Day ia At 


“2 diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka 
mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai. 
(al-Anbiy#/21: 2-3) 


(5) Allah menerangkan bahwa sebab orang-orang musyrik selalu 
berpaling dari ayat-ayat Allah, karena mereka telah mendustakan yang hak 
ketika yang hak tersebut datang kepada mereka. Kejahatan mereka ini sebagai 
akibat mereka menutup jalan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 

Yang dimaksudkan dengan “yang hak" ialah agama Allah yang dibawa 
Nabi Muhammad, yang mengandung kaidah-kaidah agama, hukum-hukum 
Syariat, ibadah, muamalat, haram dan halal, akhlak dan lain sebagainya, yang 
kesemuanya itu dijelaskan dalam Al-Gur'an. Mereka mendustakan agama 
berarti mendustakan Al-Our'an sebagai dasar agama. Jika mereka memahami 
Al-Gur'an dan merenungkannya tentu mereka tidak mendustakan ajaran- 
ajaran agama itu. 

Allah menegaskan kelak akan terbukti bagi mereka kebenaran berita- 
berita yang selalu mereka ejek di dunia. Suatu ketika mereka mengalami 
kehinaan di dunia ini, dan kebinasaan di akhirat akibat kedustaan mereka 
kepada agama. Sebaliknya mereka menyaksikan kemenangan kaum 


16 6. AL-AN' AM Juz7 


Muslimin. Peringatan Allah kepada mereka, sebelumnya dianggap angin 
lalu. Demikian pula terhadap janji Allah untuk kemenangan kaum M uslimin, 
yang ternyata kemudian berita-berita itu terbukti, antara lain dengan 
datangnya musim kering yang menimpa mereka, dan hancurnya kaum 
musyrik pada Perang Badar dan perang-perang yang lain, serta kemenangan 
kaum M uslimin dengan pembebasan kota M ekah (Fat“ Makkah). 

Dalam Al-9ur'an berulang kali diceritakan ejekan-ejekan kaum musyrik 
terhadap para nabi dan agama Allah, ejekan ini bertingkat-tingkat. Pertama, 
mereka tidak memperdulikan ayat-ayat Allah dan tanda-tanda alami serta 
tidak mau merenungkannya. Kedua, mereka mendustakannya. Sikap kedua 
ini melebihi tingkatan pertama, karena orang-orang yang bersikap acuh 
belum tentu mendustakan. Ketiga, mereka memperolokkannya. Orang yang 
mendustakan belum tentu dia sampai pada sikap memperolokkan. Sikap 
memperolokkan ini sudah mencapai puncak keingkaran. Orang-orang kafir 
menjalani ketiga tingkatan tersebut. 

(6) Allah memperingatkan bahwa sesungguhnya orang kafir sudah 
mengetahui berapa banyak generasi dari umat-umat terdahulu yang telah 
dimusnahkan Allah seperti kaum Nuh, '? d, samud dan lain-lain. M ereka 
termasuk generasi-generasi umat yang telah diberi Allah kekuatan, 
keteguhan, kemerdekaan di bumi yang belum pernah diberikan Allah kepada 
orang Arab yang musyrik itu. Bumi mereka senantiasa mendapat curahan air 
hujan yang deras menimbulkan kemakmuran dan kesuburan. Sungai-sungai 
mengalir membasahi kebun-kebun tanaman mereka, menambah indah dan 
makmur bumi mereka. Segala nikmat dan anugerah Allah yang diberikan 
kepada umat terdahulu tidak menghalangi azab-Nya disebabkan dosa yang 
mereka perbuat. 

Dua macam dosa yang mereka perbuat yang mengakibatkan kebinasaan 
mereka adalah: Pertama, dosa menentang rasul-rasul dan mengingkari 
ajaran-ajaran mereka serta memperolok-olokkannya: dan kedua, dosa kufur 
nikmat, yakni sikap ingkar terhadap berbagai nikmat yang telah diberikan 
Allah kepada mereka. Mereka bahkan mempergunakan nikmat-nikmat itu 
untuk hal-hal yang berlawanan dengan petunjuk A Ilah. 

Banyak ayat Al-Our'an yang menceritakan tentang sebab-sebab kehancuran 
mereka. M isalnya antara lain firman A Ilah: 


SA ho 5 sa Ni » 3 - 
GAME LA SR 3 
.. dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri: kecuali 
penduduknya melakukan kezaliman. (al-Gaj aj/28: 59) 
Azab Tuhan yang dijatuhkan kepada umat yang ingkar ada dua macam, 
yaitu: 
Pertama, azab dengan cara membinasakan secara menyeluruh sampai 
musnah. Kedua, azab dengan cara melenyapkan kemerdekaan dan kekuatan 
umat itu sehingga mereka menjadi umat yang lemah dan hina. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 11 


Bilamana mereka musnah, maka yang lain yang memiliki sifat-sifat yang 
baik, berlawan dengan sifat-sifat umat yang musnah itu akan muncul 
menggantikan mereka. 

Ayat ini memperingatkan kaum musyrik Mekah bahwa kekuatan dan 
kekuasaan mereka tidaklah dapat menghalangi hukuman Allah, seperti 
halnya telah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. 

(7) Ayat ini menjelaskan keraguan orang kafir yang ingkar terhadap 
kebenaran wahyu dan kerasulan M uhammad. Nabi M uhammad sesungguhnya 
sudah mengetahui, berdasarkan keterangan ayat-ayat yang lalu, bahwa 
sebab-sebab mereka mendustakan agama ialah berpalingnya mereka dari 
ayat-ayat Al-Our'an dan tertutupnya hati mereka untuk merenungkan dan 
memikirkan kejadian-kejadian dalam alam ini. Banyak bukti keesaan Allah 
nampak pada diri manusia sendiri dan di atas bumi ini, baik ayat kauniyah 
maupun ayat yang berbicara tentang alam raya yang sangat jelas, tak ada 
yang kabur dan samar. Namun demikian orang musyrik tetap dalam 
kekafiran. Penjelasan-penjelasan AI-@ur'an terhadap bukti keesaan Allah di 
alam ini tidak mengubah pendirian mereka. 

Seandainya wahyu itu diturunkan kepada Nabi M uhammad telah tercetak 
di atas kertas dan mereka dapat menyaksikannya dengan mata kepala 
mereka, dan memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentu orang kafir 
masih akan berkata: “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.” Kata-kata 
demikian didorong oleh kesombongan yang luar biasa dan permusuhan yang 
mendalam. Mereka tetap memandang wahyu Ilahi itu sebagai sihir, dan 
merasa diri mereka kena sihir. 

(8) Dalam ayat ini diterangkan tentang anggapan orang kafir Mekah 
mengenai kerasulan. Mereka berpendapat semestinya ada malaikat yang 
mendampingi Muhammad turut memberi peringatan bersamanya dan 
memperkuat kerasulannya atau Allah menurunkan malaikat sebagai rasul, 
bahkan mereka menghendaki dapat melihat Tuhan (al-Furgin/25: 7 dan 21). 

Di kalangan orang Arab terdapat kepercayaan tentang adanya hubungan 
antara Allah dengan makhluk-Nya. Menurut mereka, yang patut menjadi 
penghubung (rasul) mestinya makhluk rohani (malaikat). Manusia, meskipun 
dia memiliki kesempurnaan rohani yang tinggi, seperti akal, akhlak dan adab 
yang mulia, namun tidak mungkin dia menjadi rasul, karena dia masih 
bergaul dengan manusia dan masih memiliki kebutuhan jasmani, seperti 
makan, minum dan berusaha. Fenomena kepercayaan seperti ini, bukan hal 
yang baru ada pada zaman Nabi Muhammad, tetapi telah ada sejak zaman 
Nabi Hjd (al-M u'minun/23: 33-34) 

Kaum musyrik Mekah mempunyai dua anggapan mengenai kedudukan 
malaikat dalam kerasulan. Anggapan pertama ialah malaikat itu sendiri yang 
menjadi rasul. Anggapan kedua ialah malaikat itu menyertai Nabi dan 
menjelaskan langsung kepada mereka bahwa Muhammad adalah Nabi. 
Anggapan mereka yang kedua ini, jika tidak dikaitkan dengan kehadiran 
malaikat secara langsung di hadapan mereka, tidaklah menjadi sumber 


18 6. AL-AN' AM Juz 7 


perselisihan, sebab M uhammad sudah menerangkan kepada mereka, bahwa 
mereka selalu didatangi malaikat. Tetapi mereka memandang diri mereka 
sederajat dengan Nabi dalam sifat-sifat kemanusiaan. Oleh karena itu, 
mereka berpendapat sanggup pula berhadapan dengan malaikat dan 
menerima pelajaran langsung dari malaikat. Di sinilah letak kekeliruan yang 
besar dari orang-orang kafir, terhadap diri sendiri: mereka menolak segala 
sesuatu yang tidak mereka peroleh secara langsung. 

Terhadap anggapan mereka yang kedua, Allah menjelaskan dalam ayat 
ini bahwa kalau Allah menghadirkan malaikat di hadapan mereka dalam 
bentuknya yang asli yang terjadi tentulah kehancuran mereka, dan mereka 
tidak akan diberi kesempatan untuk menyatakan iman, bahkan azab segera 
akan menimpa mereka. Kehancuran mereka dapat disebabkan oleh 
kedahsyatan wujud malaikat itu saat malaikat itu menampakkan diri kepada 
mereka, atau mereka dimusnahkan oleh malaikat karena mereka ingkar 
kepada ayat-ayat A Ilah. 

(9) Ayat ini menjelaskan anggapan kaum musyrik Mekah tentang 
kerasulan malaikat seperti tersebut dalam tafsir Surah al-An'm/6 ayat 8. 
Kalau Allah menjadikan rasul-rasul dari golongan malaikat, seperti pendapat 
orang musyrik M ekah, tentulah Allah akan menjadikan malaikat itu seperti 
manusia laki-laki, tetapi bilamana malaikat yang menjadi Rasul (Nabi) itu 
menyamar dalam bentuk manusia, maka tentulah mereka akan mengatakan 
dia manusia. Karena mereka tidak akan melihat malaikat kecuali bentuk rupa 
dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Pada saat itu timbullah kesangsian dan 
keragu-raguan dalam jiwa mereka dan tentulah mereka akan mendustakan 
para malaikat yang menyamar menjadi manusia, seperti halnya mereka 
mendustakan Nabi M uhaammad. M ereka akan menyatakan pendapat mereka 
yaitu bahwa rasul itu haruslah malaikat. Padahal seperti apa bentuk asli 
malaikat mereka tidak tahu. Demikianlah mereka berputar-putar dalam 
sebuah lingkaran keraguan yang tak tentu ujung pangkalnya. Kaum musyrik 
Mekah merupakan sebuah contoh kebanyakan manusia yang terjerumus 
dalam kesulitan karena kesalahan mereka dalam memilih pegangan hidup 
dan akhirnya mereka kebingungan mencari jalan keluar. 

(10) Sesudah Allah menerangkan kekacauan pikiran orang-orang kafir 
tentang kerasulan dimana mereka terus menerus mengingkarinya, maka ayat 
ini menjelaskan, bahwa sikap perlawanan mereka terhadap kerasulan 
Muhammad serupa dengan perlawanan orang-orang kafir terhadap rasul- 
rasul Allah pada zaman dahulu. Permusuhan dan penghinaan yang dialami 
Nabi Muhammad dialami pula oleh rasul-rasul sebelum beliau. Firman A Ilah: 


Das nan No aga 2-3 MEN 1 
Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu, setiap datang 


seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. 
(Y 453n/36: 30) 


Juz 7 6. AL-AN' AM 19 


Penghinaan orang-orang kafir @Guraisy terhadap Nabi Muhammad 
merupakan kelanjutan dari permusuhan manusia terhadap para rasul sejak 
zaman dahulu, maka akibat yang mereka hadapi tentulah sama dengan akibat 
yang dihadapi oleh umat terdahulu. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka 
yang mencemoohkan dan menghinakan para rasul akan ditimpa azab. 

Ayat ini menerangkan sunatullah yang berlaku bagi umat manusia di 
masa dahulu dengan para rasul Allah. Ayat ini juga sebagai penghibur dan 
pelipur hati Nabi Muhammad, karena penghinaan kaumnya kepadanya, yaitu 
berita kemenangan terakhir kelak bagi Nabi dan pengikut-pengikut beliau, 
dan kekalahan musuhnya. Hanya saja kaum Nabi Muhammad tidak akan 
menerima azab seperti umat-umat yang lalu, yakni kemusnahan dan kebinasaan 
hidup. Azab yang dijatuhkan kepada mereka tidaklah mengakibatkan 
kemusnahan dan kehancuran karena Nabi Muhammad adalah 
“Nabiyyurrafmah”, nabi yang membawa rahmat kepada umat manusia. 

(11) Sesudah menjelaskan kemusnahan beberapa kaum yang memusuhi 
para rasul pada zaman dahulu, maka Allah, dalam ayat ini menyuruh Nabi 
M uhammad untuk mengatakan kepada kaumnya agar mereka mengembara 
di atas bumi ini dan mendatangi tempat dimana orang-orang yang menduga 
para nabi itu dibinasakan. Sebab, dengan pengembaraan itu mereka dapat 
menyaksikan sendiri tempat-tempat bersejarah agar menjadi bahan renungan 
bagi mereka, mengapa bangsa-bangsa terdahulu itu sampai binasa padahal 
mereka termasuk bangsa yang perkasa dan berkuasa. Sesudah itu hendaklah 
mereka melihat kepada diri mereka sendiri dan membandingkannya dengan 
umat-umat yang telah musnah itu. 

Orang-orang kafir Mekah sebenarnya adalah pengembara karena pada 
umumnya mereka hidup sebagai pedagang antar daerah di semenanjung 
Arab. Tetapi dalam pengembaraan sebagai pedagang, mereka tidak 
memperhatikan bekas-bekas peninggalan umat-umat yang telah musnah 
seperti kaum Nuh dan gampd di Arab Utara dan kaum '? d di Arab Selatan. 
Betapa banyak generasi yang telah dibinasakan lalu diganti dengan generasi 
baru sebagaimana diterangkan Allah dalam ayat enam surah ini. 
Kesemuanya itu seyogyanya dijadikan bahan kajian sejarah bangsa itu sendiri 
walaupun akan memakan waktu yang panjang, karena dari pengalaman 
sejarah bangsa-bangsa yang lampau banyak diperoleh pelajaran yang 
bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang. 

Dengan turunnya ayat ini, hati Nabi Muhammad merasa terhibur, karena 
di dalamnya mengandung isyarat bahwa kaum musyrik akan mengalami 
kekalahan. 


Kesimpulan 
1. Orang-orang musyrik menolak Al-Gur'an sebagai kalam Allah karena 
mereka tidak mau berpikir untuk merenungkan ayat-ayat-N ya. 


80 6. AL-AN' AM Juz 7 


2. Ketidaksenangan orang-orang kafir terhadap kerasulan M uhammad 
bertahap, pertama mereka berpaling dari ayat-ayat Allah kemudian 
mendustakannya dan akhirnya memperolok-olokkan dan menghinanya. 

3. Orang-orang kafir bersikap demikian, karena mereka tidak 
memperhatikan kebinasaan umat-umat terdahulu akibat dosa-dosa 
mereka padahal mereka dalam segala hal lebih kuat dan lebih perkasa. 

4. Seandainya wahyu itu tercetak di atas kertas, orang kafir akan tetap 
ingkar dengan mengatakan hal itu sihir belaka. 

5. Orang musyrik beranggapan bahwa Rasulullah harus didampingi oleh 
malaikat atau malaikat itu sendiri menjadi rasul. Hal demikian 
menunjukkan kekacauan pikiran mereka tentang kerasulan dan wahyu. 

. Sunatullah berlaku terhadap siapa saja yang mendustakan agama Allah, 
mereka akan mengalami kekalahan dan kehancuran. 


ke)) 


KEAGUNGAN ALLAH DAN KESAKSIAN-NYA 
ATAS KENABIAN MUHAMMAD 


Katana Lot, Tera SOblaaB 5 AI Nu star 
“4 Pd PAI #.- Ind - “9 

SERTA LAIN bi SES INN Ina IL 

zc “3 z TA Pe nd P' 


ob 25 Lana. pantat ati 
Ag Ona PA ad Ge KO AA 
1 be Ae Kd 


AA Aa hg h 303, Pu Para Na |3 
Sa DO Pee AAN IS OA aa 30 AAA 
Pa 


2D CA AK A1 Tk 2 pa AR xi IIA Peti 
SE GAN IN IS ala Ne babegha ENI, 
Mn 7 


Sa 2 sabar ate PA ANTA Mg 89 “.. 3 Pata Pr -. 28 


. 













Juz 7 6. AL-AN' AM 81 





Terjemah 

(12) Katakanlah (M uhammad), "M ilik siapakah apa yang di langit dan di 
bumi?” Katakanlah, "Milik Allah.” Dia telah menetapkan (sifat) kasih 
sayang pada diri-Nya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari 
Kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, 
mereka itu tidak beriman. (13) Dan milik-Nyalah segala apa yang ada pada 
malam dan siang hari. Dan Dialah Yang Maha Mendengar, Maha 
M engetahui. (14) Katakanlah (M uhammad), "Apakah aku akan menjadikan 
pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia 
memberi makan dan tidak diberi makan?” Katakanlah, "Sesungguhnya aku 
diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri (kepada 
Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.” 
(15) Katakanlah (M uhammad), "Aku benar-benar takut akan azab hari yang 
besar (hari Kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku.” (16) Barang siapa 
dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh, Allah telah 
memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah kemenangan yang nyata. 
(17) Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang 
dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan 
kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. (18) Dan Dialah yang 
berkuasa atas hamba-hamba-Nya. Dan Dia Mahabijaksana, Maha 
Mengetahui. (19) Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang lebih kuat 
kesaksiannya?” Katakanlah, "A Ilah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. 
Al-Our'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi 
peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (A I-Our'an kepadanya). 
Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain bersama 
Allah?” Katakanlah, "Aku tidak dapat bersaksi.” Katakanlah, 
"Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan Yang Maha Esa dan aku berlepas diri 
dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah).” (20) Orang-orang yang 
telah Kami berikan Kitab kepadanya, mereka mengenalnya (M uhammad) 
seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang 
merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman (kepada Allah). (21) Dan 
siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu 


82 6. AL-AN' AM Juz7 


kebohongan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? 
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. 


Kosakata: 
1. Ffir'p6 (al-Anam/6: 14) 


Asal katanya (5 -- -4 ) artinya membuka sesuatu dan melahirkannya. 
If ar adalah makan pada pagi hari (sarapan). Af ara aj-ja'im artinya orang itu 
berbuka puasa. Lalu muncul arti menciptakan. Ungkapan ana fa artu al-bi'r 
artinya saya yang pertama menggali sumur itu. Fi rah adalah sifat asal atau 
pengetahuan awal yang menancap pada diri manusia. Selanjutnya kata fd ir 
diartikan dengan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru yang tidak 
mencontoh pada yang lainnya. 


2. Bari' 5 6 (al-An'am/6: 19) 


Arti asalnya adalah pertama menciptakan. Kedua, menjauh. Ungkapan 
“bara'a minal-marasi” artinya ia terjauh dari sakit atau dia telah sembuh. 
Dari arti kedua muncul arti berlepas diri, bebas dan lain sebagainya. Arti 
inilah yang dimaksud dengan kata bari' pada ayat ini. Dikatakan juga bara' 
sebagaimana sering digunakan oleh Ahli Hijaz, Mekah-Medinah (lihat 
az-Zukhruf/43: 26) 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah dijelaskan tentang dasar-dasar agama, 
yakni ketauhidan, kerasulan, serta dalil-dalilnya. Keraguan orang-orang kafir 
tentang kerasulan itu sendiri dan tentang hukum sejarah yang berlaku pada 
umat-umat terdahulu dengan rasul-rasul mereka pada masa yang silam. Pada 
ayat-ayat ini dijelaskan kembali berbagai alasan untuk memperkuat isi 
kandungan ayat-ayat itu. Dalam ayat-ayat ini digunakan gaya bahasa tanya 
jawab untuk lebih menjelaskan semua pokok permasalahan. Walaupun sifatnya 
berupa pengulangan, namun pengulangan itu mengandung faedah, yaitu 
adanya variasi dalam memberikan alasan-alasan untuk menegakkan suatu 
kebenaran. Cara demikian penting sekali untuk mengajak manusia beriman 
kepada Allah. 


Tafsir 

(12) Allah menyuruh Rasul-Nya agar bertanya kepada kaumnya yang 
ingkar, siapa pemilik segala yang ada di langit dan di bumi ini? Pertanyaan 
ini untuk membantah dasar keyakinan yang menyekutukan Allah (syirik), 
karena orang Arab jahiliah sebenarnya telah mengakui bahwa yang 
menciptakan langit dan bumi ini adalah “Allah” (al-'Ankabut/29:61 dan 
Lugmm/31: 25). 


Juz 7 6. AL-AN' AM 83 


Kemudian Allah memerintahkan Rasul untuk memberikan jawaban, 
bahwa “semuanya itu milik Allah”. Kaum musyrik tentu akan menjawab 
pertanyaan itu dengan jawaban yang serupa. Tidak ada jawaban lain bagi 
mereka, dan mereka tidak akan memungkirinya, karena itu mereka tidak 
boleh menyandarkan sesuatu dari alam ini selain kepada Allah. Hanya Allah 
Raja dan Pemilik alam raya ini dengan segala isinya. 

Allah, yang diakui oleh orang musyrik sebagai Pencipta yang 
menciptakan langit dan bumi dan yang memiliki keduanya, telah 
memperkenalkan diri-N ya melalui Rasul-N ya bahwasanya sifat kasih sayang 
merupakan keharusan dari zat-Nya, sifat kasih itu meliputi seluruh makhluk- 
Nya. Dia M aha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya dengan melimpahkan 
bermacam-macam nikmat lahir dan batin kepada mereka. Jika mereka 
berbuat dosa Dia tidak segera menjatuhkan azab kepada mereka, sebaliknya 
mereka diberi kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah. 
Perbuatan dosa yang mereka lakukan sehingga mengakibatkan murka Allah 
adalah akibat kesalahan manusia itu sendiri. Bukankah karena kasih sayang 
Allah, manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah yang sempurna? 
Kemudian mereka diberi kesempatan untuk mengenali dan mengesakan-N ya 
dengan jalan menunjukkan bukti-bukti yang ada pada diri manusia dan di 
alam semesta ini. Karena rahmat Allah, rasul-rasul diutus kepada mereka 
dengan membawa Kitab-kitab yang penuh dengan ajaran-ajaran yang 
menuju kepada rida-Nya dan yang mencegah mereka dari murka-Nya. 
Tetapi kemudian manusia itulah yang menodai ajaran yang baik itu dengan 
berbagai kejahatan yang mereka lakukan. Mereka mengingkari ayat-ayat 
Allah dan menghina para rasul. Allah berfirman: 


Gal al Rr Kata al Ag 


Dan tidaklah Kami menzalimi Lisa tetapi merekalah yang menzalimi diri 
mereka sendiri. (az-Zukhruf/43:76) 


Karena rahmat Allah itu pulalah orang musyrik M ekah tidak dibinasakan 
seperti umat-umat terdahulu. Rasulullah saw bersabda: 


PE Ban UR MAAN GI ta VE Ga Ae TE DAN 
ra 3 deng el) 
Sesungguhnya ketika Allah telah selesai menciptakan makhluk ini, Allah 
menulis K itab yang ada di sisi-N ya di atas “Arsy, “Sesungguhnya rahmat-K u 
mendahului murka-K u.” (Riwayat al-B ukh4r? dan M uslim dari A bu Hurairah) 


Berdasarkan kasih sayang itu, Allah akan menghimpun seluruh manusia 
pada hari Kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Keadilan akan 


84 6. AL-AN' AM Juz 7 


ditegakkan pada hari itu. Tak seorang pun yang akan luput dan dialpakan. 
Adalah menjadi rahmat yang besar bagi hidup dan kehidupan manusia, 
bilamana setiap orang yakin dan sadar akan kejadian hari berkumpul itu. 
kesadaran ini menjadi pendorong baginya untuk membersihkan jiwanya dan 
meluhurkan budinya. K etidakadilan yang terjadi dalam kehidupan duniawi, 
tentulah akan diperhitungkan oleh Allah dengan penuh keadilan pada hari 
Kiamat itu. 

Orang yang merugikan dirinya sendiri, yakni orang yang menodai fitrah 
kejadian dirinya yang bersih, merusak mentalnya yang sehat dan 
menghilangkan kesediaannya untuk menerima kerasulan Muhammad dan 
tidak mau mendengarkan wahyu, dan mereka memilih jalan kekafiran, 
karena mereka tidak beriman kepada hari akhirat, merekalah orang yang 
merugi. 

(13) Ayat ini menyatakan bahwa alam dengan segala isinya menjadi 
milik Allah, segala yang terjadi di waktu malam dan di siang hari adalah 
juga kepunyaan Allah. Bagaimana pun kecilnya sesuatu benda, yang 
menempati sudut mana pun dalam ruang alam semesta ini, pastilah dia 
dalam kekuasaan Allah. Tak mungkin ia bergerak dan diam di segala ruang 
dan waktu tanpa kodrat dan iradat Allah, sebab ia milik-Nya. Penguasaannya 
mutlak pada Allah. 

Kemudian ditegaskan bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha 
Mengetahui. Jarak jangkauan pendengaran-Nya melingkupi alam ini. 
Walaupun bunyi langkah seekor semut di atas batu yang licin pun pasti tidak 
akan luput dari pendengaran dan pengetahuan-N ya. 

(14) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan lagi kepada Rasul-Nya agar 
bertanya kepada kaum musyrik, “Apakah patut selain Allah aku jadikan 
pelindung yang memberikan pertolongan kepadaku sewaktu dalam kesulitan 
atau menolak bencana menimpaku?” Tentulah Rasul tidak berbuat seperti 
halnya orang-orang musyrik dan ahli-ahli kitab zaman dulu. Mereka itu 
menjadikan sembahan-sembahan mereka, dan pendeta-pendeta mereka, sebagai 
pelindung, yang menurut i'tigzd (keyakinan) mereka dapat memberikan 
kebahagiaan kepada mereka atau menolak kesengsaraan dari mereka. 

Tidak ada pelindung atau penolong yang sebenarnya kecuali Allah yang 
menciptakan langit dan bumi. Allah mengemukakan sifat-Nya sebagai 
Pencipta untuk menegaskan penolakan pikiran yang menempatkan selain 
Allah sebagai penolong: sebab hanya Allah sajalah yang patut dimintai 
pertolongan. Tidak patut selain Dia dijadikan perantara yang dapat 
mempengaruhi kehendak Ilahi. Hanya kepada Pencipta langit dan bumi ini, 
doa dan harapan ditujukan. Kehendak-Nya tak dapat dipengaruhi oleh 
siapapun juga. Dialah Tuhan Y ang memberi rezeki, makan dan minum serta 
segala kemanfaatan kepada manusia. Sebaliknya Dia tidak memerlukan 
makan-minum dan rezeki, bahkan Dia Suci dari segala kebutuhan akan 
makan-minum dan lain sebagainya, dan Dia tidak memerlukan orang lain. 
Firman Allah: 


Juz 7 6. AL-AN' AM 85 


Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak 
menghendaki agar mereka memberi makan kepada-K u. (aG9? #iy#/51: 57) 


Selanjutnya Rasulullah saw diperintahkan untuk menyampaikan kepada 
orang kafir bahwa beliau diperintahkan Allah untuk menjadi orang yang 
pertama berserah diri kepada-Nya, menjunjung tinggi perintah-Nya, tidak 
akan memohon kepada selain Dia, dan terus menegakkan agama ditengah- 
tengah umatnya. Rasul Muhammad juga dilarang untuk menjadi orang 
musyrik, yakni orang yang menyembah selain Allah dan menganggap selain 
Allah sebagai penolong atau perantara untuk mendekatkan diri kepada-N ya. 

(15) Sesudah Allah menjelaskan dasar agama yang harus menjadi 
pegangan seorang Rasul, maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada 
Rasul-Nya agar menyatakan kepada kaum musyrik, bahwa jika beliau 
melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah atau menyimpang dari 
asas agama yang ditetapkan Allah maka Rasul takut azab hari Kiamat akan 
menimpanya, sebab pada hari itu Allah akan berhadapan dengan hamba- 
hamba-Nya untuk menjatuhkan azab kepada mereka yang berdosa dan 
memberikan pahala kepada mereka yang beramal saleh. Pada hari yang 
dahsyat ini tidak seorang pun yang dapat menolong orang lain, karena kasih 
sayang atau persaudaraan. Ayat ini menunjukkan sifat Rasulullah bahwa 
beliau meskipun jauh dari kemungkinan melakukan maksiat, namun hati 
beliau tetap takut kepada Allah dalam segala keadaan. 

(16) Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa orang yang terhindar dari 
azab pada hari Kiamat, adalah orang yang mendapat rahmat dari Allah. 
Karena Allah membebaskan dia dari kesengsaraan pada hari yang dahsyat 
itu dan memberinya kenikmatan-kenikmatan dan memasukkannya ke dalam 
surga. Orang yang dijauhkan dari azab itu mendapatkan dua kebahagiaan: 
kebahagiaan disebabkan bebas dari azab dan kebahagiaan mendapat rahmat, 
kebahagiaan ini merupakan keberuntungan yang besar. 

Kebahagiaan yang diberikan Allah pada hari Kiamat itu benar-benar 
adalah rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya dan bukanlah 
sekali-kali suatu keharusan bagi Tuhan: sebab tidak ada kekuasaan lain di 
atas kekuasaan-Nya. Tetapi sifat rahmat itu sendiri adalah suatu keharusan 
bagi Tuhan, karena sifat itu salah satu sifat kesempurnaan-Nya dan 
keharusan sifat rahmat itu pada Allah dinyatakan Allah dalam Al-Gur'an 
seperti tersebut dalam surah ini (al-M #idah/5) ayat 12 dan 54. 

(17) Dalam ayat ini ditegaskan lagi tentang kemahakuasaan Allah, bahwa 
tidak ada seorang pun yang dapat melenyapkan suatu kemudaratan yang 
ditimpakan Allah kepada seseorang kecuali Allah sendiri, seperti sakit, 
kemiskinan, duka cita, kehinaan dan lain sebagainya yang mengakibatkan 
penderitaan pada manusia baik lahir maupun batin. Bukanlah berhala- 


86 6. AL-AN' AM Juz 7 


berhala, dukun-dukun atau pelindung lainnya selain Allah yang acap kali 
dipandang oleh orang musyrik, dapat menghilangkan kemudaratan tersebut. 
Demikian pula halnya tak ada seorang pun yang dapat mencegah suatu 
kebaikan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang seperti kekayaan, 
kesehatan, kemuliaan, kekuatan dan lain sebagainya yang menimbulkan 
kebahagiaan baik lahir maupun batin. Allah M ahakuasa memelihara segala 
kebaikan agar seseorang tetap sebagaimana yang Dia kehendaki. 

Setiap selesai melaksanakan salat lima waktu, Nabi M uhammad selalu 
membaca doa, antara lain: 


dy) AI Da KE 15 adi V9 SA US (ra Yy SE UI au Y 
BU oo 


Ya Allah, tak ada yang mencegah terhadap apa yang Engkau berikan, tak 
ada yang memberi terhadap apa yang Engkau cegah dan tidak bermanfaat 
kejayaan seseorang atas siksaan-M u. (Riwayat al-B ukh:r? dari al-W arr4d) 


Ayat ini menunjukkan pula bahwa setiap manusia baik yang 
menginginkan kebaikan atau yang menghindari kemudaratan, haruslah 
meminta pertolongan kepada Allah semata-mata dengan berusaha menurut 
Sunnah-Nya yang berlaku dalam alam ini dan dengan memanjatkan doa 
sepenuhnya kepada-N ya. 

Firman A Ilah: 


Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. 
(G #ir/40: 60) 


(18) Ayat ini menegaskan kesempurnaan kedaulatan Allah yang mutlak 
atas hamba-hamba-Nya. Dialah Penguasa yang tertinggi di atas hamba- 
hamba-Nya dan menyelenggarakan serta mengatur segala masalah dan 
urusan mereka menurut kehendak-Nya. Tidak seorang pun yang dapat 
memohon untuk dapat keluar dari daerah kekuasaan-N ya. 

Kesempurnaan kekuasaan dan kedaulatan Allah atas hamba-hamba-N ya 
itu disertai dengan kesempurnaan hikmah-Nya dalam mengatur kebutuhan 
hamba-hamba-Nya dan keluasan ilmu-Nya terhadap segala perkara yang 
kecil dan tersembunyi. Dialah Y ang M aha M engetahui apa yang bermanfaat 
dan yang mudarat bagi hamba-hamba-Nya. Tak ada suatu perkarapun, 
melainkan diketahui-N ya akhir dari perkara itu. Pengaturan-N ya atas hamba- 
hamba-Nya ini diarahkan kepada suatu tujuan yakni kesempurnaan 
kemanusiaan. 

Dialah Allah Yang Mahakuasa dan Maha Esa, tidak ada sekutu bagi- 
Nya. Karena itu, tidaklah patut menyembah kepada selain-N ya. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 87 


Firman Allah: 





Maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah. 
(al-Jinn/72: 18) 


(19) Dalam ayat ini Allah memerintahkan lagi kepada Rasul-Nya agar 
menanyakan kepada orang-orang kafir Ouraisy tentang syahidah (kesaksian 
pembuktian) yang lebih kuat yakni kesaksian yang tidak mungkin 
mengandung unsur kedustaan, kepalsuan atau kesalahan. 

Syahadah ialah keterangan yang bersumber dari pengetahuan, pengenalan 
dan keyakinan yang didasarkan atas penyerapan indrawi atau tanggapan 
pikiran dan perasaan. Perkara apakah yang akan disaksikan itu? Lalu, 
siapakah yang menjadi saksi, agar kesaksian itu tidak diragukan? 

Perkara yang diminta untuk disaksikan itu ialah kerasulan M uhammad 
dan keesaan Allah yang diajarkan beliau. Orang-orang kafir menolaknya. 
Untuk menghadapi hal ini, Allah meminta Rasul untuk bertanya, apakah 
kesaksian yang paling besar? Nabi Muhammad diminta untuk menjawab, 
bahwa kesaksian terbesar adalah kesaksian dari Allah bahwa Nabi telah 
beriman sedang kafir Ouraisy telah ingkar. Juga bahwa mereka kemudian 
diminta kesaksian mereka, apakah betul ada tuhan-tuhan selain Allah. Nabi 
Muhammad diminta untuk menyatakan bahwa beliau tidak pernah 
menyaksikan hal itu. Yang disaksikannya hanyalah bahwa Tuhan itu Esa, 
dan beliau tidak bertanggung jawab atas kesaksian mereka. Allah telah 
menurunkan Al-Our'an kepada beliau untuk memperingatkan tentang azab 
bagi mereka yang mendustakan kenabiannya dan ajaran yang dibawanya 
yang sudah diperkuat dengan kesaksian Allah. Demikian juga, Al-@ur'an itu 
diturunkan untuk memberikan peringatan kepada semua orang yang telah 
sampai A I-Our'an itu kepada mereka. Wajiblah atas mereka untuk mengikuti 
Al-@ur'an sampai hari Kiamat. 


Kesaksian Allah atas kerasulan M uhammad ialah: 

Pertama: Kitab Al-Our'an sebagai mukjizat yang abadi. Manusia tidak 
mampu menirunya baik mengenai bahasa ataupun maknanya serta isinya 
yang mengandung berita-berita gaib, janji kemenangan bagi Rasul dan 
umatnya terhadap orang-orang musyrik. Dalam Al-@ur'an itu sendiri banyak 
pertanyaan-pertanyaan A Ilah tentang kenabian dan kerasulan M uhammad. 

Kedua: K itab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil yang menggambarkan 
tentang kelahiran Nabi Muhammad serta sifat-sifat dan tanda-tanda kenabian 
beliau. 

A dapun kesaksian Allah atas kemahaesaan-N ya dan kemahakuasaan-N ya 
untuk mengadakan hari kebangkitan, di samping kesaksian kitab-N ya ialah: 


88 6. AL-AN' AM Juz 7 


Pertama: Kejadian manusia dan alam semesta ini yang banyak di 
dalamnya menunjukkan bukti-bukti keesaan-Nya dan kesempurnaan sifat- 
sifat-N ya. 

Kedua: Hakikat tabiat manusia yang condong untuk percaya kepada 
keesaan Tuhan dengan sifat-sifat-N ya yang sempurna. 

Kemudian Allah menyuruh Rasulullah mengatakan kepada orang 
musyrik bahwa mereka sebenarnya mengakui adanya Tuhan lain di samping 
Allah dan beliau tidak akan mengakui sebagaimana pengakuan mereka. 
Bahkan beliau diperintahkan untuk mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan 
itu Allah Yang Maha Esa, sebagai pernyataan keyakinan yang berlawanan 
sepenuhnya dengan keyakinan orang musyrik dan beliau bersih dari upaya 
menuhankan apa yang mereka pandang sebagai sekutu Allah seperti patung, 
berhala atau nama-nama lain yang semakna dengan pengertian sekutu itu. 

(20) Ayat ini menambah keterangan tentang kebenaran kerasulan Nabi 
M uhammad, yaitu keterangan bahwa Ahli Kitab dari Yahudi dan Nasrani, 
sebenarnya mereka mengetahui bahwa nabi yang terakhir yang diutus Allah 
adalah Nabi Muhammad karena tanda-tanda kenabian beliau sangat jelas 
tercantum dalam kitab-kitab suci mereka. 

Diriwayatkan bahwa orang-orang kafir Mekah pergi ke Medinah 
menanyakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang sifat 
Muhammad. Tetapi mereka memungkiri bahwa dalam Taurat dan Injil 
terdapat berita tentang kenabian Muhammad. Berita tersebut sangat jelas 
sehingga mereka mengetahuinya dengan jelas pula sebagaimana mereka 
mengetahui anak-anak mereka sendiri. 

Allah menyatakan bahwa mereka telah merugikan diri mereka sendiri 
karena mereka tidak mempercayai kerasulan Muhammad, bahkan 
mengingkarinya dengan permusuhan. Oleh karena itu, mereka mengingkari 
apa yang mereka ketahui. Keingkaran pendeta-pendeta Yahudi itu sama 
alasannya dengan keingkaran orang-orang musyrik M ekah. 

Pendeta-pendeta Y ahudi tidak mau beriman kepada M uhammad karena 
takut kehilangan martabat dan kedudukan di kalangan penganut agama 
mereka. Dalam pandangan Islam, semua orang sama kedudukannya. Tidak 
ada perbedaan antara pendeta dengan rakyat. Bila melakukan kesalahan yang 
sama, hukumnya akan serupa pula, tidak ada perbedaan antara ulama dengan 
rakyat umum. 

Demikian pula pemimpin-pemimpin Ouraisy, mereka tidak mau beriman 
kepada Nabi Muhammad karena takut kehilangan martabat dan kedudukan. 
Bila mereka menganut agama Islam, mereka akan duduk sejajar dengan 
rakyat jelata dan orang-orang miskin, seperti Bilal dari Ethiopia (Habasyah) 
dan lain-lainnya. Mereka sendirilah yang merugikan diri sendiri. Kerugian 
mereka itu disebabkan kelemahan cita-cita dan kemauan mereka dan 
kehilangan pertimbangan akal sehat sehingga mereka mengingkari ilmu 
pengetahuan yang mereka miliki. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 89 


(21) Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada orang yang lebih merugi 
daripada orang yang berbuat dusta terhadap Allah seperti mengatakan Allah 
itu punya anak, punya sekutu atau menjadikan sesuatu selain Allah sebagai 
tumpuan doa dan pujaan, menjadikannya pelindung, pengantara dan lain 
sebagainya, dan menambah-nambah ajaran agama yang tidak ada dasarnya. 

Demikian pula mereka sangat aniaya, mendustakan ayat-ayat AI-Gur'an 
memutarbalikkan isi kitab Taurat dan Injil dan menolak mukjizat Rasul yang 
dikatakan mereka sebagai sihir serta mendustakan ayat-ayat kauniyah yang 
menunjukkan keesaan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat 
aniaya, yakni berbuat dusta terhadap Allah ataupun mendustakan ayat-ayat- 
Nya, apalagi mendustakan keduanya, tidak akan memperoleh keberuntungan 
di hari Kiamat. Mereka akan mendapatkan azab dari Allah. Di dunia, mereka 
pun tidak akan menang, karena mereka dikalahkan kaum Muslimin seperti 
dalam Perang Badar. 


Kesimpulan 

1. Semua yang ada dan hidup di alam ini adalah milik Allah. 

2. Sifat kasih sayang Allah adalah ketentuan yang telah Allah tetapkan 
sendiri atas diri-Nya, dan sifat itu melingkupi alam semesta dengan 
segala isinya. 

3. Di antara sifat kasih sayang Allah adalah menunda hukuman atas 
manusia sampai hari Kiamat. 

4. Tidak patut bagi manusia untuk mengambil selain Allah sebagai 
pelindung, karena Dialah yang memberi manusia makan, sedangkan 
selain Allah tidak kuasa berbuat sesuatu. 

5, Nabi Muhammad takut akan azab Allah, meskipun beliau terpelihara dan 
dijauhkan dari perbuatan maksiat. Karena itu, beliau selalu mematuhi 
perintah Allah. M anusia hendaknya mengikutinya. 

6. Pembebasan seseorang dari azab hari Kiamat adalah karena amalnya, dan 

itu berkat rahmat Alah. 

. Hanyalah Allah Y ang M ahakuasa membuat manusia celaka atau beruntung. 

. Allah memberikan kesaksian bahwa Dia Maha Esa, bahwa M uhammad 

adalah Rasul-Nya, dan Al-Our'an adalah K itab Suci-N ya. 

9. Orang yang paling aniaya ialah orang yang berdusta kepada Allah seperti 
halnya pendeta-pendeta Yahudi yang menyembunyikan isi Taurat untuk 
menutupi kebenaran kerasulan Muhammad atau seperti orang-orang 
Ouraisy yang menolak AI-Our'an. 


0 —4 


90 6. AL-AN' AM Juz7 


KESAKSIAN KAUM MUSYRIK TERHADAP DIRINYA SENDIRI 
DAN KEADAAN MEREKA PADA HARI KIAMAT 


OGAN KENA En 
Je aho an mna Ra 
AN 2 5 Na FN 
DEA NI ning PAI 
Kana Cia: TER AN SN: PA AR ak TpE 
sari JANTAN TAHAN PAN 
TA era TAI Pan PI Ve Oak Aga 

sie egrnar (313373 AG Tega) Ty 
HR daa Ken PEN 213 5 


Ma MAN NE Ia aje 


3 8 Ea 2g 4 : na 3 Can, £ 
-. SANG sa SAI Bagas SEA NAN Ga ara 


Terjemah 

(22) Dan (ingatlah), pada hari ketika Kami mengumpulkan mereka semua 
kemudian Kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, 
"Dimanakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka (sekutu- 
sekutu Kami)?” (23) Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, 


Juz 7 6. AL-AN' AM 91 


kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami 
mempersekutukan Allah.” (24) Lihatlah, bagaimana mereka berbohong 
terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan 
dahulu akan hilang dari mereka. (25) Dan di antara mereka ada yang 
mendengarkan bacaanmu (M uhammad), dan Kami telah menjadikan hati 
mereka tertutup (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan telinganya 
tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka 
tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang 
kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini 
(Al-Our'an) tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu." 
(26) Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan (Al-Our'an) dan 
mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah 
membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. 
(27) Dan seandainya engkau (Muhammad) melihat ketika mereka 
dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan (ke 
dunia) tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta 
menjadi orang-orang yang beriman.” (28) Tetapi (sebenarnya) bagi mereka 
telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka 
dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang 
telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. (29) Dan 
tentu mereka akan mengatakan (pula), "Hidup hanyalah di dunia ini, dan kita 
tidak akan dibangkitkan.” (30) Dan seandainya engkau (M uhammad) 
melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya (tentulah engkau 
melihat peristiwa yang mengharukan). Dia berfirman, "Bukankah 
(kebangkitan) ini benar?” M ereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan 
kami.” Dia berfirman, "Rasakaniah azab ini, karena dahulu kamu 
mengingkarinya.” (31) Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan 
pertemuan dengan Allah: sehingga apabila Kiamat datang kepada mereka 
secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami 
terhadap kelalaian kami tentang Kiamat itu,” sambil mereka memikul dosa- 
dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. 
(32) Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau. 
Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang 
bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? 


Kosakata: 
1. Akinnah wa wagr 155 9 ES (al-An'am/6: 25) 


Akinnah bentuk jamak dari kinan yaitu wadah yang bisa mengumpulkan 
sesuatu (al-wi'@' al-jami”), atau penutup (al-gi a' as-satir). Yang ditutupi bisa 
berupa benda atau sesuatu yang terlihat dalam diri seseorang. Untuk pertama 
dipakai ungkapan kanantu (fulafi) yang kedua dipakai Aknantu (ruba'i) 
seperti kata kitab maknun artinya kitab yang terpelihara karena berada pada 
tempat yang tertutup, tidak bisa dijamah oleh siapapun kecuali para malaikat 


92 6. AL-AN' AM Juz7 


yang suci. Wagr arti kata ini kembali kepada dua hal yaitu berat dan 
keteguhan atau ketenangan. Rajulun wagur artinya lelaki yang tenang, 
terhormat dan berwibawa. Al-Wigr adalah muatan pada punggung keledai 
dan begal atau juga unta. Arti yang pertama (berat) inilah yang tepat untuk 
ayat di atas. Jika dikaitkan dengan telinga, maka telinga ini berat ntuk 
mendengarkan sesuatu. 


2. Farrand 55 (al-Anam/6: 31) 


Kata yang berasal dari (& -, -4) berarti menghilangkan atau 
menyingkirkan sesuatu dari tempatnya. Ifra ialah hal melampaui batas. 
Karena melampaui batas berarti menyingkirkannya dari arah tujuan semula. 
Tafr? berarti lalai, lengah atau gegabah, yaitu tidak mengerjakan sesuatu 
padahal dia bisa melakukannya. Lalai berarti tidak melakukan sesuatu yang 
semestinya dikerjakan. 


3. Awzdrahum 45975 (al-An“am /6:31) 


Akar katanya (5 -5 -5) mempunyai dua arti yaitu tempat berlindung atau 
pelarian (malja”) di gunung (lihat: al-Oiyamah/75: 11) dan berat (af-figal 
Sisy-syai”). Al-Wizr ialah bawaan seseorang berupa kain yang diisi barang- 
barang. Dari sini lalu muncul kata al-wizr yang berarti dosa, karena 
bebannya yang berat. Jamaknya awz#. Al-Wa?r atau menteri karena 
tanggung jawabnya yang berat. 


4. Al-La 'b- Al-Lahw 40 - SIS (al-An am/6: 32) 


Al-La'b terambil dari kata al-lu'“ab yaitu air liur atau ludah yang keluar 
dari mulut anak kecil. Biasanya keluar tanpa sengaja. Dari sini kata al-la b 
diartikan dengan pekerjaan yang tidak diniatkan untuk tujuan yang benar. 
atau sesuatu yang melengahkan seseorang dari hal yang bermanfaat baginya. 
Al-Lahw, hal yang membelokkan seseorang dari kesungguhan ke senda 
gurau, kelakar, dan main-main. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan sikap ingkar orang-orang musyrik 
terhadap kemahaesaan Allah, kerasulan Muhammad dan hari kebangkitan. 
Pada ayat-ayat ini dijelaskan tentang nasib mereka pada hari Kiamat dalam 
mempertanggungjawabkan sikap ingkar dan kemusyrikan mereka, serta azab 
yang akan mereka terima. 


Tafsir 

(22) Dalam ayat ini, Allah memperingatkan orang musyrik tentang hari 
kebangkitan, ketika seluruh umat manusia dikumpulkan. Pada hari itu 
manusia hanya terbagi menjadi dua golongan: mereka yang rugi dan mereka 
yang beruntung. Kemudian Allah berkata kepada orang-orang musyrik, “Di 


Juz 7 6. AL-AN' AM 93 


manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu katakan sekutu Allah?” 
Allah bertanya demikian karena pada saat di dunia, mereka meminta 
pertolongan dan memanjatkan doa kepada sembahan selain Allah, yang 
mereka jadikan sebagai pelindung atau pengantar untuk mendekatkan diri 
kepada Allah atau untuk memberi syafaat kepada mereka pada hari Kiamat. 
Mengapa sembahan-sembahan itu menghilang dan tidak tampak bersama 
mereka pada hari itu? Seperti difirmankan A Ilah: 





Kami tidak melihat pemberi syafa'at (pertolongan) besertamu yang kamu 
anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu (bagi Allah). Sungguh, telah 
terputuslah (semua pertalian) antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa 
yang dahulu kamu sangka (sebagai sekutu Allah). (al-A n' tm/6: 94) 


(23) Kemudian Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa ketika mereka 
tidak dapat memberikan jawaban untuk  mempertanggungjawabkan 
kemusyrikan mereka sewaktu di dunia, mereka lalu menjawab dengan 
sumpah bahwa mereka bukanlah orang-orang yang mempersekutukan A Ilah. 
Demikianlah akhir dari segala kekafiran dan kemusyrikan mereka. Sewaktu 
di dunia mereka telah menganut agama nenek moyang mereka. Untuk 
sembahan-sembahan dan pujaan-pujaan itu, mereka rela mati terbunuh 
dalam peperangan. Tetapi pada akhirnya, mereka membersihkan diri dari 
kemusyrikan dan kekafiran itu. Seraya bersumpah, bahwa mereka mengingkari 
sembahan-sembahan mereka sendiri. Mereka mengira bahwa pernyataan 
mereka demikian itu ada manfaatnya bagi mereka, tetapi sebaliknya justeru 
hal itu menambah dosa baru bagi mereka. 

Tindakan dan perbuatan mereka menjadi saksi atas kemusyrikan mereka. 
Kaki dan tangan mereka akan menceritakan semua dosa mereka. Oleh sebab 
itu, pada akhirnya mereka akan mengakui kekafiran mereka. 

Firman Allah: 





"Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami 
sembah selain Engkau.” (an-N aYl/16: 86) 


(24) Sesudah Allah menceritakan pernyataan orang-orang musyrik pada 
hari Kiamat yang berusaha untuk membersihkan diri mereka dari 
kemusyrikan, maka dalam ayat ini Allah menyuruh Rasul dan umatnya 
untuk memperhatikan sikap orang musyrik yang sangat mengherankan itu. 


94 6. AL-AN' AM Juz 7 


Bagaimana bisa terjadi, mereka berbohong di hadapan Tuhan Yang Maha 
M engetahui segala yang gaib, yang tidak memerlukan kesaksian. A da suatu 
keanehan dan kejanggalan yang patut diperhatikan bahwa segala apa yang 
mereka anggap sekutu-sekutu Allah ternyata tidak memberi faedah sedikit 
pun kepada mereka. Syafa'at, pertolongan, restu, perlindungan dan lain 
sebagainya yang mereka harapkan dari sekutu-sekutu itu, lenyap tak 
berbekas pada mereka. 
Firman Allah: 


Mereka (para malaikat) berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu 
sembah selain Allah?” M ereka (orang musyrik) menjawab, "Semuanya telah 
lenyap dari kami.” (al-A'r#/7: 37) 


(25) Mengenai sebab turun ayat ini, Ibnu “Abb4s berkata: Pada suatu saat, 
Abu Sufymn bin ! arb, Wal?d bin Mugfrah, Naxar bin al-! #rif, “Utbah dan 
Syaibah, keduanya anak Rab"'ah, Umayyah dan Ubay, keduanya anak 
Khalaf, mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah saw. M ereka 
bertanya kepada Naxar, “Wahai Aba Outailah, apa yang dikatakan 
M uhammad?” Ia menjawab, “Aku tidak tahu apa yang dikatakannya, tetapi 
sungguh aku melihatnya menggerakkan kedua bibirnya berbicara tentang 
sesuatu, dan apa yang dikatakannya hanyalah kebohongan-kebohongan 
seperti yang dilakukan orang terdahulu seperti yang pernah aku sampaikan 
kepada kalian tentang masa lalu.” Nasar adalah orang yang banyak berbicara 
tentang masa yang lalu, dan ia berbicara kepada kaum Guraisy dan mereka 
menikmati apa yang dikatakannya. M aka Allah menurunkan ayat ini. 

Ayat ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak 
beriman. Segolongan orang kafir ikut mendengarkan bacaan ayat-ayat 
Al-Our'an yang mengajak mereka bertauhid. Tetapi bunyi ayat-ayat itu tidak 
dapat mempengaruhi pendirian mereka, sehingga mereka tetap dalam 
kekafiran. Mereka tidak dapat memahami dan mengerti ayat Allah ini 
disebabkan ada tabir yang menutup hati mereka. Mereka tidak dapat 
mendengar dengan baik ayat-ayat Allah itu seolah-olah ada suatu benda pada 
telinga mereka yang mengganggu pendengaran mereka sehingga ayat-ayat 
Allah tidak menyentuh jiwa mereka. 

Tabir hati maupun sumbatan pada pendengaran mereka adalah 
sebenarnya gambaran dari fanatisme yang pekat atau taklid buta dari pihak 
mereka sendiri, kemudian Allah menjadikannya sebagai penghambat bagi 
mereka untuk merenungkan dan mempelajari kenyataan-kenyataan itu. 
Karena taklid buta itu, mereka tidak dapat membedakan antara yang hak dan 
yang batil, mereka tidak bersedia mempertimbangkan antara paham yang 
mereka anut dengan paham orang lain, antara agama mereka dengan agama 
yang lain. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 95 


Setiap kepercayaan yang berlainan dengan apa yang mereka yakini, 
ditolak tanpa memikirkan mana yang lebih dekat kepada kebenaran, dan 
yang lebih banyak membawa petunjuk kepada jalan kebahagiaan dunia dan 
akhirat. Bilamana mereka melihat tanda-tanda atau bukti-bukti yang 
menunjukkan kebenaran  kerasulan Muhammad, mereka tidak 
mempercayainya, bahkan menuduhnya sebagai sihir disebabkan fanatisme 
yang pekat dan didorong oleh rasa permusuhan yang mendalam. M ereka 
tidak dapat lagi menanggapi maksud dari ayat-ayat A I-Our'an dan tanggapan 
mereka terbatas pada kata-kata lahir dari ayat-ayat itu. 

Demikian kosongnya hati mereka dalam menanggapi ayat-ayat ini 
sehingga bilamana mereka datang menemui Nabi Muhammad untuk 
membantah dakwah beliau, mereka mengatakan ayat-ayat Al-Our'an ini 
tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang zaman dahulu. Padahal 
dalam Al-9ur'an itu banyak berita-berita tentang yang gaib, hukum-hukum, 
ajaran-ajaran akhlak, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang sampai 
akhir zaman tetap mempunyai nilai yang tinggi. Tetapi kesemuanya itu 
dipandang oleh orang-orang musyrik itu sama dengan dongeng dan tahayul 
orang zaman dahulu yang tak memberi bimbingan hidup kepada manusia. 
Hal ini menunjukkan kegelapan hati dan pikiran mereka. Sekiranya mereka 
mau merenungkan kisah dalam Al-Gur'an yang menerangkan pelajaran 
sejarah manusia, hukum sebab akibat yang berlaku pada umat-umat yang 
lalu itu, tentulah mereka tidak akan berkata demikian itu. 

(26) Ayat ini menjelaskan, bahwa mereka tidaklah berhenti mendustakan 
ayat-ayat Al-Our'an dan memandangnya sebagai sihir, bahkan mereka 
mencegah orang lain mendengarkan serta menghasutnya, agar orang-orang 
itu tidak tertarik kepada Al-Gur'an yang indah bahasanya dan maknanya 
yang padat melebihi bahasa penyair-penyair mereka, sehingga pemimpin 
kaum musyrik itu merasa khawatir terhadap pengaruh gaya bahasa Al-Our'an 
itu kepada pendengarnya. Mereka menyadari bahwa kesempatan untuk 
memperhatikan ayat Al-Our'an itu berarti kesempatan untuk menanggapi 
mukjizatnya, karena itulah mereka menghalangi orang lain. 

Di samping mencegah orang lain, mereka sendiri menjauhkan diri dari 
Al-Our'an, untuk menunjukkan bahwa mereka sangat menentangnya dan 
untuk menguatkan larangan mereka. 

M eskipun orang-orang musyrik telah berdaya upaya dengan pelbagai cara 
untuk memadamkan cahaya Islam, mereka tidak akan berhasil. Bahkan Allah 
menyatakan pada akhir ayat ini, bahwa tindakan mereka bukanlah 
menghancurkan Islam tetapi menghancurkan mereka sendiri tanpa mereka 
sadari. Peringatan akan kehancuran mereka ini beberapa tahun kemudian 
terbukti kebenarannya dalam pelbagai peperangan dan kemenangan di pihak 
Rasulullah. 

(27) Ayat ini menerangkan keadaan mereka di hari akhir nanti yang akan 
disaksikan oleh umat manusia. Ketika mereka dihadapkan ke muka api 
neraka, barulah mereka menyadari azab yang akan diterima dan timbul 


96 6. AL-AN' AM Juz 7 


penyesalan dalam diri mereka atas kekafiran dan kelancangan mereka 
terhadap Allah dan Rasul-Nya selama di dunia. Maka pada saat yang sangat 
mengerikan dan dahsyat itu mereka mengajukan permohonan kepada Allah 
agar berkenan mengembalikan mereka ke dunia untuk bertobat dan beramal 
saleh serta beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak lagi mendustakan 
ayat-ayat Allah dan mereka berjanji akan menjadi orang mukmin. 

Keinginan mereka kembali ke dunia ini menunjukkan kejahilan mereka 
karena hal itu suatu hal yang mustahil. Orang-orang musyrik itu di hadapan 
api neraka meratapi nasib mereka akibat perbuatan mereka di dunia yang 
menjadi penganut agama berhala dan menyetujui saja apa yang dikatakan 
oleh pemimpin-pemimpin mereka. Tetapi ratapan itu tidak ada gunanya. 
Firman Allah: 


1 2. 3 ai P3 11 '& -G 2. Le 
MA ASAS Saga GAS MS Saja di si SNI 


JAN Gaia Gua IG ae 1 ia 


Dan orang-orang yang mengikuti berkata, Ka kami mendapat 
kesempatan (kembali ke dunia), tentu kami akan berlepas tangan dari 
mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami.” Demikianlah 
Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi 
penyesalan mereka. Dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. 
(al-Bagarah/2: 167) 


(28) Ayat ini menegaskan bahwa semua pembangkangan yang mereka 
sembunyikan selama di dunia terlihat jelas saat itu bagi mereka. Keinginan 
mereka untuk kembali ke dunia agar menjadi orang yang beriman tidaklah 
benar, tetapi karena ada hal yang lain, yaitu sesudah nampak bagi mereka 
akibat yang buruk dari kekafiran dan kemusyrikan, dan melihat azab neraka 
yang akan menimpa mereka. Mereka merasa takut dan mereka ingin lepas 
dari siksa itu dengan dikembalikan ke dunia. Pada hari Kiamat tidak ada 
sesuatu pun yang dapat disembunyikan. Segala kenyataan akan terbuka, 
bahkah anggota badan manusia menjadi saksi atas segala perbuatannya yang 
buruk maupun yang baik. Dengan demikian, bagaimana sesuatu dapat 
disembunyikan di hadapan Allah Y ang Maha M engetahui lahir dan batin? 


Firman Allah: 


Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tidak ada sesuatupun dari 
kamu yang tersembunyi (bagi Allah). (al-' #ggah/69: 18) 


Seandainya mereka dikembalikan ke dunia seperti yang mereka inginkan, 
niscaya mereka kembali seperti semula, yakni kembali kepada kemusyrikan, 


Juz 7 6. AL-AN' AM 97 


kemunafikan, tipu muslihat, kemaksiatan dan segala yang terlarang, karena 
kejahatan itu sudah mendarah daging pada diri mereka dan disebabkan 
kelemahan mereka untuk menerima suatu yang baik. Keinginan mereka akan 
menjadi orang beriman dan tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah adalah 
dusta belaka, karena pernyataan itu lahir akibat ketakutan akan siksa neraka 
dan sifat mereka tidak akan berubah. Jika kembali ke dunia, mereka kembali 
sombong, membanggakan dan melakukan maksiat. 

(29) Jika kembali ke dunia, mereka akan mengatakan bahwa 
sesungguhnya tidak ada kehidupan lain kecuali kehidupan yang dialami di 
dunia ini. Menurut paham orang kafir hidup ini terbatas pada kehidupan 
duniawi semata-mata. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, hari 
pembalasan atau perhitungan. Demikian pula tak ada pahala ataupun azab di 
akhirat. Oleh sebab itu mereka berbuat di dunia ini berdasarkan keinginan- 
keinginan dan kepentingan-kepentingan mereka masing-masing. 

Ta Allah: 


Ld 


05 Kena PN Na Kd TI Te ata TP BE ad Peta 
YAI Job BA FAN SEE GL, 


Dan mereka berkata, "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia 
saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain 
masa.” Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah 
menduga-duga saja. (al-J #fiyah/45: 24) 


(30) Sesudah Allah menjelaskan keingkaran orang-orang kafir terhadap hari 
Kiamat sewaktu hidup di dunia, maka dalam ayat ini A lah menerangkan perihal 
mereka di akhirat saat terungkapnya kekeliruan pandangan mereka. Dalam 
suasana yang sangat menggugah perasaan yaitu sewaktu orang-orang kafir 
itu diperintahkan berdiri di tempat yang sudah ditentukan di depan 
pengadilan Allah, Allah bertanya kepada mereka, “Bukankah ini benar?” 

Bukankah hari Kiamat yang sedang mereka alami saat ini, yang dulu 
mereka ragukan bahkan mereka perolokkan merupakan suatu kenyataan? 
Hal itu bukan berita bohong seperti yang mereka katakan. Dalam 
menghadapi pertanyaan Allah ini, mereka tidak dapat memanggil sekutu- 
sekutu yang mereka sembah, mereka tidak dapat saling menolong satu sama 
lain, maka pada akhirnya mereka menjawab pertanyaan Allah itu, “Sungguh 
benar, demi Tuhan kami.” Mereka tidak dapat lagi mengingkari kenyataan 
adanya hari kebangkitan itu, dan mereka memperkuat pengakuan mereka 
atas kebenaran itu dengan mempergunakan kata sumpah “demi Tuhan.” 
M ereka mengakui bahwa selama ini mereka sesat dan kafir. 

Sesuai dengan pengakuan itu, mereka memperoleh azab pada hari Kiamat 
yang selama di dunia selalu mereka dustakan. Kekafiran yang mereka 
tonjolkan dan andalkan itu adalah penyebab dari semua derita yang mereka 
alami. 


98 6. AL-AN' AM Juz 7 


(31) Ayat ini menjelaskan tentang kerugian orang-orang kafir yang 
mengingkari keesaan Allah, kerasulan Muhammad dan hari kebangkitan. 
Mereka mendustakan pertemuan dengan Allah. Mereka tidak mendapat 
keuntungan seperti halnya orang-orang beriman. Keuntungan orang-orang 
beriman di dunia sebagai buah keuntungan misalnya, kepuasan batin, rida, 
ketenangan dan merasa bahagia dengan nikmat Allah dalam segala keadaan, 
mereka bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat, sabar dan tabah terhadap 
derita. Adapun keuntungan di akhirat sebagai buah dari imannya, seperti 
memperoleh rida Ilahi, mengalami kemudahan dalam hisab, dan 
kebahagiaan surga yang tak dapat digambarkan oleh manusia. 

Orang-orang kafir yang mendustakan perjumpaan dengan Allah 
kehilangan segala keuntungan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang 
tidak percaya akan hari kebangkitan: hidup bagi mereka terbatas dalam 
dunia ini saja: oleh karena itu hidup mereka selalu dikejar-kejar oleh 
keinginan-keinginan yang tak ada batasnya dan kepentingan-kepentingan 
mereka yang saling bertentangan. M ereka tidak pernah mengalami kepuasan 
batin, ketenteraman rohani, dan rida Ilahi, bahkan mereka lebih dekat kepada 
setan yang membuat mereka lupa daratan. Demikianlah keadaan orang-orang 
kafir sampai kiamat. hari Kiamat akan datang secara mendadak, tak seorang 
pun yang dapat mengetahuinya. Di hari Kiamat orang kafir menyatakan 
penyesalannya karena mereka membatasi hidup ini pada kehidupan dunia 
saja sehingga mereka lalai mempersiapkan diri untuk hari Kiamat. M ereka 
memikul beban yang berat yakni dosa dan kesalahan mereka, dan mereka 
akan menerima hukuman atas dosa kesalahan itu. Beban berat yang mereka 
pikul pada hari Kiamat benar-benar merupakan beban yang amat buruk. 

(32) Ayat ini menegaskan gambaran kehidupan duniawi dan ukhrawi. 
Kehidupan dunia sesungguhnya tidak lain hanyalah permainan dan hiburan. 
Bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan sehingga mereka sangat 
mencintai hidup duniawi, seperti anak-anak bermain-main, mereka 
memperoleh kesenangan dan kepuasan sewaktu dalam permainan itu. 
Semakin pandai mereka mempergunakan waktu bermain semakin banyak 
kesenangan dan kepuasan yang mereka peroleh. Sehabis bermain itu, mereka 
tidak memperoleh apa-apa. Atau seperti pecandu narkotik, dia mendapatkan 
perasaan yang amat menyenangkan sewaktu dia tenggelam dalam 
kemabukan narkotika itu. Hilanglah segala gangguan pikiran yang tidak 
menyenangkan, lenyaplah kelelahan dan kelesuan rohaniah dan jasmaniah 
pada waktu itu. Tetapi itu hanya sebentar, bila pengaruh narkotik itu sudah 
tidak ada lagi, perasaan yang menyenangkan itupun lenyap dan dia 
menderita kelelahan lebih berat dari sebelum menggunakan narkotik. 
Begitulah keadaan orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan dan 
hidup sesudah mati. M ereka membatasi diri mereka dalam kesempatan yang 
pendek itu. Hidup bagi mereka adalah permainan dan hiburan. 

Orang-orang beriman dan bertakwa tidak berpikir seperti orang-orang 
yang ingkar. Tidaklah patut mereka membatasi diri pada garis kehidupan 


Juz 7 6. AL-AN' AM 99 


duniawi. Apakah arti kesenangan dan kenikmatan yang hanya sementara, 
untuk kemudian menderita dengan tidak memperoleh apa-apa. Oleh karena 
itu, hendaknya orang-orang beriman memilih kehidupan yang kekal yakni 
kehidupan ukhrawi, sebab itulah kehidupan yang paling baik. Untuk 
menghadapi kehidupan yang panjang ini hendaklah mempersiapkan diri 
dengan amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kehidupan dunia 
hanyalah perantara bagi kehidupan akhirat. Orang-orang beriman lebih 
memilih kehidupan yang abadi daripada kehidupan sementara. 


Kesimpulan 

1. Pada hari Kiamat, orang-orang yang menyembah selain kepada Allah 
tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan 
Allah, sedangkan yang mereka sembah selain Allah, pada saat itu tidak 
dapat berbuat sesuatu untuk menolong mereka. 

2. Taklid buta terhadap paham nenek moyang menyebabkan orang-orang 
musyrik yang mendengarkan Al-9ur'an, tidak dapat memahaminya 
bahkan sebaliknya mereka memandang ayat-ayat Al-Our'an itu sebagai 
sihir dan mereka bertambah jauh daripadanya. 

3. Setelah melihat akibat kejahatan yang mereka perbuat di hari Kiamat dan 
kepada mereka diperlihatkan azab, maka mereka pun memohon kepada 
Allah agar dikembalikan ke dunia, untuk menjadi orang mukmin. 

4. Orang musyrik tetap ingkar walaupun dikembalikan ke dunia, hanya di 
hadapan Alah mereka mengakui kebenaran hari kebangkitan. 

5. Orang yang ingkar kepada hari Kiamat adalah orang yang merugi dan 
menyesal. hari Kiamat itu datang secara tiba-tiba kepada mereka. 

6. Kebahagiaan hidup di akhirat hendaklah menjadi tujuan hidup terakhir 
bagi setiap muslim. 


ALLAH MEMBESARKAN HATI 
NABI MUHAMMAD 


' Bag, AA, AI Do go Ae 

1 -. atiw NT Aa” G1 SANA s.. « kok 6 gy7e 25 
ENG IPA Tapa LN Topas 3 
4 “3, pn ' 

Ah Feni PN naa SI Out na 2 0A PO “i 
Gala (5381913 ta NONA ma A9 DU oran AN 

z na 

ca Aa 13 KAL Ea Naa “SA TIM 

@ - eren « rp ” JI 1) 1 Aga 


$ pda Rated Pu, ” . » 3 PI 
Mami AN EA AI NBA AK 635 


Hb 


100 6. AL-AN' AM Juz 7 


Ha 1 fr Geiti, AG ON na AAS Ha Kb Seken har 
SN AGE Aga JAN Ai da agita glatl 


r) 


# 


.. “ 


Aa AI MA 03 gni an 30 e1 
TER SA GA GS BAG 





Terjemah 

(33) Sungguh, Kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu 
menyedihkan hatimu (Muhammad), (janganlah bersedih hati) karena 
sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu 
mengingkari ayat-ayat Allah. (34) Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum 
engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan 
penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan 
Kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat 
(ketetapan) Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita 
rasul-rasul itu. (35) Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu 
(Muhammad), maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau 
tangga ke langit lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, 
(maka buatlah). Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan 
mereka semua mengikuti petunjuk, sebab itu janganlah sekali-kali engkau 
termasuk orang-orang yang bodoh. (36) Hanya orang-orang yang mendengar 
sajalah yang mematuhi (seruan Allah), dan orang-orang yang mati, kelak 
akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepada-Nya mereka dikembalikan. 
(37) Dan mereka (orang-orang musyrik) berkata, "M engapa tidak diturunkan 
kepadanya (Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya?” Katakanlah, 
"Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui." 


Kosakata: Yaj£adun 0555 (al-An“am/6: 33) 


Akar katanya (d-z -g) artinya sedikitnya kebaikan. Ar&un jaYdatun artinya 
bumi yang sedikit tanamannya. “Am jaXidun artinya tahun yang sedikit turun 
hujannya. Jufud dalam pengertian agama adalah lawan dari igrar atau 
pengakuan. Yaitu pengingkaran terhadap sesuatu padahal sebenarnya dia 
mengetahuinya (lihat an-Naml/27: 14). Ada yang mengartikannya 
“menghilangkan sesuatu dari hati yang semestinya ditetapkan dan sebaliknya.” 


Juz 7 6. AL-AN' AM 101 


M unasabah 

Ayat-ayat yang lalu menerangkan keadaan orang-orang kafir di akhirat 
nanti tatkala mereka menerima siksa Allah akibat kekafiran mereka selama 
hidup di dunia dan mereka menyesal atas perbuatan yang telah mereka 
lakukan. Allah menegaskan, bahwa hidup di dunia adalah permainan dan 
senda gurau belaka, sedangkan hidup yang hakiki dan abadi adalah di akhirat 
nanti. Ayat ini memperingatkan Nabi Muhammad akan perbuatan dan 
tindakan orang-orang kafir: agar jangan menghiraukan mereka, dan 
hendaklah Nabi tabah dan sabar menghadapi mereka, karena para nabi serta 
rasul terdahulu juga telah mengalami semua yang dialami Nabi M uhammad. 


Sabab Nuzul 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jar3r dari as-Sudd?, ia berkata, “Akhnas bin 
Syuraig bertemu dengan Abu Jahal bin Hisyam, lalu Akhnas berkata kepada 
Abu Jahal, “Hai Abal Hakam, terangkanlah kepadaku tentang M uhammad, 
apakah ia seorang yang benar atau seorang pendusta, sesungguhnya tidak 
ada orang lain di sini mendengar perkataanmu selain aku.” Abu Jahal 
menjawab, “Demi Allah, sesungguhnya M uhammad adalah seorang yang 
benar, tidak pernah ia berdusta. Tetapi apabila Bani Gujay telah menguasai 
panji-panji, pelayanan air minum, urusan kunci Ka'bah, urusan 
permusyawaratan (nadwah) dan kenabian, maka apa lagi yang akan dimiliki 
orang-orang Ouraisy yang lain.” Maka Allah menurunkan ayat ini. 

Dari Abu Maisarah, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah saw lewat di 
hadapan Abu Jahal dan teman-temannya, mereka berkata, “Hai M uhammad, 
demi Allah, tidaklah kami mendustakan engkau, dan sesungguhnya engkau 
menurut kami adalah orang yang benar, tetapi kami mendustakan risalah 
yang engkau bawa.” Maka turunlah ayat ini. 


Tafsir 

(33) Allah menyatakan, bahwa Dia mengetahui bahwa perkataan kaum 
musyrik Mekah menyedihkan hati Nabi Muhammad, seperti mereka 
mengatakan: Muhammad seorang pendusta, tukang sihir, penyair, tukang 
tenung dan sebagainya, serta mereka berusaha menjauhkan M uhammad dari 
kaumnya. Perlu diketahui bahwa tindakan itu dilakukan bukan hanya karena 
keingkaran mereka, tetapi mereka adalah orang-orang zalim yang 
membangkang kepada Allah. Timbulnya kesedihan itu adalah wajar bagi 
Nabi, karena jiwa dan pikirannya yang bersih lagi suci itu tidak tega melihat 
kesesatan dan kemungkaran yang ada pada kaumnya, padahal ia selalu 
mengajak dan menyeru mereka kepada jalan yang benar. 

Allah melarang Nabi Muhammad bersedih hati akibat tindakan-tindakan 
orang kafir karena nabi-nabi terdahulu juga telah mengalami hal yang sama. 
Larangan ini disebutkan pula dalam firman A Ilah: 





102 6. AL-AN' AM Juz 7 


Dan janganlah engkau (M uhammad) sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, 
kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha 
M engetahui. (Y ynus/10: 65) 


Firman Allah: 
aa ea rata » Pa Ke Oa NP Ce Pa enantd 
Sdn 2 Gala UI TB AN 
Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau (M uhammad) 


bersedih hati. Sungguh, Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan 
apa yang mereka nyatakan. (Y 4s3n/36: 76) 


Allah melarang Nabi Muhammad bersedih hati karena mereka tidak 
beriman, dalam firman A Ilah: 





Dan bersabarlah (Muhammad) dan kesabaranmu itu semata-mata dengan 
pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap (kekafiran) 
mereka dan jangan (pula) bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka 
rencanakan. (an-N aX//16: 127) 


Firman Allah: 


ta. PN AN rn Ing any ah 
NK AA TAP Ifa DE 


Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah 
(dadamu) merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka.” (an-NamlI/27: 70) 


Orang-orang kafir M ekah bukan tidak percaya kepada Nabi Muhammad. 
M ereka misalnya pernah menyerahkan kepada beliau urusan menyelesaikan 
perselisihan yang sangat berbahaya bagi persatuan mereka, seperti urusan 
meletakkan kembali Hajar Aswad (batu hitam) ke tempatnya pada Ka'bah 
dan sebagainya. 

Tetapi mereka tidak mempercayai kenabian Muhammad, ayat-ayat 
Al-Gur'an yang diturunkan Allah, adanya hari Kiamat, hari kebangkitan 
serta semua yang dibawa dan disampaikan M uhammad. 

Ar-R&i dalam tafsirnya menerangkan empat macam bentuk keingkaran 
orang-orang kafir M ekah, yaitu: 

1. Hati mereka mengakui Muhammad sebagai seorang yang dapat 
dipercaya, tetapi mulut mereka mendustakannya, karena mereka 
mengingkari AI-Our'an dan kenabian M uhammad. 

2. Mereka tidak mau menyatakan bahwa Muhammad seorang pendusta, 
karena mereka mengetahui betul keadaan M uhammad yang sebenarnya 


Juz 7 6. AL-AN' AM 103 


yang tidak pernah berdusta. Menurut mereka, Muhammad sendirilah 
yang mengkhayalkan di dalam pikirannya bahwa Allah telah 
mengangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, lalu ia menyeru manusia. 

3. Mereka selalu mendustakan kenabian dan risalah, sekalipun telah 
dikemukakan mukjizat-mukjizat dan dalil-dalil yang kuat, mereka tetap 
mendustakan ayat-ayat Allah, namun terhadap pribadi M uhammad, 
mereka tidak mendustakannya. 

4. Mereka tidak mau percaya kepada mukjizat dan dalil-dalil itu, bahkan 
mereka mengatakan bahwa mukjizat itu adalah sihir belaka. 


Dari susunan redaksi ayat ini dipahami bahwa Allah meninggikan derajat 
Nabi Muhammad. Derajat itu tidak akan turun walaupun orang-orang kafir 
Mekah mendustakan dan mengingkarinya. Ketinggian derajat itu dipahami 
dari firman Allah swt, yang menyebutkan perintah mengikuti M uhammad 
disebut sesudah perintah mengikuti A Ilah. 

Allah berfirman: 


Barang siapa menaati Rasul (M uhammad), sesungguhnya dia telah menaati 
Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) 
Kami tidak mengutusmu (M uhammad) untuk menjadi pemelihara mereka. 


(an-Nis#t/4: 80) 


Bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (M uhammad), 
sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah... (al-Fatx/48: 10) 


Firman Allah: 


(34) Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad agar jangan bersedih 
hati dan berduka cita atas tindakan-tindakan orang-orang kafir itu, karena 
yang demikian itu adalah suatu yang biasa terjadi: para nabi dan rasul yang 
telah diutus Allah sebelumnya didustakan dan diingkari pula, bahkan disakiti 
dan pengikut-pengikut mereka dianiaya. Tetapi mereka tetap tabah dan sabar 
menghadapi yang demikian itu. 

Allah swt berfirman: 


Ia IL Bento hot pA1 211 KAT A2 


2353 le pp ALS AN — X3 Dp ISL) 


Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan engkau (M uhammad), 
begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, '? d, dan 
xamud (juga telah mendustakan rasul-rasul-Nya) (al-! ajj/22: 42) 


104 6. AL-AN' AM Juz7 


Firman Allah swt: 


sha IL Aapan AAA 221 aa Pat ».- 

PA AN ad EN AN 
Dan jika Ea Ea engkau (setelah engkau beri peringatan), maka 
sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada 
Allah segala urusan dikembalikan. (F #ir/35: 4) 

Dari ayat yang berarti (sampai datang pertolongan Kami kepada mereka) 
dipahami bahwa para nabi dan rasul terdahulu sangat tabah dan sabar 
menghadapi segala macam tindakan kaumnya walau apapun yang terjadi. 
Karena tindakan-tindakan yang demikian itu Allah menimpakan kepada 
mereka malapetaka yang besar, seperti sambaran petir, goncangan gempa 
yang dahsyat, serangan badai dan sebagainya, Allah menyelamatkan para 
nabi dan rasul beserta kaumnya yang beriman dari azab yang besar dan 
menyelamatkan mereka dari tindakan kaumnya yang ingkar itu. 

Ayat ini merupakan hiburan bagi Nabi Muhammad dalam menghadapi 
perlakuan dan tindakan orang-orang musyrik M ekah, karena sebagaimana 
nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu diselamatkan Allah pasti Dia 
menyelamatkan Nabi Muhammad dan kaum Muslimin, serta memenangkan 
agama Islam. 

Hiburan ini dijelaskan lagi angan K5 dalam firman Allah swt yang lain : 


Y 


Hara aan 2 WN P2 
P ugneraja TARI 


M aka bersabarlah - (M uhammad) sebagaimana Pa rasul-rasul 
yang memiliki keteguhan hati dan janganlah engkau meminta agar azab 
disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, 
mereka merasa seolah-olah mereka tinggal (di dunia) hanya sesaat saja pada 
siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan. Maka tidak ada yang 
dibinasakan kecuali kaum yang fasik (tidak taat kepada Allah). (al- 
A 4g#/46: 35) 


Firman Allah swt: 


Dan bersabarlah (Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan 
tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. (al-M uzzammil/73: 10) 


Allah juga menegaskan bahwa pertolongan dan janji Allah yang telah 
ditetapkan tidak akan berubah sedikitpun, baik ucapan janji itu sendiri 
maupun maksud dan isi dari janji itu. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 105 


Ayat ini juga mengisyaratkan kepada Nabi M uhammad bahwa kisah yang 
berhubungan dengan sikap dan tindakan orang-orang dahulu terhadap nabi- 
nabi dan rasul-rasul mereka serta ketabahan, kesabaran dan pertolongan 
Allah kepada para nabi dan rasul beserta pengikut-pengikut mereka telah 
disampaikan Allah dalam Surah al-A n' 4m/6 ini. 

Dengan ayat ini Allah menjanjikan pula pertolongan dan kemenangan 
kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Ini ditegaskan pula oleh 
firman Allah swt: 


PN GO Seed eat Let -eePT TNI YP SENIN ,) Pa Lag oa 
BEN SA TAN 21 NI PIA CA ar 
Sesungguhnya Kami akan menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang 


beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi (hari 
Kiamat) (al-M u'min/40: 51) 


Firman Allah swt: 





Agar Allah memberi balasan (pahala) kepada orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai 
orang-orang yang ingkar (kafir). (ar-R um/30: 45) 


Ayat-ayat di atas dan ayat-ayat yang sebelumnya menerangkan syarat-syarat 
datangnya pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman, yaitu: 
1. Beriman dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. 
2. Selalu menegakkan yang hak dan berlaku adil. 
3. Selalu tabah dan sabar dalam keadaan bagaimanapun dalam menghadapi 
cobaan-cobaan A Ilah. 


(35) Dalam ayat ini Allah menyatakan kepada Nabi M uhammad, bahwa 
jika Nabi merasa keberatan atas keingkaran orang-orang musyrik yang 
berpaling dari agama Allah dan mengajukan permintaan-permintaan yang 
beraneka ragam agar mereka beriman, maka Nabi dipersilakan mencari 
lorong di bumi atau tangga ke langit untuk mendapatkan bukti lain untuk 
memuaskan mereka. Nabi tentu tidak akan bisa karena itu jangan marah atau 
sedih karena pembangkangan mereka. Yang akan memberikan petunjuk 
kepada mereka hanyalah Allah karena itu serahkanlah semuanya kepada 
Allah. 

Sesungguhnya orang-orang musyrik sejak dahulu telah meminta hal yang 
demikian itu, disebabkan oleh keingkaran mereka bukan untuk mencari 
kebenaran, karena permintaan itu tidak dipenuhi maka bertambahlah 
keingkaran mereka, sebagaimana tersebut dalam firman Allah swt: 


106 6. AL-AN' AM Juz 7 


20K 2 t0hot y . » s1 £ t- 
ENI ARA NE, 
Dan mereka berkata, "Kami tidak akan percaya kepadamu (M uhammad) 
sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.” 
(al-1sr#/17:90) 


Firman Allah swt: 


& 
Aini AA ye Agt ah ot —. a PA Ih Bgn Ka dh 
. ... & 2 - AA Rr Gi a » 
EA ar SPN DEA TE Ya ga ih g S3 
(bra 
09 


Atau engkau mempunyai sebuah rumah (terbuat) dari emas, atau engkau 
naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum 
engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca.” (al-lsr#/17: 93) 


Allah menegaskan, “Engkau hai Muhammad adalah manusia yang 
diangkat menjadi Rasul, karena itu engkau tidak dapat melakukan sesuatu 
yang melampaui batas kesanggupan manusia. Y ang sanggup mendatangkan 
yang demikian itu hanyalah Allah, karena Allah yang menguasai segala 
sesuatu.” 

Jika Allah menghendaki mereka mendapat petunjuk, beriman dan 
mengakui risalah yang engkau sampaikan, atau menjadikan mereka seperti 
malaikat, yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah, atau menjadikan 
semua mereka menjadi orang yang baik, sama tingkatan dan kemampuan 
mereka, sama adat dan budi pekerti mereka, tentulah yang demikian itu amat 
mudah bagi Allah. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah menganugerahkan 
kepada mereka akal, pikiran, kemauan dan perasaan, yang dengannya 
mereka dapat menimbang dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, 
mana yang benar dan mana yang salah dan sebagainya. 

Allah mengatur alam ini dengan sunnah-Nya. Segala sesuatu berjalan 
menurut sunnah-Nya, tidak seorangpun sanggup merobah, menambah, 
mengurangi atau menukar sunnah-N ya itu. Karena itu janganlah engkau hai 
M uhammad seperti orang yang tidak tahu tentang sunnah-N ya itu, sehingga 
mencita-citakan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah A Ilah. 

(36) Ayat ini menerangkan bahwa yang akan memperkenankan seruan 
Allah adalah hanya bagi orang yang mendengar. Kemudian, dalam 
menghadapi seruan Nabi dan risalah yang disampaikannya, manusia terbagi 
dua, yaitu manusia yang hidup jiwanya dan manusia yang mati jiwanya. 

Manusia yang hidup jiwanya ialah manusia yang menggunakan akal, 
pikiran, perasaan dan kehendak serta pilihan yang telah dianugerahkan A Ilah 
kepada mereka. Dengan anugerah itu, mereka dapat melihat, memperhatikan 
dan menilai segala sesuatu yang dikemukakan kepada mereka. Yang baik 


Juz 7 6. AL-AN' AM 107 


mereka ambil, sedang yang buruk mereka buang. Karena itu hati dan pikiran 
mereka terbuka untuk menerima petunjuk Allah, Mereka ibarat tanah yang 
subur. Sedikit saja disirami air, tanah itu akan menjadi subur, dapat 
menumbuhkan tanaman-tanaman dengan mudah dan cepat. 

Sedangkan manusia yang mati jiwanya ialah manusia yang tidak mau 
menggunakan akal, pikiran, perasaan, pilihan dan mata hati yang telah 
dianugerahkan Allah kepada mereka. Hati mereka telah tertutup oleh rasa 
dengki. Karena itu segala keterangan yang dikemukakan Nabi tidak akan 
mereka dengar dan perhatikan. Seandainya mereka dapat melihat dan 
memperhatikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan Rasul dan 
pikiran mereka menerimanya, namun semuanya itu ditolak dan tidak 
diterima karena rasa dengki tersebut. Mereka diibaratkan seperti tanah yang 
tandus, berapa pun air yang dialirkan padanya, tanah itu tidak akan 
menumbuhkan tumbuhan yang ditanam. 

Kelompok manusia yang kedua ini adalah orang-orang kafir yang 
kekafirannya telah mendalam, sehingga tidak ada harapan bahwa mereka 
akan beriman dan mematuhi seruan Nabi. Maka Allah menganjurkan agar 
Muhammad saw tidak bersedih hati atas sikap mereka, dan menyerahkan 
keadaan mereka kepada Allah. Allah akan membangkitkan mereka dari 
kuburnya di hari Kiamat dan akan mengazab mereka sebagai balasan dari 
kekafiran mereka. 

(37) Ayat ini menegaskan lagi tentang sikap orang-orang musyrik yang 
sangat ingkar kepada seruan Nabi Muhammad dan kepada ayat-ayat Allah. 
M ereka meminta agar diturunkan kepada mereka bukti-bukti dan keterangan- 
keterangan tentang kebenaran kenabian Muhammad, sebagaimana yang 
pernah diturunkan kepada Rasul-rasul dahulu. Mereka tidak merasa cukup 
dengan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang terdapat di dalam 
Al-Our'an, padahal bukti dan keterangan yang terdapat di dalam Al-Our'an 
itu adalah yang paling tinggi nilainya bagi orang-orang yang mau 
menggunakan akal, pikiran dan mata hatinya. Mereka tetap menuntut agar 
diturunkan bukti dan keterangan seperti telah diturunkan kepada umat-umat 
yang dahulu, tetapi mereka tidak mau memikirkan dan mengambil pelajaran 
dari sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang yang menerima bukti dan 
keterangan seperti itu serta akibat yang dialami oleh orang-orang dahulu, 
yaitu mereka dihancur leburkan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang 
pedih, karena mereka tetap dalam keingkaran dan tidak memperhatikan 
bukti-bukti dan keterangan-keterangan itu. 

Orang-orang musyrik M ekah itu tidak mau tahu bagaimana kasih sayang 
Allah kepada mereka, yaitu mengapa Allah tidak menurunkan bukti dan 
keterangan seperti yang diturunkan kepada umat yang dahulu, agar mereka 
tidak dihancurkan di dunia ini, dengan demikian mereka mendapat 
kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik, tetapi mereka tidak mau 
mensyukuri nikmat Allah yang telah diturunkan kepada mereka, tetapi tetap 
ingkar dan membangkang. 


108 6. AL-AN' AM Juz 7 


Sebenarnya Allah Kuasa menurunkan apa yang mereka minta, tetapi 
Allah berbuat menurut kehendak-Nya, Dia hanya menurunkan bukti dan 
keterangan, Dia tidak menurunkan bukti dan keterangan berdasarkan 
permintaan dan hawa nafsu orang-orang musyrik, apalagi bila permintaan itu 
adalah semata-mata untuk melemahkan dan menyulitkan Nabi. 


Kesimpulan 

1. Sebenarnya orang-orang kafir tetap memandang M uhammad sebagai 
orang baik dan tepercaya. Pernyataan mereka bahwa beliau pendusta 
adalah karena keingkaran mereka terhdap ayat-ayat Allah dan 
kerasulannya. Karena itu Allah memperingatkan Nabi M uhammad agar 
jangan gundah karena pembangkangan mereka, dan hendaklah tetap 
tabah dan sabar. 

2. Para rasul terdahulu juga didustakan oleh kaum mereka, tetapi mereka 
tetap tabah dan sabar, kemudian Allah menurunkan pertolongan-N ya 
kepada para rasul dan pengikut-pengikut mereka. 

3. Sunatullah tetap berlaku, tidak ada perubahan, pengurangan, penambahan 
dan penukaran sedikit pun di dalamnya. 

4. Dalam menyikapi ayat-ayat Allah, manusia terbagi menjadi dua 
golongan: Pertama, golongan yang hidup jiwanya, yakni yang 
mendengar, memperhatikan dan mengamalkannya. Mereka akan masuk 
surga. Kedua, golongan yang mati hatinya, yakni yang tidak mau 
mendengar dan memperhatikannya, apalagi mengamalkannya. M ereka 
akan dimasukkan ke dalam neraka. Manusia yang akan menerima ayat- 
ayat Allah hanyalah yang mendengar dan memperhatikannya. 

5. Allah menurunkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan bukanlah 
berdasarkan permintaan orang-orang kafir tetapi Allah berbuat sesuatu 
dengan kehendak-N ya. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 109 


KESEMPURNAAN ILMU ALLAH 
DAN BUKTI-BUKTI KEBENARANNYA 


P2. Ana, MA 3 ey KS PR Pi P3 Laga PP 
- «au Pu s ata into | PG! 2 A 
SAS BENER PIN IR ajales 





O GEA ane eh . DAA 





IA 
3 4 4 . “3 js 


SALA UN MAAN 37 
Gea Gta 











Terjemah 

(38) Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung- 
burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya 
merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang 
Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka 
dikumpulkan. (39) Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami 
adalah tuli, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki 
Allah (dalam kesesatan), niscaya disesatkan-Nya. Dan barang siapa 
dikehendaki Allah (untuk diberi petunjuk), niscaya Dia menjadikannya 
berada di atas jalan yang lurus. (40) Katakanlah (M uhammad), 
"Terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari 
Kiamat sampai kepadamu, apakah kamu akan menyeru (tuhan) selain Allah, 
jika kamu orang yang benar!” (41) (Tidak), hanya kepada-Nya kamu minta 
tolong. Jika Dia menghendaki, Dia hilangkan apa (bahaya) yang kamu 


110 6. AL-AN' AM Juz 7 


mohonkan kepada-Nya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan 
(dengan Allah). (42) Dan sungguh, Kami telah mengutus (rasul-rasul) 
kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian Kami siksa mereka dengan 
(menimpakan) kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon 
(kepada Allah) dengan kerendahan hati. (43) Tetapi mengapa mereka tidak 
memohon (kepada Allah) dengan kerendahan hati ketika siksaan Kami 
datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan 
pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. 
(44) M aka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada 
mereka, Kami pun membukakan semua pintu (kesenangan) untuk mereka. 
Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada 
mereka, Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam 
putus asa. (45) Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke 
akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. 


Kosakata: Dabbah 415 (al-An“am/6: 38) 


Ad-Dabb, ad-dabib ialah berjalan secara pelan, merangkak, merayap. 
Kata dabbah digunakan untuk setiap hewan dan biasanya untuk sejenis 
serangga. Pada surah an-Nur/24: 45 dijelaskan bahwa semua jenis hewan 
diciptakan dari air. Ada yang berjalan di atas perutnya, ada yang dengan dua 
kaki, ada juga yang empat kaki. Kata dabbah pada ayat ini berupa isim 
nakirah yang mempunyai pengertian samar-samar atau tidak diketahui 
bentuknya, sebelumnya ada huruf “ma” nafiyah, sehingga nakirah tadi 
mempunyai arti umum, yang mencakup semua hewan apa saja. Pada ayat 
ini hanya disebutkan dabbah yang di bumi, tidak yang di langit, karena 
menyebutkan sesuatu yang bisa dilihat lebih utama dan lebih meyakinkan 
kepada pembaca daripada menyebutkan sesuatu yang tidak bisa dilihat. 


M unasabah 

Ayat-ayat yang lalu menerangkan keingkaran dan sikap keras kepala 
kaum musyrik. Ayat-ayat ini menjelaskan kekuasaan dan kebesaran Allah. 
Dialah Pencipta, Pengatur, Penjaga, Penguasa seluruh alam ini, tidak ada 
sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya dan tidak ada sesuatu pun 
yang dapat merubah dan menyalahi ketentuan dan kehendak-N ya. 


Tafsir 

(38) Ayat ini menyatakan bahwa Allah menguasai segala sesuatu, ilmu- 
Nya melingkupi seluruh makhluk yang ada, Dialah yang mengatur alam 
semesta. Semua yang melata di permukaan bumi, semua yang terbang di 
udara, semua yang hidup di lautan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, 
dari yang nampak sampai yang tersembunyi, hanya Dialah yang 
menciptakan, mengembangkan, mengatur dan memeliharanya. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 111 


Makhluk Allah yang hidup di dunia ini tidak hanya terbatas pada jenis 
manusia, tetapi masih terdapat banyak macam dan ragam makhluk-makhluk 
lain. Bahkan masih banyak yang belum diketahui oleh manusia. Semuanya 
itu tunduk dan menghambakan diri kepada Allah, mengikuti perintah- 
perintah-Nya dan menghentikan larangan-larangan-N ya. 

Maksud kata dibbah dalam ayat ini ialah: Segala makhluk yang 
diciptakan Allah di bumi. Disebut “binatang di bumi” karena binatang yang 
di bumi itulah yang mudah dilihat dan diperhatikan oleh manusia. 

Pada ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa selain di bumi, di planet- 
planet yang lain pun terdapat makhluk hidup. Allah swt berfirman: 


Ta - ML AA 


SAS ASI Sera TEA AE Da ENG OA GE te 


Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah penciptaan langit dan 
bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. 
Dan Dia Mahakuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. 
(asy-Syur#42: 29) 


Adanya makhluk-makhluk hidup yang disebutkan Allah pada planet- 
planet yang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh ayat ini, merupakan 
suatu pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia, dan sebagai bahan 
pemikiran dan penyelidikan. 

Ayat ini mendorong orang-orang yang beriman agar menyelidiki segala 
rupa kehidupan makhluk Allah yang ada di alam ini, untuk memperkuat 
iman dan menambah ketaatan serta ketundukan kepada Allah Yang 
M ahakuasa. 

Allah menyatakan bahwa di dalam Al-Our'an itu telah ada pokok-pokok 
agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan bimbingan untuk 
kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat dan kebahagiaan makhluk pada 
umumnya. 

M enurut Ibnu “Abb4s, yang dimaksud dengan “al-kit#b” dalam ayat ini 
ialah “Ummul Kitt#b”, yakni Lau MaxfuS. Karena maksud ayat ini 
menurutnya adalah: segala sesuatu telah dituliskan dalam LauY M ayfus. 
M enurut Ibnu Kafr tidak ada satu makhluk pun yang dilupakan Allah dalam 
pemberian rezekinya, sebagaimana firman Allah swt: 


Y 


Panah (82322 pn IE 
Fee WES dag anna an G3 dil FTI AN 333329 
Dan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi melainkan 
semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan 
tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (LauY 
M aXfu8). (Hud/11: 6) 


112 6. AL-AN' AM Juz 7 


Semua makhluk yang diciptakan Allah, baik di langit maupun di bumi, 
akan mati dan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah. Kemudian Dia akan 
membangkitkannya dan menghimpunnya untuk memberi pahala atas 
perbuatan yang baik dan memberi siksaan atas perbuatan yang buruk. 

(39) Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah yang telah 
diturunkan kepada rasul-rasul-Nya, yang membuktikan kekuasaan dan 
keesaan Allah, serta kebenaran risalah yang dibawa Nabi M uhammad, 
mereka seperti orang tuli, tidak mendengarkan seruan kepada kebenaran, 
tidak mempedulikan petunjuk ke jalan yang benar. Mereka juga seperti 
orang yang bisu, karena tidak membicarakan dan menyampaikan yang hak 
yang telah mereka ketahui, dan mereka telah tenggelam dalam kegelapan, 
yaitu kesesatan menyembah berhala, taklid kepada nenek moyang mereka 
dan kebodohan dalam tauhid. M ereka akan dimasukkan ke dalam neraka. 

Allah swt berfirman: 


27. Tya PALA, - TTL 2 T “8 £ “1 an Pata 
MAA OA EA BN AE ESA, 
& 


de 
SANA IA nu au un Do LAILA AT tt Aoa “ se 
AAN BANI AN GAY ILK SA bhn YO AN Ce iinda 


Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan 
manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk 
memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka 
mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan 
(ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. 
M ereka itulah orang-orang yang lengah. (al-A “r4#f/7: 179) 


fts 


Orang-orang yang dikehendaki sesat oleh Allah, maka Allah membiarkan 
mereka menempuh jalan yang sesat, karena mereka mendustakan ayat-ayat 
Allah dan tidak mau memahami petunjuk-Nya. Orang-orang yang 
dikehendaki Allah mendapat taufik, maka Dia menjadikan mereka mengikuti 
jalan yang lurus, jalan kebenaran, karena mereka memperhatikan, dan 
memahami ayat-ayat Allah, kemudian mereka amalkan sesuai dengan 
sunatullah yang berlaku di alam ini. 

Allah swt berfirman: 


A 2 - - —4 1 bai : 2G j e 25 
2 Eng3 renon MENJALAR Sa 


c » » » da ? 2 “ 
SETELAN BI PIN 


Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti 
keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah 


Juz 7 6. AL-AN' AM 113 


mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, 
dan menunjukkan ke jalan yang lurus. (al-M tidah/5: 16) 


(40,41) Ayat ini mengingatkan orang-orang kafir tentang sikap dan 
keadaan mereka ketika ditimpa cobaan berat dari Allah atau datang kiamat. 
Mereka ingat dan menyeru Allah Yang Maha Esa, memohon pertolongan- 
Nya agar dihindarkan dari cobaan-cobaan yang berat yang sedang mereka 
alami itu. Tetapi apabila mereka telah terhindar dari cobaan berat itu, mereka 
kembali mempersekutukan Allah. Oleh karena itu Allah memerintahkan 
kepada Nabi Muhammad agar menanyakan kepada orang-orang musyrik 
yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mempersekutukan-Nya itu, 
“Terangkanlah kepadaku hai orang-orang musyrik, jika datang kepadamu 
azab Allah seperti yang pernah menimpa umat-umat yang terdahulu, seperti 
serangan angin kencang, banjir besar, petir yang menyambar dari langit dan 
sebagainya, apakah kamu sekalian akan meminta pertolongan dan 
perlindungan kepada berhala-berhala dan sembahan-sembahan itu, yang 
kamu sangka mereka dapat menolong dan melindungimu?" 

Pertanyaan itu dijawab oleh Allah, yaitu, “Tidak! Tetapi hanya Dialah 
yang kamu seru.” Maksudnya: Hai orang-orang musyrik, penyembah- 
penyembah berhala, jika kamu ditimpa azab, seperti yang pernah menimpa 
orang-orang terdahulu, maka kamu tidak akan meminta pertolongan dan 
perlindungan kepada selain Allah untuk menghindarkan kamu dari azab itu. 

Dengan pertanyaan dan jawaban di atas, seakan-akan Allah melukiskan 
watak orang-orang musyrik pada khususnya dan watak manusia pada 
umumnya yaitu bahwa manusia dalam keadaan senang tidak ingat kepada 
Allah, tetapi bila dalam keadaan kesulitan dan kesukaran mereka ingat dan 
menyembah A Ilah. 

Allah swt berfirman: 


M aka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh 
rasa pengabdian (ikhlas) kepada-Nya, tetapi ketika Allah menyelamatkan 
mereka sampai ke darat, malah mereka (kembali) mempersekutukan (A Ilah). 
(al-'“A nkabut/29: 65) 


Firman Allah swt: 
2 . na C3 ANE Lee 1170 UUT LA ATA 
KAS JIN AA NN ara 
3 
au Ubah Acar 
255 Ata Mebel 


Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka 
menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. Tetapi ketika 


114 6. AL-AN' AM Juz7 


Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap 
menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat K ami 
hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. (Lugmn/31: 32) 


Fitrah manusia yang sebenarnya ialah percaya kepada Allah Y ang Maha 
Esa, Penguasa dan Pemilik seluruh alam. Fitrah ini pada seseorang dapat 
berkembang dan tumbuh dengan subur dan dapat pula tertutup 
perkembangan dan pertumbuhannya oleh pengaruh lingkungan dan 
sebagainya. 

Rasulullah saw bersabda: 


Ie Ta Ian Aoa aa Iisa sala 


(Bea gl os hay GI 
“Tidak seorang pun dari anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam 
keadaan fitrah (mentauhidkan Allah), maka dua orang ibu-bapaknya yang 
menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (Riwayat al-Bukh4? dan 
M uslim dari Abu Hurairah) 


Di samping pengaruh orang tua dan pengaruh lingkungan, pengaruh hawa 
nafsu dan keinginan pun dapat mempengaruhi atau menutup fitrah manusia 
itu. Karena itu manusia waktu di masa senang, tidak ingat kepada Allah. 
Tetapi bila ditimpa kesengsaraan mereka ingat kepada A Ilah. 

(42) Ayat ini menegaskan bahwa sebenarnya Allah telah mengutus para 
rasul kepada umat-umat yang terdahulu, yang menyeru manusia memeluk 
agama tauhid yang hanya menyembah Allah semata. Para rasul telah 
menyampaikan kabar gembira dan peringatan Allah, tetapi orang-oang kafir 
mengingkarinya. Oleh karena itu, Allah menimpakan kepada mereka 
kesengsaraan, malapetaka dan permusuhan di antara mereka, agar cobaan- 
cobaan itu menjadi pelajaran bagi mereka, sehingga mereka bertobat dan 
mengikuti seruan para rasul. 

Telah menjadi tabiat kebanyakan manusia, jika mereka ditimpa bahaya 
dan kesengsaraan, mereka ingat kepada Allah dan memohon pertolongan 
kepada-Nya. Karena dengan cobaan-cobaan itu perasaan mereka bertambah 
halus, budi pekertinya bertambah baik, jiwanya terlatih sehingga dapat 
merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, timbul rasa cinta dan kasih 
sayang sesama manusia, ingat kepada Y ang M ahakuasa dan M aha Penolong 
yang sebenarnya. Tetapi banyak pula di antara manusia yang tidak mempan 
lagi baginya segala macam cobaan penderitaan yang diberikan kepadanya, 
bahkan cobaan itu menambah keingkarannya termasuk diantara mereka 
umat-umat yang pernah hidup dimasa Nabi. 

(43) Sebenarnya yang paling baik bagi umat-umat terdahulu ialah 
mengikuti seruan para pasul yang diutus Allah kepada mereka, tunduk dan 


Juz 7 6. AL-AN' AM 115 


patuh kepada Allah ketika datang azab, malapetaka atau penderitaan yang 
ditimpakan itu, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka serta memberikan 
nikmat dan rahmat kepada mereka. 

Tetapi hati mereka telah sesat dan terkunci mati, tidak dapat lagi 
menerima peringatan dan pelajaran apa pun yang disampaikan kepada 
mereka. Setan menanamkan ke dalam hati dan pikiran mereka rasa senang 
dan gembira mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dan syirik, serta 
mendorong mereka agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela 
itu. 

(44) Manakala orang-orang yang sesat hatinya dan telah dipalingkan 
setan melupakan segala peringatan dan ancaman Allah, dan keingkaran 
mereka bertambah, maka Allah menguji mereka dengan mendatangkan 
kebaikan dan menambah rezeki, menyehatkan jasmani mereka, menjaga 
keamanan diri mereka dan membukakan pintu kesenangan, sehingga mereka 
lupa bahwa nikmat yang mereka terima dan rasakan itu datang dari Allah. 
Mereka beranggapan bahwa semua itu semata karena hasil usaha mereka 
sendiri. Oleh karena itu, mereka bertambah sombong dan takabur, tidak 
bersyukur kepada Allah, bahkan nikmat itu mereka jadikan sebagai alat 
untuk menambah kekuasaan dan kebesaran mereka. 

Bila orang-orang yang ingkar itu telah bergembira dan bersenang hati 
dengan nikmat yang telah diberikan Allah, dan beranggapan bahwa yang 
mereka peroleh itu benar-benar merupakan hak mereka, maka Allah 
menimpakan azab kepada mereka dengan tiba-tiba, sehingga mereka 
berduka cita dan putus asa dari rahmat Allah. 

Rasulullah saw bersabda: 


SIS US dhataa db Alih AG La MEA Ga AI dan Al ah (5) 


(d3 ON aa og) AE Ata 
“Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba 
kenikmatan dunia yang disukainya, sementara ia tetap bermaksiat 
kepadanya, maka itu adalah istidri (pembiaran).” (Riwayat AYmad, 
a -" abrani dan al-Baihao?) 


Dari ayat ini dipahami bahwa cobaan Allah kepada manusia ada yang 
berupa kesengsaraan dan penderitaan dan ada pula yang berupa kesenangan 
dan kemewahan. Orang-orang yang beriman dan diberi cobaan kesengsaraan 
dan penderitaan biasanya mereka sabar dan tabah, serta mendekatkan diri 
kepada Allah dan mohon pertolongan kepada-Nya. Bila mereka diberi 
cobaan kesenangan dan kemewahan mereka bersyukur kepada Allah, ingat 





1) istidr# adalah Allah membiarkan hamba-Nya berbuat maksiat sehingga ia 
terjerumus ke dalam azab-N ya. 


116 6. AL-AN' AM Juz7 


akan hak-hak orang fakir dan miskin yang ada di sekelilingnya dan 
menafkahkan sebagian harta mereka di jalan Allah. Mereka yakin bahwa 
kesenangan dan kemewahan itu hanyalah sementara, sedang kesenangan dan 
kemewahan yang sebenarnya dan yang kekal ialah di akhirat nanti. 

Sebaliknya, bila orang-orang yang ingkar kepada Allah diberi cobaan 
kesengsaraan dan penderitaan, mereka putus asa dan bertambah ingkar 
kepada Allah. Bila mereka diberi kesenangan dan kemewahan, mereka 
mengatakan bahwa semua yang mereka dapat, mereka peroleh dari hasil 
usaha mereka sendiri, tanpa pertolongan seorang pun. 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia itu pada umumnya banyak yang 
tabah dan sabar bila diberi cobaan penderitaan dan kesengsaraan, tetapi 
banyak yang lupa diri dan bertambah ingkar bila diberi cobaan kesenangan 
dan kemewahan. 

Ayat ini merupakan peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang 
beriman, bahwa segala macam yang didatangkan Allah kepada mereka baik 
berupa malapetaka dan penderitaan ataupun yang berupa kesenangan dan 
kemewahan, semuanya itu adalah cobaan bagi mereka, agar iman mereka 
bertambah kuat, karena itu mereka harus tabah dan sabar menghadapinya. 

Rasulullah saw bersabda: 


PD oi 


BILA Ol tejadi V) AR SUS Gg GS AS Al Ol toa AN Lag 
98 bana lg) SI OS GE ea AL Oh SS OS SG su 


(ee 


Sungguh mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman, karena semua 
yang menimpanya adalah baik baginya, dan yang demikian itu tidak terdapat 
pada seorang pun, kecuali bagi orang-orang beriman. Jika kegembiraan 
menimpanya, ia bersyukur, dan itu adalah baik baginya. Jika kesukaran 
menimpanya, ia bersabar, dan itu adalah baik pula baginya. (Riwayat 
M uslim dari duhaib) 

(45) Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang ingkar dan 
mendustakan R asul-rasul itu binasa karena diri mereka sendiri, tidak seorang 
pun yang luput dari azab itu. Segala puji bagi Allah yang telah 
menghancurkan orang-orang yang zalim itu dan yang telah melimpahkan 
nikmat dan karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman. 

Ayat ini menganjurkan kepada kaum Muslimin agar mengucapkan 
hamdalah “Alhamdulillthi rabbil amin” (segala puji bagi Allah Tuhan 
seluruh alam), setiap mendapat nikmat, rahmat dan pertolongan A Ilah. 


Kesimpulan 
1. Semua yang ada di alam ini adalah makhluk Allah, Dia menguasai segala 
sesuatu, semuanya akan kembali kepada-N ya. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 117 


2. Orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk dan tetap mengikuti 
kesesatan, maka Allah membiarkan mereka menempuh jalan yang sesat 
sedangkan orang yang mau menerima petunjuk, maka Allah menjadikan 
mereka mengikuti jalan yang lurus. 

3. Pada umumnya tabiat manusia ingat kepada Allah bila ditimpa 
kesengsaraan dan penderitaan. Ia lupa kepada Allah bila penderitaan itu 
telah berlalu darinya. 

4. Tidak ada yang dapat mencegah apabila Allah menurunkan azab-Nya. 

5. Allah telah mengutus para rasul kepada umat-umat terdahulu, dan para 
rasul itu telah menyampaikan berita gembira dan memberi peringatan. 
Allah mendatangkan cobaan-cobaan kepada mereka yang mendurhakai 
para rasul. Orang-orang yang tidak sabar dan tabah menerima cobaan 
Allah tetap ingkar dan durhaka, karena itu Allah menghancurkan mereka, 
tidak seorang pun di antara mereka yang luput dari azab Allah. 

5. Dianjurkan membaca “Alhamdulill4hi rabbil “Hamin” setiap menerima 
anugerah dan pertolongan A Ilah. 


ALLAH MENGUASAI DAN MENENTUKAN 
KEADAAN MAKHLUKNYA 





Papa Hanan » 7 X AKA bar PE ALS 
Gala SAE 5 KAK aN Ia 
— NA AA AIA Bi (2 


Terjemah 

(46) Katakanlah (Muhammad), "Terangkanlah kepadaku jika Allah 
mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah 
tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu?" 
Perhatikanlah, bagaimana Kami menjelaskan berulang-ulang (kepada 
mereka) tanda-tanda kekuasaan (Kami), tetapi mereka tetap berpaling. 
(47) Katakanlah (M uhammad), "Terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah 
sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang 


118 6. AL-AN' AM Juz 7 


dibinasakan (Allah) selain orang-orang yang zalim?” (48) Para rasul yang 
K ami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. 
Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut 
pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (49) Dan orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami, akan ditimpa azab karena mereka selalu 
berbuat fasik (berbuat dosa). 


Kosakata: Yaidifn 26455 (al-An anv6: 46) 

Terambil dari akar kata (— -3 -62) artinya miring, condong. tadaf al- 
Jabal artinya sisi gunung. Bagian dari sisi gunung biasanya miring. Dari arti 
ini lalu muncul arti berpaling. 


Munasabah 

Ayat sebelumnya menjelaskan, bahwa orang-orang kafir yang melupakan 
peringatan Allah dan mengingkarinya akan dibukakan segala pintu 
kesenangan dan mereka boleh bergembira dengan kesenangan itu sebagai 
cobaan, tapi Allah akan menyiksa mereka dengan tiba-tiba sehingga mereka 
berputus asa dan berdiam seribu bahasa. Allah justeru akan memusnahkan 
orang-orang yang zalim. Pada ayat-ayat ini dijelaskan bahwa Allah-lah 
Penguasa dan Penentu terhadap makhluk-N ya dan mengutus para Rasul-Nya 
untuk menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan sehingga bagi 
orang-orang yang beriman tidak perlu merasa khawatir dan bersedih hati. 


Tafsir 

(46) Allah memerintahkan kepada Nabi M uhammad agar menyampaikan 
kepada orang-orang kafir, bahwa Allah-lah yang memberi manusia 
pendengaran, penglihatan serta memberi hati dan perasaan. Bagaimanakah 
seandainya Allah mengambil semua yang telah diberikan-Nya itu dari 
mereka. Dapatkah mereka meminta kepada tuhan-tuhan mereka atau 
sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah untuk 
mengembalikannya? Oleh karena Allah yang memberi penglihatan dan 
pendengaran, maka semuanya hendaknya digunakan untuk memperdalam 
keimanan. 

Dengan ayat ini Allah membuktikan bahwa berhala-berhala, sembahan- 
sembahan dan tuhan-tuhan selain Allah yang disembah orang-orang musyrik 
tidak mempunyai kekuasaan dan kesanggupan sedikit pun untuk memenuhi 
atau menolak permintaan orang-orang yang menyembahnya. Patung-patung 
dan berhala-berhala itu adalah benda-benda mati yang dibuat manusia untuk 
dijadikan sembahan. Yang dapat memperkenankan seruan, menolong dan 
melindungi mereka hanyalah Allah Yang Mahakuasa: tidak ada yang lain. 
mengapa mereka masih memuja dan meminta pertolongan kepada berhala- 
berhala itu? 


Juz 7 6. AL-AN' AM 119 


Demikianlah Allah mengemukakan segala macam bukti dan keterangan 
kepada orang-orang musyrik, dengan menjadikan sembahan-sembahan dan 
berhala-berhala yang mereka sembah sebagai dalil dan keterangan bagi 
kesesatan mereka, tetapi mereka tetap ingkar dan tidak beriman. 

(47) Kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan 
mengingkari seruan Rasul-rasul yang diutus kepada mereka, akan datang 
azab, adakalanya dengan tiba-tiba, adakalanya dengan tanda-tanda yang 
datang sebelum azab itu, adakalanya dapat dilihat langsung dengan mata 
adakalanya tidak dapat dilihat langsung, adakalanya datang di waktu siang 
hari dan adakalanya datang di malam hari. 

Maka hendaklah orang-orang musyrik itu ingat orang-orang zalim dan 
orang-orang yang mengingkari seruan Rasul pasti ditimpa azab, sedangkan 
orang-orang yang mengikuti seruan Rasul akan dilindungi dan diselamatkan 
dari azab itu. Orang yang beriman tidak akan merugi, dan orang yang ingkar 
akan disiksa. 

(48) Tujuan Allah mengutus para Rasul itu tidak lain hanyalah untuk 
menyampaikan berita gembira, memberi peringatan, menyampaikan ajaran- 
ajaran Allah yang akan menjadi pedoman hidup bagi manusia agar tercapai 
kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta memperingatkan manusia agar 
jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun dan jangan 
membuat kerusakan di muka bumi. 

Barangsiapa yang membenarkan dan mengikuti para Rasul yang diutus 
kepadanya, mengerjakan amal yang saleh, maka tidak ada kekhawatiran 
terhadap diri mereka akan ditimpa azab di dunia, seperti yang pernah 
ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul dahulu dan 
mengingkari Allah, demikian pula terhadap azab akhirat yang dijanjikan 
untuk orang-orang yang kafir. Mereka tidak akan sedih dan putus asa 
diwaktu menemui Allah terhadap sesuatu yang telah luput dari mereka, 
karena mereka telah yakin seyakin-yakinnya bahwa semua yang datang itu 
adalah dari Allah. Mereka yakin bahwa Allah selalu menjaga dan 
memelihara mereka. 

Allah swt berfirman: 


oh L » KN Pa ee 3x na 2 Yana Pa Ag enD Png 
PE EN SA Jala AM E—, LI MENANGANI 

pad 
MTA 


Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para 
malaikat akan menyambut mereka (dengan ucapan), "Inilah harimu yang 
telah dijanjikan kepadamu." (al-A nbiy#/21: 103) 


Orang-orang yang mengikuti Rasul dan mengerjakan amal yang saleh, 
tidak akan bersedih hati bila ditimpa musibah, seperti meninggalnya anak 


120 6. AL-AN' AM Juz7 


atau salah satu anggota keluarganya, musnahnya sebagian atau seluruh 
hartanya, atau mereka ditimpa penyakit dan sebagainya. M ereka akan tabah 
dan sabar menghadapinya, apa saja yang terjadi tidak akan mempengaruhi 
iman, amal, akhlak dan moral mereka. Sebaliknya orang-orang yang kafir 
akan putus asa dan bersedih hati karena sesuatu cobaan yang kecil dari 
Allah. 

Allah swt berfirman: 


P” De nt5G ae SES Y PEN £ AL Ora P3 Been, 
Oo ISA Gi BAN Gg pola 
“ng ai pacna (PA Lrertapi Ang ama 
aa Pa YA Ye REKOR SS 
Y 53 MENU NIA 
LANSIA 


Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, 
semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lau Mayfu$) sebelum Kami 
mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu 
tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula 
terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-N ya kepadamu. Dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (al- 
| ad3d/57: 22-23) 


(49) Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan 
para Rasul kepada mereka, adakalanya mereka mendapat azab di dunia 
sebelum mendapat azab di akhirat, adakalanya mereka mendapat azab di 
akhirat saja. Mereka diazab itu tidak lain hanyalah karena kesalahan mereka 
sendiri yaitu karena keingkaran dan kefasikan mereka. 


Kesimpulan 

1. Allah menganugerahkan panca indera kepada manusia. Oleh karena itu, 
hendaknya manusia menggunakannya untuk beriman. Bila tidak, A Ilah 
dapat melenyapkannya. 

2. Allah menurunkan azab kepada orang-orang kafir, cepat atau lambat, dan 
Allah pula yang menyelamatkan orang-orang beriman dari azab itu. 

3. Tugas seorang rasul hanyalah menyampaikan kabar gembira dan 
memberi peringatan. Orang beriman akan beruntung dan orang yang 
ingkar akan menerima azab. 

4. Orang-orang kafir ditimpa azab tidak lain hanyalah karena kefasikan 
mereka sendiri. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 121 


TUNTUNAN DALAM 
MENGHADAPI MASYARAKAT 


Pan TPA (2 A33 kes, “7 1-1 Ts aa Ta KI Pa Aa 
ea) AI STAR AL PITA KA TT ANT 
3 SEMUA NANANG 


5 
ALA aa 5 sc 
. 


P7 Aa“ nari » (z SALA 
AINI AAS AS 
pe KE Sa NEON SA IT OLaL4 


a 
1 rd 
pi AA 22» TAG GA “1 LAU Lai 
OAd Kena aula ay 5 ae Oaluas AA HA Ga 
an ana 


TEA tenaga an 


Pi 
ag S3 
G4 GIAUA 38 35 AL AA ! 


..9...x.. . an 4 c, 
SAJA Ika yana Anam 2ONASG 





Terjemah 

(50) Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak mengatakan kepadamu, 
bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang 
gaib dan aku tidak (pula) mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku 
hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku.” Katakanlah, "Apakah 
sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu 
tidak memikirkan(nya)?” (51) Peringatkanlah dengannya (Al-Our'an) itu 
kepada orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya (pada hari 
Kiamat), tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat (pertolongan) 
selain Allah, agar mereka bertakwa. (52) Janganlah engkau mengusir orang- 
orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, mereka 
mengharapkan keridaan-N ya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit 
pun terhadap perbuatan mereka dan mereka tidak memikul tanggung jawab 
sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau (berhak) 
mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. (53) 
Demikianlah, Kami telah menguji sebagian mereka (orang yang kaya) 
dengan sebagian yang lain (orang yang miskin), agar mereka (orang yang 
kaya itu) berkata, "Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi 
anugerah oleh Allah?” (Allah berfirman), "Tidakkah A Ilah lebih mengetahui 
tentang mereka yang bersyukur (kepada-N ya)?” 


122 6. AL-AN' AM Juz7 


Kosakata: Ta'rud Ssi (al-An“am/6: 52) 


Terambil dari akar kata (2 - » J3) mempunyai arti menjauhkan, mengusir, 
menghardik, dengan cara meremehkan. 


Munasabah 

Ayat-ayat terdahulu menerangkan pokok-pokok agama dan dasar 
kepercayaan, yaitu tentang keesaan Allah, tentang risalah yang dibawa para 
rasul, tentang tugas para rasul dan balasan terhadap perbuatan baik dan 
perbuatan buruk. Ayat-ayat ini memperjelas keterangan ayat-ayat yang lalu, 
seperti menjelaskan tugas para rasul, terutama tugas rasul terakhir, 
M uhammad saw: menghilangkan keraguan manusia terhadap para rasul dan 
tugas mereka, menerangkan balasan di akhirat atas perbuatan baik maupun 
buruk, dan menerangkan bahwa semuanya kembali kepada Allah, Pemilik 
seluruh makhluk. 


Tafsir 

(50) Para rasul yang diutus adalah manusia biasa, mereka bertugas 
menyampaikan agama Allah kepada umat mereka masing-masing. Berlainan 
dengan Nabi Muhammad, beliau bertugas menyampaikan agama Allah 
kepada seluruh umat manusia. Mereka memberi kabar gembira kepada 
orang-orang yang mengikuti seruannya dengan balasan pahala yang berlipat 
ganda dari Allah, memberi peringatan dan ancaman kepada orang yang 
mengingkari risalah dengan balasan azab yang besar. 

Para rasul itu bukanlah seperti para rasul yang diinginkan oleh orang- 
orang kafir, yaitu orang-orang yang dapat melakukan keajaiban, mempunyai 
kemampuan di luar kemampuan manusia biasa, seperti mempunyai ilmu 
yang melebihi ilmu manusia, ia bukan manusia, tetapi seperti malaikat, atau 
mempunyai kekuasaan seperti kekuasaan Alah dan sebagainya. 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad 
menerangkan kepada orang-orang musyrik itu bahwa dia adalah Rasul yang 
diutus Allah, ia adalah manusia biasa, padanya tidak ada perbendaharaan 
Allah, ia tidak mengetahui yang gaib dan ia bukan pula malaikat. 

Y ang dimaksud dengan “perbendaharaan” ialah suatu tempat menyimpan 
barang-barang, terutama barang-barang berharga milik sendiri atau orang 
lain yang dititipkan kepada orang yang memegang perbendaharaan itu. 

Orang-orang kafir beranggapan bahwa Nabi Muhammad, jika ia benar- 
benar seorang Rasul Allah tentu ia adalah bendahara Allah. Oleh karena itu, 
mereka meminta agar Nabi Muhammad memberi dan membagi-bagikan 
kepada mereka barang-barang yang berharga yang disimpan dalam 
perbendaharaan serta memanfaatkannya. 

Anggapan orang-orang kafir itu adalah anggapan yang sangat jauh dari 
kebenaran, karena Allah-lah pemilik seluruh alam ini, sebagaimana firman 
Allah swt: 


Juz 7 6. AL-AN' AM 123 


26 1 Sae PE na Pad 221 
SEMAN TNO MAA an 
M ilik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya: dan Dia 
M ahakuasa atas segala sesuatu. (al-M #idah/5: 120) 


Dalam mengurus dan mengatur milik-Nya itu Allah tidak memerlukan 
sesuatu pun, sebagaimana firman A Ilah sut: 


.. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia M ahatinggi, 
M ahabesar. (al-Bagarah/2: 255) 


Allah menegaskan bahwa Dia-lah yang memiliki perbendaharaan langit 
dan bumi, firman-N ya: 


LAN LAG ON KP Me 
Oam MELANSA 0 pa A pISh3 


Padahal milik Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang 
munafik itu tidak memahami. (al-M un#igun/63: 7) 


Tugas Rasul hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia 
sesuai dengan kesanggupannya sebagai seorang manusia. Ia tidak dapat 
melakukan sesuatu yang tidak sanggup manusia melakukannya, kecuali jika 
Allah menghendakinya. Karena itu, ia tidak akan dapat memberi rezeki 
kepada pengikut-pengikutnya yang miskin, tidak dapat memenangkan 
pengikut-pengikutnya dalam peperangan semata-mata karena kekuasaannya, 
ia tidak sanggup mengetahui apakah seseorang telah benar-benar beriman 
kepadanya setelah dibimbingnya atau menjadikan seseorang itu tetap di 
dalam kekafiran. 

Allah swt berfirman: 


Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat 
petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia 
kehendaki... (al-Bagarah/2: 272) 

Firman Allah swt: 


Sungguh, engkau (M uhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang 
yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia 








124 6. AL-AN' AM Juz 7 


kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima 
petunjuk. (al-Gajaj/28: 56) 


Nabi saw memang dapat memberikan petunjuk, tetapi petunjuk dalam 
pengertian irsyid dan bayin (bimbingan dan penjelasan), bukan petunjuk 
dalam pengertian taufik. A Ilah swt berfirman: 


pas ob MA PR AT 
pet re N GAP 
Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan yang 
lurus. (asy-Syyur#42: 52) 


Karena itu jika orang-orang kafir meminta kepada Muhammad saw 
sesuatu yang aneh, seperti mengalirkan sungai-sungai di padang pasir tanah 
Arab dan adanya kebun-kebun yang indah di sana, menjatuhkan langit 
bergumpal-gumpal untuk mengazab mereka, diperlihatkan Allah malaikat 
kepada mereka, tentu saja Muhammad tidak akan sanggup memenuhinya 
bahkan mustahil ia dapat memenuhinya. 

Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menegaskan kepada 
orang-orang kafir bahwa ia tidak pernah mengatakan, ia mengetahui yang 
gaib yang tidak diketahui manusia, karena ia tidak diberi kesanggupan untuk 
mengetahuinya. 

Sesuatu yang gaib ada dua macam, yaitu: 

a. Gaib mutlak (hakiki) yang tidak diketahui oleh suatu makhluk pun, 
termasuk malaikat. Hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Inilah gaib 
yang dimaksud dalam ayat di atas. 

Allah swt berfirman: 





Katakanlah (M uhammad), "Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi 
yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak 
mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan..” (an-N aml/27: 65) 


Jika Allah menghendaki, maka Dia memberi tahu yang gaib macam ini 
kepada para Rasul-Nya, seperti memberitahu Nabi M usa seseorang dari 
Bani Israil yang membunuh saudaranya, setelah saudaranya yang 
terbunuh itu hidup kembali, setelah dipukul dengan bagian dari sapi 
betina yang telah disembelih. Contoh lain adalah memberitahu Nabi Isa 
bahwa sesudahnya, Allah akan mengutus seorang rasul dari keturunan 
Ismail dan sebagainya. 

b. Gaib nisbi (relatif), yaitu yang tidak diketahui oleh sebagian makhluk, 
tetapi diketahui oleh yang lain. 


Sebab-sebab sebagian makhluk mengetahuinya, dan sebagian yang lain 
tidak mengetahuinya, di antaranya adalah karena: 


Juz 7 6. AL-AN' AM 125 


1. Ilmu pengetahuan yang dimiliki. Orang-orang yang berilmu lebih dapat 
mengetahui hakikat sesuatu sesuai dengan bidang ilmu pengetahuannya 
dibanding dengan orang yang tidak berilmu. 

2. Pengalaman mengerjakan sesuatu pekerjaan, seperti bergeraknya sesuatu 
menandakan ada tenaga yang menggerakkannya dan sebagainya. 

3. Firasat atau suara hati, tentang ada dan tidaknya sesuatu. Firasat atau 
suara hati ini diperoleh seseorang karena kebersihan jiwanya, atau karena 
latihan-latihan yang biasa dilakukannya untuk itu. Gaib yang tidak hakiki 
ini bukanlah termasuk gaib yang disebutkan di atas yang hanya Allah saja 
yang mengetahuinya. 

Sebagian ahli tafsir, menjadikan ayat “walt agulu lakum inn? malak” 
sebagai alasan untuk menguatkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa 
malaikat itu lebih tinggi tingkatannya dari manusia. Tetapi bila diperhatikan 
benar-benar, bahwa ayat ini tidak dimaksudkan untuk menerangkan, siapa 
yang lebih utama antara malaikat dengan manusia. Ayat ini hanya 
menerangkan, siapa dan bagaimana sebenarnya seorang rasul itu. 

Sebagaimana diketahui bahwa menurut kepercayaan orang-orang Arab 
jahiliah waktu itu, malaikat adalah suatu makhluk Allah yang lebih tinggi 
tingkatannya dibanding dengan tingkatan manusia. Malaikat mengetahui 
yang gaib dan yang tidak diketahui manusia. Di antara mereka ada yang 
mengatakan bahwa malaikat adalah anak Allah. Karena itu mereka 
berpendapat bahwa nabi dan rasul itu bukanlah dari manusia biasa, 
setidaknya sama tingkatannya dengan tingkatan malaikat. Mereka minta 
kepada Nabi M uhammad agar diperlihatkan kepada mereka malaikat itu dan 
hendaklah Allah mengutus malaikat kepada mereka. 

Untuk membantah dan memberi penjelasan kepada orang-orang musyrik. 
seakan-akan Nabi Muhammad menyuruh mengikuti pendapat mereka 
terlebih dahulu dengan mengatakan “wal tagulu lakum inn? malak” (dan aku 
tidak mengatakan kepadamu, bahwa aku adalah malaikat). 

Kemudian Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad menegaskan 
kepada orang-orang musyrik itu bahwa yang disampaikannya itu tidak lain 
hanyalah wahyu dari Allah, bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh Nabi. 

Nabi Muhammad sejak kecil sudah dikenal sebagai al-A mn, “yang amat 
tepercaya". Ia diperintahkan Allah untuk menyampaikan apa saja wahyu yang 
diterimanya. Allah telah menjulukinya sebagai al-bal tgul mub?n (penyampai 
yang nyata). Tetapi kritikan kepada beliau pun telah disampaikan seperti 
kasus Abdullah bin Ummi M aktum. 

Kemudian Allah menegaskan bahwa tidak sama antara orang yang buta 
dengan orang yang melihat, orang yang mendapat petunjuk dengan orang 
yang tidak mendapat petunjuk, tidak sama sifat Allah dengan sifat manusia, 
demikian pula antara sifat dan tugas malaikat dengan sifat dan tugas Rasul. 
Hendaklah perhatikan perbedaan-perbedaan yang demikian, agar nyata mana 
yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti dan mana yang harus 


126 6. AL-AN' AM Juz 7 


dihindari. Hanya orang-orang yang tidak mau menggunakan akallah yang 
tidak dapat melihat perbedaan-perbedaan itu. 

(51) Sebab turun ayat ini diriwayatkan oleh AYmad, Ibnu Jar?r, Ibnu Ab? 
H tim dan a-? abr4n? dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, “Para pembesar 
Ouraisy lewat di hadapan Rasulullah saw, dan di dekat beliau ada para 
sahabat yang dianggap rendah kedudukannya oleh orang-orang Ouraisy, 
seperti duYaib, Ammzr, Khab#b dan yang lainnya, para pembesar Guraisy 
itu berkata, “Ya Muhammad, apakah kamu rela mereka yang rendah derajat 
itu menjadi pengganti kami? Apakah mereka itu orang-orang yang dikaruniai 
Allah diantara kita? Apakah kami akan menjadi pengikut mereka? Maka 
singkirkanlah mereka dari kamu, mudah-mudahan jika mereka telah 
tersingkir, kami akan mengikuti “engkau'.” M aka A lah menurunkan ayat ini. 

Pada ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya agar memberi peringatan 
dan menyampaikan ancaman Allah kepada orang-orang yang mengingkari 
seruannya, setelah pada ayat-ayat yang lalu Allah memerintahkan agar 
menyampaikan risalah. Hal ini adalah wajar, karena orang yang diberi 
peringatan dan ancaman itu telah sampai kepadanya seruan Rasul dan 
pelajarannya, sehingga dapat mengambil manfaat dari ajaran itu, sesuai 
dengan firman Allah swt: 


2 


PERAGA GENAP MUA Ipa YAA Te SAN aan 
KA Ir 


Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang 
takut kepada (azab) Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan 
mereka yang melaksanakan salat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, 
sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan 
kepada Allah-lah tempat kembali. (F #ir/35: 18) 


Firman Allah swt: 


Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang 
mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha 
Pengasih, walaupun mereka tidak melihat-N ya. M aka berilah mereka kabar 
gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. (Y 4s?n/36: 11) 

Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar memberi peringatan kepada 
orang-orang yang telah beriman, yang telah mengakui adanya hari akhirat, 
dan adanya suatu hari yang pada hari itu manusia menghadap Allah 
mempertanggungjawabkan segala perbuataannya yang telah dilakukannya di 


Juz 7 6. AL-AN' AM 127 


dunia, dan tidak seorang pun yang dapat menolong yang lain, sebagaimana 
tersebut dalam firman Allah swt: 


ac. 
., 


pg. LL IK Sr Pd IA aset Ta 
BINA Con yaa BSN F3 


(Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong) 
orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. 
(al-Infi -r/82: 19) 


Orang-orang — yang benar-benar — beriman selalu — berusaha 
menyempurnakan takwanya kepada Allah, selalu mencari keridaan-N ya, 
tanpa menggantungkan diri kepada orang lain seperti wali-wali dan orang 
saleh. Mereka yakin dan percaya bahwa iman, amal dan kebersihan jiwa 
dapat membebaskan mereka dari segala siksaan Allah. 

Adapun orang-orang kafir, mereka tidak perlu diberi peringatan, karena 
peringatan dan ancaman itu tidak berfaedah baginya, mereka tidak percaya 
sedikit pun bahwa iman, amal dan kebersihan jiwa dapat membebaskan 
mereka dari siksaan A Ilah. 

(52) Allah memperingatkan agar Rasulullah jangan sekali-kali 
mengabaikan orang-orang yang menyembah dan menyeru Allah pagi dan 
petang, semata-mata untuk mencari keridaan Allah dengan memurnikan 
ketaatan kepada-Nya, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang 
termasuk golongan rendah dalam masyarakat. 

Mereka beribadah, beramal dan bersedekah semata-mata karena Allah, 
tidak menginginkan pujian dari manusia, sebagaimana tersebut dalam firman 


Allah swt: 
£ AA ts Dan so. ta 
KE Ana PAK AKI 
(sambil berkata), "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu 


hanyalah karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap 
balasan dan terima kasih dari kamu. (al-Ins4n/76: 9) 


Firman Allah: 
T.,3 


(oo ag ete rar PL Na 50 2 Pa Paru 
OSENON ENG EIS Int Lee LS 
Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus 
dibalasnya. Tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari 
keridaan Tuhannya Y ang M ahatinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat 
kesenangan (yang sempurna). (al-L ail/92: 19-21) 


Sekalipun di antara mereka ada orang yang dipandang rendah 
kedudukannya dalam masyarakat, tetapi dia di sisi Allah adalah orang yang 
paling mulia. Allah swt berfirman: 


128 6. AL-AN' AM Juz 7 


A3: me AIA CA 


.. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 
yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. 
(al-! ujurit/49: 13) 


Ayat di atas dan sebab turunnya mengisyaratkan kepada Nabi 
M uhammad, bahwa telah berlaku sunatullah atas beliau seperti yang telah 
berlaku pada rasul-rasul terdahulu, yaitu kebanyakan dari orang-orang yang 
lebih dulu beriman dan mengikuti seruan mereka adalah orang-orang yang 
mempergunakan akal pikirannya, tetapi mereka adalah orang-orang yang 
miskin atau orang-orang yang dipandang hina oleh masyarakatnya, 
sedangkan pemuka-pemuka masyarakat dan orang-orang kaya memusuhi 
dan mengingkari seruan rasul, sebagaimana firman Allah swt. 


Pera Pical 


SAB bia LN ES PALSU, 
(WAE darah 
Dau MIN Dip MA 


Dan setiap Kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, 
orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) berkata, "Kami benar-benar 
mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan.” Dan mereka 
berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak (daripada kamu) 
dan kami tidak akan diazab. (Saba'/34: 34-35) 


Firman Allah swt: 


ran ate 


SNI AA AA LAN VGA AI & 


2 ANA US 17 « nh, ii 
ai SE Iyn mess Hung BGT 


M aka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "K ami tidak melihat 
engkau, melainkan hanyalah seorang manusia (biasa) seperti kami, dan kami 
tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina 
di antara kami yang lekas percaya. K ami tidak melihat kamu memiliki suatu 
kelebihan apa pun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang 
pendusta.” (Hud/11: 27) 


Allah memperingatkan Nabi Muhammad, bahwa dia tidak berwenang 
menilai perbuatan orang-orang yang berdoa dan menyembah Allah pagi dan 
petang, sebagaimana pula mereka tidak berwenang menilai perbuatan Rasul. 
Yang berwenang menilai semuanya hanyalah Allah karena Dia Pemilik dan 
Penguasa alam semesta ini. Orang-orang mukmin bukanlah budak dan bukan 


Juz 7 6. AL-AN' AM 129 


pula pesuruh atau pegawai Rasul, mereka adalah hamba Allah yang selalu 
mencari keridaan-Nya, sedang Rasul adalah utusan Allah yang bertugas 
menyampaikan wahyu kepada manusia. 


Allah swt berfirman : 


Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (M uhammad) 
hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas 
mereka. (al-G #syiyah/88: 21-22) 


Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali Nabi Muhammad mengusir orang- 
orang yang menyembah dan menghambakan diri, pagi atau petang itu. Jika 
Nabi saw, melakukannya maka berarti ia termasuk orang-orang yang zalim, 
karena yang berwenang menilai dan memberi balasan itu hanyalah Allah 
semata. 

(53) Perumpamaan yang diterangkan pada ayat yang lalu adalah semacam 
cobaan dan ujian Allah kepada orang-orang yang beriman. Cobaan itu 
sengaja diberikan Allah untuk menguji dan memperkuat iman seseorang 
yang benar-benar beriman, tabah dan sabar menghadapi cobaan-cobaan itu, 
sebaliknya orang yang kurang atau tidak beriman pasti tidak akan tabah dan 
sabar menghadapinya. 

Cobaan dan ujian itu diberikan Allah beraneka bentuk. Adakalanya 
cobaan itu berupa perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara manusia: ada 
yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang 
berkuasa dan ada yang dikuasai, ada yang menindas dan ada yang tertindas 
dan sebagainya. Demikian pula ada yang bodoh dan ada yang pandai, ada 
yang sehat dan ada yang sakit dan sebagainya. 

Orang-orang yang lemah imannya akan merasa terhina dengan perkataan 
orang-orang kafir, “Orang-orang yang memeluk agama Islam itu hanyalah 
orang-orang bodoh, orang-orang miskin dan orang-orang yang berasal dari 
kasta yang rendah.” Atau perkataan orang-orang kafir, “Bahwa kamilah yang 
dicintai Allah karena kami diberi rezeki yang banyak dan pengetahuan yang 
tinggi oleh Allah.” Dan sebagainya. Sedangkan orang yang kuat imannya 
tidak terpengaruh sedikit pun oleh perkataan yang demikian itu, bahkan 
imannya bertambah kuat karenanya. 

Allah-lah yang menetapkan pemberian dan penambahan nikmat kepada 
seorang hamba-Nya. Pemberian nikmat tersebut untuk menguji siapa yang 
bersyukur dan siapa yang ingkar. Bila manusia bersyukur akan ditambah 
nikmatnya. Tetapi, yang ingkar akan diazab. 

Allah swt berfirman: 


27, Y A 


Jo 1 F3 3 9 TA la 4G? 
SS NA c 333 NG 4 3 3 


- 


130 6. AL-AN' AM Juz 7 


Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "” Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 
kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” 
(Ibr4h3m/14: 7) 


Kesimpulan 

1. Para rasul yang diutus Allah adalah manusia biasa, bukan seperti yang 
dibayangkan oleh orang-orang musyrik, karena itu para rasul: 

a. Tidak mengetahui yang gaib, kecuali jika Allah mengajarkan atau 
memberitahunya. 

b. Tidak berkuasa menentukan atau menetapkan terjadi atau tidaknya 
sesuatu di alam ini, tidak berkuasa memberikan sesuatu atau 
mengambilnya dari seseorang. 

c. Bukan Malaikat. 

d. Tidak berkuasa menilai dan memberi balasan terhadap amal perbuatan 
seseorang. 

2. Yang disampaikan Rasul-rasul kepada manusia itu tidak lain hanyalah 
wahyu dari Allah, yang menjadi petunjuk bagi manusia untuk 
kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

3. Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar mengingatkan orang kafir 
bahwa Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di akhirat untuk 
ditimbang perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Pada hari itu tidak ada 
seorang pun yang dapat menghindarkan diri dari siksaan Allah dan tidak 
ada penolong selain Allah. 

4. Allah melarang Nabi membuang muka dari orang miskin pengikut beliau 
karena hati mereka lebih suci. Kemalangan di dunia ini tidak lebih dari 
ujian. 

5. Dalam dakwah tidak boleh ada diskriminasi, misalnya mementingkan 
kelompok kaya dan meninggalkan kelompok miskin. 


PERINTAH MENGUCAPKAN SALAM 





Juz 7 6. AL-AN' AM 131 


Terjemah 

(54) Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat K ami 
datang kepadamu, maka katakanlah, "Saltmun “alaikum (selamat sejahtera 
untuk kamu).” Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-N ya, 
(yaitu) barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, 
kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. (55) Dan demikianlah Kami terangkan ayat- 
ayat Al-Our'an, (agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh) dan agar 
terlihat jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa. 


Kosakata: bi jahalah 845 (al-An am/6: 54) 


Secara kebahasaan, bi jahalah berarti karena kebodohan atau karena 
ketidaktahuan. Dalam konteks ayat di atas, bi jahalah ditujukan kepada orang- 
orang yang melakukan kejahatan karena kebodohan atau ketidaktahuan 
mereka atas kejahatannya itu, tapi kemudian mereka bertobat dan 
melakukan kebaikan, maka niscaya Allah swt akan mengampuni dan 
menyayangi mereka. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah memperingatkan Nabi M uhammad, agar 
jangan menolak kehadiran orang-orang beriman yang dianggap rendah dan 
miskin oleh orang-orang Guraisy, semata-mata karena ingin menarik hati 
pemuka-pemuka kaum Ouraisy agar masuk Islam. Pada ayat-ayat ini Allah 
memerintahkan agar Nabi dan orang-orang beriman mengucapkan “salam” 
kepada orang-orang yang telah beriman, karena dengan berimannya mereka 
berarti dosa-dosa yang pernah mereka perbuat sebelum masuk Islam telah 
diampuni, keamanan mereka telah dijamin dan kedudukan mereka di sisi 
Allah sama dengan kedudukan orang-orang beriman yang lain. 


Sabab Nuzul 

M than al-! anaf? berkata, “Satu kaum datang kepada Rasulullah saw, 
mereka berkata, “Sesungguhnya kami telah melakukan berbagai dosa besar.” 
Mereka tidak mendapatkan jawaban apa-apa, dan ketika mereka pergi dan 
berpaling dari Rasulullah,” turunlah ayat ini. 


Tafsir 

(54) Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, dan 
orang-orang beriman agar mengucapkan “salam” kepada orang-orang beriman 
yang mereka temui, atau bila berpisah antara satu dengan yang lain. Ucapan 
salam itu adakalanya “saltmun “alaikum” adakalanya “assal imu' alaikum" 
atau “assal tmu' alaikum warahmatull#h wabarak4tuh”, dan ditindaklanjuti 
dengan memelihara kedamaian. 


132 6. AL-AN' AM Juz 7 


Perkataan “salam" berarti “selamat”, "sejahtera” atau “damai”. "As- 
Salim" ialah salah satu dari nama-nama Allah, yang berarti bahwa Allah 
selamat dari sifat-sifat yang tidak layak baginya, seperti sifat lemah, miskin, 
baharu, mati dan sebagainya. 

Ucapan “salam” yang diperintahkan Allah agar orang-orang mukmin 
mengucapkannya dalam ayat ini, mengandung pengertian bahwa Allah 
menyatakan kepada orang-orang yang telah masuk Islam, mereka telah 
selamat dan sejahtera dengan masuk Islam itu, karena dosa-dosa mereka 
telah diampuni, jiwa dan darah mereka telah dipelihara oleh kaum M uslimin, 
dan mereka telah mengikuti petunjuk yang membawa mereka kepada 
kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sesama muslim 
tidak boleh berkelahi, apalagi bermusuhan. 

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “sal im” 
dalam ayat ini ialah “saltm” yang harus diucapkan Rasulullah saw, kepada 
orang-orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh orang-orang 
Ouraisy, yang datang kepada Rasulullah saw, di waktu beliau sedang 
berbicara dengan pembesar-pembesar Ouraisy. Janganlah mereka diusir, 
sehingga menyakitkan hatinya. Sekalipun mereka miskin tetapi kedudukan 
mereka lebih tinggi di sisi Allah, karena itu ucapkanlah kepada mereka kata- 
kata yang baik atau suruhlah mereka menunggu sampai pembicaraan dengan 
pembesar-pembesar Ouraisy itu selesai. Menurut golongan ini bahwa pendapat 
mereka sesuai dengan sebab ayat diturunkan. 

Kepada orang-orang yang masuk Islam, Allah menjanjikan akan 
melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka, sebagai suatu kemurahan 
daripada-N ya. 

Di antara rahmat yang dilimpahkan Allah ialah tidak dihukumnya orang- 
orang yang: 

1. Berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah 
perbuatan maksiat. 

2. Mengerjakan larangan karena tidak sadar, lantaran sangat marah atau 
karena dorongan hawa nafsu. Kemudian mereka bertobat, dan menyesal 
atas perbuatan itu, mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta 
mengadakan perbaikan dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, 
dan mengikis habis pengaruh pekerjaan buruk itu dalam hatinya, hingga 
hati dan jiwanya bersih, dan dirinya bertambah dekat kepada Allah. 

Dari ayat ini dapat diambil suatu dasar dalam menetapkan hukuman 
bahwa hal-hal yang dapat menghapuskan, mengurangi atau meringankan 
hukuman seseorang yang akan atau telah diputuskan hukumannya, yaitu: 

1. Kesalahan yang diperbuatnya dilakukan tanpa disadari, atau perbuatan itu 
dilakukan tanpa kemauan dan ikhtiarnya. 

2. Tindakan atau tingkah lakunya menunjukkan bahwa ia telah berjanji 
dalam hatinya tidak akan mengulangi perbuatan itu, ia telah menyesal 
karena mengerjakan kejahatan tersebut, serta melakukan perbuatan- 
perbuatan baik. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 133 


(55) Jalan hidup orang-orang beriman adalah mengerjakan kebaikan. 
Kalaupun mereka berbuat salah, itu karena kekeliruan. Sedangkan jalan 
hidup orang yang tidak beriman adalah berbuat dosa. Demikianlah Allah 
menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia dengan sejelas-jelasnya agar 
orang-orang beriman mengetahui secara nyata, mana jalan orang-orang baik 
dan mana jalan orang-orang berdosa. 


Kesimpulan 

1. Allah memerintahkan agar kaum M uslimin mengucapkan salam kepada 
sesamanya, baik ketika bertemu maupun berpisah, dan senantiasa 
memelihara kedamaian. 

2. Allah telah menetapkan atas diri-Nya untuk menyayangi hamba-hamba- 
Nya yang beriman. Jika ia berbuat salah, maka Allah akan 
mengampuninya jika hal itu dilakukan karena keliru dan ia segera 
betobat. 

3. Jalan hidup orang yang tidak beriman adalah selalu berbuata dosa, 
sedangkan jalan hidup orang beriman adalah selalu berbuat baik. 


SIKAP KAUM MUSLIMIN TERHADAP 
AJAKAN ORANG MUSYRIK 


Terjemah 

(56) Katakanlah (M uhammad), "Aku dilarang menyembah tuhan-tuhan 
yang kamu sembah selain Allah.” Katakanlah, "Aku tidak akan mengikuti 
keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku dan aku tidak 
termasuk orang yang mendapat petunjuk.” (57) Katakanlah (M uhammad), 
"Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-@ur'an) dari Tuhanku 
sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan 
azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. M enetapkan 
(hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia 


134 6. AL-AN' AM Juz 7 


pemberi keputusan yang terbaik.” (58) Katakanlah (M uhammad), 
"Seandainya ada padaku apa (azab) yang kamu minta agar disegerakan 
kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu.” Dan 
Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. 


Kosakata: Yagui jul! agg SJ La (al-An anv6: 57) 


Pada ayat ini ada dua gira'at yang mutawatir. Pertama, yaguj jul-Yagg 
yang artinya mengatakan atau menerangkan/menjelaskan sesuatu yang 
benar. Kedua, yagsil-fag artinya memutuskan yang benar. Bacaan pertama 
arti kata dasarnya ialah mencari atau mengikuti jejak. Al-Migajj artinya 
gunting, karena orang yang menggunting sesuatu akan mengikuti arah garis 
dari benda yang akan dipotong. Oijaj yang artinya membalas dengan 
sepadan karena orang yang digisas akan dicari jejaknya. Orang yang 
menceritakan kabar berarti dia telah mengikuti alur cerita. 

Bacaan kedua terambil dari kata dasar “Gasa” yang artinya menetapkan 
suatu dengan kokoh dan melaksanakan sesuai dengan arah tujuannya 
(kamu amrin wa itganuhpy wa infaSuhy lijihatih?). Seorang gadi dikatakan 
demikian karena dia menetapkan hukum dan melaksanakannya. 


M unasabah 

Ayat-ayat yang lalu menerangkan dan menjelaskan yang hak, jalan 
orang-orang beriman, dan yang batil, jalan orang-orang yang berdosa. Ayat- 
ayat ini melarang kaum M uslimin mengikuti jalan orang-orang yang berdosa 
itu, yaitu jalan menghambakan diri kepada selain Allah, melaksanakan 
ibadah semata berdasarkan taklid dan keinginan hawa nafsu, bukan 
berdasarkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang kuat. 


Tafsir 

(56) Allah memerintahkan kepada Nabi M uhammad, agar menyampaikan 
kepada orang-orang musyrik, bahwa dia telah dilarang menyembah selain 
kepada Allah. Di dalam Al-Gur'an, larangan itu antara lain menyembah dan 
memohon pertolongan kepada patung-patung, menyembah dan 
menghambakan diri kepada para malaikat, kepada orang-orang atau 
kuburan-kuburan yang dianggap keramat dan sebagainya. Larangan itu 
terdapat di dalam Al-Our'an yang telah diturunkan Allah kepadanya, disertai 
bukti-bukti dan dalil-dalil yang kuat yang dapat menambah keyakinan akan 
kebenaran larangan Allah itu. 

Diterangkan pula bahwa yang disembah orang-orang musyrik itu adalah 
sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat dan memberi mudarat sedikit 
pun, tidak dapat memberi pertolongan kepada orang-orang yang memohon 
kepadanya, dan tidak sangggup mengelakkan suatu malapetaka pun yang 
menimpa penyembah-penyembahnya. M ereka menyembah selain Allah itu 


Juz 7 6. AL-AN' AM 135 


semata-mata mengikuti hawa nafsu dan keinginan mereka saja mengikuti 
kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka, tanpa 
bukti-bukti dan dalil-dalil yang kuat. Karena itu Nabi dan kaum Muslimin 
tidak akan mengikuti ajakan mereka itu. 

Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk menyampaikan bahwa ia dan 
kaum Muslimin tidak akan mengikuti ajakan mereka. Karena, jika ia 
mengikuti ajakan mereka berarti ia mengikuti sesuatu yang tidak mempunyai 
dasar yang kuat dan sesat, dan ia dengan demikian bukan seorang Nabi. 

(57) Allah memerintahkan kepada Nabi saw agar menyampaikan kepada 
orang-orang musyrik, bahwa ia memiliki bukti kenabiannya, yaitu wahyu. 
Wahyu itu memberitahukan adanya hidup sesudah mati, tetapi mereka 
meminta disegerakan, padahal hal itu adalah wewenang Allah, dan Allah 
M ahabenar dalam berita yang disampaikan-N ya (an-N aX1/16: 1). 

Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya tidak mengikuti ajakan 
mereka, karena agama yang disampaikannya disertai dengan dasar-dasar, 
dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang kuat, berdasarkan petunjuk- 
petunjuk yang diwahyukan Allah yang terdapat di dalam AI-Our'an. Adapun 
orang-orang musyrik itu mereka mengajak Nabi dan kaum Muslimin 
mengikuti agama mereka, tetapi mereka tidak mengemukakan dalil-dalil dan 
keterangan-keterangan yang dapat menguatkan dasar kepercayaan mereka, 
agar dengan demikian timbul keyakinan pada diri seseorang yang mereka 
ajak itu akan kebenaran agama mereka. 

Di antara sebab mereka mengingkari dan mendustakan Al-Gur'an dan 
kenabian Muhammad adalah karena Allah tidak 'memperkenankan 
permintaan mereka, agar kepada mereka diturunkan azab, seperti yang telah 
diturunkan kepada umat nabi-nabi terdahulu, sebagai bukti kerasulan 
M uhammad, sebagai yang diterangkan Allah swt dalam firman-N ya: 


LL AS, Am NG aa aa Dana ate 

KANG MEI Dntetn SI MG, 
Lal a “2 

Era Gan 


Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, "Ya Allah, 
jika (Al-Gur'an) ini benar (wahyu) dari Engkau, maka hujanilah kami 
dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." 
(al-Anf4/8: 32) 


Telah diketahui bahwa yang menetapkan dan menentukan segala sesuatu 
itu hanyalah Allah, tidak ada yang selain Dia. Hanya Dialah yang 
mengetahui hikmah terjadi atau tidak terjadinya sesuatu di alam ini. Dalam 
menentukan terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya, Dia mempunyai aturan- 
aturan dan hukum-hukum. Terjadinya sesuatu adalah sesuai aturan-aturan 
dan hukum-hukum-N ya itu, sebagaimana firman Allah swt: 


136 6. AL-AN' AM Juz 7 


.. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi-Nya. (ar-Ra'd/13: 8) 


Allah menerangkan bahwa segala sesuatu yang tersebut di dalam 
A I-Our'an adalah benar dan benar-benar akan terjadi, sesuai dengan firman- 
Nya: 


Haa 53 Plakat ea 2.5. JE: sia 02 
Gs Pat Pa (3 rena TOY 7. Te ES AI NA z 33 


Dan mereka meminta Tana (Muhammad) agar azab itu en 
padahal Allah tidak akan menyalahi janji-N ya. Dan sesungguhnya sehari di 
sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. 
(al-! ajj/22: 47) 


Firman Allah swt: 


Bagi setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, 
mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. 
(Y unus/10: 49) 


(58) Seandainya azab yang diminta oleh orang-orang kafir itu berada di 
tangan Muhammad saw, tentulah mereka sudah dibinasakan, karena mereka 
telah mendustakan ayat Allah, menentang seruan Nabi, dan menghalang- 
halangi orang lain masuk Islam. 

Allah Maha M engetahui orang-orang yang zalim dan orang-orang yang 
tidak dapat lagi diharapkan keimanannya. Dia M aha M engetahui azab yang 
pantas diberikan kepada mereka itu dan Dia pasti mengazab mereka sesuai 
dengan waktu yang telah ditetapkan-N ya. 

Kesimpulan 

1. Allah melarang Nabi Muhammad dan kaum Muslimin mengikuti ajakan 
orang-orang musyrik ke jalan yang sesat. Orang-orang yang mengikuti 
ajakan mereka adalah orang-orang yang sesat, karena ajakan itu semata- 
mata untuk mengikuti hawa nafsu saja. 

2. Nabi Muhammad memiliki bukti kenabiannya, yaitu wahyu yang 
memberitakan adanya azab di hari kemudian, tidak diturunkan sekarang 
atau di dunia. 

3. Yang berkuasa menurunkan azab itu hanyalah Allah, Dialah yang 
menetapkan macam-macam azab dan saat azab ditimpakan kepada orang- 
orang kafir, tidak seorang pun yang dapat mengubah ketetapan-N ya itu. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 137 


4. Seandainya Muhammad kuasa menurunkan azab kepada orang-orang 
yang kafir tentu telah ditimpakannya azab itu, karena mereka benar-benar 
orang yang telah dimurkai Allah. 


HANYA ALLAH YANG MENGETAHUI 
HAL-HAL YANG GAIB 





- 


“3 “2 


3 DAA SILAM 233 0 Sa 
BOLA Aa Kapes ST TA IS Ara 


2... 292 gan 3 NTP Oto 
SES AA AAIN IA AN NGI 


Terjemah 

(59) Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya: tidak ada yang 
mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. 
Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-N ya. Tidak ada 
sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah 
atau yang kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (LauY M a“fu8). 
(60) Dan Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan Dia 
mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian Dia 
membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang 
telah ditetapkan. Kemudian kepada-Nya tempat kamu kembali, lalu Dia 
memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (61) Dan Dialah 
Penguasa mutlak atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu 
malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah 
seorang di antara kamu, malaikat-malaikat Kami mencabut nyawanya, dan 
mereka tidak melalaikan tugasnya. (62) Kemudian mereka (hamba-hamba 
Allah) dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. 
Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) ada pada-Nya. Dan Dialah 
pembuat perhitungan yang paling cepat. 


138 6. AL-AN' AM Juz 7 


Kosakata: 
1. Mafatiful-Gaib HAN 55 (al-An Amv6: 59) 


Kata yang terambil dari (c -S -—) artinya berkisar pada satu hal yaitu 
menghilangkan atau membuka sesuatu yang tertutup (izalatul aglag) baik 
berupa sesuatu yang hissy (indrawi, kasat mata) seperti membuka pintu atau 
yang maknawi (tidak kasat mata) yang bisa diketahui oleh hati atau alam 
pikiran seperti terbukanya alam pikiran, hilangnya kesusahan, kemenangan 
dan lain-lainnya. 

Kata “mafati£” adalah bentuk jama” dari miftaX atau miftaf yang artinya 
kunci/alat untuk membuka sesuatu (lihat juga an-Nyr/24: 61, al-Oajaj/28: 
76), atau juga bentuk jamak dari maftif artinya gudang atau tempat 
perbendaharaan (makhzan, khazanah). Dengan demikian maka maksud dari 
mafatiful-gaib artinya kunci-kunci semua yang gaib. Kunci adalah jalan 
menuju terbukanya gudang yang tertutup rapat. Maka bagi yang memiliki 
kunci gudang alam gaib berarti dia pasti mengetahui hal-hal yang gaib 
tersebut. Sedangkan jika yang dimaksud adalah Dia (Allah) memiliki 
gudang-gudang semua yang ghaib maka artinya bahwa Dia (Allah) jelas 
memiliki kunci gudang-gudang tersebut dan dapat membukanya. 


2. Hafa$ah &2:— (al-An'am/6: 61) 

Kata Yafa$ah adalah bentuk jamak dari Yafi3. Kata yang terambilkan dari 
akar kata (& -5 -) mempunyai arti memelihara, menjaga, mengawasi. 
Orang yang hafal Al-Our'an dijuluki Yafi$ Al-Our'an, karena orang yang 
hafal Al-Our'an berarti telah memelihara hafalannya dengan baik. Menjaga 
atau memelihara salat (al-Bagarah/2: 238) berarti selalu memperhatikan 
waktu waktu salat dan selalu mengerjakannya pada waktunya, 
memperhatikan syarat dan rukunnya. Memelihara farj (al-Mu minyn/23: 5) 
berarti menjaganya jangan sampai melakukan perzinaan dan kemaksiatan 
lainnya. Sedangkan maksud Yafa$ah dalam ayat ini bisa berarti malaikat 
yang mengawasi dan mencatat amal manusia baik amalan yang baik maupun 
yang buruk. Bisa juga berarti malaikat yang selalu memelihara para 
makhluk. Ada juga yang mengartikan dengan malaikat yang mengurusi 
rezeki manusia, ajalnya dan amal perbuatannya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah memerintahkan agar Nabi M uhammad 
menyampaikan kepada orang-orang musyrik bahwa ia diutus Allah untuk 
menyampaikan agama-Nya kepada manusia, disertai dalili-dalil dan bukti- 
bukti yang kuat tetapi ia tidak berkuasa menyegerakan datangnya azab 
kepada orang-orang yang mengingkari seruannya, sebagaimana yang telah 
mereka minta, karena yang menetapkan dan memutuskan segala sesuatu 


Juz 7 6. AL-AN' AM 139 


hanyalah Allah. Pada ayat-ayat ini Allah menegaskan lagi tentang kekuasaan 
dan keluasan pengetahuan-N ya yang melingkupi semesta alam. Dia adalah 
Penguasa terhadap hamba-hamba-N ya, hanya Dia sendirilah yang mengurus 
alam ini, tidak ada sekutu bagi-N ya. 


Tafsir 

(59) Ayat ini menerangkan bahwa kunci-kunci pembuka pintu untuk 
mengetahui yang gaib itu hanya ada pada Allah, tidak ada seorang pun yang 
memilikinya. 

Yang dimaksud dengan yang gaib ialah sesuatu yang tidak diketahui 
hakikat yang sebenarnya, seperti akhirat, surga dan neraka. Sekalipun 
manusia telah diberi Allah pengetahuan yang banyak, tetapi pengetahuan itu 
hanyalah sedikit bila dibanding dengan pengetahuan Allah. Amatlah banyak 
yang belum diketahui oleh manusia. 

Sesungguhnya Allah menciptakan alam ini dengan segala macam isinya, 
dilengkapi dengan aturan dan hukum yang mengaturnya sejak dari adanya 
sampai akhir masa adanya. Ketentuan itu tidak akan berubah sedikit pun. 
Kemudian Allah mengajarkan kepada manusia beberapa aturan dan 
ketentuan untuk meyakinkan mereka bahwa Allah-lah yang menciptakan 
segalanya agar mereka menghambakan diri kepada-Nya. Karena itu 
seandainya ada manusia yang menyatakan bahwa mereka mengetahui yang 
gaib itu, maka pengetahuan mereka hanyalah merupakan dugaan dan 
sangkaan belaka, tidak sampai kepada hakikat yang sebenarnya. M ereka pun 
tidak mengetahui dengan pasti akibat dan hikmat suatu kejadian. Percaya 
kepada yang gaib termasuk salah satu dari rukun iman. 

Di antara perkara-perkara gaib yang tidak diketahui oleh manusia 
disebutkan dalam firman A Ilah: 


Saga, 2 53 LK To AR te 1? Tessa 
oa GAS Mn An GA AA Tetes AN 
KLIEN perasaan & uu (ee 
Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat, dan Dia yang 
menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak 
ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 
dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di 


bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah M aha M engetahui, M aha M engenal. 
(Lugmn/31: 34) 


Pengetahuan tentang yang gaib hanya diketahui seseorang jika Allah 
mengajarkan kepadanya, sebagaimana firman-N ya: 


140 6. AL-AN' AM Juz 7 


. LA 


TA » GT» PA Y DL WA IS at Par 
BL BI Pa SENANG ai Bea As 
Tere A00 010 aa 
(Wates HAN TA 


Dia Mengetahui yang gaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapa 
pun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridai-N ya, maka 
sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di depan dan di 
belakangnya. (al-Jinn/72: 26-27) 

Di antara hal yang gaib yang pernah diajarkan atau diberitahukan Allah 
kepada nabi-nabi-N ya ialah: 

Nabi Isa diajari Allah untuk mengetahui apa yang dimakan dan disimpan 
seseorang di rumahnya, firman-N ya: 


. dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang 
kamu simpan di rumahmu... (2 li “lmr4n/3: 49) 


Demikian pula kepada Nabi Y usuf, firman Allah swt: 


Dia (Yusuf) berkata, "Makanan apa pun yang akan diberikan kepadamu 
berdua aku telah dapat menerangkan takwilnya, sebelum (makanan) itu 
sampai kepadamu. (Y usuf/12: 37) 


Kemudian Allah menerangkan keluasan ilmu-N ya, yaitu di samping Dia 
mengetahui yang gaib, Dia juga lebih mengetahui akan hakikat dan keadaan 
yang dapat dicapai panca indera manusia, Dia mengetahui segala yang ada di 
daratan dan di lautan sejak dari yang kecil dan halus sampai kepada yang 
sebesar-besarnya, sejak dari tempat dan waktu gugurnya sehelai daun, 
keadaan benda yang paling halus yang berada pada malam yang paling 
gelap, apakah keadaannya basah atau kering, semuanya ada di dalam ilmu 
Allah tertulis di LauY M ayfus. 

Rasulullah saw bersabda: 


op TA OP Bo Aan AT Tj ga Cah TAS Dee An Ban Ma TOK 
3 PU 33 selai ds ane OS, Or eh ON ig OS 
(one op Ol as ye Gabe olga) GEN Nyam HE 


Allah telah ada dan yang lain belum ada, dan adalah arsy-Nya di atas air, dan 
Dia menuliskan pada LauY Mayfu$ segala sesuatu dan Dia menciptakan 
langit dan bumi. (Riwayat al-B ukh#? dari 'Imrin bin ! usain) 


Juz 7 6. AL-AN' AM 141 


Dari hadis di atas dipahami bahwa segala sesuatu yang ada tidak luput 
dari pengetahuan A Ilah. 


(60) Ayat ini menerangkan kekuasaan Allah terhadap makhluk-N ya, yaitu 
Dialah yang menidurkan di malam hari untuk beristirahat dan 
menghilangkan kelelahannya karena berusaha di siang hari untuk mencari 
nafkah dan berjuang menegakkan agama-Nya. Proses itu tidak diketahui 
oleh manusia. 

Pada ayat lain Allah menerangkan hakikat tidur dan hakikat mati, yaitu 
firman-N ya: 


Toar S3 51 nenen Ag Nan Pi 


SIT AT aa - RESI NY, 

BEN BI Lapas Ne 
Allah memegang nyawa (seseorang) pada saat kematiannya dan nyawa 
(seseorang) yang belum mati ketika dia tidur: maka Dia tahan nyawa (orang) 
yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan nyawa yang lain 
sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat 


tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berpikir. (az- 
Zumar/39: 42) 


Ba 


Allah pula yang membangunkan manusia di siang hari. Dia mengetahui 
apa yang akan dikerjakan manusia di siang hari sebelum ia mengerjakannya. 
Orang-orang beriman akan mengisi seluruh waktu bangunnya dengan segala 
macam amal yang diridai Allah, karena ia yakin bahwa hidup di dunia 
adalah sementara, sedangkan hidup yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. 
Sedangkan orang-orang kafir mengisi kehidupan mereka dengan segala 
macam yang diinginkan oleh hawa nafsu, karena mereka meragukan 
kehidupan akhirat, dan seakan-akan mereka telah meyakini bahwa hidup di 
dunia inilah hidup yang sebenarnya. 

Dengan menidurkan manusia di malam hari dan membangunkannya di 
siang hari dan dengan perputaran waktu itu habislah umur mereka. Lalu 
mereka diwafatkan dan kembali kepada Allah untuk ditimbang amal baik 
yang pernah mereka kerjakan dan perbuatan dosa yang pernah mereka 
lakukan. Kepada mereka diberitakan segala perbuatan yang pernah 
dilakukan selama tidur di malam hari dan waktu bangun di siang hari sesuai 
dengan yang diperintahkan A Ilah. 

(61) Ayat ini menegaskan kekuasaan, pemeliharaan dan pengawasan 
Allah terhadap hamba-hamba-N ya. Dia tidak dapat dikuasai sedikit pun oleh 
makhluk-makhluk-Nya termasuk sembahan-sembahan dan patung-patung 
yang disembah oleh orang-orang musyrik, karena sembahan dan patung itu 


142 6. AL-AN' AM Juz 7 


tidak mampu memegang kekuasaan dan tidak mampu memberi pertolongan, 
bahkan ia sendirilah yang diberi pertolongan. 

Dari ayat ini dipahami bahwa hendaklah manusia menghambakan diri 
kepada Allah, karena segala ilmu, kekuasaan, kemerdekaan, kemampuan 
bergerak dan berdaya cipta merupakan anugerah Allah kepada mereka. Dia 
sanggup menambah atau mencabut anugerah-N ya kapan Dia kehendaki. Di 
saat Dia mencabut semua anugerah-N ya itu, maka manusia tidak mempunyai 
arti sedikit pun. 

Allah juga mengirimkan kepada manusia malaikat-malaikat penjaga yang 
menjaga mereka dan merekam tindak-tanduk mereka setiap waktu. 
Semuanya dicatat dan tidak ada sesuatu pun yang tertinggal. Firman A Ilah swt: 


SB SNI 
Dan apabila lembaran-lembaran (catatan amal) telah dibuka lebar-lebar. (at- 
Takwrr/81: 10) 


M engenai malaikat penjaga, tersebut dalam firman Allah swt: 


Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi 
(pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal 
perbuatanmu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(al-Infi 4/82: 10-12) 


Bahkan bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap 
menjaganya secara bergiliran dan ada pula yang mencatat amalan- 
amalannya, yaitu Ragib dan Atid, sebagaimana firman A Ilah sut: 


Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 
bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah 
Allah. (ar-Ra'd/13: 11) 


Sabda Nabi saw: 
Le an ea aa. 
SP BS an HA ah an LS S3 SA DAN HK js 
Hg Sahat Alya) Salat Ap (MEA al (PAUS NIAS Sesat 
(S3 dos 


Juz 7 6. AL-AN' AM 143 


Para malaikat berganti-ganti menjagamu, yaitu malaikat malam dan malaikat 
siang, mereka bertemu (berganti giliran) pada waktu salat subuh dan waktu 
salat ajar. Kemudian malaikat yang menjagamu di malam hari naik ke langit, 
maka Tuhan menanyakan kepada mereka (sedang Dia lebih tahu dari 
mereka) “Bagaimanakah kamu tinggalkan hamba-hamba-K u.” M ereka 
menjawab, “Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat dan kami datangi 
mereka dalam keadan salat pula.” (Riwayat al-B ukh4r? dan M uslim dari Abu 
Hurairah) 


Sebenarnya Allah tidak memerlukan malaikat pencatat untuk mencatat 
segala perbuatan manusia, karena Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. 
Dengan adanya malaikat pencatat yang mencatat seluruh perbuatan manusia, 
diharapkan manusia akan berhati-hati jika hendak mengerjakan suatu 
pekerjaan, apakah pekerjaan itu diridai Allah atau tidak. 

Demikianlah para malaikat penjaga dan pencatat itu menjaga, mengawasi 
dan mencatat seluruh perbuatan manusia, sampai saat datangnya kematian 
kepadanya. Dengan datangnya malaikat maut mencabut nyawa manusia 
untuk melaksanakan perintah Allah sampailah ajal manusia itu, Allah swt 
berfirman: 


Ca jan Sea “3 KAT SERIES 


Katakanlah, "M alaikat maut yang diserah untuk (mencabut nyawa) mu akan 
mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.” 
(as-Sajdah/32: 11) 


(62) Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang telah dicabut 
nyawanya oleh malaikat maut, kembali kepada Allah untuk diadili 
perkaranya, dan Alah akan memberi keputusan berdasar hukum-N ya dengan 
seadil-adilnya. Dia mempunyai kekuasaan untuk menghukum, tidak seorang 
pun yang dapat mengubah keputusan-Nya. Dia amat cepat memberi 
keputusan. 

Sesungguhnya semua perhitungan, pembalasan dan hukuman di akhirat 
nanti semata-mata berdasar amal, perbuatan dan tindakan manusia semasa 
hidup di dunia apakah sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan Allah 
atau tidak. 


Kesimpulan 

1. Allah Maha Menguasai semua makhluk-Nya, tidak seorang pun dapat 
menghalangi, bila Dia melaksanakan kehendak-N ya. 

2. Allah mengutus kepada manusia, malaikat-malaikat penjaga dan 
malaikat-malaikat pencatat untuk mencatat segala amal dan perbuatannya 
selama mereka hidup di dunia. 

3. Pada saatnya Allah mengirimkan kepada manusia malaikat-malaikat 
untuk mencabut nyawanya. 


144 6. AL-AN' AM Juz 7 


4. Setelah manusia meninggal ia kembali kepada Allah untuk 
diperhitungkan amal perbuatannya berdasar hukum-hukum A Ilah. 

5, Allah memberi pahala dan mengazab para hamba berdasarkan amal dan 
perbuatan mereka selama hidup di dunia. 


BUKTI-BUKTI KEBESARAN DAN KASIH SAYANG 
ALLAH KEPADA HAMBA-NYA 


das AA GAES SATAA Lenka 
PN Pat Sa nossbat 

KALA GNENEEI TE A33 
SARA Sis ay 9 ee 


Ye 





Terjemah 

(63) Katakanlah (M uhammad), "Siapakah yang dapat menyelamatkan 
kamu dari bencana di darat dan di laut, ketika kamu berdoa kepada-Nya 
dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut?” (Dengan mengatakan), 
"Sekiranya Dia menyelamatkan kami dari (bencana) ini, tentulah kami 
menjadi orang-orang yang bersyukur.” (64) Katakanlah (M uhammad), 
"Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam 
kesusahan, namun kemudian kamu (kembali) mempersekutu-kan-N ya.” (65) 
Katakanlah (Muhammad), "Dialah yang berkuasa mengirimkan azab 
kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu 
dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada 
sebagian kamu keganasan sebagian yang lain.” Perhatikanlah, bagaimana 
Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kekuasaan Kami) agar 
mereka memahami (nya). (66) Dan kaummu mendustakannya (azab) padahal 
(azab) itu benar adanya. Katakanlah (Muhammad), "Aku ini bukanlah 
penanggung jawab kamu.” (67) Setiap berita (yang dibawa oleh rasul) ada 
(waktu) terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 145 


Kosakata: 
1. Y unajj'kum 154 (al-An'amv6: 63) 


Bentuk musari' dari najja. Kata ini terambilkan dari kata “an-najwah” 
artinya tempat yang tinggi. Jika dikatakan “yunajj?”” berarti melemparkan 
sesuatu ketempat yang tinggi, sehingga terhindar dari banjir dan lainnya. 


Lalu digunakan untuk perihal penyelamatan dari segala mara bahaya. 
2. Yalbisakum Syiya'an v4 X4 (al-An“am/6: 65) 


Yalbisakum bentuk muxsari' dari labasa yang artinya mencampurkan, 
membuat sesuatu menjadi tidak jelas. Jika musari'nya yalbasu seperti pada 
kata talbasinaha (an-NaYl/16: 14) maka masinya labisa yang artinya 
memakai dan menutupi. Akar kata dari keduanya adalah (« -— -J) yang 
berarti percampuran atau saling merasuki (mukhala ah wa mudakhalah). 
Pakaian dikatakan libas karena benda itu melekat dan bercampur dengan 
pemakaianya. Malam juga disebut libas (al-Furgan/25: 47) karena kegelapan 
malam telah meliputi seseorang seperti juga pakaian. Suami atau isteri juga 
dikatakan libas (al-Bagarah/2: 187) karena keduanya sudah bercampur atau 
saling menutupi kejelekan masing-masing. Ketakwaan juga disebut libas 
(al-A'raf/7: 26) karena ketakwaan sangat mempengaruhi pribadinya dari 
seluruh sisi. Ketakutan dan kelaparan juga disebut libas (an-Na#1/16: 112) 
karena keduanya telah meliputi kehidupan orang-orang yang ingkar terhadap 
Allah. 

Sedangkan kata syiya'an adalah jamak dari syi'ah yang artinya 
sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Kata dasarnya adalah 
(& - -uS) yang mempunyai dua arti. Pertama, saling memperkuat 
(mu'asadah). Kedua, menyebar (al-baff). 

Dari penjelasan di atas maka ungkapan yalbisakum syiya'an berarti 
“mencampurkan kamu atau memecah belah kamu dalam golongan (yang 
saling bertentangan).” Bisa juga diartikan “Dia (Allah) menggelapkan 
urusanmu, akhirnya kemauanmu saling bertentangan, sedangkan kamu 
terpecah dalam kelompok-kelompok, maka semakin menjadikan kamu 
bercerai berai.” 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan bahwa ilmu-N ya meliputi 
segala sesuatu. Tanda kekuasaan dan kebesaran-Nya dapat dilihat pada diri 
sendiri dan pada alam semesta. Dialah yang menghidupkan dan mematikan 
semua yang bernyawa, dan Dialah yang menghidupkannya kembali serta 
mengumpulkannya kepada-Nya, kasih sayang-N ya kepada hamba-hamba- 
Nya dengan melimpahkan rahmat dan karunia yang tidak terhingga kepada 
mereka. Pada ayat-ayat ini Dia juga berkuasa untuk mengazab orang-orang 


146 6. AL-AN' AM Juz 7 


yang mengingkari-Nya, dengan azab yang keras, yang belum pernah 
terbayang dalam pikiran mereka tentang kedahsyatan azab itu. 


Tafsir 

(63) Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengatakan kepada 
orang-orang musyrik bahwa siapakah yang dapat menyelamatkan dan 
melepaskan mereka dari kegelapan daratan bila mereka tersesat, siapa yang 
sanggup melepaskan mereka dari kesengsaraan dan penderitaan hidup, siapa 
yang sanggup melepaskan mereka dari kegelapan lautan bila mereka 
berlayar di tengahnya, lalu datanglah angin topan disertai ombak yang besar, 
sehingga mereka tidak mengetahui arah dan tujuan lagi? Yang dapat 
menyelamatkan manusia dari segala kegelapan dan kesengsaraan itu 
hanyalah Allah, tidak ada yang lain. 

Tabiat manusia adalah bahwa jika mereka dalam keadaan kesulitan dan 
dalam mara bahaya, mereka ingat kepada Allah, mereka menyerahkan diri, 
tunduk dan patuh kepada-Nya disertai dengan doa dan memohon 
pertolongan kepada-Nya. Bahkan dalam keadaan demikian mereka berjanji 
akan tetap berserah diri kepada Allah dan mensyukuri nikmat-Nya jika 
kesulitan dan mara bahaya itu dihindarkan dari mereka. Tetapi setelah 
kesulitan dan mara bahaya itu terhindar, mereka lupa akan janji yang telah 
mereka ikrarkan bahkan mereka menjadi orang-orang yang zalim dan 
mempersekutukan A lah. 

Keadaan mereka itu dilukiskan dalam firman Allah swt: 


We an AS ari IE TA aka 2 
PENATAAN 
BERGAYA ES DSA GKI meRug ga 


Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (dan 
berlayar) di lautan. Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan 
meluncurlah (kapal) itu membawa mereka (orang-orang yang ada di 
dalamnya) dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira 
karenanya, tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari 
segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung (bahaya), maka 
mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata. (Seraya berkata), 
"Sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari (bahaya) ini, pasti kami 
termasuk orang-orang yang bersyukur.” Tetapi ketika Allah menyelamatkan 
mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa (alasan) yang 
benar... (Y ynus/10: 22-23) 


Juz 7 6. AL-AN' AM 147 


(64) Allah menegaskan bahwa hanya Allah-lah yang menyelamatkan dan 
melepaskan manusia dari segala macam kesusahan dan penderitaan, bukan 
sembahan-sembahan atau berhala-berhala yang mereka sembah itu, karena 
sembahan-sembahan dan berhala-berhala itu tidak mampu sedikit pun 
menjauhkan kesusahan dan penderitaan dari mereka. Tetapi orang kafir itu 
setelah selamat dan terlepas dari bahaya mereka kembali mempersekutukan 
Allah. 

(65) Ayat ini merupakan peringatan yang keras terhadap orang-orang 
yang hanya mengingat kepada Allah dalam keadaan menderita dan sengsara, 
kemudian setelah penderitaan dan kesengsaraan itu lenyap, mereka kembali 
mempersekutukan A lah. 

Peringatan itu ialah bahwa Allah berkuasa mendatangkan azab yang tidak 
diketahui oleh manusia hakikatnya, mungkin dari atas atau dari bawah, 
mungkin dari kanan atau dari kiri, mungkin berupa angin topan atau letusan 
gunung berapi yang dahsyat, atau mengacaubalaukan manusia, sehingga 
mereka menjadi bergolong-golongan dan berpuak-puak yang selalu 
bersengketa atau mereka saling membunuh sesama mereka sehingga 
sebagian mereka merasakan keganasan sebagian yang lain. Karena itu 
hendaklah orang-orang kafir itu ingat bahwa sekalipun pada suatu waktu 
mereka telah diselamatkan Allah dari penderitaan dan kesengsaraan, tetapi 
bila mereka ingkar kembali, Allah Kuasa mendatangkan malapetaka yang 
lebih hebat dari itu. 

Menurut Ibnu “Abbzis yang dimaksud dengan “azab dari atasmu” ialah 
pembesar-pembesar kamu, dan yang dimaksud dengan “azab dari bawah 
kakimu” ialah yang datang dari budak-budak dan rakyat jelata. 

“Azab” yang dimaksud oleh ayat ini ialah segala macam malapetaka yang 
menimpa manusia, seperti peperangan, penganiayaan, penindasan, banjir, 
letusan gunung, musim kemarau dan sebagainya. 

Allah memerintahkan agar Nabi dan kaum Muslimin memperhatikan 
bagaimana Allah menjelaskan dan mendatangkan tanda-tanda kekuasaan- 
Nya silih berganti, dengan berbagai rupa dan cara agar dengan cara yang 
demikian itu mudah dipahami dan diyakini, mudah diketahui mana yang 
benar dan mana yang batil. 

(66) Kaum kafir di mana Nabi Muhammad berada telah mendustakan 
azab itu, padahal azab itu adalah benar, seperti telah terbukti pada sejarah 
umat-umat sebelum Nabi Muhammad, dan sejarah umat Islam sendiri. 
Sebagian mufassirin berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat ini ialah 
mereka mendustakan Al-@Gur'an, padahal Al-Gur'an itu adalah benar, tidak 
ada keraguan sedikitpun padanya, tidak akan terdapat kesalahan padanya 
sejak dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. 

“Katakanlah kepada orang kafir itu hai Rasul, bahwa kamu tidak dapat 
menguasai dan melindungi mereka, bukan pula kamu orang yang mengurus 
urusan mereka, dan kamu juga tidak kuasa menjadikan mereka orang-orang 


148 6. AL-AN' AM Juz 7 


yang beriman. Tetapi, kamu hanyalah seorang manusia yang ditugaskan 
Allah meyampaikan agama-N ya kepada mereka.” 
Pernyataan ini ditegaskan lagi oleh firman Allah swt: 


LN Bedaaka Pa 3 oat sana! Ok “ LUAS 
Wan IA BEN YAI 


Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (M uhammad) 
hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas 
mereka. (al-G #syiyah/88: 21-22) 


Firman Allah swt: 


L Aaga NAN ea Te 01 A BA ot hot 
IN Iban pe IL Gian A3 5 


Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau 
(Muhammad) bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah 
peringatan dengan Al-Gur'an kepada siapa pun yang takut kepada ancaman- 
Ku. (04/50: 45) 


(67) Pada ayat ini Allah menegaskan lagi bahwa semua berita yang ada 
dalam Al-Our'an itu ada waktu terjadinya, pada waktu itu akan diketahui 
apakah berita itu benar atau dusta, dan waktu itu diketahui betul atau 
tidaknya, serta diketahui pula hikmah kejadian berita itu. 

Berita-berita penting itu ada yang berupa janji dan ada yang berupa 
ancaman, janji Allah bagi orang yang mengikuti seruan Rasul, pahala yang 
baik bagi orang-orang yang beramal saleh dan azab yang besar bagi orang- 
orang yang mengingkari Rasul, semuanya itu akan diperlihatkan A Ilah. 

Allah swt berfirman: 


al Gara ATT TTL AN AMA AT ANA ca 
PA AA IA AA PR AA Pe sin Ka Ja 
we INAP eta, MG agete Ye 2 SETIA AM ala 24 5 
II BA AW eBII FAO 
$ 3 Pn 20 ge 
Dar ES Ip 3 
Katakanlah, "Bagaimana pendapatmu jika (A I-Our'an) itu datang dari sisi Allah, 
kemudian kamu mengingkarinya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang 
yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh” (dari kebenaran)?” K ami 
akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di 
segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka 


bahwa Al-Our'an itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa 
Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? (Fuj jilat/41: 52-53) 


Juz 7 6. AL-AN' AM 149 


Kesimpulan 


1g 


Hanya Allah yang berkuasa menyelamatkan dan melepaskan manusia 
dari segala macam bahaya serta penderitaan yang menimpa makhluk- 
Nya. 


. Manusia menurut tabiatnya menyeru dan berdoa kepada A Ilah pada saat 


bahaya atau pada saat penderitaan menimpanya. Jika mereka telah 
selamat atau terhindar dari bahaya dan penderitaan-penderitaan itu, 
mereka lupa dan kembali mengingkari nikmat A Ilah. 


. Allah berkuasa mendatangkan segala macam azab kepada manusia yang 


mengingkarinya, baik dari atas atau dari bawah, baik berupa perselisihan 
dan persengketaan yang terjadi antara manusia maupun berupa 
penindasan oleh manusia terhadap manusia yang lain. 


. Allah menjelaskan di dalam Al-Our'an bermacam-macam cara yang 


dapat menarik hati dan meyakinkan seseorang agar beriman kepada-Nya. 


. Rasul bukanlah penguasa atas manusia, tetapi dia adalah manusia biasa 


yang ditugaskan Allah menyampaikan agama-N ya kepada manusia. 


. Segala macam berita penting yang tersebut di dalam Al-Our'an adalah 


benar dan pasti akan terjadi. Di saat terjadinya barulah manusia 
mengetahui hikmah terjadinya peristiwa itu. 


LARANGAN DUDUK BERSAMA ORANG 
YANG MEMPEROLOKKAN AGAMA ALLAH 





NA Ap aihai3: ” PIN Ganas 


150 6. AL-AN' AM Juz 7 


Terjemah 

(68) Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolok- 
olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih 
ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa 
(akan larangan ini), setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama 
orang-orang yang zalim. (69) Orang-orang yang bertakwa tidak ada 
tanggung jawab sedikit pun atas (dosa-dosa) mereka: tetapi (berkewajiban) 
mengingatkan agar mereka (juga) bertakwa. (70) Tinggalkanlah orang-orang 
yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda-gurau, dan mereka 
telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al- 
Our'an agar setiap orang tidak terjerumus (ke dalam neraka), karena 
perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat 
(pertolongan) selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala 
macam tebusan apa pun, niscaya tidak akan diterima. M ereka itulah orang- 
orang yang dijerumuskan (ke dalam neraka), disebabkan perbuatan mereka 
sendiri. M ereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang 
pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. 


Kosakata: 
1. Yakhpkuna 0255 (al-An“im/6: 68) 


Kata ini terambil dari (v& -s -g) yang artinya berkisar pada menengahi 
sesuatu dan masuk padanya (tawassu syai'in wadukhul). Al-Khawx ialah 
mencebur ke dalam air dan melewatinya. Ungkapan ini digunakan juga 
untuk arti masuk dalam pembicaraan. Hanya saja kata al-khaw« lebih 
banyak digunakan untuk pembicaraan yang tidak berdasar sehingga ia 
tercela atau hanya main-main saja. 


2. Tubsala X5 (al-An am/6: 70) 


Kata tubsala adalah fi'il musari” mabni majhul dari absala. Kata 
dasarnya dari (J -«« -—) artinya mencegah, melarang, menahan. Ungkapan 
syuja" basil artinya seorang pemberani yang mampu menahan sesuatu yang 
dia pegangi dari serbuan orang lain. Pada ayat ini arti kata di atas adalah 
tertahan di neraka atau terhalangi dari rahmat dan pahala. Dari sini maka 
ungkapan pada ayat di atas berarti “agar jiwa tidak ditahan di neraka atau 
dijerumuskan didalamnya disebabkan karena dosa-dosa yang diperbuatnya.” 
Atau “agar jiwa tidak terjerumus kepada kerusakan atau siksaan,” atau “tidak 
terhalangi dari rahmat dan kebajikan.” Ada juga yang mengartikan “agar 
tidak dipermalukan.” 


Munasabah 
Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan sikap orang-orang Ouraisy 
terhadap Al-Our'an dan Nabi Muhammad, serta menerangkan bahwa tugas 


Juz 7 6. AL-AN' AM 151 


Rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah, bukan menjadikan 
seseorang beriman. Pada ayat-ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum 
Muslimin agar meninggalkan orang-orang kafir dan tidak duduk bersama- 
sama mereka yang sedang memperolok-olokkan agama Allah. 


Sabab Nuzul 

Diriwayatkan dari Sa'8d bin Jubair, Ibnu Juraij, @attdah, M ugatil, as- 
Sudd? dan M uj#hid bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan tindakan 
orang-orang musyrik yang mendustakan serta memperolok-olok Al-Our'an 
dan Nabi Muhammad. Ibnu Juraij berkata, “Orang-orang musyrik Arab 
datang dan duduk bersama Nabi, mereka ingin mendengarkan sesuatu dari 
padanya, setelah mereka mendengar ayat-ayat Al-Our'an dari Nabi, mereka 
mendustakan dan memperolokkannya, " maka turunlah ayat ini. 

Menurut riwayat Ibnu "Abb:s, Abu Ja'far dan Ibnu Sirin, bahwa ayat- 
ayat ini diturunkan berhubungan dengan tindakan orang-orang yang suka 
mengadakan bid'ah dan mengikuti hawa nafsunya di antara kaum M uslimin, 
serta orang-orang yang suka mentakwilkan ayat hanya bertujuan untuk 
mengalahkan lawan mereka dalam berdebat. 


Tafsir 

(68) Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad, jika ia duduk 
bersama orang-orang kafir, dan mereka memperolokkan ayat-ayat dan 
agama Allah, hendaklah segera meninggalkan mereka kecuali jika mereka 
mengalihkan pembicaraan mereka kepada masalah yang lain. Tindakan ini 
dilaksanakan agar orang-orang kafir sadar bahwa tindakan mereka itu tidak 
disukai Allah dan kaum Muslimin, atau jika Nabi tetap duduk bersama 
mereka, berarti Nabi seakan-akan menyetujui tindakan mereka itu. 

Nabi Muhammad dan para sahabatnya serta kaum M uslimin pada setiap 
masa diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang memperolok 
ayat-ayat Al-Our'an. Termasuk di dalamnya segala macam tindakan yang 
tujuannya memperolok agama Allah, menafsirkan dan menakwilkan ayat- 
ayat Al-Gur'an hanya karena mengikuti keinginannya. 

Jika ayat-ayat ini dihubungkan dengan ayat-ayat yang memerintahkan 
kaum M uslimin agar memerangi orang-orang yang menentang agama Islam, 
seakan-akan kedua ayat ini berlawanan. Ayat ini seakan-akan menyuruh 
kaum Muslimin tetap bersabar walau apapun tindakan orang-orang kafir 
terhadap mereka. Sedang ayat-ayat lain yang memerintahkan agar 
membunuh orang-orang kafir dimana saja mereka ditemui. 

Jawabannya ialah bahwa ayat-ayat ini diturunkan pada masa Nabi 
M uhammad, masih berada di Mekah, di saat kaum M uslimin masih lemah, 
yang pada waktu itu tugas pokok Nabi ialah menyampaikan ajaran tauhid. 
Pada masa ini belum ada perintah berperang dan memang belum ada hikmah 
diperintahkan berperang. Setelah Nabi di Medinah, dan keadaan kaum 
Muslimin telah kuat, serta telah ada perintah berperang, maka sikap 


152 6. AL-AN' AM Juz7 


membiarkan tindakan orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah 
adalah sikap yang tercela, bahkan diperintahkan agar kaum Muslimin 
membalas tindakan mereka itu. 

Kemudian Allah memperingatkan Nabi Muhammad, bahwa jika ia 
dilupakan setan tentang larangan Allah duduk bersama-sama orang yang 
memperolok-olokkan agama itu, kemudian ingat maka segera ia berdiri 
meninggalkan mereka, jangan duduk bersama mereka. 

Yang dimaksud dengan “Nabi lupa” di sini ialah lupa terhadap hal-hal 
yang biasa, sebagaimana manusia biasa juga lupa. Tetapi Nabi tidak pernah 
lupa terhadap hal-hal yang diperintahkan A Ilah menyampaikannya. 

Para ahli tafsir sepakat menyatakan bahwa Nabi M uhammad pernah lupa, 
tetapi bukan karena gangguan setan, sebagaimana firman Allah swt: 


.. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa... (al-K ahf/18: 24) 


Nabi Adam pernah lupa, sebagaimana firman Allah: 


. tetapi dia lupa, dan Kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. 
(? 4h420: 115) 


Nabi M usa pun pernah lupa, firman Allah swt: 


Dia (M usa) berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku 
dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam 
urusanku.” (al-K ahf/18: 73) 


Nabi M uhammad, pernah lupa di waktu beliau salat, lalu beliau bersabda: 


SIA ay) BSN LIS BB DAS US SA S5 Ta MI 


“Aku tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kamu, aku lupa sebagaimana 
kamu lupa, karena itu apabila aku lupa, maka ingatkan aku.” (Riwayat al- 
Bukh:r? dan Muslim dari Abdullah) 


Juz 7 6. AL-AN' AM 153 


Allah menegaskan bahwa setan hanya dapat mempengaruhi orang-orang 
yang lemah imannya, sedangkan terhadap orang yang kuat imannya, setan 
tidak sanggup mempengaruhinya dan menjadikannya lupa kepada Allah. 

Allah swt berfirman: 


Pa 12 Ss 8, LL Aa KN NN Oa MILO UMP Oa 
FAN BEA SPA INA AG 

an: »d okeh hah 
KAS PAN ANN YNA 


Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan 
bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang 
menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya 
dengan Allah. (an-N aX1/16: 99-100) 


Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setan 
tidak sanggup menjadikan hamba yang beriman lupa terhadap sesuatu, 
apalagi menjadikan Nabi lupa terhadap sesuatu, karena ia tidak dapat 
menguasai hamba Allah yang beriman. Dalam ayat ini disebutkan, setan 
menjadikan Nabi lupa hanya merupakan kebiasaan dalam bahasa, bahwa 
segala macam perbuatan yang tidak baik adalah disebabkan perbuatan setan, 
sekalipun yang melakukan bukan setan. Seandainya seorang hamba yang 
mukmin kuat imannya lupa, maka lupanya hanyalah karena pengaruh hati 
dan jiwanya sendiri, bukan karena pengaruh atau gangguan setan. 

Sebagian ulama menetapkan hukum berdasarkan ayat ini, sebagai berikut: 
1. Wajib menjauhkan diri dari orang-orang yang sedang mempermainkan 

ayat-ayat Allah, atau orang-orang yang mentakwilkan ayat-ayat Allah 

hanya karena mengikuti keinginan hawa nafsunya, seandainya tidak 
mampu menegur mereka agar menghentikan perbuatan itu. 

2. Boleh duduk bersama untuk membicarakan sesuatu yang bermanfaat 
dengan orang-orang kafir, selama mereka tidak memperolokkan agama 
Allah. 

(69) Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang mukmin yang bertakwa 
kepada Allah tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang musyrik 
yang memperolokkan ayat-ayat Allah dan mereka tidak akan menanggung 
dosa orang musyrik. M ereka berkewajiban memberi peringatan kepada kaum 
musyrik yang berbuat demikian, untuk tidak lagi memperolokkan ayat-ayat 
Allah. 

(70) Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan orang-orang yang 
beriman agar memutuskan hubungan dengan orang-orang yang menjadikan 
agama mereka sebagai mainan dan sasaran senda-gurau. Mereka itu telah 
teperdaya oleh kesenangan hidup duniawi, dan telah lupa bahwa kehidupan 
yang sebenarnya, ialah di akhirat nanti. M ereka tidak membersihkan diri dan 
jiwa mereka, tidak memperbaiki budi pekerti mereka sebagaimana yang 


154 6. AL-AN' AM Juz 7 


telah diajarkan Allah, mereka lalai dan lupa akan pertemuan dengan Allah di 
akhirat nanti, mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga dengan mengisi 
kehidupan duniawi dengan berbagai perbuatan yang merugikan diri mereka 
sendiri. 

Allah memerintahkan pula agar Rasul dan kaum Muslimin memberi 
peringatan kepada mereka dengan ayat-ayat Al-Our'an, agar mereka tidak 
dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Pada hari 
itu tidak sesuatu pun yang dapat menolong, mendatangkan kebaikan atau 
menolak kejahatan dan kesengsaraan yang mereka alami selain dari Allah. 
Pada hari itu tidak ada lagi alat yang dapat dijadikan untuk menebus diri agar 
terhindar dari azab Allah. Sebagaimana firman Allah swt: 


£ 23 Inah dng, Bana A23, Tea Toe Sao 2G Ar) 
DA BN AAS GARENA GA IA Ha eapoanG AIUY 


Dan takutlah kamu pada hari, (ketika) tidak seorang pun dapat menggantikan 
(membela) orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak 
berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. (al- 
Bagarah/2: 123) 


Ayat ini membantah pendapat yang mengatakan bahwa di akhirat nanti 
ada pemberi syafaat yang dapat menolak atau meringankan azab selain 
Allah, seperti berhala-berhala, orang yang dianggap memiliki karamah dan 
sebagainya. 

Allah menegaskan bahwa orang-orang yang memperolok-olokkan agama 
Allah itu berarti mereka telah mengharamkan atas dirinya pahala dan karunia 
Allah di akhirat nanti, karena itu bagi mereka azab yang pedih, mereka 
dijerumuskan ke dalam neraka akibat perbuatan mereka sendiri dan di 
neraka itu mereka meminum air yang mendidih disebabkan kekafiran 
mereka. 


Kesimpulan 

1. Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin bahwa jika mereka duduk 
bersama orang-orang yang mempermainkan agama, hendaklah segera 
meninggalkan mereka, agar mereka menyadari perbuatan mereka. 

2. Allah tidak menghukum kaum Muslimin mengerjakan sesuatu pekerjaan 
yang dilarang Allah dalam keadaan lupa, asal mereka bertobat dan 
memperbaiki diri bila mereka sadar dari perbuatannya. 

3. Setan tidak dapat mempengaruhi hamba-hamba Allah yang beriman, 
yang dapat dipengaruhinya hanyalah orang-orang yang tidak beriman. 

4. Allah memerintahkan kaum Muslimin agar meninggalkan orang-orang 
yang menjadikan agama Allah sebagai bahan ejekan dan permainan senda 
gurau serta mengingatkan mereka akan hari yang di hari itu tidak ada 
penolong kecuali Allah dan tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan 
tebusan untuk menebus diri mereka untuk menghindari azab Allah. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 155 


5. Seseorang diazab dan diberi pahala berdasarkan amal perbuatannya tidak 
berdasarkan perbuatan orang lain. 


SIKAP ORANG-ORANG MUKMIN 
MENGHADAPI ORANG-ORANG MUSYRIK 





NE UT LANANG alan ai SN 
AAN pre Kore) SANA daa Tar 
GX Bee - ja ag5n s1 | 
aki TANGGA Or, Sjrem | 
AG (aa Lea 1 MR Sa 
SERA AN EKA 


Terjemah 

(71) Katakanlah (Muhammad), "Apakah kita akan memohon kepada 
sesuatu selain Allah, yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak (pula) 
mendatangkan mudarat kepada kita, dan (apakah) kita akan dikembalikan ke 
belakang, setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang 
telah disesatkan oleh setan di bumi, dalam keadaan kebingungan.” K awan- 
kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus (dengan mengatakan), "Ikutilah 
kami.” Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang 
sebenarnya): dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh 
alam, (72) Dan agar melaksanakan salat serta bertakwa kepada-Nya.” Dan 
Dialah Tuhan yang kepada-Nya kamu semua akan dihimpun. (73) Dialah 
yang menciptakan langit dan bumi dengan hak (benar), ketika Dia berkata, 
"Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik- 
Nyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui 
yang gaib dan yang nyata. Dialah Y ang M ahabijaksana, M aha M engetahui. 


Kosakata: Istahwathusy-syai an Ola & setel (al-Anam/6: 71) 


Kata dasarnya dari («5 -5 -&), bisa berarti meluncur dari atas ke bawah, 
atau bisa berarti hawa nafsu atau kecenderungan/kesenangan. Dari arti 
dasar maka ayat tersebut berarti setan telah menjerumuskannya ke dalam 


156 6. AL-AN' AM Juz7 


jurang/neraka. Atau setan telah merayu dan meninabobokannya melalui apa 
yang disenangi oleh manusia. Ada juga yang mengartikannya bahwa setan 
telah merasuki dirinya dan menyebabkannya tersihir sehingga ia 
memperturutkan kehendak setan, akhirnya ia tersesat dari jalan lurus. 


Munasabah 

Dalam ayat-ayat yang lalu Allah memerintahkan kepada kaum M uslimin, 
agar meninggalkan orang-orang musyrik yang mempermainkan agama, 
karena mereka telah tertipu oleh kenikmatan hidup dunia dan terjerumus ke 
dalam lembah kemusyrikan, serta menerangkan sebab mereka dilarang 
meminta pertolongan kepada sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat 
dan tidak pula menolak madarat. Juga melarang mereka memperturutkan 
hawa nafsu yang akan membawa mereka kepada siksaan Allah yang sangat 
pedih. 

Dalam ayat-ayat ini Allah memberikan tuntunan kepada kaum Muslimin, 
agar mereka bersikap tegas, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah 
dan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang telah lalu setelah 
memeluk agama Islam. Juga menerangkan berbagai macam amal yang harus 
dikerjakan agar mereka tetap dalam petunjuk Allah, kemudian dijelaskan 
pula tentang kekuasaan Allah sebagai bukti wujud-Nya dan kebenaran 
adanya ancaman-N ya di akhirat, kesempurnaan ilmu-N ya dan hikmat-N ya. 


Tafsir 

(71) Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan pengikut- 
pengikutnya untuk mengatakan kepada orang-orang yang mengajak beliau 
untuk mengikuti agama mereka lalu bersama-sama menyembah berhala, agar 
mereka tidak meminta pertolongan kepada selain Allah seperti menyembah 
batu atau pepohonan dan lain-lain yang tidak dapat memberikan manfaat 
atau menolak madarat. Akan tetapi dia hanya beribadah kepada Allah 
semata, Y ang mempunyai kekuasaan, Y ang memberikan manfaat atau mudarat 
dan Y ang menguasai makhluk, Y ang menghidupkan dan mematikan. 

Orang-orang yang berpikir secara wajar, tentu dapat membedakan mana 
yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang benar dan mana yang 
salah: sesungguhnya menghambakan diri kepada Zat yang dapat diharapkan 
manfaat-Nya dan ditakuti siksaan-N ya, lebih utama dan lebih baik daripada 
menghambakan diri kepada sesuatu yang tidak dapat diharapkan 
manfaatnya, menghambakan diri kepada Allah lebih baik daripada kembali 
kepada jalan yang sesat dan bergelimang dalam kemusyrikan. 

Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa menyembah selain Allah tidak 
patut dilakukan karena sebab-sebab berikut ini: 
1. Orang yang berpikir secara wajar akan memohon pertolongan kepada 

Zat Yang Mahakuasa, Y ang dapat mendatangkan manfaat dan menolak 

madarat. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 157 


2. Mereka tidak mau murtad seperti keadaan mereka sebelum memeluk 
agama Islam. 

3. Orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah dan diselamatkan 
dari jurang kesesatan tidak mungkin bisa disesatkan kembali oleh siapa 
pun juga, seperti ditegaskan oleh Allah dalam firman-N ya: 





Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang 
dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Mahaperkasa dan mempunyai 
(kekuasaan untuk) menghukum? (az-Zumar/39: 37) 


Dalam ayat ini digambarkan bahwa orang-orang yang murtad sesudah 
beriman adalah seperti orang yang terkena bisikan setan, atau seperti orang 
kebingungan dalam mencapai sesuatu yang ia sendiri tidak tahu bagaimana 
cara mencapainya. Mereka dalam keadaan bimbang, karena merasa bahwa 
dirinya berada di antara persimpangan jalan. Mereka telah meninggalkan 
jalan yang lurus dan menempuh jalan yang sesat tak tentu arah dan 
tujuannya. Di tengah-tengah kebingungan itu mereka digambarkan seolah- 
olah dipanggil oleh kawan-kawannya yang beriman untuk kembali kepada 
jalan yang lurus, akan tetapi mereka itu tidak dapat memenuhi panggilan 
tersebut karena mereka telah memisahkan diri. Pandangan dan pikirannya 
sudah ditujukan kepada bisikan setan, sehingga tidak dapat lagi mendengar 
seruan itu. Gambaran ini sesuai dengan firman A Ilah: 


PO v, 5 Been 3 s 3 P7 
Jadi Ga debe BNALESA, 2S AAS 
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. 
(al-Bagarah/2: 275) 

Sesudah itu Allah memberikan dorongan kepada Nabi M uhammad agar 
selalu berusaha agar orang-orang musyrik dapat memenuhi panggilan Nabi 
untuk kembali ke jalan yang lurus dan menjauhi jalan yang sesat, yang 
membingungkan pikirannya. 

Allah menegaskan bahwa petunjuk yang benar ialah petunjuk yang 
diturunkan Allah, yang termuat dalam ayat-ayat-Nya. Di dalam petunjuk 
itulah terdapat bukti-bukti dan keterangan-keterangan tentang kebenaran- 
Nya yang tidak mengandung kebatilan. 

Seruan ini berbeda dengan seruan yang dikumandangkan oleh orang- 
orang yang memperturutkan hawa nafsunya yang hanya mengekor kepada 
jejak nenek moyang mereka. Allah memerintahkan Nabi M uhammad agar 
mengatakan kepada mereka bahwa tugas yang dibebankan pada beliau ialah 
menyerahkan jiwa raganya semata-mata kepada Allah, Tuhan semesta alam. 

(72) Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan pengikut- 
pengikutnya untuk mendirikan salat secara tetap dan menjalankannya sesuai 


158 6. AL-AN' AM Juz 7 


dengan ketentuan yang ditetapkan syariat. Allah juga memerintahkan agar 
mereka bertakwa, yaitu memelihara diri dari segala sesuatu yang dapat 
membawa dirinya ke jalan yang menyimpang dari agama Allah dan syariat- 
Nya dan memelihara diri dari kemudaratan dan kerusakan yang 
membahayakan dirinya. 

Pada akhir ayat ini Allah memperingatkan kepada seluruh manusia bahwa 
Allah akan mengumpulkan mereka di hari mahsyar. Pada hari itu manusia 
akan digiring untuk menghadap Tuhan-Nya, dan akan diperiksa segala amal 
perbuatannya serta diberi balasan sebagaimana mestinya. Peringatan ini 
diberikan agar mereka dapat berpikir dan merasakan bahwa menyembah 
selain Allah atau merasa takut terhadap kekuasaan selain Allah, atau 
mengharapkan pertolongan kepada selain Allah adalah tindakan yang tidak 
benar. 

(73) Allah mengajak manusia untuk memikirkan kejadian alam semesta 
ini agar terbuka pikirannya serta meyakini, bahwa kejadian alam semesta ini 
yang penuh dengan keindahan tentu ada yang menciptakan, yaitu Allah 
Yang menciptakan langit dan bumi dengan segala penghuninya yang 
menjadi bukti kebenaran, serta menciptakan pula hukum alam yang berlaku 
umum yang kadangkala mengandung hikmah dan rahasia yang menunjukkan 
sifat-sifat Pencipta-Nya, keesaan-Nya, dan kekuasaan-Nya yang tidak 
terbatas. Langit dan bumi serta segala isinya diciptakan Tuhan secara serasi 
dan teratur, tidak ada yang sia-sia. Allah berfirman: 


"Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia.” (? li 
“1mr-n/3: 191) 





Juga firman-N ya: 





Dan tidaklah K ami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang 
ada di antara keduanya. Tidaklah Kami ciptakan keduanya melainkan 
dengan hag (benar). (ad-Dukh1n/44: 38-39) 


Allah menegaskan bahwa pada saat menciptakan alam dan menetapkan 
hukum-hukum-Nya, semuanya berjalan menurut kehendak-Nya, tak ada 
kesulitan sedikit pun dan tak ada yang menghalangi serta mengubah 
hukumnya. Semua kejadian berlangsung baik dengan patuh ataupun secara 
terpaksa. Itulah sebabnya Allah menegaskan bahwa pada saat menciptakan 
langit dan bumi Dia menciptakannya dengan benar, karena seluruh perintah- 
Nya adalah benar dan ciptaan-Nya pun benar, sesuai dengan firman-N ya: 


Juz 7 6. AL-AN' AM 159 


Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-N ya. (al-A “r#/7:54) 


Di samping itu, Allah juga memiliki kekuasaan untuk mengadili seluruh 
manusia setelah mereka dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di hari 
mahsyar. Itulah kekuasaan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh raja-raja 
dan penguasa-penguasa betapa pun luasnya kekuasaan mereka, karena 
meskipun raja-raja itu berkuasa untuk membuat peraturan dan memberikan 
hukuman kepada pelanggarnya, namun mereka pada hari Kiamat tidak 
berdaya lagi, karena pada saat itu kekuasaan hanya di tangan Allah semata. 

Kemudian Allah memberikan keterangan tentang kekuasaan-N ya, untuk 
memberikan pengertian kepada seluruh manusia bahwa tidak ada sesuatu 
pun yang terlepas dari pengetahuan-Nya. Allah mengetahui seluruh alam, 
baik yang tampak ataupun yang tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan 
secara terang-terangan ataupun yang dilakukan secara rahasia. Dia sangat 
bijaksana menciptakan segala sesuatu secara serasi dan harmonis sesuai 
dengan fungsinya. 

Oleh sebab itu, tidak layak bagi manusia yang berakal untuk 
menghambakan diri kepada selain Allah baik secara langsung ataupun 
dengan maksud menjadikannya sebagai perantara untuk mendekatkan diri 
kepada-N ya. 


Kesimpulan 

1. Orang yang betul-betul beriman tidak akan menyembah selain A Ilah. 

2. Orang yang murtad setelah beriman, digambarkan oleh Allah sebagai 
orang yang kebingungan karena disesatkan oleh setan. 

3. Di antara cara-cara yang harus ditempuh oleh kaum Muslimin dalam 
menghambakan diri kepada Allah ialah melakukan salat secara tetap, 
bertakwa kepada-Nya dan meyakini adanya hari akhirat. 

4. Allah menjelaskan bahwa penciptaan dan pemeliharaan langit dan bumi 
di tangannya dengan benar, rapih, penuh kesungguhan dan tidak main- 
main. 


160 6. AL-AN' AM Juz 7 


CARA NABI IBRAHIM MEMBIMBING KAUMNYA 
KEPADA AGAMA TAUHID 


Terjemah 

(74) Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, 
"Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai tuhan? 
Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang 
nyata.” (75) Dan demikianlah Kami memperlihatkan kepada Ibrahim 
kekuasaan (Kami yang terdapat) di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk 
orang-orang yang yakin. (76) Ketika malam telah menjadi gelap, dia 
(Ibrahim) melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata, "Inilah Tuhanku.” 
M aka ketika bintang itu terbenam dia berkata, "A ku tidak suka kepada yang 
terbenam.” (77) Lalu ketika dia melihat bulan terbit dia berkata, "Inilah 
Tuhanku.” Tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata, "Sungguh, jika 
Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang- 
orang yang zalim.” (78) Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia 
berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar.” Tetapi ketika matahari terbenam, 
dia berkata, "Wahai kaumku! Sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu 
persekutukan.” (79) Aku hadapkan wajahku kepada (Allah) yang 
menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama 
yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. 


Kosakata: 
1. ALMuginin GEN (al-An Am/6: 75) 


Isim fa'il dari aygana. Kata dasarnya adalah yagin. Yagin adalah 
pengetahuan yang didapatkan setelah merenung dan memikirkan. Yagin 


Juz 7 6. AL-AN' AM 161 


dihasilkan setelah adanya syubhat atau keraguan. Dalam menghadapi satu 
persoalan seseorang biasanya merasa ragu, tapi setelah dia mendapatkan 
banyak dalil atau petunjuk, keraguan itu sedikit demi sedikit akan sirna, 
digantikan oleh perasaan tenang dan tenteram. 


2. Janna :& (al-An am/6: 76) 


Asal katanya (0 -0 -g) artinya tertutup dari pandangan. Jin dikatakan 
demikian karena makhluk ini tidak dapat dilihat atau tertutup dari pandangan 
mata kita. Jannah atau kebun karena banyaknya pepohonan sehingga orang 
yang berada di dalamnya tertutup dan tidak dapat dilihat. Majnun atau orang 
gila, karena akalnya tertutup. Janan artinya hati, karena hati berada di dalam 
dada yang tertutup oleh pandangan. Jan?n artinya bayi dalam kandungan, 
karena tertutup oleh perut. Dengan demikian kata janna pada ayat tersebut 
bisa diartikan dengan “ketika dia (Ibrahim) tertutupi oleh gelapnya malam.” 


M unasabah 

Di dalam ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan pokok-pokok akidah 
yang harus dipegang oleh orang-orang yang beriman, disertai alasan-alasan 
yang kuat, untuk menunjukkan kebenaran pokok-pokok akidah itu dan 
membatalkan praktek-praktek ibadah yang dilakukan orang-orang musyrik, 
serta menjelaskan sikap mereka yang selalu mendustakan ayat-ayat yang 
diturunkan kepada Rasul, padahal ayat-ayat itu untuk memperkuat 
kerasulannya dan menolak keraguan mereka tentang kerasulan itu. 

Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah, untuk 
mengisahkan dakwah Nabi Ibrahim yang mengajak manusia untuk beragama 
tauhid dan menjauhi penyembahan berhala yang membawa manusia kepada 
kesesatan, dengan disertai alasan-alasan yang kuat. Jagat raya dan seluruh 
isinya serta hukum yang berlaku di dalamnya, cukup kuat untuk menjadi 
bukti keesaan Allah dan kebatilan perbuatan orang-orang musyrik. 


Tafsir 

(74) Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengingatkan 
orang-orang musyrik kepada kisah nenek moyangnya yang mereka 
muliakan, yaitu Nabi Ibrahim agar mereka mengikuti agama nenek moyang 
mereka. Ibrahim mengajak manusia untuk beragama tauhid dan 
menghentikan perbuatan syirik. 

Dalam kisah ini diungkap kembali percakapan antara Nabi Ibrahim 
dengan bapaknya A Gar. Nabi Ibrahim menanyakan kepada bapaknya dan 
kaumnya apakah pantas mereka itu menjadikan berhala-berhala, yang 
mereka buat sendiri sebagai tuhan? Mengapa mereka tidak menyembah 
Allah yang menciptakan mereka dan menguasai berhala-berhala itu. 
Semestinya mereka tahu bahwa Allah-lah yang berhak disembah. Itulah 
sebabnya maka Nabi Ibrahim menegaskan bahwa dirinya betul-betul 


162 6. AL-AN' AM Juz 7 


mengetahui bahwa bapak dan kaumnya terjerumus ke dalam lembah 
kesesatan yang nyata, jauh menyimpang dari jalan yang lurus. 

Perbuatan mereka jelas tersesat dari ajaran wahyu dan menyimpang dari 
akal yang sehat, karena berhala-berhala itu tidak lain hanyalah patung- 
patung hasil pahatan yang dibuat dari batu, kayu atau logam, dan lain-lain. 
Semestinya berhala lebih rendah derajatnya dari pemahatnya. Mereka 
seharusnya mengerti bahwa berhala-berhala itu bukanlah Tuhan, akan tetapi 
merekalah yang menjadikannya sebagai Tuhan. Oleh sebab itu tidak masuk 
akal apabila ada manusia yang menyembah sesama makhluk padahal 
makhluk itu tidak sanggup menguasai jagat raya dan segala isinya, apalagi 
yang disembah itu patung yang tak dapat berbuat apa-apa. 

(75) Allah memberikan penjelasan, bagaimana Dia menampakkan 
keagungan ciptaan-Nya di langit dan di bumi, tata susunannya ataupun 
keindahan tata warnanya. Allah menampakkan kepada Ibrahim benda-benda 
langit yang beraneka ragam bentuk dan susunannya, serta beredar menurut 
ketentuannya masing-masing secara teratur. Bumi yang terdiri dari lapisan- 
lapisan yang banyak mengandung barang tambang dan perhiasan, sangat 
berguna bagi kepentingan manusia. 

Kesemuanya itu menjadi bukti adanya kekuasaan Allah, yang dapat 
dipahami oleh manusia jika mereka mau berpikir sesuai dengan fitrahnya. 

Allah menjelaskan pula tujuan dari pengenalan Ibrahim terhadap 
keindahan ciptaan-Nya yaitu agar Ibrahim benar-benar mengenal hukum 
alam yang berlaku di dunia ini, dan kekuasaan Allah yang mengendalikan 
hukum-hukum itu, agar dapat dijadikan bukti ketika menghadapi orang- 
orang musyrik yang sesat, dan menjadi pegangannya agar termasuk orang 
yang betul-betul meyakini keesaan A Ilah. 

(76) Allah menjelaskan proses pengenalan Ibrahim secara terperinci. 
Pengamatan pertama Nabi Ibrahim tertuju pada bintang-bintang, yaitu pada 
Saat bintang nampak bercahaya dan pada saat bintang itu tidak bercahaya, 
dilihatnya sebuah bintang yang bercahaya paling terang. (Yaitu planet 
Yupiter (M usyatari) dan ada pula yang mengatakan planet Venus (Zahrah) 
yang dianggap sebagai dewa oleh pemuja bintang yang biasa dilakukan oleh 
orang-orang Y unani dan Romawi kuno, sedang kaum Ibrahim juga termasuk 
pemujanya). 

Maka timbullah pertanyaan dalam hatinya. “Inikah Tuhanku?" 
Pertanyaan ini adalah merupakan pengingkaran terhadap anggapan 
kaumnya, agar mereka tersentak untuk memperhatikan alasan-alasan 
pengingkaran yang akan dikemukakan. 

Tetapi, setelah bintang itu tenggelam dan sirna dari pandangannya, timbul 
keyakinan bahwa yang tenggelam dan menghilang tidak bisa dianggap 
sebagai Tuhan. 

Ini sebagai alasan Nabi Ibrahim untuk mematahkan keyakinan kaumnya, 
bahwa semua yang mengalami perubahan itu tidak pantas dianggap sebagai 
Tuhan. Kesimpulan Ibrahim itu merupakan hasil pemikiran dan pengamatan 


Juz 7 6. AL-AN' AM 163 


yang benar dan sesuai dengan fitrah. Siapa yang melakukan pengamatan 
serupa itu, niscaya akan berkesimpulan yang sama. Sementara itu sebagian 
mufassir seperti Ibnu Kafir mengatakan bahwa pengamatan Nabi Ibrahim 
terhadap bintang, bulan dan matahari bukanlah pengamatan pertama, tetapi 
merupakan taktik Nabi Ibrahim untuk mengajak kaumnya agar tidak 
menyembah sesuatu benda yang timbul tenggelam. Akan tetapi hendaklah 
mereka menyembah Zat Y ang K ekal dan Abadi yaitu Allah. 

(77) Seirama dengan ayat yang lalu Allah menjelaskan pula pengamatan 
Nabi Ibrahim terhadap benda langit yang lebih terang cahayanya dan lebih 
besar kelihatannya yaitu bulan. 

Setelah Ibrahim melihat bulan tersembul di balik cakrawala, dengan 
cahaya yang terang benderang, timbullah kesan dalam hatinya, untuk 
mengatakan, “Inikah Tuhanku?” Perkataan Ibrahim seperti itu adalah 
pernyataan yang timbul secara naluriah seperti juga kesan yang didapat oleh 
kaumnya tujuan pertanyaan itu sebenarnya adalah pernyataan untuk 
mengingkari kesan pertama yang menipu pandangan mata dan untuk 
membantah keyakinan kaumnya seperti pernyataannya dalam ayat yang lalu. 
Pengulangan berita dengan memberikan kenyataan yang lebih tandas adalah 
untuk menguatkan pernyataan yang telah lalu. Kemudian setelah bulan itu 
terbenam dari ufuk dan lenyap dari pengamatan, dia pun memberikan 
pertanyaan agar diketahui oleh orang-orang musyrik yang berada di 
sekitarnya. 

Ibrahim berkata, “Sebenarnya jika Tuhan tidak memberikan kepadaku 
petunjuk ke jalan yang benar untuk mengetahui dan meyakini keesaan-N ya, 
niscaya aku termasuk dalam golongan yang tersesat, yaitu orang-orang yang 
menyimpang dari kebenaran dan tidak mengikuti petunjuk Tuhan, serta 
menyembah tuhan-tuhan selain Allah. M ereka lebih senang memperturutkan 
hawa nafsunya dari pada melakukan perbuatan yang diridai Allah.” Sindiran 
ini adalah merupakan sindiran yang tegas bagi kaumnya yang tersesat dan 
sekaligus merupakan petunjuk bagi orang yang berpegang kepada agama dan 
wahyu. Sindiran yang bertahap ini bertujuan untuk mematahkan pendapat- 
pendapat kaumnya. Sindiran yang pertama lunak, kemudian diikuti dengan 
sindiran yang kedua yang tegas, adalah untuk menyanggah pikiran kaumnya 
secara halus agar mereka keluar dari belenggu hatinya untuk memahami 
kebenaran yang sebenar-benarnya. 

(78) Allah mengisahkan sindirannya yang lebih tajam yaitu pengamatan 
Nabi Ibrahim terhadap matahari, benda langit yang paling terang cahayanya 
menurut pandangan mata, yang merupakan rentetan ketiga dari pengamatan- 
pengamatan Ibrahim yang telah lalu, yaitu setelah Ibrahim melihat matahari 
terbit di ufuk dia pun berkata: “Y ang terlihat sekarang inilah Tuhanku.” Ini 
lebih besar daripada bintang dan bulan. Akan tetapi setelah matahari itu 
tenggelam dan sirna dari pandangan, beliau pun mengeluarkan peringatan: 
“Wahai kaumku sebenarnya aku berlepas diri dari apa yang kamu 
persekutukan.” 


164 6. AL-AN' AM Juz 7 


Sindiran ini adalah sindiran yang paling tajam untuk membungkamkan 
kaumnya agar mereka tidak mengajukan alasan lain untuk mengingkari 
kebenaran yang berhasil dibuktikan oleh Ibrahim. 

(79) Allah mengisahkan ketidakterlibatan Nabi Ibrahim dari kemusyrikan 
kaumnya, dan kelanjutan dari ketidakterlibatannya itu dengan 
menggambarkan sikap Ibrahim dan akidah tauhidnya yang murni, yaitu 
Ibrahim menghadapkan dirinya dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah yang 
menciptakan langit dan bumi. 

Dia pula yang menciptakan benda-benda langit yang terang benderang di 
angkasa raya dan yang menciptakan manusia seluruhnya, termasuk pemahat 
patung-patung yang beraneka ragam bentuknya. 

Ibrahim cenderung kepada agama tauhid dan menyatakan bahwa agama- 
agama lainnya adalah batil, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang 
yang musyrik. Dia seorang yang berserah diri kepada Allah semata. Firman 
Allah: 


aga » “AG add Neta peta Tag uga ea PPP 
Ge A3 Ia A3 NA AAN AN 
Dan NA yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas 


berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti 
agama Ibrahim yang lurus? (an-Nis#/4: 125) 


Firman-N ya: 
PN aro IN LL LK OR AN Ban 
(B3 ab Akash A3 par yng NN GI Syag 


Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat 
kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul (tali) yang 
kokoh. (Lugmn/31: 22) 


Kesimpulan 

1. M enyembah berhala atau patung bertentangan dengan pikiran yang benar 
dan menyimpang dari ajaran agama tauhid. 

2. Dengan melihat keindahan ciptaan Allah, manusia akan mendapatkan 
bukti keesaan-N ya. 

3. Benda-benda langit termasuk bintang, bulan dan matahari bukanlah 
Tuhan akan tetapi makhluk-Nya. Maka tidak pantas seseorang 
mendewakan makhluk Allah yang tidak kekal dan mengalami perubahan. 

4. Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk beragama tauhid, dengan cara 
yang logis, diajaknya kaumnya untuk menggunakan pikiran, 
memperlihatkan ciptaan Allah agar terbuka pikirannya untuk mengakui 
keesaan-N ya. 

5. Dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya untuk memperhatikan keindahan 
ciptaan Allah itu adalah untuk membenarkan agama tauhid dan 
meninggalkan kemusyrikan. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 165 


6. Nabi Ibrahim beragama tauhid, seorang yang hanif, berserah diri kepada 
Allah semata dan membenci kemusyrikan. 


BUKTI KEBENARAN AGAMA TAUHID 
DAN BATILNYA KEMUSYRIKAN 


naa 5 La TEA MAA ena ha PEMAIN ATA 

AMA, YA P2 Ia eU 

AAN Ldag Ya SEN Y. 9 AN Gg 239 dorlor9 
4 


“Ank SN “ 


- ana PAN, 7 AN BAGAN Casa LA "AG 
TE ON KA Aa Ara 
4, 4 A10 IA ya AB PENA Ng 
DATA ABJERAA 
Terjemah 


(80) Dan kaumnya membantahnya. Dia (Ibrahim) berkata, "A pakah kamu 
hendak membantahku tentang Allah, padahal Dia benar-benar telah memberi 
petunjuk kepadaku? Aku tidak takut kepada (malapetaka dari) apa yang kamu 
persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu 
Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? 
(81) Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan (dengan 
Allah), padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak 
menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukan-N ya. M anakah 
dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari 
malapetaka), jika kamu mengetahui?” (82) Orang-orang yang beriman dan 
tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang- 
orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. (83) Dan 
itulah keterangan Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk 
menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang Kami kehendaki. 
Sesungguhnya Tuhanmu M ahabijaksana, M aha M engetahui. 


Kosakata: ! ujjatuna (-- (al-An“am/6: 83) 


Pada mulanya kata Yajj (gs ) mempunyai arti bermaksud atau 
menyengaja untuk mendatangi (berziarah). Haji adalah menyengaja datang 
ke Baitullah untuk melakukan ibadah. ! ujjah adalah petunjuk yang 


166 6. AL-AN' AM Juz 7 


menjelaskan tentang maksud yang benar (al-magjad al-mustagim) yang bisa 
menetapkan kesahihan salah satu dari dua hal yang bertentangan. 


M unasabah 

Dalam ayat-ayat yang lalu dikisahkan tentang cara Nabi Ibrahim 
memberikan bukti-bukti kebenaran agama tauhid kepada kaumnya dengan 
jalan memperhatikan ciptaan Allah. Dalam ayat-ayat ini sekali lagi 
dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim mempertahankan kebenaran agama 
tauhid itu di tengah-tengah kaumnya yang menentang tauhid dan 
mempertahankan kemusyrikan. 


Tafsir 

(80) Allah menerangkan bahwa ajakan Nabi Ibrahim kepada jalan yang 
benar mendapat tantangan yang berat dari kaumnya. 

Ibrahim dibantah oleh kaumnya pada waktu beliau menyampaikan agama 
tauhid karena Nabi Ibrahim mengemukakan kesalahan agama mereka yang 
menyembah berhala dan mendewakan bintang-bintang. 

Bukti-bukti yang dikemukakan oleh Ibrahim itu melemahkan, bahkan 
membatalkan akidah mereka, karena akidah mereka hanyalah didasarkan 
pada taklid kepada nenek moyang mereka. Itulah sebabnya Ibrahim 
menanyakan kepada mereka mengapa mereka menolak agama tauhid, 
padahal Ibrahim telah mengemukakan dalil-dalil kebenaran agama tauhid 
sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah dan keyakinan Ibrahim sendiri. 
Bukankah mereka mengetahui bahwa berhala dan bintang-bintang yang 
mereka puja itu mempunyai kekurangan sedangkan Pencipta jagat raya dan 
isinya adalah M ahasempurna. Mereka seharusnya tidak menyembah tuhan 
yang mempunyai sifat kekurangan. Kemudian Nabi Ibrahim menegaskan 
pendiriannya terhadap bantahan mereka itu yaitu beliau tidak gentar 
menghadapi malapetaka dan akibat dari mengingkari berhala. Karena 
sembahan mereka adalah benda mati yang tidak dapat menolak madarat dan 
tidak dapat pula memberikan manfaat. Tantangan Nabi Ibrahim merupakan 
jawaban terhadap sikap orang-orang musyrik yang menakut-nakuti Ibrahim 
akan mendapat bencana sebab mengingkari sesembahan mereka, seperti 
dialami Nabi Hud ketika menghadapi kaumnya, firman A Ilah: 


Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah 
menimpakan penyakit gila atas dirimu. (Hud/11: 54) 

Bagaimana sembahan-sembahan mereka akan menimpakan bencana 
kepadanya padahal sembahan-sembahan itu tidak dapat melihat dan tidak 
dapat mendengar, tidak dapat menjadi perantara dan juga tidak dapat 
memberikan syafa'at, terkecuali apabila Allah menghendaki bencana yang 





Juz 7 6. AL-AN' AM 167 


timbul karena patung itu. Kalau memang demikian berhala-berhala dan 
bintang-bintang itu, niscaya memberikan pengaruh jelek terhadap seseorang. 
Tetapi bukan karena pengaruh dari berhala-berhala dan bintang-bintang itu 
melainkan semata-mata hanya karena kekuasaan Allah. Segala bencana yang 
menimpa manusia dari mana pun datangnya hanya karena kehendak Allah 
dan Ilmu-Nya. 

Pada akhir ayat ini Allah memberikan alasan dari pengecualian yang 
terdapat dalam ayat ini yaitu Allah mempunyai pengetahuan yang sangat 
luas, meliputi semua yang ada. 

(81) Ibrahim menegaskan bahwa ia tidak takut kepada sesembahan 
mereka, akan tetapi hanya takut kepada Allah. Sikap Ibrahim yang demikian 
itu menarik perhatian mereka. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa mengapa ia 
harus takut kepada sembahan-sembahan yang mereka persekutukan dengan 
Allah dan dijadikan perantara yang dianggap dapat memberikan manfaat dan 
menolak madarat? Sedang mereka itu tidak takut mempersekutukan A Ilah 
dengan sembahan-sembahan ciptaan mereka sendiri. 

Seharusnya yang ditakuti adalah pembangkangan mereka terhadap A Ilah 
dan dugaan mereka yang salah, yaitu menganggap patung-patung dan 
bintang-bintang sebagai Tuhan. Itulah sebabnya Allah mencela sikap 
mereka. Allah menjelaskan kepada mereka bahwa agama yang dapat 
diterima ialah agama yang mempunyai alasan-alasan yang kuat dan bukti- 
bukti yang dapat diterima, apalagi mereka hanya memeluk agama dengan 
jalan taklid saja kepada nenek moyang mereka. Perbuatan demikian tidak 
didasarkan pada hidayah dan ilmu. Kemudian mereka dihadapkan pada dua 
pilihan, yaitu memeluk agama tauhid atau kemusyrikan. Sedangkan mereka 
sudah mengetahui bahwa Allah mempunyai kekuasaan menciptakan dan 
memusnahkan, menghidupkan dan mematikan, sedangkan patung-patung itu 
tidak dapat memberikan manfaat dan madarat sedikit pun. Di akhir ayat ini 
Allah menyuruh Nabi Ibrahim agar meminta jawaban kepada mereka apabila 
mereka sanggup menjawabnya. 

(82) Karena mereka tidak akan memberikan jawaban, maka Allah 
memberikan penjelasan siapakah yang berhak mendapatkan perlindungan 
orang-orang musyrik atau orang-orang yang beriman? Jawabnya tentu 
orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman dan tidak 
mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, baik dalam akidah 
maupun dalam ibadah seperti dilakukan oleh orang-orang musyrik yang 
menyangka biar pun mereka menyembah berhala ataupun bintang-bintang, 
mereka tetap beriman juga kepada Allah Azza wa Jalla, karena mereka 
menyembah berhala-berhala itu adalah sebagai alat untuk mendekatkan diri 
kepada Allah dan sebagai perantaraan untuk menyampaikan doa kepada- 
Nya, sebagaimana diterangkan dalam firman A Ilah: 


168 6. AL-AN' AM Juz 7 


"Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka 
mendekatkan kami kepada A Ilah dengan sedekat-dekatnya.” (az-Zumar/39: 3) 


Kezaliman yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah syirik sesuai dengan 
hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukh:ir?, Muslim dan ahli-ahli hadis yang 
lain dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, “Setelah turun ayat ini (al- 
Bagarah/2: 83), para sahabat berkeluh kesah, seraya berkata, siapa yang 
tidak menganiaya dirinya?” Rasulullah menjawab, “tidak seperti yang kamu 
pikirkan,” sebagaimana firman A Ilah: 


“Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 
yang besar.” (Lugman/31: 13) 


Orang-orang yang berhak mendapat perlindungan dalam ayat ini ialah 
orang-orang yang beragama tauhid yang murni tidak dicampuri dengan 
syirik sedikit pun. M ereka itu akan mendapatkan perlindungan dari bencana, 
bukan saja dari bencana yang akan ditimbulkan oleh patung-patung dan 
bintang-bintang seperti dugaan orang-orang musyrik, bahkan lebih dari itu 
mereka akan mendapat perlindungan dari azab Allah dan memperoleh 
jaminan untuk mendapat pahala dari Allah. Merekalah orang-orang yang 
mendapat petunjuk dari Allah kejalan yang lurus. 

(83) Allah menegaskan bahwa bukti-bukti kebenaran yang ditujukan 
Allah kepada Ibrahim dengan maksud agar kaumnya dapat menggunakan 
pikirannya untuk dapat menilai kebenaran bukti-bukti itu dan menerimanya 
dengan sepenuh hati, sehingga mereka meninggalkan kemusyrikan, 
berpindah kepada agama tauhid yang memang sesuai dengan fitrah. 

Untuk menarik minat kaumnya agar kembali kepada agama tauhid dan 
sebagai hiburan terhadap perjuangan Nabi Ibrahim, Allah menjanjikan 
bahwa Allah akan mengangkat derajat hamba-hamba yang dikehendaki-N ya 
beberapa derajat, dalam bidang ilmu pengetahuan dan hikmah atau kearifan 
dan derajat yang diperoleh Nabi Ibrahim adalah kemampuan memberikan 
hujjah, kemampuan memimpin dan bertindak bijaksana. Kesemuanya adalah 
derajat kesempurnaan. Selain itu, ia juga diberi derajat kenabian dan 
kerasulan yang merupakan derajat tertinggi yang dapat dicapai manusia. Hal 
ini sesuai dengan firman Allah: 


dat date Oa Go 5222 on NA2 Bea an 
SI AN pan Da kaan J0 iran 4 KAK 


Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di 
antara mereka ada yang (langsung) Allah berfirman dengannya dan sebagian 
lagi ada yang ditinggikan-N ya beberapa derajat. (al-B agarah/2: 253) 


Juz 7 6. AL-AN' AM 169 


Pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa Dia M ahabijaksana dalam 
mengangkat atau menjatuhkan derajat seseorang. Dia juga M aha M engetahui 
keadaan orang yang berhak menerima derajat itu. 


Kesimpulan 

1. Bukti-bukti kebenaran agama tauhid yang dikemukakan Ibrahim a.s. 
adalah bukti-bukti kuat yang tidak dapat dibantah sedikit pun oleh 
kaumnya. 

2. Mempercayai kekuatan gaib selain Allah, termasuk perbuatan syirik yang 
harus dijauhi. 

3. Orang-orang mukmin yang berpegang kepada petunjuk Allah tidak akan 
mencampuradukkan imannya dengan syirik. 

4. Mengetahui Allah dengan sifat-sifat-Nya yang sempurna hanya didapat 
dengan perantaraan wahyu, dan derajat kenabian adalah anugerah Allah, 
bukan derajat yang dicapai dengan usaha manusia. 

5. Manusia dengan pikirannya dapat mengetahui tanda-tanda kekuasaan 
Allah dengan jalan meneliti dan memperhatikan ciptaan-N ya. 


PARA NABI YANG DIBERI SAN DAN HIKMAH 


Pe IAIN AAN AT Rar G SAN 9 SN pr 
PELAN LL aah Keata NA Nah Fe 
Toe G3 Ce GAN aa Pep 

ae “2,3 Pn aed 3g Mera 
TEE 3 333 eh Ia Os AS 


2 PP 
M rd y 9 Tan 


. yan Yu? Ta 
Aa PA 9 mas ma Hasorga 


AAA Pad Haa . 
SIR ELSA Elagga Jatah IKA 


ena Bk Kasasi H3 SSP 

3 7 2 . Sud “. CA -. 

ANAK 3.2 SANATA Ton OA Ora 
Oa PIN KNIrN) 


Terjemah 
(84) Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. 
Kepada masing-masing telah Kami beri petunjuk: dan sebelum itu Kami 


170 6. AL-AN' AM Juz 7 


telah memberi petunjuk kepada Nuh, dan kepada sebagian dari keturunannya 
(Ibrahim) yaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan 
demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, 
(85) dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang 
yang saleh, (86) Dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Lut. M asing-masing K ami 
lebihkan (derajatnya) di atas umat lain (pada masanya), (87) (dan Kami 
lebihkan pula derajat) sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan 
mereka dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka (menjadi 
nabi dan rasul) dan mereka Kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. (88) 
Itulah petunjuk Allah, dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di 
antara hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka 
mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka 
kerjakan. (89) Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, 
hikmah dan kenabian. Jika orang-orang (Ouraisy) itu mengingkarinya, maka 
Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. (90) 
Mereka itulah (para nabi) yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka 
ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah (M uhammad), "Aku tidak meminta 
imbalan kepadamu dalam menyampaikan (Al-Our'an).” Al-Our'an itu tidak 
lain hanyalah peringatan untuk (segala umat) seluruh alam. 


Kosakata: Ijtabaind Kx2-! (al-An“am/6: 87) 


Artinya Kami memilih mereka. Akar katanya adalah («$ -— -g) yang 
berarti mengumpulkan atau menghimpun sesuatu dengan jalan memilih. 
Ungkapan jabaitu al-ma' fil YauXi artinya aku mengumpulkan air kedalam 
kolam. Jabiyah adalah kolam yang menghimpun air tersebut. Arti pemilihan 
Allah terhadap hamba-hambanya yaitu Allah mengkhususkan mereka 
dengan curahan rahasia ketuhanan atas mereka yang dengan itu mereka 
mendapatkan berbagai kenikmatan tanpa adanya usaha dari mereka, 
sebagaimana yang dilakukan terhadap para nabi, begitu juga syuhada dan 
salihin. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim mengajak 
kaumnya untuk beragama tauhid. Pada ayat-ayat berikut diterangkan tentang 
keutamaan Nabi Ibrahim dan keturunannya, juga nenek moyangnya yang 
hatinya mendapat pancaran tauhid dan selalu taat pada hidayah Allah. 
Mereka itulah orang-orang yang telah mencapai derajat kemuliaan, 
mendapat kitab, hikmah atau kearifan dan kenabian. 


Tafsir 

(84) Allah mengisahkan kepada Nabi Muhammad dan pengikut- 
pengikutnya bahwa Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim 
dengan mengangkat keturunannya yang saleh, yaitu Ishak sebagai pelanjut 


Juz 7 6. AL-AN' AM 171 


perjuangannya, menegakkan agama tauhid dan menghancurkan 
kemusyrikan. Allah juga mengangkat Y a'kub a.s., cucunya dari keturunan 
Ishak a.s., sebagai penerus perjuangan nabi-nabi dan rasul-rasul. M ereka 
semua tunduk di bawah tuntunan wahyu, hikmah dan ilmu Allah untuk 
meneruskan tegaknya agama tauhid. 

Nabi Ishak putera Ibrahim disebutkan secara tersendiri dalam ayat ini 
karena adanya hal yang menarik perhatian, yang termasuk ke dalam tanda- 
tanda kekuasaan Allah, yaitu ia dilahirkan setelah Nabi Ibrahim lanjut 
usianya, sedang Sarah istrinya sudah lanjut usia belum punya anak, dan 
sudah tidak punya harapan untuk melahirkan, seperti diterangkan dalam 
firman Allah: 


ai AN ag EN AU ANT 


Dia (istrinya) berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan 
anak padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar- 
benar sesuatu yang ajaib." (Hud/11: 72) 

Ini adalah merupakan anugerah Allah baginya atas kekuatan imannya, 
ketekunan berbuat kebajikan serta ketabahannya menghadapi berbagai 
cobaan Allah. 

Hidayah yang diterima oleh Ibrahim dan keturunannya yang saleh sama 
dengan yang pernah diberikan kepada Nabi Nuh sebelumnya, yaitu hidayah 
agama tauhid. 

Penyebutan Nabi Nuh di sini, agar manusia dapat memahami bahwa tidak 
selalu hamba-hamba Allah yang saleh akan menurunkan putera-putera yang 
saleh pula, seperti Nabi Nuh. Beliau seorang Nabi yang saleh, tetapi 
puteranya seorang yang sesat, tenggelam bersama orang-orang kafir karena 
tidak mau mematuhi perintah ayahnya. Hal itu adalah kebalikan dari Nabi 
Ibrahim ayahnya seorang pemuja patung, tetapi dia sendiri hanif, berserah 
diri kepada Allah. 

Di antara keturunan-keturunan Nabi Ibrahim yang saleh lainnya 
disebutkan dalam ayat ini ialah Daud putera Sulaiman, Ayyub, Y usuf, Musa 
dan Harun a.s. Kesemuanya ini di samping diberi derajat kenabian, juga 
diberi kedudukan yang tinggi. Daud dan Sulaiman menjadi raja pemimpin 
yang mulia akhlaknya. Ayyub dan Y usuf walaupun bukan raja, tetapi punya 
pengaruh dan sangat dekat dengan penguasa. Y usuf sendiri menjadi menteri 
yang dapat menguasai dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Sedangkan 
Musa dan Harun meskipun tidak menjadi raja, tetapi diberikan 
kepemimpinan dan kemampuan menyelamatkan kaumnya dari penindasan. 

Pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan 
yang setimpal kepada mereka yang berbuat baik, yaitu mereka yang selalu 
berpedoman kepada tuntunan Allah dan berpegang kepada kebenaran. 


172 6. AL-AN' AM Juz 7 


(85) Allah menjelaskan bermacam-macam nikmat yang telah diberikan 
kepada keturunan Nabi Ibrahim yang saleh, yang berjuang membela tauhid 
dan menghancurkan kemusyrikan. M ereka itu ialah Zakaria, Y ahya, Isa dan 
Ilyas yang lebih mementingkan kehidupan akhirat dari pada kehidupan 
dunia, sehingga mereka mempunyai keistimewaan sebagai hamba-hamba- 
Nya yang saleh. Mereka memang selayaknya diberi sebutan demikian, 
meskipun nabi-nabi yang lain diberi pula gelar saleh dan terkenal 
kebaikannya. 

(86) Allah menyebutkan kembali keturunan Nabi Ibrahim yang diberi 
hidayah dan kenabian, yaitu Ismail, Ilyasa', Yunus dan Lu". Mereka bukan 
hanya terkenal karena kekuasaannya ataupun karena kezuhudannya, tetapi 
mereka ini mempunyai kelebihan daripada kaumnya lantaran karunia yang 
diberikan oleh Allah. Mereka membela tauhid dan memberantas 
kemusyrikan serta berakhlak mulia sehingga patut dicontoh oleh manusia. 

Di antara mereka ada yang diutus dalam satu masa, seperti Nabi Lu”, 
semasa dengan Nabi Ibrahim dan Ismail semasa dengan Ishak. Mereka 
sama-sama memiliki keutamaan, meskipun pada hakikatnya keutamaan yang 
dimiliki masing-masing berbeda-beda. 

(87) Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan keutamaan kepada 
keluarga Nabi Ibrahim, baik dari garis keturunannya, ke atas, ke bawah 
maupun ke samping atau dari garis kerabatnya. 

Ayat ini merupakan penegasan dari ayat-ayat yang lalu yaitu keutamaan- 
keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada pendahulu Nabi Ibrahim, yaitu 
Nuh dan keturunannya, yaitu Ishak, Ya'kub, Daud, Sulaiman, Ayyub, 
Yunus, M usa dan Harun. 

Di samping itu Allah menjelaskan pula bahwa Dia memberikan 
keutamaan juga kepada keluarganya ke samping yaitu anak saudara Nabi 
Ibrahim yang membantunya dalam memperjuangkan tauhid, yang ikut 
bersamanya hijrah ke negeri Syam, yaitu Lut yang kemudian diutus ke 
negeri Sodom. M ereka diberi limpahan oleh Allah dengan karunia hidayah, 
sehingga dapat mencapai kemuliaan yang tidak ternilai dan terpimpin ke 
jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. 

(88) Allah menegaskan bahwa petunjuk yang diterima oleh mereka itu, 
ialah petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, 
sebagai taufik dari Allah, yang menuntun mereka ke jalan yang benar dan 
yang diridai-N ya. Hidayah yang demikian itu diberikan oleh Allah kepada 
hamba-hamba-N ya menurut kehendak-N ya. 

Dengan hidayah itulah mereka membela tauhid dan mengamalkan ajaran- 
ajaran-Nya secara ikhlas serta memberantas penyembahan berhala-berhala 
dan pemujaan bintang-bintang. Hidayah yang diterima itu adalah hidayah 
yang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Hidayah ini hanya dicapai oleh 
orang-orang yang dikehendaki A Ilah. 

Pada akhir ayat ini Allah memberikan peringatan kepada orang-orang 
yang beriman dan berjalan di bawah naungan hidayah-N ya, bahwa apabila 


Juz 7 6. AL-AN' AM 173 


mereka itu menyeleweng dari agama tauhid dan menyembah sembahan lain, 
niscaya Allah akan menghapuskan segala pahala dari amal perbuatan yang 
mereka lakukan. 

Meskipun tauhid itu mensucikan hati, namun apabila kesucian hati itu 
dinodai oleh syirik, betapa pun kecilnya, maka hilanglah kesucian hati itu 
dan lenyap pulalah hasil usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini 
sesuai dengan firman A Ilah: 


aa 


KALA AA 


Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang 
sebelummu, "Sungguh, jika engkau mempersekutukan (A Ilah), niscaya akan 
hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. (az- 
Zumar/39: 65) 


(89) Allah menegaskan sekali lagi, bahwa nabi-nabi yang berjumlah 18 
orang itu akan mendapat hidayah Allah yang dijadikan sebagai pedoman 
dalam memimpin kaumnya masing-masing. 

Di antara mereka ada yang diberi Kitab yang memuat pedoman-pedoman 
hidup di dalam memimpin kaumnya ke jalan yang benar serta kemampuan 
dalam memutuskan perkara-perkara yang terjadi di antara kaumnya, seperti 
Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Daud, yang diterangkan Allah dalam firman- 
Nya: 





(Ibrahim berdoa), "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah 
aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh." (asy-Syu' art/26: 83) 


Firman Allah: 





kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku serta Dia 
menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. (asy-Syu' ar#/26:21) 


Firman Allah: 





“Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di 
bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil...” 
(4 40/38: 26) 


174 6. AL-AN' AM Juz 7 


Di antara mereka ada pula yang diberi hikmah dan kenabian untuk 
menuntun manusia, yaitu mereka yang diutus sezaman dengan Nabi Musa 
atau sesudahnya, sebelum kedatangan Nabi Isa seperti Harun, Zakaria dan 
Yahya as. 

Juga di antara mereka ada yang diberi hikmah di kala masih kecil seperti 
Yahya, firman A Ilah: 


"Wahai Yahya! Ambillah (pelajarilah) Kitab (Taurat) itu dengan sungguh- 
sungguh.” Dan Kami berikan hikmah kepadanya (Y ahya) selagi dia masih 
kanak-kanak .” (M aryam/19: 12) 


Lebih jelasnya, penyebutan nama para nabi dalam konteks Nabi Ibrahim 
adalah karena beberapa hal sebagaimana uraian di bawah ini: 

Para nabi yang disebutkan dalam ayat-ayat yang lalu, di samping 
kedudukannya sebagai nabi, juga diberi keistimewaan yang berbeda-beda. 
M ereka dapat dikelompokkan dalam tiga golongan: 

Kelompok yang pertama, yang disebut adalah putra Ibrahim yang tidak 
berpisah dengannya, yaitu Ishak, lalu cucunya yaitu Y a' kub, karena Y a' kub 
merupakan ayah dari anak cucu pembawa ajaran ilahi. Kemudian Nabi Nuh 
disisipkan dengan tujuan untuk mengingatkan bahwa betapapun tingginya 
derajat seseorang, ia tidak boleh melupakan leluhurnya. Apalagi Nabi Nuh 
adalah kakek kesepuluh Nabi Ibrahim yang paling mulia, karena beliaulah 
manusia pertama yang melarang penyembahan berhala. 

Pada ayat 84 disebut nama Nabi Daud, Sulaiman, Ayyub, Y usuf, M usa 
dan Harun. Nabi Daud dan Sulaiman disebut pertama karena keduanya 
membangun rumah ibadah (Masjidil Agsa), seperti yang dilakukan Nabi 
Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Penyebutan Nabi A yyub dan Y usuf 
secara berurut karena keduanya, walaupun bukan penguasa, tetapi 
mempunyai pengaruh dan sangat dekat dengan penguasa. Keduanya 
digabungkan karena memiliki kesamaan, yaitu masing-masing ditinggal oleh 
keluarga, walau akhirnya keduanya dapat bertemu kembali. 

Nabi Musa dan Harun disebut sesudah Y usuf karena Nabi Musa yang 
dibantu Nabi Harun berhasil menundukkan penguasa pada masanya serta 
dapat mensejahterakan kaumnya. 

Setelah menyebut nabi-nabi yang menjadi raja, lalu penguasa bukan raja, 
dan nabi yang menundukkan penguasa, maka selanjutnya disebut nabi-nabi 
yang dikalahkan penguasa. Urutan pertama adalah Nabi Zakaria dan Nabi 
Yahya, karena keduanya dibunuh penguasa pada masanya. Kemudian 
disebut Nabi Isa dan Nabi Ilyas, karena keduanya akan dibunuh, tetapi 
berhasil diselamatkan Allah. Akhirnya disebut nama nabi-nabi yang 
berhubungan dengan kekuasaan, yaitu Ismail, Ilyasa', Y unus dan Lut. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 175 


Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa tiap-tiap nabi yang diberi Kitab 
tentu diberi pula hikmah atau kearifan sebagai senjata untuk memutuskan 
perkara di samping diberi nubuwah. Akan tetapi tidak semua Nabi diberi 
kekuasaan memutus perkara dan diberi K itab. 

Allah menegaskan bahwa apabila orang-orang musyrik penduduk M ekah 
dan orang-orang yang mempunyai sifat yang sama, mengingkari Kitab, 
hikmah dan kenabian yang diberikan kepada para nabi, maka Allah akan 
menyerahkan derajat kemuliaan yang dijanjikan itu kepada umat lain yang 
tidak mengingkari apa yang disampaikan oleh nabi itu. 

Dimaksudkan dengan orang-orang yang mengingkari keutamaan para 
nabi ialah orang kafir penduduk Mekah, sedang yang dimaksud dengan 
orang-orang yang tidak mengingkari ialah penduduk M edinah. 

(90) Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, 
bahwa Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya mendapat keutamaan, 
petunjuk Allah ke jalan yang lurus. Allah juga memerintahkan kepada Nabi 
Muhammad agar mengikuti jejak mereka, memegang agama tauhid, 
berakhlak mulia dan melakukan perbuatan yang diridai Allah, serta 
menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang utama, yaitu sabar dalam 
menjalankan tugasnya dan tabah menghadapi tipu daya serta tantangan 
kaumnya. 

Firman Allah: 





Dan semua kisah rasul-rasul, Kami ceritakan kepadamu (M uhammad), agar 
dengan kisah itu Kami teguhkan hatimu. (Hud/11: 120) 


Han Allah: 


P, 
Ps ear PAPAN Ar AT EN EA 


Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah San tetapi 
mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap 
mereka, sampai datang pertolongan K ami kepada mereka. (al-A n' tm/6: 34) 


Syariat yang berlaku bagi nabi-nabi sebelum kedatangan Nabi 
M uhammad, adalah juga merupakan syariat bagi umat Islam, selama belum 
dicabut, diubah ataupun diganti dengan syariat yang dibawa oleh Nabi 
M uhammad. Sedangkan yang abadi dan mempunyai kesamaan adalah dasar- 
dasar agama tauhid yang tidak berubah sepanjang zaman, sedangkan syariat- 
syariat dari masing-masing nabi itu dapat berubah-ubah sesuai dengan 
waktu, tempat dan keadaan, dan menurut kehendak Allah. 

Nabi Muhammad mempunyai derajat yang tertinggi di antara para nabi 
dan rasul, karena beliau di samping diberi kenabian juga diberi mukjizat 


176 6. AL-AN' AM Juz 7 


yang abadi yaitu Al-Our'an, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan 
sebelumnya dan karena syariatnya berlaku terus sampai akhir zaman. 

Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad bahwa dia dalam 
menyampaikan wahyu dan menegakkan kebenaran, jangan mengharapkan 
sedikit pun upah dari umatnya sebagaimana juga nabi-nabi terdahulu. 

Nabi Muhammad sebagaimana halnya nabi-nabi yang lain tidak 
mengharapkan imbalan dalam berdakwah. Namun, Nabi Muhammad 
mengharapkan kasih sayang dalam kekeluargaan, seperti ditegaskan dalam 
firman-N ya: 





"Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali 
kasih sayang dalam kekeluargaan.” (asy-Syur#42: 23) 


Pada akhir ayat ini Allah memberikan penegasan bahwa Al-Gur'an 
diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ayat ini memberikan isyarat bahwa 
Nabi Muhammad tidak diutus untuk orang M ekah atau M edinah saja, tetapi 
diutus untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia untuk membimbing 
mereka kejalan yang benar dan bebas dari kesesatan. 


Kesimpulan 

1. Hidayah yang diberikan Allah kepada Ibrahim, diberikan pula kepada 
keturunannya yang saleh. 

2. Di samping diberi hidayah, keturunan Ibrahim diberi pula keutamaan 
yang melebihi kaumnya. 

3. Petunjuk Tuhan yang diberikan kepada mereka berupa agama tauhid yang 
tidak boleh dinodai sedikit pun oleh kemusyrikan. 

4. Di samping keturunan Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 
juga ada yang diberi keutamaan yang satu dengan yang lain berbeda- 
beda, ada yang diberi hikmah saja, ada pula yang diberi hikmah dan 
Kitab. 

5. Tiap-tiap nabi yang diberi Kitab tentu diberi pula hikmah sebagai senjata 
untuk memutuskan perkara dan untuk menguatkan kenabian, di samping 
ada pula yang diberi kekuasaan saja, untuk menguatkan kenabiannya. 
Tetapi tidak semua nabi diberi kekuasaan dan K itab. 

6. Orang yang mengingkari nabi dan Kitab yang dibawanya adalah orang 
yang kafir, sedangkan orang yang mematuhi nabi dan Kitab yang 
dibawanya adalah orang yang mendapat petunjuk dari A Ilah. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 177 


PENGINGKARAN ORANG YAHUDI TERHADAP AL-9UR'AN 
BERARTI PENGINGKARAN TERHADAP AGAMA TAUHID 


ra 


' KPA IRI s3 Arah Ta A3 han ha ITA 
GS: sal eya Sa ' Iran Ie Baloyao 254 Ng »3Olag 
(za FG Gs - NG EN AB NI KAI 
PEN ena SA ag sega deng 


SN 0333 - je Ann Ba MEA 


- 


Terjemah 

(91) Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya 
ketika mereka berkata, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada 
manusia.” Katakanlah (M uhammad), "Siapakah yang menurunkan K itab 
(Taurat) yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, 
kamu jadikan K itab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu 
memperlihatkan (sebagiannya) dan banyak yang kamu sembunyikan, 
padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu 
maupun oleh nenek moyangmu.” Katakanlah, "Allah-lah (yang 
menurunkannya),” kemudian (setelah itu), biarkanlah mereka bermain-main 
dalam kesesatannya. (92) Dan ini (Al-Our'an), Kitab yang telah Kami 
turunkan dengan penuh berkah: membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) 
sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada (penduduk) 
Ummul Oura (Mekah) dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang 
yang beriman kepada (kehidupan) akhirat tentu beriman kepadanya (AI- 
Our'an), dan mereka selalu memelihara salatnya. 


Kosakata: 
1. Mubgak 85 (al-An'am/6: 92) 


Akar katanya adalah (SI - ) -) artinya mantapnya sesuatu (| 215). 
Tempat dimana unta menderum atau bermalas-malasan karena kepanasan 
atau kenyang dinamakan mabrak jamaknya mabarik, karena disitulah unta 
menetap. Al-Birkah adalah kolam karena air yang ada di dalamnya menetap 
dan mantap. Berkah ialah mantapnya kebaikan pada sesuatu (fubjit al-khair) 
tumbuh dan berkembang (an-namt waz-ziyidah). Kitab yang mubarak 


178 6. AL-AN' AM Juz 7 


adalah kitab yang di dalamnya penuh dengan kebaikan dengan mantap, 
kebaikan itu terus tumbuh dan berkembang dimana nilai itu hinggap. 


2. Umm al-Gurt «3 # (al-An im/6: 92) 


Artinya induk negeri, yang dimaksud adalah negeri Mekah. Mekah 
disebut demikian karena Mekah adalah kiblat dari semua negeri, atau karena 
mereka mengagungkannya seperti ibu atau karena di sinilah permulaan 
adanya tempat peribadatan bagi segenap manusia. Kata umm ( &) arti 
dasarnya adalah suatu yang menghimpun yang lain yang ada di sekitarnya 
atau sesuatu yang menjadi pangkal atau dasar dari wujudnya sesuatu yang 
lain dan memeliharanya. Sedangkan kata “al-gurt' jama' dari garyah yaitu 
tempat berkumpulnya manusia. Ungkapan garaitul mta artinya aku 
mengumpulkan air. 


Munasabah 

Dalam ayat-ayat yang lalu diterangkan tentang keutamaan orang-orang 
yang mendapat pancaran agama tauhid. Mereka dengan gigih 
memperjuangkan agama tauhid di tengah-tengah kaumnya yang tersesat di 
lembah kemusyrikan. Dalam ayat-ayat ini diungkapkan tentang keingkaran 
orang-orang Y ahudi terhadap Al-Our'an, karena mereka telah menyimpang 
dari hidayah Allah yang diturunkan sebelumnya. K eingkaran mereka adalah 
bukti nyata bagi penyimpangan mereka dari agama tauhid. 


Tafsir 

(91) Allah menjelaskan bahwa orang-orang Y ahudi telah menyimpang 
dari agama tauhid dan tidak mengikuti ajaran agama mereka dan telah 
mengkhianatinya. Gejala-gejala itu nampak pada sikap mereka. Mereka 
tidak menghormati keagungan A Ilah dengan penghormatan yang seharusnya 
diberikan. M ereka mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan kitab kepada 
seorang manusia pun. Perkataan mereka adalah bukti dari keingkaran 
mereka kepada Al-9ur'an. Hal ini berarti mereka tidak mengakui bahwa 
Allah berkuasa memberikan hidayah kepada manusia selain mereka, untuk 
kemaslahatan manusia sesuai dengan kehendak-N ya. 

Keingkaran mereka terhadap Al-Our'an itu bukanlah timbul dari pikiran 
yang jernih, dan bukan pula mereka peroleh keterangannya dari kitab-kitab 
yang diturunkan sebelum Al-Gur'an akan tetapi keingkaran mereka itu 
adalah keingkaran yang tidak pada tempatnya. Oleh sebab itu, Allah 
memerintahkan kepada Muhammad agar menerangkan kepada kaumnya 
yang ingkar itu, agar mereka ingat bahwa Allah telah menurunkan Taurat 
kepada Nabi M usa. Dengan kitab itu Nabi M usa membawa kaumnya kepada 
agama tauhid dan terhindar dari kemusyrikan. 

Allah mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israil yang 
telah menyimpang dari kitab Taurat dan Injil. M ereka menyampaikan kitab- 


Juz 7 6. AL-AN' AM 179 


kitab itu tidak seutuhnya, ada bagian-bagian yang disampaikan dan ada 
bagian yang disembunyikan, sehingga timbullah perbedaan paham di 
kalangan mereka. Sebabnya tidak lain karena mereka dipengaruhi oleh 
pemimpin yang menyuruh mereka memperturutkan hawa nafsu, bahkan 
dalam hal menyelesaikan persengketaan, mereka menampakkan hukum- 
hukum yang terdapat dalam Taurat itu apabila hukum itu sesuai dengan 
keinginan mereka. Tetapi apabila hukum itu bertentangan dengan 
kehendaknya, hukum itu ditinggalkan. Di antara ketetapan hukum yang 
mereka sembunyikan itu ialah hukum rajam, dan berita tentang kedatangan 
Nabi M uhammad. 

Tujuan dari diungkapkannya kembali kejahatan nenek moyang mereka 
adalah untuk mengetuk hati mereka, agar mereka dapat menilai kenyataan 
yang sebenarnya dan mengakui kebenaran Al-Gur'an yang diturunkan 
kepada Nabi M uhammad. 

Allah menyerukan kepada orang-orang musyrik agar menerima ajaran 
wahyu yang disampaikan Allah kepada M uhammad. Kitab itu mengandung 
ajaran yang membukakan tabir rahasia, yang tidak diketahui oleh mereka 
sendiri dan oleh nenek moyang mereka. 

Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan 
kepada orang-orang Yahudi bahwa pernyataan mereka yang menyebutkan 
Allah tidak menurunkan kitab kepada manusia, adalah tidak benar, dan 
menyuruhnya menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan 
Taurat kepada Musa. Pernyataan yang tegas ini merupakan tantangan bagi 
perkataan mereka. 

Pada akhir ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya bahwa 
setelah mereka mendapat keterangan-keterangan yang telah terbukti 
kebenarannya itu, tetapi mereka masih tetap tidak mau menyadari dan tidak 
mau percaya juga akan kebenaran Al-Our'an, agar membiarkan mereka 
dalam kesesatan ditelan arus kebatilan dan kekafiran. 

(92) Allah menjelaskan bahwa Al-Gur'an adalah kitab yang mulia, 
diturunkan kepada Nabi M uhammad penutup para rasul, kitab itu turun dari 
Allah seperti halnya Taurat yang diturunkan kepada M usa, hanya saja AI- 
Our'an mempunyai nilai-nilai yang lebih sempurna karena Al-Gur'an berlaku 
abadi untuk sepanjang masa. Al-Our'an, di samping sebagai petunjuk, juga 
sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dalam urusan 
tauhid, melenyapkan kemusyrikan dan mengandung ajaran-ajaran dasar 
hukum syara' yang abadi yang tidak berubah-ubah sepanjang masa. 

A I-Our'an juga sebagai pegangan bagi Rasulullah untuk memperingatkan 
umatnya, baik yang berada di Mekah atau di sekitar kota Mekah, ialah 
orang-orang yang berada di seluruh penjuru dunia. Dimaksud dengan orang- 
orang yang berada di sekitar kota Mekah, dan orang-orang yang berada di 
seluruh penjuru dunia, sesuai dengan pemahaman bahasa yang ditegaskan 
oleh Allah: 


180 6. AL-AN' AM Juz7 


Al-Our'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi 
peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (A I-Our'an kepadanya). 
(al-A n' #m/6: 19) 


Juga firman A Ilah: 


Katakanlah (Muhammad), "Wahai manusia! Sesungguhnya aku ini utusan 
Allah bagi kamu semua..." (al-A “r#/7: 158) 


Sabda Nabi: 
dmn SISA igo) Bae AN JI in RA Aa dl LAI al 


- 


(3 ane op Al us 


“Semua nabi itu diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus 
untuk seluruh manusia.” (Riwayat al-Bukh4? dan Muslim dari J4#bir bin 
Abdullah) 


Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang percaya akan terjadinya hari 
Kiamat dan kehidupan di akhirat, sudah pasti mereka percaya kepada 
Al-Our'an, karena orang-orang yang percaya kepada kehidupan akhirat itu 
percaya pula akan akibat yang diterima pada hari itu. Itulah sebabnya 
mereka selalu mencari petunjuk-petunjuk yang dapat menyelamatkan diri 
mereka di akhirat kelak. Petunjuk-petunjuk itu terdapat dalam Al-Our'an, 
maka mereka tentu akan mempercayai Al-@ur'an, percaya kepada Rasulullah 
yang menerima kitab, taat kepada perintah Allah, serta melaksanakan salat 
pada waktunya secara terus menerus. 

Disebutkan salat dalam ayat ini, karena salat adalah tiang agama, dan 
pokok dari semua ibadah. Orang yang melaksanakan salat dengan sebaik- 
baiknya adalah pertanda bahwa orang itu suka melaksanakan ibadah lainnya, 
serta dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak melakukan larangan- 
larangan Allah. 

Dalam ayat ini terdapat sindiran yang tegas yaitu adanya keingkaran 
penduduk Mekah dan manusia-manusia yang mempunyai sikap seperti 
mereka kepada Al-Gur'an: dan menjelaskan bahwa mereka tidak mau 
menerima agama Islam serta kerasulan Muhammad karena mereka tidak 
percaya kepada kehidupan akhirat. Mereka merasa bahwa kehidupan hanya 
terjadi di dunia saja. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 181 


Kesimpulan 

1. Keingkaran orang-orang Yahudi kepada Al-Our'an adalah bukti 
penyimpangan mereka dari ajaran-ajaran tauhid, karena mereka telah 
menyimpang dari ajaran kitab Taurat yang murni. 

. Al-Guran adalah kitab yang diturunkan Allah kepada M uhammad, 
mempunyai nilai yang amat sempurna, membenarkan kitab-kitab yang 
diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan sebagai pedoman bagi 
seluruh manusia. 


ND 


KEBENARAN WAHYU DAN AKIBAT BERDUSTA 


TERHADAP ALLAH 
4 Peta IA ng G5 kera ERA Pi pn rt Pena 
SA NANGA AN JENGAN Ga BL YAA 319 
1 ah PP AN Pe 2333 2 Tea Lan DA 
AN Aa 
“ah G3 dan Pa 6 P3 ngk AA Bata | NA 
SEA ES yi og peryyad ea Aga 
AA STEP Pa) L PP 
G: SE FO Ae sak ah akod 5 an EA 


1. 


Ke ENAK Binaan 
Ona :iz Ar (3 KE 
Terjemah 


(93) Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada- 
adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, "Telah diwahyukan 
kepadaku,” padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang 
yang berkata, "Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan A Ilah.” 
(Alangkah ngerinya) sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang 
zalim (berada) dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat 
memukul dengan tangannya, (sambil berkata), "K eluarkanlah nyawamu.” 
Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, 
karena kamu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan 
(karena) kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya. (94) Dan 
kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada Kami sebagaimana Kami 
ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah Kami karuniakan 
kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia). Kami tidak melihat 


182 6. AL-AN' AM Juz 7 


pemberi syafaat (pertolongan) besertamu yang kamu anggap bahwa mereka 
itu sekutu-sekutu (bagi Allah). Sungguh, telah terputuslah (semua pertalian) 
antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka (sebagai 
sekutu Allah). 


Kosakata: Gamaratul maut Opal AA (al-An'am/6: 93) 


Artinya tekanan sakaratul maut. Gamarat merupakan jamak dari gamrah 
artinya sesuatu yang meliputi yang lain atau menutupinya dan 
menghilangkan bekas-bekasnya. Air banyak yang menggenangi satu tempat 
sampai menutupinya disebut juga gamrah. Jika dikaitkan dengan kematian 
maka berarti sakarat maut itu telah menimpa seseorang dan menguasai 
dirinya dan menekannya. Dari sini kata gamarat sering diartikan dengan 
bermacam musibah yang menekan (syada'id). 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan bahwa Al-Our'an adalah kitab yang 
diturunkan Allah kepada Muhammad: kitab yang sempurna mengandung 
ajaran yang membenarkan kitab-kitab yang lalu dan menjadi pedoman bagi 
manusia seluruhnya. Keingkaran orang-orang Yahudi terhadap Al-Our'an 
disebabkan mereka menyimpang dari agama tauhid. Pada ayat-ayat berikut 
dijelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang memalsukan kitab Allah 
dan mengaku-aku mendapat wahyu, apalagi orang-orang yang menganggap 
dirinya mampu membuat kitab yang menyamai Al-Our'an. 


Tafsir 

(93) Allah menjelaskan kepada kaum Muslimin bahwa tidak ada orang 
yang lebih zalim dari orang-orang Y ahudi yang mengingkari kebenaran A I- 
Our'an yang diturunkan kepada Muhammad. Perkataan mereka telah 
mengkhianati ajaran agama tauhid. Begitu juga perkataan mereka yang 
mengaku menerima wahyu dari Allah, seperti Musailamah al-K aGkab di 
Yamamah, al-Aswad al-'Ans$ di Yaman, ? ulaihah al-A sad? dari Bani Asad, 
dan orang-orang yang mengaku dirinya mampu membuat kitab seperti A I- 
Our'an. 

Firman Allah ini mengandung sindiran halus bagi para pendeta Y ahudi 
yang dipuja-puja oleh pengikut-pengikutnya karena mereka itu mengaku 
mendapat wahyu dari Allah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 
segala sesuatu yang sukar dipahami dari Taurat. M enurut kenyataan, mereka 
inilah yang selalu memusuhi Muhammad. Al-Our'an juga mengandung 
sindiran kepada sastrawan-sastrawan Arab yang merasa mampu menyusun 
kitab-kitab yang dapat menyamai Al-@ur'an seperti firman A Ilah: 


Juz 7 6. AL-AN' AM 183 


.. jika kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. 
(al-Anf4)/8: 31) 


Allah menyebutkan ancaman dan siksaan yang akan diterima oleh orang- 
orang yang zalim itu, dikala mereka menghembuskan nafas yang terakhir, 
sebagai imbalan kejahatan dan dosa yang mereka lakukan. Alangkah 
dahsyatnya seandainya Nabi Muhammad dan kaum Muslimin melihat 
penderitaan yang diderita oleh orang-orang yang jahat itu pada waktu 
mereka menghadapi sakaratul maut, yaitu penderitaan yang akan mereka 
alami menjelang kematian, tidak terlukiskan kedahsyatannya. Pada waktu itu 
malaikat maut mengulurkan tangannya untuk merenggut nyawa mereka yang 
bergelimang dengan dosa, dengan renggutan yang keras. 

Allah menggambarkan saat-saat yang dahsyat itu dengan nada mencela 
mereka. Malaikat seakan-akan berkata, “Kalau memang kamu merasa 
mampu, lepaskanlah nyawamu dari badanmu agar terhindar dari renggutan 
ini.” Perintah ini tidak akan dapat mereka lakukan, karena masalah ini di luar 
kemampuan mereka. Pada saat itu mereka tidak dapat menghindarkan diri 
dari siksa yang pedih dan menghinakan, karena mereka telah berani 
memutarbalikkan kebenaran, berkata dusta, dan sikap mereka yang congkak 
dan sombong terhadap ayat-ayat Allah, seperti perkataan mereka bahwa 
mereka mampu menurunkan kitab seperti Al-Our'an. 

Dalam ayat ini terdapat bandingan yang jelas antara ketidakmampuan 
mereka untuk membuat kitab semacam Al-Our'an dengan ketidakmampuan 
mereka menghindarkan diri dari malaikat maut. Maksudnya agar mereka 
dapat menyadari bahwa apa yang mereka katakan itu sebenarnya hanya 
dusta belaka, sedang Al-Our'an adalah datang dari Allah kepada 
M uhammad, yang tidak dapat ditandingi oleh siapa pun juga. 

(94) Allah menjelaskan nasib orang-orang zalim di hari Kiamat. M ereka 
datang menghadap Allah sendiri-sendiri dengan tidak membawa harta benda, 
anak dan pangkat, terlepas dari kebanggaan, dukungan dan kedudukan 
duniawi. Berhala-berhala yang dikira dapat memberikan syafa' at, tidak ada 
gunanya sama sekali. Keadaan mereka seperti diciptakan pada pertama 
kalinya, pada waktu mereka berada dalam kandungan ibu, seperti dijelaskan 
dalam hadis: 


Beast aa ne 
PP oil 8 lama Sl Ol) ale l 5 


“Wahai manusia, sebenarnya kamu akan dikumpulkan kehadirat Allah 
di padang Mahsyar dalam keadaan tidak bersepatu, tidak berpakaian dan 
tidak berkhitan sebagaimana Kami memulai penciptaan pertama kali, 
begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti Kami tepati, 


184 6. AL-AN' AM Juz7 


bahwa kami benar-benar akan melaksanakannya.” (Riwayat al-B ukh4#? dan 
M uslim dari Ibnu "Abb4s) 


Mereka meninggalkan di dunia apa saja yang telah dikaruniakan Allah 
kepada mereka, yang menjadi kebanggaan mereka, yaitu harta benda, anak, 
isteri dan kedudukan yang menyebabkan mereka congkak dan tidak mau 
beriman kepada Rasul-rasul. Semuanya tidak dapat menolong mereka dari 
siksa Allah di akhirat. 

Allah menjelaskan bahwa Dia tidak akan mempedulikan apa saja yang 
mereka anggap dapat memberi syafa' at, baik itu berupa berhala-berhala yang 
mereka persekutukan dengan Allah atau pendeta-pendeta yang mereka 
anggap sebagai perantara yang dapat menghubungkan doa mereka kepada 
Allah. Tegasnya pada hari itu tidak dipedulikan syafa'at dan tebusan, 
masing-masing orang bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri-sendiri. 
Pada hari itu masing-masing manusia terpisah dari segala sesuatu yang 
biasanya menjadi kebanggaan mereka di dunia. Harapan mereka telah pupus 
karena apa yang mereka sangka tidak pernah tiba. Syafa'at dan tebusan yang 
mereka duga akan dapat menolong mereka, sedikit pun tidak memenuhi 
harapan mereka. 


Kesimpulan 

1. Orang-orang yang zalim menurut Al-Gur'an ialah orang-orang yang 
berdusta terhadap Alah. 

2. Orang-orang yang mengaku dirinya mendapat wahyu atau sanggup 
membuat kitab seperti Al-Our'an diancam dengan siksaan yang pedih, 
terutama ketika menghadapi sakaratul maut. 

3. Pada hari akhirat manusia bertanggung jawab atas semua perbuatannya 
sendiri, tidak ada sesuatu pun yang dapat menolong mereka terkecuali 
amalannya. Pada hari itu syafa'at dari berhala dan tebusan tidak berguna 
sama sekali. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 185 


BUKTI-BUKTI KEESAAN DAN KEKUASAAN ALLAH 


AH Fitra AE TON AP SAE, 


- Ing 








22 Pa 15» Ah AT Ab : PA 6 
IN Gta rai! & Tenaga ja Ka Los 





Terjemah 

(95) Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir (padi-padian) dan biji 
(kurma). Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan 
yang mati dari yang hidup. Itulah (kekuasaan) Allah, maka mengapa kamu 
masih berpaling? (96) Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam 
untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. 
Itulah ketetapan Allah Yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui. (97) Dan 
Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya 
petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan 
tanda-tanda (kekuasaan Kami) kepada orang-orang yang mengetahui. 
(98) Dan Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), maka 
(bagimu) ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah 
Kami jelaskan tanda-tanda (kebesaran Kami) kepada orang-orang yang 
mengetahui. (99) Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami 
tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami 
keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami 
keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak: dan dari 
mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun 
anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang 
tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi 


186 6. AL-AN' AM Juz 7 


masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) 
bagi orang-orang yang beriman. 


Kosakata: 
1. Faligul-Xabb wan-Nawt (s3 SJ J6 (al-An am/6: 95) 

Arti asalnya adalah pembelah butir dan biji. Yang dimaksud butir (Yabb) 
ialah seperti biji gandum, padi dan lain sebagainya. Sedangkan biji (an- 
nawa) seperti biji kurma. Maksud akhir dari ungkapan di atas ialah 
penumbuh keduanya. Akar katanya (3 -J -43) artinya membelah. Jika 
sebuah biji ditanam di tanah maka biji tersebut akan membelah dan 


mengeluarkan tunasnya. Semua kejadian tersebut terjadi atas kehendak 
Allah. 


2. Mustagarr wa Mustauda'" Penang Pata (al-An“am/6: 98) 


Akar kedua kata tersebut dari garr (8) dan wad' (35 ). Yang pertama 
berarti tempat menetap, yang kedua berarti tempat simpanan. Perbedaan 
keduanya adalah jika pertama tempat menetap yang mantap karena terambil 
dari kata “garar” yang berarti menetap. Sedangkan yang kedua tempat 
penitipan yang tidak menetap karena sewaktu waktu bisa kembali. Kata 
(625) berarti meninggalkan sesuatu dan sewaktu-waktu bisa kembali. Atas 
dasar ini para mufasir berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa 
mustagarr berarti rahim seorang ibu, dan mustauda' berarti tulang punggung 
(sulb) ayah, karena air mani pada seorang tidak menetap pada masa yang 
lama, sedangkan janin yang ada pada rahim akan menetap relatif lebih lama. 
Ada juga yang mengartikan sebaliknya karena air mani ada terlebih dahulu 
pada diri seorang ayah sebelum berada di rahim. Ada juga yang mengartikan 
mustagarr dengan rahim dan mustauda' dengan kuburan. Pendapat lainnya 
berkisar antara rahim dan kuburan atau di atas bumi dan Akhirat di sisi 
Allah, atau di kuburan dan di dunia di samping keluarga, atau surga/neraka 
dan kuburan, karena surga/neraka bersifat tetap, sementara kuburan tidak. 
Semua penafsiran tersebut sah-sah saja mengingat ungkapan kedua kalimat 
tersebut bersifat nakirah (tidak menentukan). 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan mengenai hal-hal yang bersangkutan 
dengan kebenaran agama tauhid, yang diperjuangkan oleh para nabi. Untuk 
perjuangan itu mereka diberi kenabian agar mereka mempunyai kekuatan 
hati dalam membimbing umat. Di samping itu mereka telah diberi Kitab 
sebagai pedoman dalam membimbing umat. Pada ayat-ayat berikut 
dijelaskan kepada umat manusia tentang keunikan kejadian jagat raya dan 
segenap isinya sebagai bukti keesaan Allah, kekuasaan, pengetahuan serta 
kebijaksanaan dan kearifan-N ya. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 187 


Tafsir 

(95) Allah menjelaskan bahwa semua kehidupan terjadi karena adanya 
Pencipta kehidupan, yaitu Allah. Allah mengembang biakkan segala macam 
tumbuh-tumbuhan dari benih-benih kehidupan, baik yang berbentuk butiran- 
butiran ataupun biji-bijian. Diwujudkan demikian adalah dengan maksud 
agar mudah dipahami oleh manusia, sesuai dengan pengetahuan mereka 
secara Umum, termasuk pula segala jenis kehidupan yang oleh ilmu 
pengetahuan digolongkan pada tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak 
dengan spora atau dengan pembelahan sel yang hanya dapat diketahui oleh 
orang-orang tertentu. Kesemuanya itu berkembang biak menurut hukum 
sebab dan akibat yang telah ditentukan oleh A Ilah. 

Uraian ilmiah tentang ayat ini adalah sebagai berikut: mengeluarkan 
yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, 
merupakan siklus kehidupan (life cycle) dari semua makhluk hidup atau 
living organisms (sering hanya ditulis organisms), utamanya dari jenis 
makhluk tingkat tinggi, seperti manusia, hewan ataupun tumbuhan. Jika 
berbicara tentang tanaman/tumbuhan, maka kalimat “mengeluarkan yang 
hidup dari yang mati', mengisyaratkan bahwa tanaman (yang hidup itu) 
keluar dari biji-biji yang ditanam. Biji-biji ini dapat “dianggap” sesuatu yang 
mati. Sebab jika tidak menemukan kondisi yang sesuai, ia tetap merupakan 
benda “mati. Sedangkan “mengeluarkan yang mati dari yang hidup”, 
mengisyaratkan bahwa biji-biji (yang mati itu) keluar atau dihasilkan oleh 
tanaman (yang hidup). Siklus kehidupan organisma merupakan proses 
metabolisme yang terjadi pada semua makhluk hidup, dan dikendalikan oleh 
sistem gen yang kompleks. Inilah yang merupakan kekuasaan atau ayat 
Allah. 

Pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa yang menciptakan segala- 
galanya mempunyai sifat yang M ahasempurna yang mempunyai kekuasaan 
yang tidak terbatas dan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, yaitu 
Allah. Dengan demikian, hanya Allah yang seharusnya disembah, dan tidak 
boleh disekutukan dengan yang lain. 

Allah mencela orang-orang musyrik, mengapa mereka menyimpang dari 
ibadah yang benar yaitu menyimpang dari agama tauhid menuju 
penyembahan tuhan selain Allah, padahal kalau mereka mau memperhatikan 
kejadian alam semesta ini, niscaya mereka mengetahui bahwa perbuatan 
mereka itu adalah perbuatan yang tidak benar. 

(96) Allah menyuruh manusia agar memperhatikan perputaran waktu 
yang disebabkan oleh peredaran benda-benda langit yang berlaku menurut 
hukum sebab dan akibat. Allah mengajak manusia memperhatikan alam 
terbuka yang dapat dilihat sehari-hari. Allah menyingsingkan cahaya pagi 
yang menghapus kegelapan malam. Cahaya itu tampak di ufuk langit bagian 
timur sesudah terbitnya matahari sehingga dunia tampak bercahaya terang. 
Keadaan ini mereka alami di saat-saat mereka melakukan segala macam 


188 6. AL-AN' AM Juz 7 


kegiatan untuk keperluan hidup mereka. Sebagai kebalikan dari suasana 
tersebut, Allah mengajak manusia untuk memperhatikan keadaan malam 
yang gelap. Allah menciptakan malam untuk beristirahat setelah mereka 
penat karena bekerja di siang hari. Keadaan ini digambarkan sebagai suasana 
ketenangan. Suasana yang silih berganti antara siang dan malam seperti 
keadaan yang mempunyai persamaan dengan perputaran hidup, agar mereka 
mempunyai pandangan hidup yang lebih luas. Uraian ilmiahnya sebagai 
berikut: 

Kata Yusbina (perhitungan) dalam ayat ini dimaksudkan sebagai 
perhitungan kalender (penanggalan). Dalam sejarah peradaban manusia, 
telah terbukti bahwa matahari dan bulan digunakan untuk perhitungan 
penanggalan. Penanggalan berbasis pada “gerak dan posisi matahari di langit 
bumi,” atau yang dikenal dengan Solar Calendar, telah dilakukan oleh 
peradaban Barat (berasal dari Romawi dan Yunani), India, sedang peradaban 
Yahudi, Arab, Cina, juga India menggunakan Lunar Calendar, yaitu 
perhitungan berbasiskan kepada “gerak dan posisi bulan di langit bumi. 
Dalam bahasa astronomi, Solar Calendar berbasiskan pada lintasan-orbit 
bumi terhadap posisi matahari, sedang Lunar Calendar berbasis pada 
lintasan-orbit bulan terhadap posisi bumi dan matahari. 

Dalam dunia astronomi-astrofisika, bulan juga digunakan dalam 
perhitungan penentuan kestabilan dinamika rotasi (rotational dynamic 
stabilityy bumi. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan bulan sangat 
diperlukan agar precession (perkitaran) bumi pada sumbunya stabil. Bulan 
memberikan kestabilan dalam dimensi waktu 10-100 tahun, sedang Venus 
dan Mars memberikan kestabilan dalam dimensi waktu 100-500 tahun. 
Sedang planet Yupiter dan Saturnus, juga ikut memberikan rotational 
dynamic stability terhadap bumi kita ini, juga bertindak sebagai shield 
(perisai) bagi bumi terhadap hamburan meteor yang akan membentur bumi. 


Allah menyebutkan sebab-sebab yang mengubah suasana siang menjadi 
malam yaitu matahari yang beredar menurut waktu-waktu yang telah 
ditentukan. Sebagai bandingannya disebutkan, bahwa bulan tampak 
cemerlang di waktu malam. Baik matahari maupun bulan beredar di angkasa 
raya menurut garis edarnya secara teratur dan tertentu. 

Allah menyebutkan matahari dan bulan karena kedua benda langit itulah 
yang paling menonjol di antara benda-benda langit yang lain, yang secara 
umum manusia dapat memahami secara mudah kapan matahari dan bulan itu 
terbit dan kapan benda langit itu terbenam, dengan maksud agar manusia 
dapat memahami bahwa tiap-tiap kehidupan didahului oleh tiada dan akan 
kembali kepada tiada pula. M engenai manfaat peredaran matahari dan bulan 
ini Allah menjelaskan selanjutnya dengan firman-N ya: 


Juz 7 6. AL-AN' AM 189 


BANGGA INA NG Tm, LANANG 


Sadis 
Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah 


yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan 
tahun, dan perhitungan (waktu). (Y unus/10: 5) 


Dalam ayat ini, Allah menyebutkan tiga macam nikmat-Nya yang dapat 
dinikmati secara langsung oleh manusia yaitu nikmat yang diperoleh mereka 
tanpa usaha: nikmat cahaya pagi, nikmat ketenangan malam dan nikmat 
sinar matahari dan bulan agar manusia secara menyeluruh dapat memahami 
rahmat Allah yang menyeluruh bagi semua makhluk-Nya. Pada akhir ayat 
Allah menegaskan bahwa penciptaan yang sangat tinggi nilainya itu, adalah 
ketentuan Allah sesuai dengan keluasan ilmu-N ya, kebesaran kekuasaan dan 
ketinggian hikmah-N ya. 

Allah berfirman: 


Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. (al-G amar/54: 49) 


(97) Allah menjelaskan tentang kegunaan benda-benda langit lainnya, 
yaitu benda-benda langit selain matahari dan bulan, yang terkenal dengan 
bintang-bintang yang digunakan oleh manusia sebagai penunjuk waktu, 
musim serta arah di waktu malam. Bintang dijadikan sebagai penunjuk 
waktu ialah dengan jalan melihat terbit dan tenggelamnya kelompok- 
kelompok bintang itu.?) Sebagai tanda waktu, diambil sebagai pedoman 
bahwa pada tanggal 21 Maret tiap-tiap tahun matahari bersama-sama 
tenggelam dengan Aries pada jam 6.00 sore (18.00). Seterusnya tiap-tiap 
bintang itu tenggelam lebih dahulu dari matahari sekitar 1 derajat atau 4 
menit. 

Yang dimaksud dengan bintang-bintang penunjuk waktu di sini ialah 
bintang-bintang tetap (fixed stars), yaitu bintang-bintang yang bersinar 
sendiri dan mempunyai rasi (konstelasi) yang tetap: bukan bintang-bintang 
yang bergerak (planet, as-sayarat) karena bintang-bintang ini selalu 
berkelana di antara konstelasi-konstelasi bintang yang lain. Sebagai 
penunjuk musim, dapat diketahui dari kedudukan matahari di antara bintang- 
bintang tetap itu (manzie). Untuk mudahnya dapat dilihat pada saat matahari 





2) Jumlah kelompok bintang ada 12, yaitu: Hamal (Aries), saur (Taurus), Jauza', 
Tauaman (Gemini), Sara'an (Cancer), Asad (Leo), Sumbulah (Virgo), Mizan 
(Libra), Agrab (Scorpio), Caus (Sagitarius), Jadyu (Capricornus), Dalwu 
(A guarius), dan Hut (Pisces) 


190 6. AL-AN' AM Juz7 


terbenam. Apabila Matahari terbenam bersama-sama dengan rasi Hamal 
(Aries), berarti saat itu tanggal 21 Maret musim semi sudah mulai tiba, 
sedangkan apabila matahari terbenam bersama-sama dengan Sara'an 
(Cancer) saat itu tanggal 21 Juni: musim panas telah mulai tiba. Apabila 
matahari tenggelam bersama-sama dengan rasi Mizan (Libra), berarti saat itu 
tanggal 23 September, musim gugur mulai tiba: dan apabila matahari 
tenggelam bersama-sama rasi Jadyu (Capricornus) berarti saat itu tanggal 22 
Desember, musim dingin sudah mulai tiba. M usim-musim ini berlaku bagi 
negeri-negeri di belahan bumi Utara Khatulistiwa, sedang untuk negeri- 
negeri di belahan bumi Selatan K hatulistiwa berlaku sebaliknya. 

Bintang-bintang sebagai penunjuk arah yang biasa dipergunakan orang 
ialah bintang-bintang tetap di luar min'agatul buruj (Zodiac) yaitu bintang 
salib selatan (aj-talibul Januby Crux) yaitu dengan jalan menarik garis lurus 
dari gamma cruxis ke alpha cruxis dan memotong ufuk. Titik perpotongan 
ialah titik selatan. Bintang biduk atau beruang besar (ad-D ubbul Akbar, Ursa 
M ayor) yaitu dengan jalan menarik garis lurus dari beta ursaayorise melalui 
alpha ursae mayoris dan memotong ufuk. Titik perpotongan itulah utara. 
Lebih lanjut uraian ilmiah tentang manfaat bintang-bintang adalah sebagai 
berikut: 

Bintang-bintang dijadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut, 
memiliki makna bahwa bintang-bintang dapat digunakan sebagai indikator 
navigasi dalam perjalanan/pengembaraan/pelayaran. Dalam sejarah 
peradaban manusia, para pelaut dari bangsa-bangsa Viking, Romawi, 
Yunani, Arab, Spanyol, Portugis telah menggunakan pengetahuan mereka 
tentang posisi rasi-bintang sebagai indikator navigasi dalam pelayaran 
mereka yang jauh. Rasi Bintang Salib-Selatan (Southern Cross) telah 
digunakan oleh para pelaut Inggris sebagai indikator navigasinya. Dalam 
bahasa ilmiah, indikator navigasi yang menggunakan atau berbasis pada 
posisi bintang-bintang di langit ini disebut stellar navigation. Stellar 
navigation juga telah digunakan oleh para pengembara darat untuk 
menentukan arah perjalanannya. 

Dalam dunia modern sekarang ini, ternyata stellar navigation juga telah 
digunakan oleh pesawat antariksa, seperti jenis pesawat Ulang-alik (Space 
Shuttle): Columbia, Challenger, dan Enterprise. 

Kegunaan lain bintang-bintang itu adalah sebagai penunjuk arah kiblat, 
letak Kota Mekah persis di sebelah selatan K ota M edinah. 

Allah menjelaskan kekuasaan-Nya dalam menciptakan langit, bumi serta 
segala isinya dan segala macam bentuk kehidupan serta tata hukum yang 
berlaku untuknya secara terperinci. Penjelasan ini dimaksudkan, bahwa 
dengan meneliti keagungan ciptaan Tuhan tersebut, pikiran manusia menjadi 
terbuka untuk menerima keyakinan tentang adanya Pencipta langit, bumi 
serta segala isinya serta kekuasaan yang dimiliki-N ya. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 191 


Pada akhir ayat ini Allah menyebutkan bahwa penjelasan yang diberikan 
secara terpeinci itu ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai pikiran 
yang bersih dan terpelihara dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu, yaitu orang- 
orang yang meneliti benda-benda alam secara murni, terlepas dari tujuan- 
tujuan tertentu yang menjurus kepada kepentingan pribadi, golongan dan 
fanatik kebangsaan. Orang-orang yang meneliti benda-benda alam secara 
murni itulah yang akan dapat menemukan jawaban rahasia kejadian alam 
semesta yang menghantarkan kepada Tuhan Y ang M aha Esa. 

(98) Allah mengajak manusia untuk memikirkan kejadian diri mereka 
sendiri yaitu mereka diciptakan oleh Allah dari diri yang satu. Penjelasan ini 
memberikan pengertian bahwa semua manusia yang terdiri dari berbagai 
bangsa dan suku dengan beraneka ragam bentuk dan warna kulitnya, 
berpangkal dari satu asal yaitu dari Adam dan Hawa. Mereka ini diciptakan 
oleh Allah dari satu jenis (dari tanah) seperti juga dijelaskan dalam firman- 
Nya: 


P ited 


KAS Ta SA AE bo AK AU 


Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 
(Hawa) dari (diri)nya: dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak. (an-Nis#/4: 1) 


Penjelasan ini menjawab rahasia kejadian manusia yang banyak dibahas 
oleh para ilmuwan, dan sebagai penegasan kepada manusia agar mereka 
jangan mengagungkan berhala dan bintang-bintang, akan tetapi hendaklah 
mereka beribadah hanya kepada Pencipta mereka sendiri yaitu Allah Y ang 
Maha Esa dan Mahakuasa: agar mensyukuri nikmat Allah yang telah 
dilimpahkan kepada mereka, yaitu agar mereka hidup kenal-mengenal dan 
tolong-menolong di antara sesama manusia karena mereka pada hakekatnya 
mempunyai martabat yang sama dan berasal dari jenis yang sama pula. 
Perbedaan kebangsaan, suku, bentuk dan warna kulit janganlah dijadikan 
sebab untuk permusuhan dan kebencian, akan tetapi hendaklah dijadikan 
sebab untuk menjalin persaudaraan dan rasa syukur terhadap nikmat Allah 
Y ang M ahakuasa. 

Kemudian Allah menjelaskan proses pengembangbiakan manusia, bahwa 
proses pengembangbiakan itu terjadi atas kuasa Allah pula. Manusia 
diciptakan dari sperma dan ovum. Sperma berasal dari laki-laki sedangkan 
ovum dari wanita. Sperma yang terpancar dari laki-laki membuahi ovum, 
yang dalam beberapa waktu lamanya berada dalam rahim wanita: sesudah 
melalui proses tertentu lahirlah seorang bayi. Sejak saat itulah bayi itu hidup 
di alam dunia sampai ajalnya tiba, lalu kembali ke alam baka. 

Penjelasan ini merupakan perluasan dari ayat-ayat yang lalu agar manusia 
mendapatkan penjelasan secara lebih terperinci, bahwa kekuasaan Allah 


192 6. AL-AN' AM Juz 7 


tidak hanya berlaku pada benda-benda mati akan tetapi juga berlaku bagi 
makhluk-makhluk yang hidup. Hal inipun dapat dipahami oleh orang-orang 
yang suka memahami. 

(99) Allah menjelaskan kejadian hal-hal yang menjadi kebutuhan 
manusia sehari-hari, agar mereka secara mudah dapat memahami kekuasaan, 
kebijaksanaan, serta pengetahuan Allah. Allah menjelaskan bahwa A llah-lah 
yang menurunkan hujan dari langit, yang menyebabkan tumbuhnya berbagai 
jenis tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari berbagai ragam bentuk, macam dan 
rasa. Seperti firman Allah: 


BAR TT MEP APN KP 
JI Jp Pleno Hat Jok Ji 


.. disirami dengan air yang sama, tetapi Kami lebihkan tanaman yang satu 
dari yang lainnya dalam hal rasanya. (ar-Ra'd/13: 4) 


Disebutkan hujan turun dari langit adalah menurut kebiasaan mereka. 
“Sama” atau langit digunakan untuk apa saja yang berada di atas: sedang 
yang dimaksud dengan Sama dalam ayat ini ialah “SaYab" yang berarti awan 
seperti ditunjukkan dalam firman Allah: 


ARAB ATA SERAT AGAN AL Ce ton 
WN AN LA aer NW Inn GA La 


Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang 
menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan? (al- 
W #gi'ah/56: 68-69) 

Allah menjelaskan bahwa air itu sebagai sebab bagi tumbuhnya segala 
macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam bentuk jenis dan rasanya, 
agar manusia dapat mengetahui betapa kekuasaan A Ilah mengatur kehidupan 
tumbuh-tumbuhan itu. Manusia yang suka memperhatikan siklus peredaran 
air akan dapat mengetahui betapa tingginya hukum-hukum Allah. Hukum- 
Nya berlaku secara tetap dan berlangsung terus tanpa henti-hentinya, sampai 
tiba saat yang telah ditentukan. 

Kemudian disebutkan pula perincian dari tumbuh-tumbuhan yang 
beraneka ragam itu: di antaranya ialah rerumputan yang tumbuh berumpun- 
rumpun sehingga kelihatan menghijau. Tumbuh-tumbuhan jenis ini 
mengeluarkan buah yang berbentuk butiran-butiran kecil yang terhimpun 
dalam sebuah tangkai seperti gandum, syair dan padi. Jenis yang lain dari 
tumbuh-tumbuhan itu ialah pohon palma yang mengeluarkan buah yang 
terhimpun dalam sebuah tandan yang menjulai rendah sehingga mudah 
dipetik. 

Jenis yang lain lagi dari jenis tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam itu 
ialah anggur, zaitun, dan delima. Ketika jenis buah-buahan ini disebutkan 
secara beruntun, karena masing-masing ada yang mempunyai persamaan dan 


Juz 7 6. AL-AN' AM 193 


perbedaan, sifat, bentuk dan rasanya, sehingga ada yang berwarna kehitam- 
hitaman dan ada pula yang berwarna kehijau-hijauan: ada yang berdaun agak 
lebar, dan ada pula yang berdaun agak kecil: begitu pula ada yang rasanya 
manis dan ada yang asam. Dalam hal ini ilmuwan berkata: 

Makhluk hidup telah dijelaskan oleh ahli botani, seperti tumbuhan 
memainkan peranan penting dalam membuat dunia layak untuk dihuni. Di 
antara perannya, tumbuhan membersihkan udara bagi manusia, menjaga 
suhu agar relatif konstan, dan menyeimbangkan proporsi gas di atmosfir. 
Allah swt menetapkan bahwa manusia dan hewan menerima makanannya 
dari yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam “pabrik hijau”nya. 
Pabrik hijau ini, yang oleh ahli botani disebut dengan kloroplas, 
mengandung klorofil yang di dalam Al-Our'an disebaut sebagai al-khasir 
(bahan hijau), dimana tumbuhan memanfaatkan energi cahaya matahari dan 
mengubahnya menjadi energi kimia yang pada akhirnya menghasilkan biji- 
bijian, buah-buahan dan bagian tumbuhan lainnya. 

Sel tumbuhan, tidak seperti sel-sel manusia dan hewan, dapat 
mengkonversi energi matahari menjadi energi kimia dan menyimpannya 
dalam nutrien melalui cara-cara yang sangat spesial. Proses yang disebut 
fotosintesis ini dilakukan tidak oleh sel tetapi oleh kloroplas, organel- 
organel yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Organel-organel hijau 
kecil yang hanya dapat diamati dengan mikroskop ini, merupakan satu- 
satunya laboratorium di muka bumi yang mampu menyimpan energi 
matahari dalam bahan organik. 

Fotosintesis merupakan sebuah proses kimia, yang dirumuskan sebagai 
berikut: 

6 H,O #6 CO, #Cahaya matahari — Ce Hi 06 46 O, 
Artinya, air dan karbon dioksida dengan bantuan energi matahari 
menghasilkan gula/glukosa dan oksigen. 

Menurut ahli astronomi Amerika, George Greenstein, klorofil adalah 
molekul yang melangsungkan fotosintesis. Mekanisme fotosintesis dimulai 
dengan penyerapan cahaya matahari oleh molekul klorofil. Fotosintesis 
bervariasi sesuai dengan intensitas dan lamanya sumber cahaya matahari, 
dan produktivitasnya diukur dari keluaran oksigen yang dihasilkannya. 

Produksi yang dibuat oleh tumbuhan direalisasikan melalui proses kimia 
yang sangat kompleks. Ribuan pigmen-pigmen klorofil ditemukan pada 
kloroplas bereaksi terhadap cahaya dalam waktu yang sangat pendek, sekitar 
seperseribu detik. Konversi energi matahari menjadi energi kimia atau 
listrik merupakan terobosan sangat mutakhir. 

Sistem fotosintesis yang sangat kompleks merupakan sebuah mekanisme 
yang secara sengaja dirancang oleh Allah swt. Suatu “pabrik tanpa banding” 
yang dilaksanakan dalam unit luasan yang kecil pada daun. Proses 
fotosintesis dengan peran klorofil dan kloroplas, merupakan salah satu dari 


194 6. AL-AN' AM Juz7 


ayat-ayat kauniah, yang menampakkan bahwa seluruh makhluk hidup 
diciptakan oleh Allah, Pemelihara seluruh alam. Ayat terkait: al-! ajj/22: 5). 


Kesemuanya itu adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang 
menciptakan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam itu. 

Allah memerintahkan kepada manusia agar memperhatikan tumbuh- 
tumbuhan yang beraneka ragam itu pada saat berbuah bagaimana buah- 
buahan itu tersembul dari batang atau rantingnya, kemudian merekah 
sebagai bunga, setelah nampak buahnya, akhirnya menjadi buah yang 
sempurna (matang). 

Pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa dalam proses kejadian 
pembuahan itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat teliti 
pengurusannya serta tinggi ilmu-Nya. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu 
menjadi bukti bagi orang yang beriman. Dari ayat-ayat ini dapat dipahami 
bahwa perhatian manusia pada segala macam tumbuh-tumbuhan hanya 
terbatas pada keadaan lahir sebagai bukti adanya kekuasaan Allah, tidak 
sampai mengungkap rahasia kekuasaan Allah terhadap penciptaan tumbuh- 
tumbuhan itu. 


Kesimpulan 

1. Segala macam bentuk kehidupan di dunia diciptakan Allah dari benih. 
Dari benih itulah timbul kehidupan, dan dari makhluk hidup itu pula 
timbulnya benih. Kesemuanya tunduk patuh di bawah hukum Allah Y ang 
M ahakuasa. 

2. Perubahan waktu yang disebabkan oleh perputaran matahari dan bulan 
secara teratur, berjalan menurut ketetapan hukum A Ilah. 

3. Bintang-bintang disusun dalam kelompok-kelompok peredaran tertentu 
dapat dijadikan pedoman dalam menentukan waktu, arah dan musim. 

4. Manusia yang beraneka ragam bentuk dan warnanya berpangkal dari satu 
asal. 

5. Segala macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam sifat, bentuk dan 
rasanya, tumbuh dan berkembang karena hujan yang diturunkan Allah 
dari langit. 

6. Dari hukum-hukum yang berlaku bagi segala macam ciptaan Allah baik 
berupa makhluk hidup maupun benda mati, dapat dijadikan bukti yang 
menunjukkan keesaan dan kekuasaan-N ya. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 195 


SYIRIK ADALAH PENYELEWENGAN DARI FITRAH 


2 1, “ny MInEtrna pr Ari Pala 
ai 1 LAN YAAA AG PAN ee 


Toni 135 TAN , SAS SNAN EN Oa Aga KS 
JERITAN KAN Os Aa KASN 
KENA TN TIP ONE MAN ATT MA 
Mega sakA He Rinpah Ae Kop PANAI 

2, TB pai 4, Sia oa .. KE, 
Terjemah 


(100) Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin sekutu-sekutu 
Allah, padahal Dia yang menciptakannya (jin-jin itu), dan mereka berbohong 
(dengan mengatakan), "Allah mempunyai anak laki-laki dan anak 
perempuan,” tanpa (dasar) pengetahuan. Mahasuci Allah dan M ahatinggi 
dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. (101) Dia (Allah) pencipta langit 
dan bumi. Bagaimana (mungkin) Dia mempunyai anak padahal Dia tidak 
mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu: dan Dia mengetahui 
segala sesuatu. (102) Itulah Allah, Tuhan kamu: tidak ada tuhan selain Dia, 
pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala 
sesuatu. (103) Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia 
dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Mahahalus, Maha 
Mengetahui. (104) Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari 
Tuhanmu. Barang siapa melihat (kebenaran itu), maka (manfaatnya) bagi 
dirinya sendiri: dan barang siapa buta (tidak melihat kebenaran itu), maka 
dialah yang rugi. Dan aku (Muhammad) bukanlah penjaga(mu). (105) Dan 
demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat Kami agar orang- 
orang musyrik mengatakan, "Engkau telah mempelajari ayat-ayat itu (dari 
Ahli Kitab),” dan agar Kami menjelaskan berulang-ulang Al-Our'an itu 
kepada orang-orang yang mengetahui. 


Kosakata: 
1. Kharagh YS& (al-An anv6: 100) 


Artinya mereka telah berbohong atau melakukan kebohongan. Kata 
dasarnya adalah (&-)-e ) yang berarti memotong sesuatu dengan tujuan 


196 6. AL-AN' AM Juz7 


merusak tanpa dipikir terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan kata (3-J -Z) 
yang menunjukkan arti melakukan sesuatu dengan perkiraan yang cermat, 
pelan-pelan, dengan tujuan baik. Ungkapan kharaga af-fauba artinya dia 
merobek pakaian. Pekerjaan merobek adalah pekerjaan yang tidak beraturan. 
Dari arti kata dasar ini maka muncul arti kebohongan, karena kaum musyrik 
melakukan sesuatu yang bersifat merusak tentang akidah terhadap Allah 
seperti perkataan mereka, “Allah mempunyai anak lelaki dan perempuan.” 


2. Bad” g4 (al-An“am/6: 101) 


Akar katanya (« -3 -—) artinya berkisar pada dua hal yaitu pertama, 
membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Kedua, keterputusan atau 
ketumpulan, keletihan, dan lesu. Kata bid'ah juga mempunyai arti semisal 
yaitu suatu perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya dari Nabi 
Muhammad. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa meniru dan 
mencontoh yang lain. 


3. Darasta c-x55 (al-An“am/6: 105) 


Pada kalimat ini ada tiga bacaan, yaitu darasta, darasta dan darasat. 
Bacaan pertama berarti kamu telah mempelajari (Al-Our'an dari orang lain). 
Bacaan kedua berarti kamu saling mengajarkan. Artinya kamu membacakan 
kepada ahli kitab dan mereka membacakannya kepada kamu. Bacaan ketiga 
berarti berita-berita yang telah kamu (Muhammad) bacakan kepada kami 
telah kuno sehingga telah hilang dari peredaran dan sirna. Arti umum dari 
kata (& -) -3) ialah melakukan sesuatu berulangkali sehingga hal tersebut 
menjadi hilang/sirna atau mencapai puncaknya. Pakaian yang dipakai terus 
menerus lalu rusak disebut daris. Ungkapan darasa al-kitab artinya dia 
membacanya berulang kali sehingga membekas di otak dan dihapal. 


M unasabah 

Dalam ayat-ayat yang lalu Allah menunjukkan bukti keesaan-N ya dengan 
menerangkan sifat-sifat dan kejadian makhluk-Nya yang ada di langit 
ataupun di bumi. Dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan bentuk-bentuk 
penyelewengan manusia. Di antara mereka ada yang menjadikan jin sebagai 
sekutu bagi Allah dan ada yang beranggapan bahwa Allah mempunyai 
putera. 


Tafsir 

(100) Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik menjadikan jin 
sekutu bagi Allah. Dikatakan demikian karena orang-orang musyrik itu 
meskipun kenyataannya menyembah berhala-berhala, namun pada 
hakikatnya mereka berbuat demikian itu lantaran mengikuti bisikan jin dan 
setan. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 197 


Allah berfirman: 


ai X3 A G4 
ian en TANI A13 IKenig 


2? 


G2 NA 33 3 In SE LAN Sage 
s4 ua k08 
WE ARAB 


Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah intfan (berhala), 
dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang 
dilaknati Allah, dan (setan) itu mengatakan, "Aku pasti akan mengambil 
bagian tertentu dari hamba-hamba-M u, dan pasti kusesatkan mereka, dan 
akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh 
mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar 
memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu 
mereka benar-benar mengubahnya).” Barang siapa menjadikan setan sebagai 
pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata. 
(an-Nis#/4: 117-119) 


3 
Ka 
X 
N 


Allah menjelaskan kesalahan perbuatan mereka karena mereka 
sebenarnya telah mengetahui bahwa yang menciptakan jin-jin itu ialah 
Allah. Itulah sebabnya maka perbuatan mereka itu dicela. Celaan Allah 
terhadap mereka itu adalah seperti celaan Ibrahim a.s. terhadap kaumnya. 

Allah berfirman: 


"Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal 
Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.” (aj- 
taff 4/37: 95-96) 


Allah mencela pula perbuatan mereka, karena mereka telah berbohong 
dengan mengatakan bahwa Allah mempunyai anak laki-laki dan anak-anak 
perempuan. Tuduhan mereka bahwa Allah mempunyai anak laki-laki adalah 
seperti tuduhan orang-orang Y ahudi dan Nasrani. 

Allah swt berfirman: 


Dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair putra Allah,” dan orang-orang 
Nasrani berkata, "AI-M asih putra Allah.” (at-Taubah/9: 30) 


198 6. AL-AN' AM Juz 7 


Sedangkan tuduhan mereka bahwa Allah mempunyai anak perempuan 
diterangkan dalam firman A Ilah: 


Bea La TN EA DA SAAT si 


DN ena ANA Okasrraran IN 


Maka Hanan (M uhammad) kepada mereka (orang-orang kafir M ekah), 
"Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka 
anak-anak laki-laki?” atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat 
berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikan(nya)? Ingatlah, 
sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan, 
"Allah mempunyai anak.” Dan sungguh, mereka benar-benar pendusta. (aj - 
taff4/37: 149-152) 


M ereka melemparkan tuduhan itu dengan tidak mempunyai alasan sedikit 
pun. Bahkan perkataan mereka menunjukkan kebodohan mereka sendiri atau 
semata-mata menuruti hawa nafsu. 

Di akhir ayat ini Allah membersihkan diri-Nya dari tuduhan-tuduhan 
mereka, bahwa Dia Mahasuci dan Mahatinggi dari sifat-sifat yang mereka 
berikan, yaitu bahwa Allah tidak mempunyai serikat dan tidak mempunyai 
anak. 

(101) Allah menerangkan bahwa Dialah Pencipta langit dan bumi. Dalam 
penciptaan jagat raya dan segala isinya, Dia tidaklah meniru dari ciptaan- 
ciptaan sebelumnya. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. 

Ini berarti bahwa Allah menciptakannya secara mutlak tidak memerlukan 
bantuan tenaga ataupun benda-benda lainnya. Oleh sebab itu bagaimana 
mungkin ia mempunyai anak seperti persangkaan orang-orang musyrik. 
Padahal Dia tidak memerlukan istri yang dapat melahirkan anak. Allah 
menyalahkan anggapan orang-orang musyrik dengan memberikan alasan- 
alasan yang rasional dengan maksud agar mereka dapat menerima 
kebenaran. Penjelasan ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya, Allah 
membersihkan diri-Nya dari tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik, 
sedangkan keterangan-keterangan selanjutnya menandaskan bahwa dugaan- 
dugaan mereka itu tidak masuk akal. 

Pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah yang Maha 
M engetahui segala sesuatu. Ilmu-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 
Ilmu-Nya azali dan abadi. Hal ini merupakan ketetapan Allah untuk 
menguatkan alasan-alasan yang dikemukakan sebelumnya serta 
membatalkan tuduhan orang musyrik yang tidak pada tempatnya itu. 

(102) Allah menerangkan kepada orang-orang musyrik, bahwa Allah 
memiliki sifat-sifat seperti disebutkan dalam ayat yang lalu. Itulah 
sebenarnya Tuhan yang wajib mereka sembah. Yang menciptakan segala 
sesuatu, tidak ada tuhan yang lain kecuali Dia, bukan tuhan-tuhan yang 


Juz 7 6. AL-AN' AM 199 


mereka ciptakan seperti berhala-berhala, atau malaikat-malaikat yang 
dianggap sebagai anak Tuhan: karena semuanya itu adalah makhluk ciptaan 
Allah yang tidak pantas diperserikatkan kepada Dia. 

Di akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah pemelihara segala 
sesuatu yaitu menguasai segala urusan, mengurusi jagat raya dan isinya 
dengan ilmu, hikmat dan kekuasaan-N ya. 

(103) Allah menjelaskan hakikat dan keagungan diri-Nya sebagai 
penegasan dari sifat-sifat-Nya yang telah dijelaskan pada ayat yang baru 
lalu, yaitu bahwa Allah di atas segala-galanya. Zat-Nya Yang Agung itu 
tidak dapat dijangkau oleh indera manusia, karena indera manusia itu 
memang diciptakan dalam susunan yang tidak siap untuk melihat zat-Nya. 
Sebabnya tidak lain karena manusia itu diciptakan dari materi, dan inderanya 
hanya menangkap materi-materi belaka dengan perantaraan materi pula: 
sedangkan Allah bukanlah materi. Maka wajarlah apabila Dia tidak dapat 
dijangkau oleh indera manusia. 

Yang dimaksud dengan Allah tidak dapat dijangkau dengan indera 
manusia, ialah selama manusia masih hidup di dunia. Sedangkan pada hari 
Kiamat, orang-orang beriman akan dapat melihat Allah. 

Nabi M uhammad bersabda: 


SAN NAS ci AA Sy US Uh PS AS) 
(rar SI mo LPS Gel da) Sah Uas Gal 


Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhanmu di hari Kiamat seperti kamu 
melihat bulan di malam bulan purnama, dan seperti kamu melihat matahari 
di kala langit tidak berawan.” (Riwayat al-Bukh4#r? dan Jar?r, taXiY al- 
Bukh#? IV: 283). 


Allah berfirman: 





Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. M emandang 
Tuhannya. (al-Giytmah/75: 22-23) 

Kemungkinan melihat Tuhan di hari Kiamat, khusus bagi orang-orang 
mukmin sedangkan orang-orang kafir kemungkinan melihat Allah tertutup 
bagi mereka. 

Allah berfirman: 

Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang 
dari (melihat) Tuhannya. (al-M u affif?n/83: 15) 


200 6. AL-AN' AM Juz7 


Allah menegaskan bahwa Dia dapat melihat segala sesuatu yang dapat 
dilihat, dan baj3rah (penglihatan)-Nya dapat menembus seluruh yang ada, 
tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, baik bentuk maupun 
hakikat-N ya. 

Di akhir ayat ini Allah menegaskan lagi bahwa Zat-Nya M ahahalus, tidak 
mungkin dijangkau oleh indera manusia apalagi hakikat-Nya dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu betapa pun halusnya, tidak ada yang 
tersembunyi dari pengetahuan-N ya. 

(104) A lah menjelaskan kepada kaum M uslimin bahwasanya tanda-tanda 
bukti kebenaran dan dalil-dalil yang kuat telah datang kepada mereka dari- 
Nya. Tanda-tanda bukti kebenaran dan dalil-dalil yang kuat itu dapat 
diketahui oleh mereka baik berupa tanda-tanda kekuasaan Allah di jagat raya 
maupun petunjuk Allah yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan 
Nabi Muhammad berupa wahyu. Kedua bukti itu dapat memperkuat 
keyakinan mereka tentang adanya Allah. Sesudah itu Allah menandaskan 
bahwa barang siapa yang dapat melihat kebenaran dengan jalan 
memperhatikan kedua bukti itu, dan meyakini adanya Allah serta melakukan 
amal yang baik, maka manfaat dari semuanya itu adalah untuk dirinya 
sendiri. Akan tetapi sebaliknya barang siapa yang tidak mau melihat 
kebenaran atau berpura-pura tidak mengerti, maka akibat buruk dari 
sikapnya itu akan menimpa dirinya sendiri. 

A lah berfirman: 


Barang siapa mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri 
dan barang siapa berbuat jahat maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya 
sendiri. (Fujjilat/41: 46. Perhatikan pula al-1sr#/17: 7) 


Di akhir ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk 
mengatakan kepada kaumnya bahwa Muhammad sekali-kali bukanlah 
pemelihara mereka, yakni Nabi Muhammad sekali-kali tidak ditugaskan 
mengawasi amal-amal mereka dan tidak dapat membuat mereka menjadi 
mukmin. Dia hanyalah seorang utusan Allah yang ditugaskan untuk 
menyampaikan wahyu yang telah diterimanya. Sebenarnya yang mengawasi 
amal mereka ialah Allah. Dia mempunyai pengawasan yang tak terbatas 
terhadap semua amal mereka baik yang mereka lakukan secara terang- 
terangan ataupun yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Semua 
amal itu akan diberi balasan yang setimpal. 

(105) Allah menerangkan bahwa Dia telah memberikan bukti-bukti 
kebenaran secara berulang-ulang di dalam ayat-ayat-Nya dengan gaya 
bahasa yang beraneka ragam dengan maksud agar dapat memberikan 
keyakinan yang penuh kepada seluruh manusia dan untuk menghilangkan 
keragu-raguan, serta memberikan daya tarik kepada mereka agar mereka 


Juz 7 6. AL-AN' AM 201 


dapat menerima kebenaran itu dengan penuh kesadaran, dan untuk 
memberikan alasan kepada kaum Muslimin dalam menghadapi bantahan 
orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik mendustakan ayat-ayat 
Allah dengan mengatakan Nabi Muhammad mempelajari ayat-ayat itu dari 
orang lain atau menghafal berita-berita dari orang-orang yang terdahulu 
seperti firman A Ilah: 





.. lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang." 
(al-Furgan/25: 5) 


Menurut al-Farrt, Al-Gur'an mengandung ayat-ayat yang benar dan 
dapat diterima oleh orang-orang yang bersih hatinya dan mempunyai niat 
yang kuat untuk menerima ilmu pengetahuan sehingga dapat menerima 
kebenaran itu dengan penuh keinsyafan. 


Kesimpulan 

1. Allah M aha Esa, tidak mempunyai sekutu dan tidak memerlukannya. 

2. Allah Maha Pencipta. Dia tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai 
isteri. 

3. Tuhan yang wajib disembah hanya Allah Yang Maha Pencipta, karena 
Dialah yang menguasai segala sesuatu. 

4. Allah mempunyai sifat Mahahalus, tidak dapat dicapai panca indera, 
tetapi sebaliknya Dia M aha M elihat segala sesuatu. 

5. Ayat-ayat yang mengandung bukti kebenaran hanya dapat diterima 
kebenarannya oleh orang-orang yang mempunyai jiwa yang bersih dan 
pikiran yang jernih. 

6. Allah memberikan bukti kebenaran secara berulang-ulang untuk 
memberikan kemantapan hati bagi kaum Muslimin dan untuk menolak 
sanggahan orang-orang musyrik. 


202 6. AL-AN' AM Juz 7 


PERINTAH MENGIKUTI WAHYU DAN 
LARANGAN MEMAKI BERHALA 


TAN PPA AN Ina 


SA en CA Pn Ona &4 3d 
SAB yna Tar NK 


Ha Lag at! aga, th anta 


“ Ga - A3 . 4 I4ag 
KE ANGOS Tega NE AN3 
: As 2 38 Penang “y - 2 Af 2” 91 ai tag 
KAP Pa, ash AN NA 


aa ng HN Sa 2 Aga 


en ha GealrdA 


paten da PP OPP 
ANGIN ai M219 


Terjemah 

(106) Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu 
(Muhammad): tidak ada tuhan selain Dia: dan berpalinglah dari orang- 
orang musyrik. (107) Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka 
tidak mempersekutukan(-Nya). Dan Kami tidak menjadikan engkau 
penjaga mereka: dan engkau bukan pula pemelihara mereka. (108) Dan 
janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, 
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap 
baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan, tempat kembali mereka, 
lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka 
kerjakan. (109) Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala 
kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah 
mereka akan beriman kepada-Nya. Katakanlah, "”M ukjizat-mukjizat itu 
hanya ada pada sisi Allah.” Dan tahukah kamu, bahwa apabila mukjizat 
(ayat-ayat) datang, mereka tidak juga akan beriman. (110) Dan (begitu 
pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali 
mereka tidak beriman kepadanya (Al-Our'an), dan Kami biarkan mereka 
bingung dalam kesesatan. 


Kosakata: La tasubbu "s4 Y (al-An“am/6 : 108) 


Kata tasubbu adalah fi'l muxari' yang ditujukan kepada orang kedua 
tunggal. Kata tersebut dari sabba - yasubbu - sabb(an), yang artinya 
“mencaci,” atau “mencela.” Sesuatu dicaci atau dicela karena padanya 
terdapat kelemahan. K ata Id tasubbyu yang artinya “janganlah kamu mencaci" 


Juz 7 6. AL-AN' AM 203 


atau mencela merupakan bentuk larangan Allah yang ditujukan kepada 
orang-orang beriman (kaum Muslimin) agar mereka tidak mencaci tuhan- 
tuhan orang musyrik. Menurut Imam Abu al-Faraj al-Jauziy (508-597 H), 
larangan dalam ayat ini adalah demi tark al-majlaYah li dar' al-mafsadah 
(meninggalkan suatu maslahat untuk menolak terjadinya mafsadat). 
Maksudnya, larangan Allah tersebut untuk menghindari aksi serupa yang 
dilakukan orang musyrik, dalam bentuk mencaci Allah swt, Tuhan kaum 
Muslimin. Jika kaum Muslim mencaci tuhan-tuhan orang musyrik, berarti 
mereka mencaci atau mencela Tuhan mereka sendiri, karena celaan mereka 
terhadap tuhan-tuhan kaum musyrik menyebabkan kaum musyrik itu 
berbalik mencela atau mencaci Allah, Tuhan kaum Muslimin. Oleh karena 
itu mencela tuhan dari umat tertentu di luar Islam dilarang. 


Munasabah 

Dalam ayat-ayat yang lalu diterangkan kepada kaum Muslimin macam- 
macam syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka 
menyekutukan Allah dengan berhala-berhala, juga mereka beranggapan 
bahwa Allah mempunyai anak. Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan 
kepada Nabi Muhammad serta para pengikut-pengikutnya agar mereka 
menggiatkan dakwah Islamiyah, mengajak orang-orang musyrik kepada 
agama tauhid serta menyelamatkan mereka dari kemusyrikan. 


Tafsir 

(106) Allah memerintahkan kepada Nabi saw serta para pengikutnya agar 
dalam waktu menyampaikan dakwah Islamiyah, tetap berpegang pada 
wahyu, karena wahyu itulah yang dapat dijadikan tuntunan untuk dirinya dan 
kaumnya. Tujuan dari dakwah itu ialah untuk menyampaikan kalimat tauhid 
yaitu pengakuan secara mutlak bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. 

Kalimat tauhid itu harus diresapi dengan hati yang ikhlas, serta diamalkan 
dengan penuh keyakinan dan dijadikan tujuan tertinggi dari kehidupan 
manusia Allah memberikan penegasan kepada Nabi dan kaumnya agar 
berpaling dari perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik dan tidak perlu 
memaksa orang-orang yang tetap bergelimang dalam kemusyrikan serta 
tidak mengacuhkan ajakan tauhid, dan tidak berkecil hati karena tuduhan- 
tuduhan yang diarahkan orang-orang musyrik yaitu bahwa wahyu yang 
disampaikan Nabi adalah dipelajari dari orang-orang Yahudi, karena 
kebenaran itu cahayanya cemerlang dengan sendirinya apabila diucapkan 
dengan lisan dan dilaksanakan dalam bentuk amal perbuatan, sedangkan 
kebatilan meskipun diselubungi dengan berbagai hal yang menarik, namun 
akhirnya akan terungkap juga kebusukannya. 

(107) Dijelaskan bahwa jika Allah berkehendak menjadikan seluruh 
manusia beriman kepada-Nya, niscaya tidak ada seorang pun yang musyrik. 

Di dalam jiwa manusia terdapat potensi untuk menjadi mukmin atau 
kafir, taat atau fasig. Manusia telah diberi hak memilih (ikhtiy4r). Potensi 


204 6. AL-AN' AM Juz 7 


yang ada pada manusia dapat berkembang sesuai dengan ilmu dan amal 
manusia itu sendiri, yang pada saat mau memilih perbuatan mana yang harus 
dilakukan, bertarunglah dua macam dorongan, dorongan untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan baik dan dorongan untuk melakukan perbuatan jelek. 
Apabila manusia memilih perbuatan dengan mengikuti dorongan yang baik, 
niscaya mereka akan melihat cahaya kebenaran. Akan tetapi bila mereka 
mengikuti dorongan-dorongan yang jelek, niscaya mereka tenggelam dalam 
kegelapan. Allah menegaskan bahwa Nabi, tidak diberi kekuasaan untuk 
menjadi pemelihara mereka. Nabi hanyalah mengajak kepada kebaikan, 
maka apabila mereka tidak mau menerima ajakan itu, karena mengikuti 
dorongan yang buruk, tentulah ajakan itu tidak akan mereka terima, dan 
mereka tetap bergelimang dalam kebatilan. 

Di akhir ayat ini Allah menguatkan penjelasan-Nya bahwa Nabi tidak 
diutus untuk mengurusi mereka, yakni dia tidak diberi kekuasan untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hal itu adalah urusan mereka 
sendiri, karena mereka telah diberi hak pilih untuk menentukan nasib mereka 
sendiri. 

(108) M engenai sebab turunnya ayat ini diceritakan sebagai berikut, pada 
suatu ketika orang-orang Islam mencaci-maki berhala, sesembahan orang- 
orang kafir, kemudian mereka dilarang dari memaki-maki itu. (Riwayat 
“Abd ar-Razz4g dari Gati#dah). 

Allah melarang kaum Muslimin memaki berhala yang disembah kaum 
musyrik untuk menghindari makian terhadap Allah dari orang-orang 
musyrik, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui sifat- 
sifat Allah dan sebutan-sebutan yang seharusnya diucapkan untuk-N ya. 
Maka bisa terjadi mereka mencaci-maki Allah dengan kata-kata yang 
menyebabkan kemarahan orang-orang mukmin. Dari ayat ini dapat diambil 
pengertian bahwa sesuatu perbuatan apabila dipergunakan untuk 
terwujudnya perbuatan lain yang maksiat, maka seharusnyalah ditinggalkan, 
dan segala perbuatan yang menimbulkan akibat buruk, maka perbuatan itu 
terlarang. Ayat ini memberikan isyarat pula kepada adanya larangan bagi 
kaum Muslimin bahwa mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang 
menyebabkan orang-orang kafir tambah menjauhi kebenaran. M encaci-maki 
berhala sebenarnya adalah mencaci-maki benda mati. Oleh sebab itu memaki 
berhala itu adalah tidak dosa. Akan tetapi karena memaki berhala itu 
menyebabkan orang-orang musyrik merasa tersinggung dan marah, yang 
akhirnya mereka akan membalas dengan mencaci-maki Allah, maka 
terlaranglah perbuatan itu. 

Allah memberikan penjelasan bahwa Dia menjadikan setiap umat 
menganggap baik perbuatan mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa ukuran 
baik dan tidaknya sesuatu perbuatan atau kebiasaan, adakalanya timbul dari 
penilaian manusia sendiri, apakah itu merupakan perbuatan atau kebiasaan 
yang turun-temurun ataupun perbuatan serta kebiasaan yang baru saja 
timbul, seperti tersinggungnya perasaan orang-orang musyrik apabila ada 


Juz 7 6. AL-AN' AM 205 


orang-orang yang memaki berhala-berhala mereka. Hal ini menunjukkan 
bahwa ukuran untuk menilai perbuatan atau kebiasaan itu baik atau buruk, 
adalah termasuk persoalan yang ikhtiyari. Hanya saja di samping itu Allah 
telah memberikan naluri pada diri manusia untuk menilai perbuatan dan 
kebiasaan itu, apakah perbuatan dan kebiasaan itu termasuk baik ataukah 
buruk. Sedangkan tugas-tugas Rasul adalah penyampaikan wahyu yang 
membimbing dan mengarahkan naluri untuk berkembang sebagaimana 
mestinya ke jalan yang benar agar mereka dapat menilai perbuatan serta 
kebiasaan itu dengan penilaian yang benar. 

Pada akhir ayat ini Allah memberikan penjelasan bahwa manusia 
keseluruhannya akan kembali kepada Allah setelah mereka mati, yaitu pada 
hari kebangkitan: karena Dialah Tuhan yang sebenarnya dan Dia akan 
memberitakan seluruh perbuatan yang mereka lakukan di dunia, dan akan 
memberikan balasan yang setimpal. 

(109) Muhammad bin Ka'ab berkata, “Orang Ouraisy berkata kepada 
Nabi saw, “Wahai Muhammad, engkau menceritakan bahwa Musa a.s. 
memiliki tongkat yang dipukulkan ke batu, lalu keluar dua belas mata air, Isa 
a.s. menghidupkan orang-orang mati dan kaum xamud memiliki unta. Maka 
datangkanlah kepada kami sebagian hal tersebut, kami akan 
mempercayaimu.” Rasulullah saw menjawab, “apa yang kalian mau?” Orang 
Ouraisy menjawab, “Bukit Safa jadikan emas.” Rasul menjawab, “kalau aku 
lakukan, apakah kalian mengimaniku.” M ereka menjawab, “ya, demi Allah 
kami semua mengikutimu.” Lalu Rasulullah saw berdoa, maka datanglah 
Jibril a.s. dan berkata, “jika engkau mau Bukit Safa dijadikan emas, namun 
saya tidak diperintahkan untuk mendatangkan mukjizat, untuk didustakan 
kecuali ditimpakan siksa, atau dibiarkan agar bertobat sebagian mereka." 
M aka Allah menurunkan ayat ini. 

Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik bersumpah dengan nama 
Allah dengan segala kesungguhan bahwa seandainya Nabi dapat 
mendatangkan mukjizat seperti yang mereka harapkan, niscaya mereka akan 
percaya bahwa ayat-ayat yang diterima Nabi itu benar-benar datang dari 
Allah dan mereka akan mengakui bahwa M uhammad adalah utusan Allah. 
Hal ini menunjukkan bahwa keingkaran mereka kepada ayat-ayat Allah telah 
memuncak. Mereka sebenarnya tidak sanggup memahami bukti-bukti 
kebenaran yang terkandung dalam ayat-ayat yang diterima oleh Nabi, 
kemudian mereka mengusulkan agar diturunkan tanda-tanda kebenaran yang 
lain. Hal ini menunjukkan bahwa mereka hanyalah mencari-cari persoalan 
untuk menjatuhkan pribadi Nabi dengan jalan meminta turunnya mukjizat, 
padahal mukjizat-mukjizat itu diberikan berdasarkan izin Allah dan 
kebijaksanaan-Nya, tidak tergantung pada kehendak serta kemauan 
seseorang. 

Allah memerintahkan kepada Nabi bahwa sesungguhnya ayat-ayat itu 
datang dari Allah semata, jadi kekuasaan menurunkan wahyu itu tidak di 


206 6. AL-AN' AM Juz7 


tangan Muhammad melainkan di tangan Allah yang diberikan menurut 
kehendak-N ya. 
Allah berfirman: 


Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) 
melainkan dengan izin Allah. (ar-Ra'd/13: 38) 


Sesudah itu Allah menjelaskan kepada kaum Muslimin yang 
mengharapkan datangnya mukjizat kepada Nabi, untuk memenuhi 
permintaan orang-orang kafir itu bahwa meskipun diturunkan mukjizat 
sesuai dengan permintaan mereka, mereka tidak akan pernah beriman. Oleh 
sebab itu orang Islam tidak perlu menghiraukan tuntutan mereka itu. 

(110) Sesudah itu Allah memberikan penjelasan kepada kaum Muslimin 
bahwa mereka tidak mengetahui bahwa Allah kuasa untuk memalingkan hati 
dan penglihatan orang-orang musyrik: maka sebagaimana mereka tidak 
beriman sebelum mereka meminta mukjizat itu, begitu jugalah mereka tidak 
mau beriman sesudah datangnya mukjizat, karena hati mereka telah 
dipalingkan dari kebenaran. 

Allah berfirman: 


KO AN OA SA KAS, 
by h PA AIA 

Ona 

Dan kalau Kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka 
terus menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, "Sesungguhnya 


pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang 
terkena sihir.” (al-! ijr/15: 14-15) 


Pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah akan membiarkan 
mereka memperturutkan hati mereka bergelimang dalam kekafiran dan 
kemaksiatan. Hati mereka diliputi oleh kebingungan dan keragu-raguan 
terhadap ayat-ayat yang mereka dengar. Mereka tidak dapat membedakan 
antara kebenaran dan tipuan. Mereka dibiarkan dalam kegelapan dan 
kesesatan yang nyata. 


Kesimpulan 

1. Kaum Muslimin dalam menjalankan dakwah Islamiyah hendaknya tetap 
berpegang pada wahyu serta menolak pandangan-pandangan orang-orang 
musyrik. 

2. Kekuasaan memberikan hidayah adalah di tangan Allah. Kaum Muslimin 
hanya berkewajiban menyampaikan dakwah Islamiyah. 


Juz 7 6. AL-AN' AM 207 


3. Kaum Muslimin dalam melaksanakan dakwah hendaklah berlaku lemah 
lembut, tidak berlaku kasar dan tidak menyinggung perasaan orang lain. 

4. Dalam melaksanakan dakwah, kaum Muslimin harus tetap sabar dan 
tabah menghadapi tipu daya orang-orang musyrik yang selalu berusaha 
menjatuhkan Islam. 


Ta 

NO 

— 
NI LO 
GE 
Sr 
AN 
tx 
7 Tt 
LA 
AT 
L 





Juz 8 6. AL-AN' AM 211 


JUz 8 
SIKAP KERAS KEPALA KAUM MUSYRIK 


te ya a Lite Eta -. di 33 A5 K6 Na 3 2g Aa aa tr 
ERA PAS GELI SANG 
| P4 wd 


Le A01 SES AE AN AA 2 AU IA 
CRISIS LIA SIA 
dg 33 Pra ba “1 Peran na 2 hip 2 Aa ,£ AP 2 
BEJ BA pa Hanan Tan AN EA BAG SN 


Kd 


Na 


a z Td 


# 
A3 Brg An OT KN OA mn Radha yaaa IK 
BAM HA ON ea BG AAP 
pa Kab ade oi a2a "Anin POR 
Ara yan yan 


Terjemah 

(111) Dan sekalipun Kami benar-benar menurunkan malaikat kepada 
mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan Kami 
kumpulkan (pula) di hadapan mereka segala sesuatu (yang mereka 
inginkan), mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. 
Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (arti kebenaran). (112) Dan 
demikianlah untuk setiap nabi Kami menjadikan musuh yang terdiri dari 
setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian 
yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu 
menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah 
mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan. (113) Dan agar 
hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, tertarik kepada 
bisikan itu, dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa 
mereka lakukan. 


Kosakata: Mugtarifjin 95 45 (al-An am/6: 113) 


Akar katanya dari (5 - ) -c3) yang artinya mengupas kulit dari pohon atau 
mengambil kulit dari luka. Lalu kata Igtiraf digunakan untuk melakukan 
sesuatu baik itu kebaikan atau keburukan/kejahatan. Namun pemakaian untuk 
keburukan/kejahatan lebih banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa kata 
igtarafa mempunyai arti mengumpulkan dan menyimpan. Igtarafa al-mal 
artinya menyimpan dan mengumpulkan harta. Lalu digunakan untuk arti 
melakukan sesuatu. 


212 6. AL-AN' AM Juz 8 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan, bahwa orang-orang musyrik telah 
bersumpah dengan sungguh-sungguh, yaitu jika telah datang kepada mereka 
bukti-bukti yang mereka minta dari Muhammad saw, pasti mereka akan 
beriman. Dalam ayat-ayat ini dijelaskan, walaupun permintaan mereka 
dipenuhi, mereka tetap tidak akan beriman, sebab alasan mereka mengajukan 
permintaan itu bukan karena ingin mencari kebenaran, tetapi hanya sekadar 
memperlihatkan keingkaran mereka saja. 


Sabab Nuzul 

M enurut Ibnu “Abb4s, ada lima orang pembesar Ouraisy datang kepada 
Rasulullah, bersama khalayak ramai, lalu mereka berkata, “Hai Muhammad, 
perlihatkan kepada kami malaikat-malaikat yang memberikan persaksian 
bahwa engkau benar-benar utusan Allah atau bangkitkanlah beberapa orang 
yang telah mati di antara kami sehingga kami dapat bertanya kepada mereka, 
apakah ucapanmu itu benar atau dusta atau datangkanlah kepada kami Allah, 
Tuhanmu, beserta para malaikat-N ya sehingga dapat berhadap-hadapan dengan 
kami.” M aka turunlah ayat ini. 


Tafsir 

(111) Dalam ayat ini diterangkan kepada kaum Muslimin, jika sekiranya 
Allah berkenan menurunkan malaikat-malaikat kepada kaum musyrik 
sehingga mereka dapat melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri dan 
dapat mendengar perkataannya dengan telinga mereka sendiri tentang 
kesaksian para malaikat bahwa M uhammad itu betul-betul utusan A Ilah, dan 
sekiranya orang-orang yang telah mati dihidupkan kembali lalu berbicara 
dengan mereka tentang kebenaran Nabi Muhammad, dan juga sekiranya 
segala sesuatu baik berupa keterangan Al-Our'an tentang kebenaran Nabi 
dan mukjizatnya itu dikumpulkan dan ditampakkan kepada mereka, niscaya 
mereka tidak beriman, sebagaimana mereka nyatakan dalam sumpah mereka. 
Mereka meminta tanda-tanda itu bukan untuk mencari petunjuk ke arah 
iman, melainkan untuk tujuan permusuhan, sehingga apapun yang mereka 
saksikan selalu mereka anggap sebagai sihir. Jika Allah menghendaki 
mereka beriman, tentu hati mereka terbuka untuk beriman dengan cara yang 
sungguh-sungguh. Mereka tidak mengetahui bahwa iman tidak perlu 
disangkutpautkan dengan melihat tanda-tanda kebenaran, sebab telah menjadi 
kebenaran umum bahwa keimanan adalah semata-mata anugerah dari Allah 
Ta'ala. Walaupun kepada orang-orang musyrik telah diperlihatkan tanda- 
tanda kebenaran Nabi Muhammad, namun hal itu tidak menjadi jaminan 
mereka benar-benar akan beriman, sebab datangnya keimanan bukanlah 
dengan paksaan, melainkan karena keikhlasan hati, karunia, taufik dan 
hidayah dari Allah swt. 

Selanjutnya Allah menerangkan bahwa watak orang musyrik itu tidak 
diketahui oleh kebanyakan kaum Muslimin sehingga mereka meminta 


Juz 8 6. AL-AN' AM 213 


kepada Nabi Muhammad untuk memperlihatkan mukjizatnya, dengan harapan 
agar orang-orang kafir itu beriman. (Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa 
yang dimaksud dengan "kebanyakan orang yang tidak mengetahui' ialah 
orang-orang kafir). 

(112) Menurut Mujahid, Gatadah dan Hasan al-Bajri, di antara jin dan 
manusia itu ada yang menjadi setan. Pendapat ini diperkuat oleh Abu ?ar 
yang ditanya oleh Nabi Muhammad, “Wahai Abu 8 ar apakah kamu telah 
memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan setan yang 
berasal dari jin dan manusia?” Lalu Abu Sar bertanya, “Ya Rasulullah 
adakah setan-setan dari manusia?” Nabi Muhammad menjawab, "Y a benar- 
benar ada”. Yang dimaksud di sini adalah manusia yang berperilaku seperti 
setan, selalu mengajak kepada kejahatan dan permusuhan. 

Ayat ini menjelaskan, bahwa kaum Muslimin menghadapi sikap 
permusuhan orang-orang musyrik. Demikian pulalah Allah menjadikan bagi 
tiap-tiap Nabi musuh-musuh yang terdiri dari setan-setan baik dari jenis 
manusia maupun dari jenis jin. 

Setan-setan adalah musuh bagi para nabi dan para ulama yang menjadi 
pewaris para nabi: juga bagi setiap mubalig yang menyiarkan agama Allah, 
Setiap kali timbul hal yang bertentangan, pastilah yang satu akan 
mengalahkan yang lain, yang kuat tentu menghancurkan yang lemah, dan 
menjadi sunatullah, bahwa kesudahan yang baik dan kemenangan terakhir 
tentu berada di pihak golongan yang benar. Apabila turun hujan deras akan 
timbul banjir, dan ia akan menimbulkan buih yang banyak sekali di atas 
permukaan air. Buih itu, jika ditiup angin, segera lenyap menghilang 
sehingga hanya airnya yang tetap di bumi. Demikian pula kehidupan ini 
penuh dengan perjuangan: dan seorang pejuang tidak dapat memelihara 
kedudukannya kecuali dengan kegigihan dan kesabaran. Demikian pula 
amal-amal yang diterima Allah hanyalah amal-amal yang dikerjakan dengan 
baik dan ikhlas. Hal ini ditegaskan oleh Allah sebagai berikut: 


2» Sa Pd 2 ayu ( 2a04 - Pena 
BENAR SS» NE NE, LAN ES TALI 


DA LG Mo AN rar ida » al Le Haa 
2 PETA PNPM EPA GA ATA MEA 
Artinya: 


Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum 
datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu 
sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang 
(dengan berbagai cobaan), sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman 
bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?” Ingatlah, 
sesungguhnya pertolongan A Ilah itu dekat. (al-B agarah/2: 214) 


Setan-setan yang menjadi musuh para nabi berusaha membisikkan 
kepada orang yang digodanya bujukan yang indah-indah untuk menipu 


214 6. AL-AN' AM Juz 8 


mereka, dan mengelabui penglihatan mereka sehingga dengan tidak disadari 
mereka tergelincir dari jalan yang benar. 

Telah terbukti dengan nyata tipu muslihat setan itu pada peristiwa yang 
dialami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Setan bersumpah dengan halus dan 
menggambarkan kepada A dam bahwa bila Adam dan isterinya mau makan 
buah khuldi (buah keabadian), maka ia akan tetap tinggal di surga selama- 
lamanya. Demikian pula, setan membisikkan kepada orang-orang yang 
terjerumus melakukan kemaksiatan. Setan tersebut membisikkan agar mereka 
menggunakan kesempatan untuk hidup bebas merdeka di dunia ini 
menikmati segala kelezatan hidup, karena mereka tidak perlu takut pada 
siksaan Allah, karena Allah adalah M aha Pengampun dan M aha Penyayang. 

Sekiranya Allah menghendaki agar setan-setan itu tidak menipu manusia, 
tentulah setan-setan itu tidak dapat berbuat apapun. Tetapi Allah memberi 
keleluasaan kepada manusia untuk memilih apa yang akan mereka kerjakan 
menurut petunjuk akalnya yang sehat dan memilih jalan yang akan 
ditempuhnya, jalan yang benar atau jalan yang salah. Karena itu, Nabi 
diperintah untuk tidak menghiraukan mereka, sebab nanti di akhirat mereka 
harus mempertanggungjawabkan segala tingkah laku mereka selama di 
dunia. Sedangkan Nabi hanya bertugas menyampaikan. 

(113) Setan membisikkan kata-kata yang penuh tipu daya kepada orang- 
orang yang akan disesatkannya agar mereka tidak percaya adanya kehidupan 
akhirat dan agar mereka cenderung pada bisikan-bisikan itu, lalu mereka 
tertarik untuk mengikuti apa yang dibisikkan. Adapun orang-orang yang 
menyadari bahwa setiap perbuatannya pasti harus dipertanggungjawabkan, 
dia tidak akan tertipu oleh bisikan-bisikan setan, walaupun setan-setan itu 
berusaha keras untuk mempengaruhi mereka agar mengerjakan apa yang 
dibisikan. 


Kesimpulan 

1. Orang musyrik meminta kepada Rasulullah saw agar diturunkan malaikat 
dari langit, dan orang-orang yang telah mati dibangkitkan dari kuburnya 
untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran Muhammad saw, dan 
banyak permintaan lainnya. 

2. Setiap nabi dan penganjur agama, tentu menghadapi permusuhan setan 
dari rumpun jin dan manusia yang selalu menghembuskan kepada mereka 
berbagai macam bisikan yang mengandung tipu daya. 

3. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, sering 
mendengarkan bisikan-bisikan itu yang akhirnya mereka terjerumus ke 
dalam perbuatan maksiat. 


Juz 8 6. AL-AN' AM 215 


PENEGASAN NABI BAHWA AL-OUR'AN 
ADALAH BUKTI UTAMA KERASULANNYA 


7 Pa yg aa da1 
aa see tawas Kengatasta SN NA 


. 


r 
nd LAN @a TA AL uh (7p3 24 
Lb CA SEA Ja FAN Ir 


Terjemah 

(114) Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dialah 
yang menurunkan K itab (AI-Our'an) kepadamu secara rinci? Orang-orang 
yang telah Kami beri kitab mengetahui benar bahwa (Al-Our'an) itu 
diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk 
orang-orang yang ragu. (115) Dan telah sempurna firman Tuhanmu (Al- 
Our'an) dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-N ya. 
Dan Dia Maha Mendengar, M aha M engetahui. 






Kosakata: al-M umtarn 12 2S (al-An“am/6: 114) 


Al-M umtar3n, dalam Al-Our'an disebutkan sebanyak empat kali, yaitu 
dalam surah al-Bagarah/2: 147, Ali 'Imran/3: 60, al-An'am/6: 114, surah 
Yynus/10: 94. Kata tersebut merupakan kata sifat yang artinya “orang yang 
meragukan,” dengan kecenderungan mendustakan. Kata al-mumtar#n 
diungkap dalam ayat-ayat yang memuatnya di atas, dalam kaitan agar Nabi 
M uhammad tidak termasuk orang yang meragukan kebenaran (al-Yagg) atau 
Al-Our'an yang membawa ajaran yang hak yang bersumber dari Tuhan 
(rabb). Orang yang disebut al-mumtar adalah orang yang meragukan sesuatu 
kebenaran yang bersumber dari Allah, tetapi dengan kecenderungan 
mendustakan kebenaran itu karena keangkuhannya. Oleh sebab itu bersifat 
meragukan dengan kecenderungan mendustakan kebenaran yang bersumber 
dari Allah dilarang yang dalam banyak tempat, seperti halnya dalam ayat ini, 
larangan itu diberi tekanan kuat (taukid). 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah dijelaskan beberapa tuntutan kaum 
musyrikin yang disertai dengan sumpah bahwa mereka akan beriman jika 
tuntutan mereka dikabulkan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Al-Our'an 
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw merupakan bukti paling kuat 
tentang kebenarannya. K arena itu diperintahkan kepada kaum M uslimin agar 
tidak ragu kepada ajaran Al-Our'an serta mengikuti segala petunjuknya, dan 
jangan sampai disesatkan oleh setan-setan. 


216 6. AL-AN' AM Juz 8 


Tafsir 

(114) Ayat ini menerangkan, bahwa Nabi Muhammad menyatakan 
sikapnya tentang hukum-hukum Allah dengan bentuk pertanyaan, untuk lebih 
membangkitkan perhatian. Beliau mengatakan, Apakah patut aku mencari 
hakim selain Allah untuk menetapkan sesuatu, padahal Allah telah menurunkan 
kepadaku Al-Gur'an secara terperinci, mencakup bidang akidah, ibadah, 
hukum-hukum syariat, dan lain-lain. 

Sebenarnya Al-Our'an telah cukup menjadi bukti yang nyata atas 
kenabian Muhammad, karena Al-Gur'an bukan karangannya sendiri, 
melainkan semata-mata wahyu dari Allah swt. Karena Nabi Muhammad 
sudah hidup bergaul dengan kaumnya sekitar 40 tahun lamanya, sebelum dia 
diangkat menjadi Nabi dan belum pernah dalam kurun waktu itu Nabi 
menyampaikan keterangan-keterangan tentang alam gaib dan tentang kisah 
rasul-rasul sebelumnya. Orang-orang musyrik Guraisy menuntut kepada Nabi 
Muhammad agar mendatangkan mukjizat yang menjadi bukti atas 
kebenarannya, padahal kepada mereka telah diperlihatkan mukjizat yang 
paling besar, yaitu Al-Our'an yang mengandung ilmu pengetahuan, dengan 
susunan kata yang tidak mungkin dapat ditiru oleh siapapun. Hal itu cukup 
menjadi dalil, bahwa Allah telah memperkuat kenabiannya, bukan dengan 
diturunkan Al-Our'an dan penjelasan di dalamnya tentang posisinya sebagai 
Nabi saja bahkan juga dengan keterangan kitab-kitab Taurat dan Injil, karena 
kedua kitab tersebut mengandung keterangan-keterangan yang menunjukkan 
bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Oleh karena itu, Allah 
memerintahkan agar kaum M uslimin jangan sekali-kali merasa ragu tentang 
kebenaran Al-Our'an. 

Orang-orang Y ahudi dan Nasrani yang membaca kitab Taurat dan Injil, 
telah mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak 
mereka sendiri, hanya saja mereka menyembunyikan kebenaran itu dan tidak 
mau menerimanya, karena sebagaimana diinformasikan dalam Al-Gur'an 
mereka merasa dengki kepada Nabi M uhammad. 

(115) Kalimat-kalimat Al-Our'an yang berisi kebenaran dan keadilan telah 
sempurna. Kalimat-kalimat itu antara lain berisi janji Allah yang akan 
menolong Muhammad dan pengikut-pengikutnya, sehingga memperoleh 
kemenangan dan kejayaan: Al-Our'an juga mengancam orang-orang yang 
mencemoohkan Al-Our'an, bahwa mereka akan dihinakan dan dibinasakan. 
Firman Allah: 


GEA ON KA SEE 3, 


Dan sungguh, janji Kami telah tetap bagi hamba-hamba Kami yang menjadi 
rasul, (yaitu) mereka itu pasti akan mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya 
bala tentara K ami itulah yang pasti menang (aj-taff4t/37: 171-173) 


Juz 8 6. AL-AN' AM 217 


K alimat-kalimat itu sempurna, karena sesuai dengan fakta dan kenyataan 
yang bisa disaksikan dalam sejarah kemenangan nabi-nabi, dan kehancuran 
musuh-musuhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat- 
kalimat Allah. Janji Allah tak dapat diubah dan pasti Allah akan memberikan 
pertolongan kepada rasul-rasul dan pengikut-pengikutnya. Allah Maha 
Mendengar lagi Maha M engetahui segala ucapan mereka yang berkhianat 
dan mengetahui pula isi hati mereka dan segala dosa yang mereka perbuat. 


Kesimpulan 

1. Al-Our'an menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad saw. 

2. Ahli Kitab sudah mengetahui kebenaran Al-Our'an yang diturunkan 
kepada M uhammad saw dari kitab suci mereka. 

3. Ketetapan Allah akan memberi kemenangan kepada nabi-nabi-N ya dan 
menghancurkan musuh-musuh-N ya adalah adil dan benar dan tidak dapat 
diubah oleh siapa pun. 


KESESATAN AKIDAH KAUM MUSYRIK 
DAN HARAMNYA SEMBELIHAN MEREKA 





ci KAK PAgsaLI Peri ah 7 Aa 53 ajgra 
SA banana 3 AIA ANA 23 
Pa 
(116) Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, 


niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti 
hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. 


218 6. AL-AN' AM Juz 8 


(117) Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk. (118) Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang 
(ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat- 
ayat-Nya. (119) Dan mengapa kamu tidak mau makan dari apa (daging 
hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah 
menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika 
kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan 
orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih 
mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (120) Dan tinggalkanlah 
dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang 
mengerjakan (perbuatan) dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa 
yang mereka kerjakan. (121) Dan janganlah kamu makan dari apa (daging 
hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu 
benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan 
kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu 
menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. 


Kosakata: Yakhrujun Os», (al-An“am/6: 116) 


Kata (ce-sg) artinya mengira-ngira, seperti seorang yang 
memperkirakan banyaknya buah pada satu pohon. Ungkapan ini lalu 
digunakan untuk satu perkataan yang dilontarkan berdasarkan sangkaan dan 
dugaan saja sehingga tidak kuat/rapuh, karena tidak berdasarkan dalil yang 
kuat. Ada juga ulama yang mengartikannya dengan kebohongan. Namun 
yang lebih tepat dengan kontek ayat di atas adalah arti yang pertama, sebab 
kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi tidak semuanya berbohong, 
tapi ada juga yang tulus dalam beriman. 


Munasabah 

Setelah ayat-ayat yang lalu membatalkan alasan orang-orang musyrik dan 
memberikan bukti nyata atas kebenaran Nabi Muhammad saw, pada ayat- 
ayat ini Allah memperingatkan kaum M uslimin agar jangan terpengaruh oleh 
ucapan-ucapan mereka yang menempuh jalan yang sesat dan menyesatkan, 
yang hanya mengikuti prasangka yang tidak berdasar, yang timbul karena 
kebodohannya dan karena mendustakan A Ilah. 


Tafsir 

(116) Jika kaum Muslimin selalu mengikuti kemauan orang-orang non 
Muslim, niscaya mereka berhasil menyesatkan kaum Muslimin dari jalan 
Allah. Oleh karena itu, Allah melarang keras mengikuti hukum-hukum 
selain yang diturunkan-Nya. Larangan itu diperkuat oleh kenyataan bahwa 
kaum musyrik hanya mengikuti persangkaan belaka dalam akidah mereka. 
Mereka hanya mengikuti hawa nafsu, dan selalu berdusta kepada Allah. 


Juz 8 6. AL-AN' AM 219 


Mereka juga menghalalkan bangkai dan hewan yang diperuntukkan bagi 
berhala. 

Sejarah membuktikan bahwa timbulnya kesesatan pada sebagian besar 
manusia di dunia adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu dan 
prasangka. Ahli Kitab telah meninggalkan petunjuk nabi-nabi mereka dan 
tersesat jauh dari kebenaran. Demikian pula para penyembah berhala telah 
jauh dari petunjuk nabi-nabi mereka. Nabi Muhammad diberi tahu oleh 
Allah tentang keadaan umat-umat terdahulu itu dan ini membuktikan 
kebenaran beliau sebagai Rasul. 

(117) Sesungguhnya Allah yang telah memberi petunjuk kepada 
M uhammad dan menurunkan wahyu kepadanya. Allah mutlak mengetahui 
tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa pula orang-orang yang 
memperoleh petunjuk-Nya. Oleh sebab itu, kaum M uslimin wajib berpedoman 
pada hukum-hukum yang telah diterangkan dalam Al-Our'an dan 
menjauhkan diri dari segala macam penyelewengan dan perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum-hukum Allah, karena mengikuti kemauan 
orang-orang yang sesat yang telah diperbudak oleh hawa nafsu, sehingga 
mereka tidak mengetahui lagi mana yang benar dan mana yang salah, mana 
yang baik dan mana yang buruk. 

(118) Sabab Nuzul surah al-An'#m ayat 118-121 diriwayatkan dalam 
Sunan Abi D-ud dan at-Tirmi@ dari Ibnu 'Abb4s, beliau mengatakan, 
“orang-orang datang kepada Rasul saw, mereka berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah kita makan apa yang kita sembelih dan kita tidak makan apa yang 


disembelih Allah (bangkai),” maka turunlah ayat (4! S3 BIS) sampai 
pada firman Allah (0 4d SI sa ycabi Ol). 


Pada ayat ini Allah membolehkan kaum Muslimin makan sembelihan 
yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, jika mereka benar- 
benar beriman kepada ayat-ayat Allah. Orang-orang musyrik dan golongan- 
golongan lainnya telah menjadikan upacara sembelihan itu sebagai satu 
upacara ritual. Mereka menyertakan dasar-dasar akidah dalam upacara 
penyembelihan. Mereka biasa melaksanakan penyembelihan untuk 
mendekatkan diri kepada berhala-berhalanya dan kepada pemimpin- 
pemimpinnya yang didewa-dewakan. Mereka suka menyebut nama berhala 
yang disanjungnya ketika menyembelih hewan dan perbuatan yang semacam 
ini termasuk syirik (mempersekutukan Allah). Setiap penyembelihan harus 
ditujukan semata-mata karena Allah. Oleh sebab itu kaum M uslimin dilarang 
makan sembelihan kaum musyrik karena jelas sembelihan itu membawa 
pada kemusyrikan. 

(119) Dalam ayat ini, Allah mengajukan pertanyaan, apa halangan bagi 
kaum Muslimin untuk tidak makan hewan yang halal yang disebutkan nama 
Allah ketika menyembelihnya? Padahal Allah telah menjelaskan kepada 
mereka apa yang sesungguhnya diharamkan bagi mereka, sebagaimana 
firman-Nya: 


220 6. AL-AN' AM Juz 8 


Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, 
sesuatu yang diharamkan makannya bagi yang ingin memakannya, kecuali 
daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi - 
karena semua itu kotor - atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) 
Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak 
melebihi batas (darurat) maka sungguh, Tuhanmu M aha Pengampun, M aha 
Penyayang (al-A n' #m/6: 145) 


Tetapi Allah memberikan keringanan kepada kaum Muslimin untuk 
makan makanan yang diharamkan jika dalam keadaan terpaksa. Di dalam 
Ushul Figh ada sebuah kaidah yang berbunyi: 

Noya Be 


“Keadaan darurat (memaksa) membolehkan makan apa yang diharamkan" 


Tindakan sebagian besar manusia memang salah dan menyesatkan 
dengan cara penyembelihan yang mereka lakukan, sehingga mereka 
terperosok ke dalam tindakan syirik, dan jauh dari akidah yang benar, yaitu 
kepercayaan tauhid yang dibawa para nabi dan rasul yang diutus A Ilah untuk 
umat manusia seluruhnya. 

Di antara umat Nabi Nuh terdapat beberapa pemimpin yang saleh. 
Setelah mereka wafat, pengikut-pengikutnya mendirikan beberapa patung 
untuk mengenang jasa-jasa mereka dan untuk mereka jadikan teladan yang 
baik. Lama kelamaan para pengikutnya melampaui batas, sehingga mereka 
memberikan penghormatan kepada patung-patung itu dengan cara 
menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada patung-patung itu, 
bahkan mereka memohon berkah dari patung-patung itu. Keadaan ini 
berlangsung terus, generasi demi generasi, dan akhirnya menyebar kepada 
umat yang lainnya, sehingga penghormatan yang dimaksud berubah menjadi 
keyakinan bahwa patung-patung itu pantas dihormati dan disembah. 

(120) Allah melarang kaum Muslimin berbuat dosa, baik yang tampak 
dalam perilaku maupun yang tersembunyi. Dosa-dosa yang tampak ialah 
yang dilakukan oleh manusia dengan mempergunakan anggota badannya, 
sedang dosa-dosa yang tersembunyi ialah yang tercermin dalam sikap dan 
hal lain yang tidak ditampakkan (perbuatan buruk yang disembunyikan), 
seperti menyombongkan diri, merencanakan kejahatan dan penipuan kepada 
manusia. Allah menyatakan dengan tegas, bahwa semua dosa harus 
ditinggalkan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi dan Allah 


Juz 8 6. AL-AN' AM 221 


memberikan ancaman bahwa siapa pun yang berbuat dosa akan ditimpa 
siksaan yang berat, sebagai akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukannya, dengan cara sengaja dan terang-terangan. 

A dapun orang-orang yang berbuat dosa dan kejahatan karena kebodohan, 
kemudian mereka berhenti dengan melaksanakan tobat yang sungguh- 
sungguh, maka terhadap mereka, Allah akan memberikan ampunan dan 
menghapus dosa-dosanya, karena mereka telah berbuat kebajikan sebagai 
bukti tobatnya. Sebenarnya setiap kebaikan dapat menghilangkan kejahatan, 
sebagaimana difirmankan A Ilah: 





Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. (H yud/11: 114) 


(121) Sabab Nuzul ayat ini diriwayatkan oleh Abu D tud dan al-H #kim 
dari Ibnu “Abb4s pada ayat (W 0-3 cie ol.) mengatakan, “orang-orang 


datang kepada Nabi saw, mereka berkata: “apa yang disembelih Allah jangan 
kalian makan, apa yang kalian sembelih, itulah yang kalian makan”, maka 
turunlah ayat ini. 

Sesungguhnya setan-setan, jin dan manusia itu membisikkan kepada 
kawan-kawannya agar membantah kaum Muslimin. Ikrimah berkata, “Setan 
dari golongan Majusi setelah mendengar bahwa Nabi Muhammad, 
mengharamkan bangkai, mereka menulis kepada orang @uraisy yang pada 
waktu itu sering mengadakan surat-menyurat dengan orang-orang M ajusi. Di 
dalam surat itu mereka mengatakan, “Muhammad mengaku dirinya telah 
mengikuti perintah Allah, tetapi mengapa ia beranggapan bahwa yang 
disembelih oleh manusia halal, tetapi yang disembelih oleh Allah (bangkai) 
adalah haram?” Lalu Allah menurunkan ayat ini. 

Tentang makan daging hewan yang disebut nama Allah ketika 
menyembelihnya, ada beberapa pendapat di kalangan ulama Islam. M enurut 
Imam Malik, semua hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama 
Allah ketika menyembelihnya haram dimakan. M enurut Imam Abu Hanifah, 
jika nama Allah tidak disebut dengan sengaja, maka haram makan daging 
hewan itu, dan jika tidak disebut karena lupa, maka halal makannya. 
Menurut Imam Syafi'i, semua hewan yang ketika menyembelihnya tidak 
disebut nama Allah, baik disengaja maupun karena lupa, maka dagingnya 
halal dimakan, asalkan orang yang menyembelihnya adalah M uslim. 

Demikianlah jika kaum Muslimin mengikuti kehendak kaum musyrikin 
tentang menghalalkan bangkai, maka mereka pasti termasuk golongan 
musyrik. Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang menghalalkan 
sesuatu yang diharamkan A Ilah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan 
Allah, maka mereka termasuk orang-orang musyrik, karena dengan 
demikian mereka telah menetapkan adanya pihak yang berhak membuat 
syariat selain Allah swt. 


222 6. AL-AN' AM Juz 8 


Kesimpulan 

1. Umat Islam dilarang mengikuti pendapat mayoritas non Muslim yang 
menyesatkan manusia dari jalan Allah karena mengikuti hawa nafsu atau 
prasangka semata. 

2. Orang mukmin dibolehkan makan daging hewan yang disembelih dengan 
menyebut nama A Ilah ketika menyembelihnya. 

3. Allah memerintahkan untuk meninggalkan segala macam dosa, baik yang 
tampak dalam bentuk perbuatan maupun yang tidak tampak. 

4. Mengikuti kehendak orang musyrik dapat menjerumuskan manusia 
kepada lembah kemusyrikan. 

5. Umat Islam dilarang makan daging hewan yang tidak disebut nama Allah 
ketika menyembelihnya, karena hal itu perbuatan fasik. 


PERUMPAMAAN ORANG MUKMIN DAN 


ORANG KAFIR 
38 0 Been RN. ?.P Pa 
Nite Aa da ae 4 PET AIA TA MAMA AA etek AP MAPAN 
SA IA AE NAN Sena Gi 


AN 


“an. ye 14 2 3 AN ut 2, tirat 
KAP BEAN Dalan NN Gina 
AAN TU AG TA Ca AAN DI 
ORA NI Lah BK 

Terjemah 


(122) Dan apakah orang yang sudah mati lalu Kami hidupkan dan Kami 
beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang 
banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia 
tidak dapat keluar dari sana? Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang- 
orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. (123) Dan demikianlah pada 
setiap negeri Kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan 
tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa 
menyadarinya. 


Kosakata: 
1. Akabira Mujrim3ha Ugs Fx 2 (al-Anam/6: 123) 

Akabir jamak dari al-akbar artinya pembesar, pemimpin atau pemuka 
masyarakat. Mujrimin artinya orang yang melakukan kejahatan/dosa. Para 
mufasir berbeda dalam mengurai i'rab ungkapan ini. Ada yang menjadikan 
kata mijrim?ha menjadi maf'ul pertama, kata akabir menjadi maf'ul kedua. 
Uraian Yrab ini memberikan arti bahwa Allah menjadikan pemimpin/ 


Juz 8 6. AL-AN' AM 223 


pemuka/pembesar masyarakat menjadi penjahat dan pembuat dosa. Karena 
pemimpin masyarakat dengan kedudukannya mempunyai peluang yang 
besar melakukan kejahatan dan dosa dari pada lainnya. Inilah sunnatullah 
yang sudah berlaku semenjak zaman dahulu bahwa pengikut para nabi terdiri 
dari orang-orang lemah sedangkan orang-orang fasiknya menjadi pemimpin. 


2. Liyamkury X3 (al-An @mv6: 123) 


Akar katanya (» -& -« ) pada mulanya adalah pohon yang rindang/ 
rimbun/lebat yang banyak dahannya (syajar multaff), lalu digunakan untuk 
arti menutupi, karena pohon ang banyak dahannya akan menutupi dahan 
dan ranting yang ada. Ungkapan makara al-Lail berarti malam dengan 
kegelapannya telah menyelimuti/menutupi apa yang ada didalamnya. Lalu 
pengertian ini berkembang menjadi perbuatan menipu. Ada juga yang 
mengartikan dengan memalingkan orang lain dari apa yang dikehendakinya 
dengan tipuan akal busuk. Dalam bahasa Indonesia makar diterjemahkan 
dengan perbuatan dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa kebanyakan penghuni dunia 
hidup dalam kesesatan dan menyesatkan orang lain tanpa ilmu pengetahuan, 
akibat mengikuti dorongan hawa nafsu dan prasangka, dan setan telah 
membisikkan kepada pengikut-pengikutnya untuk membantah keyakinan 
kaum M ukmin dengan hujjah yang dibuat-buat sehingga mendorong mereka 
untuk berbuat dosa dan kemusyrikan dengan menyembelih hewan atas nama 
selain Allah. Pada ayat-ayat ini dijelaskan sebuah perumpamaan untuk 
menerangkan perbedaan yang jelas antara orang-orang mukmin yang 
mendapat petunjuk dan orang-orang kafir yang sesat dan menyesatkan. 


Tafsir 
(122) Sabab Nuzul ayat ini diriwayatkan oleh Abu Syaikh dari Ibnu 


'Abbzs dalam firman Allah (stx-4 Lu OS «3 4), beliau mengatakan bahwa 


ayat ini turun pada Umar dan Abu Jahal. 

Dalam rangka menampakkan perbedaan antara kaum Muslimin dari 
orang-orang kafir, Allah mengemukakan pertanyaan, yaitu apakah orang- 
orang yang mati hatinya karena kekufuran dan kebodohan lalu Kami 
hidupkan hatinya dengan keimanan dan Kami berikan pula kepadanya 
cahaya, yaitu Al-Our'an yang terang benderang, sama keadaannya dengan 
keadaan orang yang berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis? Ia tidak dapat 
keluar dari kegelapan itu. Dirinya diliputi dengan ketakutan, kelemahan dan 
kebingungan. Demikian pula seorang yang berada dalam kebodohan, taklid 
yang buta dan kerusakan pikiran, tidak dapat keluar lagi dari hal yang 
demikian itu. Ia merasa takut keluar dari gua kesesatannya dan merasa tidak 


224 6. AL-AN' AM Juz 8 


perlu untuk keluar kepada petunjuk yang terang benderang karena matanya 
silau oleh cahaya petunjuk itu. 

Maka sepantasnyalah setiap muslim untuk selalu mencari dan 
menggunakan ilmu pengetahuan dalam segala hal. Ia harus mengetahui 
kebenaran agamanya dengan penuh keyakinan sehingga ia mantap dalam 
melakukan amal-amal kebajikan, dan dapat menjadi teladan bagi orang- 
orang di sekitarnya. 

Dengan demikian, ia akan menjadi mercusuar yang mencerminkan 
keyakinan yang kuat dan hujjah yang nyata, memperlihatkan keutamaan 
agamanya kepada pemeluk agama-agama yang lain. Begitulah Allah telah 
menjadikan orang beriman memandang baik kepada cahaya petunjuk dan 
agama yang telah menghidupkan hatinya. Sebaliknya Allah telah menjadikan 
orang-orang kafir memandang baik apa saja yang mereka kerjakan, seperti 
berbuat dosa dan pelanggaran memusuhi Rasul, menyembelih kurban untuk 
selain Allah dan mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan 
menghalalkan apa yang diharamkan-N ya dan sebagainya. Semua itu mereka 
lakukan disebabkan oleh tipu daya setan yang membisikkan bujukan itu ke 
dalam hati mereka. Contoh nyata dari orang yang tidak beriman dan 
menolak hidayah A Ilah adalah A bu Jahal. 

(123) Sebagian penduduk Mekah telah sesat karena bujukan pembesar- 
pembesar mereka yang melakukan bermacam-macam kejahatan dan tipu daya. 
Hampir di setiap negeri dan kota besar terdapat beberapa pembesar yang 
korup dan jahat yang melakukan tipu daya. Telah menjadi sunatullah di dalam 
masyarakat bahwa setiap kali Allah mengutus seorang rasul di suatu tempat 
untuk memberi bimbingan kepada mereka selalu ada pembesar-pembesar yang 
memusuhi rasul itu serta pengikut-pengikutnya. Padahal rasul itu bermaksud 
mengadakan perbaikan dan pembenahan. Sering muncul di beberapa negeri 
dan kota besar, sejumlah tokoh yang ingin merebut kekuasaan dan menimbun 
kekayaan dengan berbagai macam cara. Bawahan mereka yang tidak sejalan 
dengan pembesar mereka merasa bingung dalam melaksanakan tugasnya. 
Mereka tidak sanggup mengikuti pemimpin-pemimpinnya yang korup dan 
menyeleweng. Dalam suasana kacau seperti itu, diperlukan adanya 
kebijaksanaan, keimanan yang kuat dan mental yang tinggi, sehingga tidak 
mudah dibawa arus kesesatan yang menyebabkan datangnya murka A Ilah. 

Yang dimaksud dengan pembesar-pembesar yang jahat ialah mereka 
yang menentang seruan agama dan memusuhi rasul-rasul serta pengikut- 
pengikutnya. Demikianlah keadaan negeri Mekah ketika diutusnya Nabi 
M uhammad. Keadaan serupa itu terus berulang di negeri-negeri lain. Para 
pembesar yang korup memusuhi rasul-rasul dan pengikut-pengikutnya yang 
menyampaikan ajaran agama. Pada hakekatnya mereka itu adalah penipu 
belaka, menipu dirinya sendiri, akan tetapi mereka tidak sadar. 

Telah menjadi sunatullah, bahwa suatu kejahatan akan membawa pada 
keburukan. Tiap-tiap tipu daya yang direncanakan terhadap hamba-hamba 
Allah yang saleh akhirnya menimpa diri pelakunya. Banyak peristiwa dalam 


Juz 8 6. AL-AN' AM 225 


sejarah manusia menunjukkan bahwa umat-umat yang menentang rasul-rasul 
dan para pengikutnya akhirnya dihancurkan oleh Allah dengan bermacam- 
macam azab, seperti bencana alam, dan lain-lain. Mereka melakukan tipu 
daya untuk menentang perbaikan akhlak dan moral manusia, karena 
terdorong oleh keinginan untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi dan 
menuruti dorongan hawa nafsunya. Mereka tidak menyadari bahwa akibat 
perbuatan yang buruk itu akan menimpa diri mereka sendiri, karena mereka 
tidak memahami sunatullah tersebut. 

Dalam ayat-ayat di atas, Allah memberikan ancaman kepada semua 
pembesar yang durhaka, Allah juga memberi motivasi kepada Nabi 
M uhammad dan pengikut-pengikutnya untuk terus melakukan amal saleh 
karena dalam rangka melaksanakan tugas yang suci, mereka tidak boleh 
menghiraukan godaan dan rintangan yang timbul dari manapun datangnya. 


Kesimpulan 

1. Allah swt membuat perumpamaan dalam AI-Our'an untuk menjadi bahan 
pemikiran yang mendalam bagi manusia yang berakal. 

2. Orang beriman yang mendapat petunjuk dari Al-Our'an yang menerangi 
jalan kehidupan di dalam masyarakat, tidak sama dengan orang kafir 
yang berjalan dalam kegelapan dan sulit untuk keluar dari kegelapan itu. 

3. Orang kafir memandang baik terhadap perbuatan yang buruk karena 
mereka selalu mendapat bisikan setan. 

4. Telah menjadi sunatullah, bahwa pembesar-pembesar suatu negeri yang 
menentang agama dan nilai-nilai kemanusiaan pada akhirnya akan celaka 
dan binasa. 


PEMBANGKANGAN KAUM MUSYRIK DAN BERLAKUNYA 
SUNATULLAH TERHADAP HAMBANYA 


5 NUN PPL ANAN ZA PPN On la 
JELAS PA AR 
2 0 4 "2 4 ” T 
@ dekan pa ES 2 PAP A ar - 5 EL, 
AT Cd Lebah 119, Gota KAN MP arah th 2591 NT 
WAR abal SA dn 3 PENA Nag 
SSESEKA nana Men YEN 


nd 


226 6. AL-AN' AM Juz 8 


NE PAT TANI Jd TAN Ca pad Au - 
AB OLI 3 pede 1C325 Waton ipaliks Ha 


Cats AN AN LN 
Ona POLA gaya ulas 


P 


Terjemah 

(124) Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, 
"Kami tidak akan percaya (beriman) sebelum diberikan kepada kami seperti 
apa yang diberikan kepada rasul-rasul Allah.” Allah lebih mengetahui di 
mana Dia menempatkan tugas kerasulan-Nya. Orang-orang yang berdosa, 
nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu 
daya yang mereka lakukan. (125) Barang siapa dikehendaki Allah akan 
mendapat hidayah (petunjuk), Dia akan membukakan dadanya untuk 
(menerima) Islam. Dan barang siapa dikehendaki-Nya menjadi sesat, Dia 
jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia (sedang) mendaki ke langit. 
Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak 
beriman. (126) Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah 
menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang menerima 
peringatan. (127) Bagi mereka (disediakan) tempat yang damai (surga) di 
sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang 
mereka kerjakan. 


Kosakata: 
1. Yasyraf Ck (al-Anam/6: 125) 


Kata (g-) - &S) bisa berarti melapangkan, membuka, menjelaskan. Jika 
dikatakan dia mensyarahkan masalah artinya dia menjelaskan masalah 
tersebut setelah terjadi musykilah/kesukaran dengannya. 


2. araj 5 (al-An“am/6: 125) 


Kata ini pada mulanya terambil dari kata Yaraja yang artinya beberapa 
pohon yang rimbun yang dahannya saling menyelimuti/melilit yang lainnya 
sehingga sukar untuk menembus ke dalamnya atau hutan lebat. Dalam 
konteks ayat ini Yaraj diartikan dengan kesulitan dan sesak. Sesaknya dada 
pada saat orang naik ke angkasa adalah karena semakin tinggi semakin sedikit 
oksigen sehingga sulit untuk bernafas, demikian kata pakar kosmologi sehingga 
orang yang tidak beragama Islam susah nafasnya karena tidak mendapat 
hidayah. 


M unasabah 
Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa pada tiap-tiap umat ada 
tokoh-tokoh yang jahat melakukan tipu daya kepada para rasul dan pemuka- 


Juz 8 6. AL-AN' AM 221 


pemuka agama. Pada ayat-ayat ini dijelaskan, bahwa Sunatullah itu lebih nyata 
lagi tampak pada pembesar-pembesar kota Mekah yang memperlihatkan 
sikap permusuhan mereka kepada Nabi Muhammad saw. Kemudian Allah 
menerangkan adanya orang-orang yang rela beriman, dan ada pula yang 
tidak rela, meskipun sudah tampak jelas kebenaran Nabi Muhammad saw 
sebagai utusan A Ilah. 


Tafsir 

(124) Ibnu MunGr meriwayatkan dari Ibnu Juraij dan Abu Syaibah 
bahwa ayat ini diturunkan karena ada seorang pembesar Mekah bernama 
Walid bin Mugirah yang berkata, “Demi Allah, seandainya kenabian 
M uhammad itu benar, tentulah aku lebih berhak untuk diangkat sebagai nabi 
dari pada Muhammad, sebab aku lebih banyak mempunyai harta benda dan 
keturunan.” 

Apabila turun ayat Al-Our'an yang menjelaskan kebenaran kenabian 
Muhammad dan berisi pengetahuan dan petunjuk yang dibawanya dari 
Allah, mereka berkata, “Kami tidak mau percaya kepada M uhammad, 
kecuali bila dia membawa mukjizat seperti yang diberikan Allah kepada 
Nabi Musa yakni tongkatnya yang dapat membelah lautan, atau seperti 
mukjizat Nabi Isa yang dapat menyembuhkan penyakit sopak dan 
menghidupkan orang mati." 

Tuntutan mereka yang lebih besar lagi disebutkan dalam firman A Ilah: 


NYI We Kia GITA SISA IG 
Yk S2 23 3563 5 251 
2aae pebeaa 


“Dan orang-orang yang tidak mengharapkan Hara er dengan Kami (di 
akhirat) berkata, "Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada 
kita atau (mengapa) kita (tidak) melihat Tuhan kita?” Sungguh, mereka telah 
menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas (dalam 
melakukan kezaliman).” (al-Furg4n/25: 21) 


Pada dasarnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, 
kecuali bila Nabi diberikan hal-hal yang serupa sebagaimana diberikan 
kepada rasul-rasul sebelumnya. Allah membantah tuntutan mereka dan 
menyatakan bahwa hanya Allah yang mutlak mengetahui kepada siapa Dia 
menempatkan tugas kerasulan. Tuntutan mereka seperti itu dijelaskan pula 
oleh Allah Ta'ala dalam firman-N ya: 


WEAR AN GGS 
GA Ig 


228 6. AL-AN' AM Juz 8 


“Dan mereka (juga) berkata, "Mengapa Al-Our'an ini tidak diturunkan 
kepada orang besar (kaya dan berpengaruh) dari salah satu dua negeri ini 
(Mekah dan Taif)?” Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 
Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia.” 
(az-Zukhruf/43: 31-32) 


Tuntutan-tuntutan seperti itu dikemukakan mereka kepada Nabi 
Muhammad yang dikaitkan dengan kehidupan duniawi karena terdorong 
oleh kedengkian dan kesombongan mereka dan dimaksudkan untuk 
membantah posisi Nabi sebagai Rasulullah. 

Hal ini dijelaskan dalam firman A Ilah: 


Tt Hua Cara 3 S XX 20» (ta an ee 
« LAN SINI BIA NN AN, 
PAN PA og 2 Lo de 

LIA AA ih 

“Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau (Muhammad), mereka 
hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. (M ereka mengatakan), 


"Apakah ini orang yang mencela tuhan-tuhanmu?” Padahal mereka orang 
yang ingkar mengingat Allah Yang Maha Pengasih.” (al-A nbiy#/21: 36) 


Pemuka-pemuka Ouraisy yang menghina Nabi Muhammad, sesungguhnya 
dalam hati kecil mereka mengakui kemuliaan keturunan, kejujuran dan 
keagungan akhlak Nabi, sehingga mereka memberikan julukan kepada Nabi 
dengan sebutan Al-Amf?n (orang yang tepercaya). Mereka mengakui Nabi 
M uhammad layak untuk dijadikan utusan Allah. Tidak ada sebab lain yang 
menghalang-halangi mereka dari keimanan kecuali karena kedengkian, 
kesombongan, dan taklid buta kepada keyakinan nenek moyang. 

Posisi kerasulan semata-mata karunia Allah yang dianugerahkan kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya. Posisi kenabian tidak mungkin dicapai dengan 
jalan usaha atau dengan meningkatkan taraf pendidikan dan tidak pula 
dicapai melalui nasab atau keturunan. Posisi tersebut hanya diberikan A Ilah 
kepada orang-orang yang dipilih-Nya. Kemudian Allah mengancam pemuka- 
pemuka Ouraisy yang sombong bahwa mereka akan ditimpa kehinaan di sisi 
Allah dan siksa yang pedih karena perbuatan mereka yang jahat dan tipu 
daya mereka terhadap Nabi Muhammad dan kaum Muslimin, sebagaimana 
dinyatakan dalam firman-N ya: 


(a 
Lho PAP Pn NP Leni 3 5 NP PAN Peer 
Setan (PES SAN SA CN NG 
“Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. 


Dan sungguh, azab akhirat lebih besar, kalau (saja) mereka mengetahui." 
(az-Zumar/39: 26) 


Juz 8 6. AL-AN' AM 229 


Azab dari Allah ditimpakan kepada mereka yang durhaka, disebabkan 
dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Sayang sekali, bahwa azab itu dipandang 
oleh sebagian manusia hanya sebagai bencana alam dan tidak menimbulkan 
kesadaran dalam hati mereka, sebagai azab Tuhan ada di antara mereka yang 
mati terbunuh pada waktu perang Badar dan ada pula yang mengalami nasib 
hina dalam kehidupan. 

(125) Jika ada orang yang berjiwa besar dan terbuka hatinya untuk 
menerima kebenaran agama Islam, maka yang demikian itu disebabkan karena 
Allah hendak memberikan petunjuk kepadanya. Oleh karena itu, dadanya 
menjadi lapang untuk menerima semua ajaran Islam, baik berupa perintah 
maupun larangan. 

Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang “kelapangan dada” 
yang dimaksud dalam ayat ini, lalu beliau menjawab, “Itulah gambaran 
cahaya Ilahi yang menyinari hati orang mukmin, sehingga menjadi lapanglah 
dadanya." Para sahabat bertanya lagi, “Apakah yang demikian itu ada tanda- 
tandanya?” Nabi saw menjawab, “A da tanda-tandanya, yaitu selalu condong 
kepada akhirat, selalu menjauhkan diri dari tipu daya dunia dan selalu bersiap- 
siap untuk menghadapi kematian.” (Riwayat Ibnu Ab? H tim dari Abdullah 
bin M as ud) 

Jika demikian sifat-sifat orang mukmin yang berlapang dada disebabkan 
oleh cahaya iman yang masuk ke dalam hatinya, maka sebaliknya orang 
yang dikehendaki Allah untuk hidup dalam kesesatan, dadanya dijadikan 
sesak dan sempit seolah-olah ia sedang naik ke langit yang hampa udara. 
Apabila ia diajak untuk berfikir tentang kebenaran dan tafakur tentang tanda- 
tanda keesaan Allah, maka disebabkan oleh kesombongan dalam hatinya, ia 
menolak karena perbuatan itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Hasrat 
untuk mengikuti kebenaran melemah, dan setiap anjuran agama dirasakannya 
sebagai suatu beban yang berat yang tidak dapat dipikulnya. Gambaran 
orang serupa itu adalah seperti orang yang sedang naik ke langit. Semakin 
tinggi ia naik, semakin sesak nafasnya karena kehabisan oksigen, sehingga ia 
terpaksa turun kembali untuk menghindarkan diri dari kebinasaan. 

Dalam ayat ini, Allah memberikan sebuah perumpamaan, agar benar- 
benar diresapi dengan perasaan yang jernih. Demikianlah Allah menjadikan 
kesempitan dalam hati orang-orang yang tidak beriman, karena kekafiran itu 
seperti kotoran yang menutup hati mereka, sehingga ia tidak menerima 
kebenaran. Keadaan ini dapat disaksikan pada tingkah laku mereka dalam 
kehidupan sehari-hari yang selalu menjurus kepada kejahatan. 

(126) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa hati seorang mukmin selalu 
lapang dan bahagia disebabkan oleh ajaran agama Allah yang lurus yang 
dibawa oleh Nabi Muhammad. Agama Islam mengajarkan akidah (sistem 
keyakinan) yang benar yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal 
itu sangat jelas karena disertai dalil yang nyata dan keterangan yang 
meyakinkan. Satu-satunya jalan yang lurus yang sesuai dengan akal dan 
fitrah yang bersandar pada firman Allah yang kekal abadi, ialah jalan yang 


230 6. AL-AN' AM Juz 8 


menuju kepada keridaan Allah, yakni tali Allah yang kokoh. Allah telah 
menjelaskan ayat-ayat-N ya bagi mereka yang mau memperhatikan. 

(127) Bagi mereka yang menempuh jalan yang lurus disediakan 
Darussalam (surga) di sisi Tuhan. Mereka hidup mengikuti pedoman para 
nabi yang memberi petunjuk kepada mereka sehingga mereka terhindar dari 
jalan-jalan yang bengkok dan akhirnya sampailah mereka ke Darussalam. 
Allah memimpin mereka dan mencukupkan balasan bagi setiap perbuatan 
yang mereka kerjakan di dunia. Allah memberi petunjuk kepada mereka 
selama di dunia dan memberi taufik untuk melakukan amal kebajikan, 
sehingga mereka memperoleh pahalanya, dan diizinkan untuk memasuki 
surga-N ya semata-mata atas karunia-N ya. 


Kesimpulan 

1. Orang-orang musyrik menuntut agar risalah itu diberikan kepada mereka, 
tetapi Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, karena Allah lebih 
mengetahui, kepada siapa risalah itu patut diberikan. 

2. Seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah, tentulah ia menerima ajaran 
Islam dengan perasaan lega: dan orang yang sesat, sulit baginya untuk 
menerima kebenaran, seperti sesaknya rongga dada seseorang karena 
sulitnya naik ke langit. 


NASIB ORANG-ORANG YANG DURHAKA 
PADA HARI KIAMAT 


IL sx 22 8 aed - - 
eka Ad Tes ANE SA Akan Ld n Sa 33 2 899 
SARISN ISS HN ARTIAN Ll bath LE. 


, 1209 Ga Lon jade Ki Pn ge “G0 arah Pp 
KE LE NATA RAN na 
Ga ace HATE (AG PPA Ta 
ae SI NANANG Hae 
Terjemah 


(128) Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua 
(dan Allah berfirman), "Wahai golongan jin! Kamu telah banyak (menyesatkan) 
manusia.” Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya 
Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang 
telah Engkau tentukan buat kami telah datang.” Allah berfirman, 
"Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki 
lain.” Sungguh, Tuhanmu M ahabijaksana, M aha M engetahui. 


Juz 8 6. AL-AN' AM 231 


Kosakata: Istamta'a Sosial (al-An“am/6: 128) 


Terambil dari kata dasar mata'a yang secara harfiyah berarti “melebar”, 
“meningkat”. “Tanaman itu mata'a”, artinya, tanaman itu tumbuh. Perkakas 
dan keperluan disebut matt karena diperlukan secara terus-menerus. 

Istamta'a kata dasarnya mata'a yang diberi awalan hamzah, sin, ta'. 
Dalam bahasa Arab pemberian awalan itu mengandung arti adanya usaha 
yang sungguh-sungguh berkenaan kata dasar. Jadi, istamta'a berarti usaha 
yang sungguh-sungguh untuk memperoleh keluasan atau keuntungan, yang 
sering diterjemahkan dengan “menikmati”. 

Dalam Al-Our'an kata istamta'a terulang enam kali. Sebagai contoh, 
dalam al-An“am/6: 128, dikisahkan bahwa pada Hari Mahsyar, dimana hari 
dihimpunnya semua manusia, jin, Iblis dan setan, manusia mengeluh bahwa 
hubungan mereka dengan jin selama di dunia hanya dinikmati 
(menguntungkan) oleh jin itu. Sekarang mereka sudah wafat dan dihimpun 
di Padang M ahsyar itu. Seandainya mereka diberi kesempatan kembali ke 
dunia, mereka pasti bisa memperbaiki diri dengan melepaskan diri dari 
cengkeraman jin beserta Iblis dan setan itu. Tetapi harapan itu sia-sia karena 
ada panggilan, “Tempat kalian adalah neraka, kalian kekal di dalamnya, 
kecuali bila Allah menghendaki lain!" 

Dalam an-Nist/4: 24 kata istamta'a artinya “menikmati” 
dimaksudkan menikmati hubungan suami isteri. Bila hubungan itu sudah 
terjadi maka suami tidak bisa lagi menghutang mahar tetapi wajib 
membayarnya kepada isterinya. Ada pula pendapat bahwa yang dimaksud 
adalah kawin mut'ah, yaitu pernikahan dalam waktu tertentu sesuai 
perjanjian. Mazhab Syiah membolehkan kawin mut'ah itu. Tetapi mazhab 
Sunni mengharamkannya, karena sudah dilarang oleh Nabi Muhammad pada 
masanya dan dilarang lagi pada zaman K halifah Umar bin K hattab. 


Munasabah 

Setelah Allah swt memberi ancaman dengan siksa kepada orang-orang 
yang durhaka, dan memberi janji dengan pahala dan surga Darussalam 
kepada orang-orang yang beriman, maka pada ayat ini Allah menerangkan 
beberapa peristiwa sebelum datangnya balasan tersebut, yaitu mereka lebih 
dahulu dihimpun di Padang M ahsyar untuk menerima hisab (perhitungan). 


Tafsir 

(128) Pada hari Kiamat nanti, seluruh umat manusia dan jin akan 
dikumpulkan di Padang M ahsyar, lalu Allah berfirman kepada mereka untuk 
mencela perbuatan jin yang telah mempengaruhi manusia dan mengajak 
mereka kepada kesesatan, sebagaimana dijelaskan dalam firman A Ilah: 


232 6. AL-AN' AM Juz 8 


Sa - TA ARA ba Pr SIANG 
BA "ORA le RERE Kla 


Osbngkan Sajan Oren 


Bukankah A ku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu A dam agar 
kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi 
kamu,dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus. Dan 
sungguh, ia (setan itu) telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. 
M aka apakah kamu tidak mengerti? (Y 4s8n/36: 60-62) 


Semua orang yang mengikuti ajaran jin dan setan akan dikumpulkan 
bersama-sama. Semua orang yang mukallaf akan dihimpun bersama para 
pengikutnya, baik dalam segi kebenaran maupun kejahatan. Lalu berkatalah 
orang-orang yang menjadi pengikut jin itu sebagai jawaban mereka kepada 
Allah, “Ya Tuhan kami, masing-masing di antara kami telah merasakan 
kenikmatan dari pihak lainnya. Jin-jin itu mendapatkan kenikmatan karena 
mereka telah berhasil menyesatkan kami dengan bujukan-bujukan dan 
mengikuti kehendak hawa nafsu, sebaliknya kamipun merasa senang 
mengikuti mereka dan mendengarkan bisikan-bisikan mereka. Kami merasa 
leluasa bergelimang kelezatan di dunia.” 

Dalam ayat ini, Allah memberikan petunjuk bahwa setiap manusia 
senantiasa didampingi setan yang berusaha untuk membujuknya dengan 
bisikan yang mengajaknya kepada kefasikan dan kedurhakaan kepada Allah, 
sehingga ia tidak menyadari, bahwa hal itu adalah tipu daya dari setan 
tersebut. Makhluk halus itu selalu berusaha untuk menyesatkan manusia 
kepada lembah kebatilan dan kejahatan, sebagaimana kuman-kuman yang 
selalu berusaha untuk menimbulkan bermacam-macam penyakit dalam 
tubuh manusia atau hewan. Kuman-kuman itu mengetahui jalannya untuk 
memasuki tubuh manusia atau binatang dari lubang-lubang yang halus. 
Demikian pula setan mengetahui jalan untuk memasuki hati manusia, 
sehingga manusia jatuh ke lembah kesesatan tanpa disadarinya. 

Apabila ada kuman yang berhasil menyelinap ke dalam tubuh manusia 
dan menyebabkan timbulnya penyakit, maka manusia yang lebih halus 
sifatnya, dapat dimasuki pengaruh makhluk-makhluk halus, yaitu jin dan 
setan, yang dapat menjerumuskan kepada penyakit-penyakit rohani manusia. 

Orang-orang yang menjadi pengikut jin dan setan berkata, dengan penuh 
kesedihan dan penyesalan, “Ya Tuhan, kami telah sampai kepada waktu 
yang telah Engkau tentukan bagi kami, setelah kami menerima kelezatan 
duniawi karena mengikuti ajakan jin dan setan dan kami telah mengakui 
dosa-dosa kami, maka kami berserah diri kepada-Mu untuk menerima 
hukuman-M u yang seadil-adilnya.” 

Perkataan mereka memperlihatkan penyesalan dan keterlanjuran mereka 
dalam mengikuti hawa nafsu dan sekarang mereka berserah diri kepada 


Juz 8 6. AL-AN' AM 233 


Allah yang mengetahui segala perbuatan mereka. Dalam ayat ini tidak 
disebutkan bagaimana jawaban jin dan alasan setan yang membawa mereka 
kepada kesesatan itu, tetapi dijelaskan dalam firman Allah yang lain yang 
menunjukkan bahwa setan, jin dan manusia yang menjadi korban hasutan 
mereka saling bertikai melepas tanggungjawab dan saling mengutuk satu 
sama lain: 


& z daa » » » 
£ Yg 24 LL XT , o— a45 Pap AS aa nah 
|) 


» Yoh Ate NI 
Gro 


“. kemudian pada hari Kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan 
saling mengutuk: dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak 
ada penolong bagimu.” (al-'Ankabut/29: 25) 


Sebagai jawaban atas keluhan mereka itu Allah berfirman, “Neraka itulah 
tempat kamu berdiam sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali Tuhan 
menghendaki yang lainnya.” Segala sesuatu berada di bawah kehendak dan 
pilihan-Nya, dan tidak ada yang mengetahui kehendak-Nya selain Dia 
sendiri. Dialah Tuhan Y ang M ahabijaksana dan M aha M engetahui. 

Ibnu "Abb4s memahami ayat di atas, bahwa siapapun tidak patut turut 
campur dalam menentukan nasib seorang hamba Allah, apakah dia akan 
dimasukkan ke surga atau ke neraka. Semuanya berada di bawah kekuasaan 
dan kehendak Allah. 


Kesimpulan 

1. Semua hamba Allah yang mukallaf, termasuk jin dan manusia, akan 
dikumpulkan di Padang M ahsyar untuk diperhitungkan amalnya. 

2. Orang-orang yang merasa dirinya disesatkan oleh jin dan setan mengakui 
terus terang kepada Allah tentang kesesatan mereka yang disebabkan 
karena mengikuti ajakan jin dan setan dan mereka berserah diri kepada 
Allah untuk menerima hukumannya. 

3. Orang-orang yang disesatkan oleh jin dan setan bersama-sama masuk 
neraka yang merupakan tempat tinggal yang sangat buruk. M ereka kekal 
di dalamnya, kecuali A lah menghendaki ketentuan lain. 

4. Tidak patut bagi seorang hamba Allah turut campur dalam menentukan 
nasib seorang hamba di akhirat yang sepenuhnya berada di bawah 
kekuasaan dan kehendak Allah Y ang M ahabijaksana lagi M aha M engetahui. 


234 6. AL-AN' AM Juz 8 


DERAJAT SESEORANG SEBANDING 
DENGAN AMALNYA 


AN FU Ai ROA tan3 Lai (Batan net, ks 
DAN Airbag prada Ka Hana AG 
33 R 3,0 

"1 2 Ganga 25633 Aan detak N PP) s6 
Nae, £ 4 Pagi: SAT 

NA Ig Ta La singa NA: £ EN Cas NE 


NA 


Ientay Bana TAK (es 


Terjemah 

(129) Dan demikianlah K ami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman 
dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. (130) Wahai 
golongan jin dan manusia! Bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul 
dari kalanganmu sendiri, mereka menyampaikan ayat-ayat-K u kepadamu 
dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini? M ereka menjawab, 
”(Ya), kami menjadi saksi atas diri kami sendiri.” Tetapi mereka tertipu oleh 
kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, 
bahwa mereka adalah orang-orang kafir. (131) Demikianlah (para rasul 
diutus) karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara 
zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah (belum tahu). (132) Dan 
masing-masing orang ada tingkatannya, (sesuai) dengan apa yang mereka 
kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. 


Kosakata: Gafilun ost (al-An“am/6: 131) 

Merupakan bentuk kata pelaku (ism fil) dari kata gafala yang berarti 
lalai, acuh, tak peduli: gafil berarti orang yang lalai, jamaknya adalah 
gafilun. Di dalam Al-@ur'an kata gafilun itu terulang enam kali (selain al- 
gafilun, gafil8n, lagafilun, lagafil8n, dan sebagainya.). Sebagai contoh adalah 
surah Y ysuf/12: 13 dimana Nabi Yakub menyatakan kepada anak-anaknya 
bahwa ia sesungguhnya merasa berat melepas Yusuf untuk ikut mereka 
menggembala sambil bermain-main, karena khawatir Y usuf dimakan serigala 
karena kakak-kakaknya itu "lalai", yaitu asyik bermain sehingga lupa 
menjaga Y usuf yang masih kecil. 

Dalam al-An“am/6: 131 dinyatakan bahwa Allah tidak akan menghancurkan 
satu negeri karena kezaliman (keingkaran) penduduknya sedangkan 


Juz 8 6. AL-AN' AM 235 


penduduk itu dalam keadaan lalai, yaitu tidak mengerti mengenai buruk dan 
baik karena nabi atau ajaran tentang hal itu tidak sampai kepada mereka, 
hukuman baru bisa dijatuhkan bila mereka tetap tidak mengindahkan ajaran 
Nabi yang dikirim atau ajaran itu sampai kepada mereka. 

Dalam Yynus/10: 7 diterangkan empat ciri orang-orang yang akan 
dijebloskan ke dalam neraka, yaitu, pertama tidak ingin berjumpa dengan 
Allah, yang berarti tidak mengharapkan karunia-Nya, dan berarti mereka di 
dunia tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah: kedua, senang 
dengan apa yang telah diperolehnya di dunia yang diperolehnya dengan cara 
yang tidak wajar: ketiga, puas dengan apa yang telah diperolehnya itu yang 
berarti bahwa ia juga tidak mengharapkan adanya kehidupan sesudah mati 
karena mereka menyangsikan nasib mereka pada waktu itu: keempat, lalai 
terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat itu berupa alam semesta ini 
sehingga tidak dijadikan sebagai bukti adanya Allah dan kekuasan-N ya, 
maupun lalai terhadap ajaran-ajaran agama, sehingga tidak dipatuhi. 

Dan dalam al-A Ygaf/46: 5 diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya, 
siapa lagi yang lebih sesat dari pada seorang yang memohon kepada sesuatu 
(berhala) yang tidak akan bisa mengabulkannya sampai kiamat sekalipun. 
Jawabannya tentulah bahwa tidak ada lagi yang lebih bodoh selain orang 
yang berdoa kepada berhala. 

Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa gafilun “lalai” digunakan 
dalam arti "lengah", tidak mengindahkan ayat-ayat Allah dan ketentuan- 
ketentuan agama, dan dalam arti “tidak mampu mendengar/memahami". 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu diterangkan, bahwa jin dan manusia dalam 
kehidupan di dunia hidup berkelompok-kelompok. Ada kelompok yang 
sesat, serta menyesatkan, dan ada pula golongan yang beriman yang selalu 
menempuh jalan yang lurus. Masing-masing golongan itu saling bantu 
membantu dan saling tolong menolong antara sesama mereka, pada ayat- 
ayat berikut ini dijelaskan, bahwa kehidupan seperti itu telah menjadi 
sunatullah dan tetap berlaku di kalangan umat manusia sampai akhir zaman. 


Tafsir 

(129) Pada ayat ini ditegaskan bahwa hidup berkelompok antara orang 
yang sama tujuan, cita-cita dan kepentingannya terutama dalam hal yang 
jahat dan menyesatkan telah menjadi kebiasaan dari sebagian makhluk 
hidup, tidak ada bedanya antara jin dan manusia. Mereka selalu tolong 
menolong dan bantu membantu dalam berbagai usaha dan upaya agar 
keinginan dan usaha mereka terpenuhi sesuai dengan rencana mereka. 
Mereka tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan, kezaliman dan 
penganiayaan serupa dan tidak menghiraukan norma-norma kemanusiaan, 
keadilan, dan sifat kasih sayang, asal mereka dapat memenuhi nafsu mereka 
dalam menikmati kehidupan dunia ini dengan sepuas-puasnya. Hal ini dapat 


236 6. AL-AN' AM Juz 8 


dibuktikan dari berbagai peristiwa dalam sejarah sejak zaman dahulu kala 
sampai sekarang ini. Betapa banyak nabi dan rasul pembawa kebenaran, 
penyeru kepada akidah tauhid, mendapat tantangan yang hebat dan keras 
dari penyembah berhala dan pembela kebatilan dan kesesatan karena para 
nabi dan rasul itu tetap dalam pendiriannya, mantap dalam dakwahnya 
sehingga Allah memberi hukuman kaumnya yang sesat dan durhaka seperti 
kaum '? d dan samud. Betapa banyak bangsa-bangsa yang merasa dirinya 
kuat dan perkasa dengan terang-terangan merampas hak bangsa-bangsa yang 
lemah tanpa memperdulikan rasa keadilan dan perikemanusiaan. Tetapi 
bangsa yang tertindas dan terjajah itu tidak tinggal diam, mereka berjuang 
dengan berbagai cara untuk merebut kembali kemerdekaannya. M emang 
telah menjadi sunatullah bahwa kebenaran pasti menang selama kebenaran 
itu tetap dibela dan diperjuangkan. 
Allah berfirman: 


So 2G - 3 24 

Ga BE IELNIGI Tdk YAA TAN 
Dan katakanlah, “Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap." 
Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. (al-1sr#/17: 81) 


Allah tidak menyuruh manusia atau jin bersatu dan berkelompok untuk 
berbuat kejahatan, melakukan yang batil dan berbuat yang mungkar, tetapi 
hal ini adalah tabiat manusia dan masyarakat sendiri, mereka lebih tertarik 
untuk bergabung dan bertolong-tolongan dengan kelompok yang sama arah 
dan tujuan hidupnya, walaupun hal itu ditujukan untuk melakukan kezaliman 
dan bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat yang lain. Allah 
berfirman: 


Ss SES P- Ai Na Sedang 22 Ea DA Koe 21 CA 2 
Paha KN La » 2 HNS n: 2 R1 pa 2 Jo 
Pen ANA yan HA Gisi Tea 


Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu Ig yang lain adalah 
(sama), mereka menyuruh (berbuat) yang mungkar dan mencegah 
(perbuatan) yang makruf dan mereka menggenggamkan tangannya (kikir). 
Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka 
(pula). Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. 
(at-Taubah/9: 67) 


Dalam menafsirkan ayat ini, Gatadah berkata, “Sesungguhnya Allah 
menjadikan manusia berteman akrab karena masing-masing memiliki 
kecenderungan yang sama, seorang mukmin adalah wali (teman akrab) bagi 
orang mukmin lain, kapan dan dimana dia berada. Seorang kafir adalah wali 
orang kafir lainnya, kapan dan di manapun ia berada. Iman itu bukan hanya 
dengan angan-angan dan bukan pula hanya berupa simbol atau tanda. Demi 


Juz 8 6. AL-AN' AM 231 


Allah yang memiliki umurku! Bila engkau berbuat taat kepada Alah, sedang 
engkau tidak mengenal seorang pun diantara orang yang taat kepada-Nya, 
maka hal itu tidak membahayakan kepadamu. Dan bila engkau berbuat 
durhaka dan maksiat yang dilarang Allah sedang engkau berteman akrab 
dengan orang yang taat dan takwa kepada-Nya, maka hal itu tidak akan 
berguna sedikit pun bagimu.” 

Abu Syaikh meriwayatkan dari Mansur bin Abi al-Aswad ia berkata, 
“Aku bertanya kepada al-A'masy tentang maksud ayat 129 ini: "Apakah 
yang engkau dengar dari para sahabat dan ulama tabi'in?” Al-A'masy 
menjawab, “Aku dengar mereka berkata, “Apabila akhlak manusia telah 
rusak, maka mereka akan mudah diperintah oleh manusia-manusia yang 
jahat." Allah berfirman: 

Ia TAI za Pe Ta tete Kata Deh RAGA 123 215, nd obatan 
KAN AAN PAN INN YAN AG 
Dan ia Sa hendak membinasakan suatu negeri, maka K ami perintahkan 
kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi 
bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepantasnya 
berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami 
binasakan sama sekali (negeri itu). (al-lsr#/17: 16) 

Di pihak lain, orang-orang mukmin bersatu dan memiliki pemimpin dan 
orang kepercayaan yang terdiri dari orang-orang yang baik, jujur dan 
bertakwa kepada Allah. 

Firman Allah: 


s SAI Ag, Sa b DA ea panel SAAT 


Y Ahh oo AAN dat Ah Ada PT, 
E AN napa ATA EGA Ta ASIAN Aa, 


OR LA 
Saga 
Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka 
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. M ereka menyuruh (berbuat) yang 
makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan 
Zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh 
Allah. Sungguh, Allah M ahaperkasa, M ahabijaksana. (at-T aubah/9: 71) 


(130) Di akhirat nanti, kepada semua jin dan manusia yang durhaka, yang 
tidak mengikuti ajaran rasul dan tidak mengindahkan larangan Allah yang 
disampaikan rasul kepada mereka sehingga mereka berbuat sewenang- 
wenang di bumi, akan dikemukakan kepadanya pertanyaan, “A pakah tidak 
datang kepadamu rasul-rasul Kami, memperingatkan kamu dan memberi 
petunjuk yang benar agar kamu tidak tersesat dan tidak melakukan 
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Kami? M ereka tidak 


238 6. AL-AN' AM Juz 8 


berdaya menjawabnya, dan mereka menyesali segala yang mereka perbuat 
semasa di dunia, dan dengan menundukkan kepala mereka mengakui 
kesalahan-kesalahan mereka seraya menjawab, “Kami mengakui bahwa 
Rasul Allah telah datang kepada kami dan telah memberikan peringatan dan 
ajaran-ajaran yang baik yang seharusnya kami perhatikan dan kami ikuti 
dengan patuh dan taat, tetapi kami tidak mengindahkannya, bahkan kami 
mendustakan mereka dan memperolok-olok seruan mereka.” 
Allah berfirman: 


NE II LA SA MBK AG 


Mereka Mejanab "Benar, Se seorang pemberi peringatan telah 
datang kepada kami, tetapi kami mendustakan(nya) dan kami katakan, 
"Allah tidak menurunkan sesuatu apa pun, kamu sebenarnya di dalam 
kesesatan yang besar.” (al-M ulk/67: 9) 

M ereka telah ditipu dan diperdaya oleh kehidupan dunia dan mereka silau 
oleh harta, wanita, pangkat dan kedudukan, sehingga hati mereka menjadi 
beku, mata mereka menjadi buta, tidak dapat lagi membedakan mana yang 
baik, dan mana yang buruk. Mereka tidak dapat lagi melihat cahaya ajaran 
Ilahi yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Para rasul itu telah membacakan kepada mereka ayat-ayat yang diturunkan 
Allah dan telah memperingatkan mereka bahwa di akhirat nanti akan ada 
hari pembalasan di mana orang-orang yang berbuat baik akan masuk surga 
dan orang-orang yang ingkar akan disiksa dalam neraka. Di kala itulah 
mereka mengaku terus terang bahwa mereka dahulu (di dunia) memang 
ingkar dan kafir, mendustakan rasul-rasul dan tidak percaya dengan adanya 
hari akhirat. 

M engenai rasul-rasul yang diutus itu, apakah mereka terdiri dari manusia 
ataukah ada pula rasul-rasul dari jin yang diutus kepada umatnya? J umhur 
ulama berpendapat bahwa rasul-rasul itu semuanya terdiri dari manusia, 
tetapi bertugas untuk menyampaikan dakwah kepada jin dan manusia, tidak 
ada rasul-rasul dari kalangan jin. Al-Our'an dan hadis-hadis sahih 
menunjukkan bahwa Nabi Muhammad juga diutus kepada jin seperti 
tersebut dalam ayat berikut: 


1g. kia Pra 


Gas PSA Sa any” Masa pl Ga BNN ne3g 

Ge da IN KL ERA Otopsi Eh 
WE NIA 

Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan kepadamu (Muhammad) 


serombongan jin yang mendengarkan (bacaan) Al-Our'an, maka ketika 
mereka menghadiri (pembacaan)nya mereka berkata, “Diamlah kamu 


Juz 8 6. AL-AN' AM 239 


(untuk mendengarkannya)!” Maka ketika telah selesai mereka kembali 
kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Mereka berkata, “Wahai 
kaum kami! Sungguh, kami telah mendengarkan Kitab (Al-Our'an) yang 
diturunkan setelah Musa, membenarkan (kitab-kitab) yang datang 
sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.” 
(al-A Yg#/46: 29-30) 

(131) Pada ayat ini Allah telah menjelaskan sunah dan ketetapan-N ya 
sesuai dengan hikmah kebijaksanaan dan keadilan-Nya, apabila Allah 
hendak membinasakan suatu umat karena kedurhakaan dan kezalimannya, 
terlebih dahulu Allah mengutus seorang rasul yang akan memberi peringatan 
kepada mereka. Allah tidak akan menurunkan azab dan siksa-Nya kepada 
suatu umat yang dalam keadaan lalai dan terlena sebelum mengirim rasul- 
Nya kepada mereka yang memberi tuntunan dan petunjuk, yang akan 
memperingatkan dan menimbulkan kesadaran dalam hati mereka bahwa 
mereka benar-benar telah sesat dari jalan yang lurus dan telah melakukan 
perbuatan-perbuatan tercela yang bertentangan dengan keadilan dan 
perikemanusiaan. 

Siksaan yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya yang durhaka kepada 
rasul yang memberi peringatan kepada mereka, misalnya memusnahkan 
mereka seperti yang pernah terjadi pada kaum '? d dan xamud: atau siksaan 
yang menghinakan mereka dengan cara mengusir dan mencerai beraikan 
mereka, seperti yang diderita oleh Bani Israil: ada pula siksaan yang 
menghancurkan kekuatan mereka, seperti yang diderita oleh kaum musyrikin 
Mekah. Sesudah Nabi Muhammad diutus Allah kepada semua umat 
manusia, siksaan yang menghancurkan dan memusnahkan itu tidak ada lagi. 
Adapun malapetaka yang terjadi, seperti gempa, topan, banjir dan 
sebagainya, adalah cobaan dan ujian bagi umat manusia agar mereka insaf 
dan sadar akan kekuasaan Allah dan agar mereka selalu ingat kepada-Nya, 
dan tidak berpaling dari petunjuk dan ajaran yang diturunkan-N ya dengan 
perantara rasul-N ya. 

Allah sekali-kali tidak akan menganiaya hamba-Nya, tetapi merekalah 
yang menganiaya diri sendiri dengan melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan sunatullah dan melanggar norma-norma yang telah 
diberikan-Nya untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. M ungkin 
ada beberapa umat yang nampaknya kuat dan jaya padahal umat itu telah 
berpaling dari norma-norma keadilan dan perikemanusiaan, bahkan ada yang 
mengingkari kekuasaan Allah dan menganggap agama sebagai racun yang 
membunuh manusia. Hal itu adalah istidr# dari Allah yang membiarkan 
mereka tenggelam dalam paham kebendaan, sombong dan takabur atas hasil 
yang mereka capai. Namun akhirnya mereka akan mengalami nasib seperti 
orang yang sombong dan takabur. Terserah kepada manusia itu sendiri 
apakah ia akan menjadi orang yang beriman, mematuhi dan menjalankan 
semua aturan dan ajaran yang diturunkan-Nya dengan perantaraan rasul- 
Nya, sehingga dia hidup berbahagia jasmani dan rohaninya, ataukah dia akan 


240 6. AL-AN' AM Juz 8 


menganggap dirinya lebih berkuasa atau lebih pintar serta menganggap 
ajaran-ajaran agama itu sudah ketinggalan zaman. M anusia bebas berpikir, 
berbuat dan menetapkan sesuatu menurut kehendaknya dan akhirnya akan 
terombang-ambing antara teori-teori yang terus berubah dan tidak tentu 
ujung pangkalnya serta terjerumus ke jurang kehancuran, keonaran dan 
kerusakan. Allah telah membentangkan di hadapan manusia jalan yang baik 
dan jalan yang buruk: diserahkan kepada manusia untuk memilihnya, jalan 
mana yang akan ditempuhnya. 

(132) Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa masing-masing jin dan 
manusia yang telah mendapatkan seruan rasul, akan mendapat derajat dan 
tingkatan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Orang yang beriman, yang 
bertakwa dan mengerjakan amal saleh, akan mendapat derajat dan 
tingkatnya sesuai dengan tebalnya iman, kuatnya takwa dan banyaknya amal 
saleh yang dikerjakan seperti derajat para nabi, jidd?g#n (orang-orang yang 
benar keyakinannya dalam hidup mereka), syuhadt (para kesatria dan 
pahlawan) dan jHih?n (orang-orang yang saleh), sebagaimana disebutkan 
dalam firman A Ilah: 


BEI AG 3 ASAM NA Naa 
X TA, S£ 4 
W125, AI he 2 Ta KA 


Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul (M uhammad), maka mereka itu 
akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) 
para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang- 
orang saleh. M ereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (an-N is#/4: 69) 

Sebaliknya orang-orang kafir, munafik dan ingkar yang banyak 
melakukan kejahatan, akan menempati tingkat yang rendah yang paling 
bawah, sesuai dengan usaha dan pekerjaan mereka masing-masing: seperti 
orang munafik tempatnya adalah di dalam neraka yang paling bawah, 
sebagai tersebut dalam firman A lah: 





Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling 
bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun 
bagi mereka.(an-Nis#/4: 145) 


Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang dikerjakan oleh jin dan 
manusia. Semua pekerjaannya, baik yang kecil maupun yang besar, yang 
buruk atau yang baik, akan dicatat dan mereka akan mendapat balasannya. 
Kejahatan akan dibalas dengan siksaan yang setimpal dan kebaikan akan 
dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. 


Juz 8 6. AL-AN' AM 241 


Kesimpulan 

1. Kerjasama dalam persekongkolan antara sesama orang-orang yang zalim, 
demikian pula kerjasama antara sesama orang-orang yang beriman, jujur 
dan ikhlas, adalah suatu sunah dan ketetapan Allah. 

2. Jin dan manusia yang ingkar yang melakukan kezaliman, di akhirat nanti 
akan mengakui segala perbuatan jahatnya. M ereka terperosok ke jurang 
kesesatan karena silau oleh kesenangan hidup di dunia. 

3. Allah Mahaadil, tidak akan membinasakan atau menyiksa suatu umat 
sebelum ia mengutus kepada mereka seorang rasul yang memberi 
peringatan. 

4. Bagi tiap-tiap manusia dan jin, disediakan tempat yang tinggi atau rendah 
sesuai dengan perbuatan dan amalannya. Jika amalannya baik, ia akan 
ditempatkan pada tempat yang tinggi dan mulia dan bila amalnya buruk 
maka ia akan ditempatkan pada tempat yang rendah dan hina. 


ALLAH MAHAKAYA DAN MAHALUAS RAHMATNYA 


Lan BAK ATA 4 INN PTN OP 

El AA KE NA 

UH ie AI (Ia pa Pata Ane Ai Ox a Ta AA 

UV KAA pb GOA Ir, PNG KI Ox ITE, 

v GT Ta dna Censta2 7 Ge MEA 

27ita 2g? LA 

SEN YA JUL HENKKA 
Terjemah 


(133) Dan Tuhanmu M ahakaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, 
Dia akan memusnahkan kamu dan setelah kamu (musnah) akan Dia ganti 
dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari 
keturunan golongan lain. (134) Sesungguhnya apa pun yang dijanjikan 
kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. (135) Katakanlah 
(M uhammad), “Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun 
berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, siapa yang akan 
memperoleh tempat (terbaik) di akhirat (nanti). Sesungguhnya orang-orang 
yang zalim itu tidak akan beruntung. 


Kosakata: Makanatikum 1SOXG (al-An“am/6: 135) 


Bisa berupa majdar dari fi'il mixi makkana — mumakanatan, yang 
artinya betul-betul mantap, bisa juga berarti sama dengan kata al-Makan, 
seperti juga Mag4m dan Mag4mah yang berarti tempat. Atas dasar ini maka 


242 6. AL-AN' AM Juz 8 


arti ayat di atas bisa berarti kerjakanlah sepenuh kesanggupanmu, atau 
kerjakanlah sesuai dengan keadaanmu sekarang. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa di antara sunah dan 
ketetapan Allah ialah menjadikan golongan-golongan yang jahat di antara 
manusia dan jin cenderung untuk bersekutu dan bekerja sama dalam 
melakukan kejahatan terhadap golongan lain yang dianggap lemah dan tidak 
berdaya. Diterangkan pula bagaimana nasib mereka di akhirat nanti ketika 
menghadapi pengadilan Tuhan. 

Pada ayat-ayat ini Allah menguatkan keterangan di atas dengan 
menjelaskan bahwa di antara siksa yang ditimpakan kepada kaum yang 
zalim ialah memusnahkan mereka dan menggantinya dengan kaum yang 
lain, dan memastikan bahwa siksa yang diancamkan-N ya kepada kaum yang 
zalim itu benar-benar akan terlaksana. Kemudian Allah menganjurkan 
kepada Nabi M uhammad untuk bekerja menurut keinginan dan kemauannya. 


Tafsir 

(133) Ayat ini menegaskan bahwa Allah Mahakaya dan Mahaluas 
rahmat-Nya dan tidak memerlukan apa dan siapa pun: tetapi semua yang 
selain Allah membutuhkan bantuan dan pertolongan-Nya, baik 
keberadaannya maupun dalam kehidupannya. Bagaimanapun banyaknya 
kekayaan seorang manusia namun ia masih memerlukan pertolongan orang 
lain, misalnya pertolongan dari pembantu-pembantunya, buruhnya, dokternya, 
dan sebagainya. Ia pasti tetap memerlukan pertolongan Allah, Penciptanya 
dan Pencipta semua keperluan dan kebutuhan hidupnya, Allah berfirman: 





Wahai manusia! Kamulah yang memerlukan Allah: dan Allah Dialah Y ang 
M ahakaya (tidak memerlukan sesuatu), M aha Terpuji. (F #ir/35: 15) 

Hal ini dijelaskan oleh sebuah hadis Gudsi yang diriwayatkan oleh Abu 
2 ar dari Nabi saw: beliau menerima wahyu dari Tuhan sebagai berikut: 


ai KANE S3 AS 3 Aa da Na st Gala 
KN 5 v AS SIS Leste Ye (Sa GE San AI Neta 
KKN tak PAS ANE Sis Soe Ga Kaabi 2 Aalar.u 
GRI EN YA aa Ha NU JG Ja SA Lte 


Ba 


Bj Tone Yg RAS LS TA 3 SAS Se NA NS) oles 


Juz 8 6. AL-AN' AM 243 


SN SN ma JL ABI TAAT Kg SN SAN SI 
BA SANA SE SA SN SI ON ot as LS 3 
BAGS NP Isa 0 Ata UI Ia Bb Jab UK an 
Ll ag IS SA "TA an ab 13 PES R3 Kan 
ui 2 ar en Lu Sai “8 “3 dual 


(3 gt ge der goala taka pel dat ala) Kat YI AE SG 


“NX 


Artinya: 

Hai hamba-hamba-K u, Aku mengharamkan terhadap diriku berbuat zalim, 
dan Aku jadikan perbuatan zalim itu haram pula di antara kamu, maka janganlah 
kamu melakukan kezaliman terhadap sesamamu. Hai hamba-hamba-K u, semua 
kamu berada dalam kesesatan kecuali orang-orang yang telah Aku beri 
petunjuk, maka mintalah selalu petunjuk-K u tentu A ku akan menunjukimu. Hai 
hamba-hamba-K u, semua kamu lapar kecuali orang-orang yang Aku beri 
makanan maka mintalah kepada-Ku makanan niscaya Aku akan memberimu 
makanan. Hai hamba-hamba-K u, kamu semua dalam keadaan telanjang kecuali 
orang-orang yang telah Aku beri pakaian, maka mintalah kepada-K u niscaya 
akan Aku berikan pakaian. Hai hamba-hamba-K u, kamu senantiasa melakukan 
kesalahan pada siang dan malam sedang Aku mengampuni semua dosa, maka 
mintalah ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampuni. Hai hamba- 
hambaK u, kamu sekali-kali tidak akan memberi mudarat kepada-K u sehingga 
Aku mendapat mudarat karenamu dan kamu sekali-kali tidak akan memberikan 
manfaat kepada-K u, sehingga Aku mendapat manfaat karenamu. Hai hamba- 
hamba-K u, andaikata orang-orang dahulu, orang-orang yang kemudian, manusia 
dan jin semuanya sangat bertakwa kepada-Ku, maka hal itu tidak akan 
menambah apa-apa kepada kerajaan-Ku. Hai hamba-hamba-Ku, sekiranya 
orang-orang dahulu, orang-orang yang kemudian, manusia dan jin semuanya 
bersifat jahat maka hal itu tidak akan mengurangi sesuatu apapun dari kerajaan- 
Ku. Hai hamba-hamba-Ku, andaikata orang-orang dahulu, orang-orang 
kemudian, jin dan manusia berada pada suatu tempat, lalu mereka meminta 
kepada-K u dan Aku kabulkan semua permintaan itu, maka hal itu tidak akan 
mengurangi sedikitpun perbendaharaan yang ada pada-K u, kecuali seperti jarum 
licin mengurangi air lautan bila dimasukkan ke dalamnya (dan diangkat 
kembali). Hai hamba-hamba-K u, sesungguhnya Aku mencatat semua amalan 
kamu dan akan Kubalasi dengan sempurna, maka barang siapa mendapat 
balasan yang baik, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapat 
balasan yang buruk, maka janganlah ia mencela, kecuali dirinya sendiri. 
(Riwayat AYmad, M uslim, at-T irmiG dan Ibnu M Hah dari Abu ? ar) 


244 6. AL-AN' AM Juz 8 


Demikianlah sebagian kekayaan Allah. Adapun rahmat dan karunia-Nya 
yang amat luas dan tidak terhingga, dapat dilihat pada kenyataan alam 
semesta, ciptaan-Nya dan tidak seorang pun yang dapat mengingkarinya. 
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah diterangkan 
Dana Sean 2. oa ana. 


(On dos Tn P3 AL ma oi 


“Allah membagi rahmat-Nya menjadi seratus bagian. Maka yang sembilan 
puluh sembilan bagian ditahan-Nya di sisi-Nya dan yang satu bagian 
diturunkan-Nya ke bumi. Dari rahmat yang satu bagian itulah semua 
makhluk sayang menyayangi, sehingga seekor kuda akan mengangkat 
telapak kakinya karena takut anaknya terinjak olehnya”. (Riwayat al-B ukh4 
dan M uslim dari Abu Hurairah) 

Allah Yang Mahakaya, Mahaluas rahmat-Nya mengharamkan bagi diri- 
Nya sifat aniaya, jika Allah bertindak menimpakan siksa kepada hamba-Nya 
yang durhaka maka tindakan-N ya itu tidaklah bertentangan dengan sifat-sifat 
tersebut. Maka dengan ayat ini Allah menegaskan kepada musuh-musuh 
Nabi Muhammad bahwa jika Allah menghendaki, Dia pasti dapat 
membinasakan mereka dan mengganti mereka dengan kaum lain yang 
diciptakan-N ya sebagaimana Dia menciptakan mereka dari keturunan yang 
lain. Janji Allah terbukti dengan binasanya musuh-musuh Nabi M uhammad 
dalam Perang Badar, sehingga pada akhirnya tidak ada lagi kaum musyrik di 
Mekah. Mereka digantikan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, 
berjuang meninggikan kalimat Allah dengan jiwa raga dan harta benda 
mereka. Meskipun dalam mempertahankan kebenaran mereka terpaksa 
mengangkat senjata dan memasuki medan pertempuran tetapi dalam setiap 
pertempuran itu mereka menjadi teladan dalam sikap santun dalam 
memperlakukan musuh-musuh mereka, sehingga para ahli sejarah barat 
mengakui bahwa tidak ada suatu bangsa yang tidak menaklukkan bangsa 
lain dengan penuh rasa keadilan dan kasih sayang seperti bangsa Arab yang 
telah beragama Islam. 

(134) Pada ayat ini Allah memberikan ancaman-Nya kepada musuh- 
musuh Nabi. Mereka di dunia ini telah mendapat siksaan dan di akhirat kelak 
demikian pula. Siksaan akhirat yang diancamkan kepada mereka ialah api 
neraka yang menyala-nyala, pasti akan menimpa mereka, tidak ada satu 
kekuasaan pun yang dapat menolaknya dan mereka sendiri tidak dapat 
menghalangi atau lari dari padanya. Hari pembalasan itu pasti datang dan 
semua makhluk akan dihidupkan kembali. Hal ini tidaklah sulit bagi Allah 
Yang M ahakuasa. Sebagaimana Allah berkuasa menciptakan makhluk-N ya 
dari tidak ada menjadi ada, tentu Allah pun berkuasa menghidupkan 


Juz 8 6. AL-AN' AM 245 


kembali, walaupun makhluk tersebut sudah mati dan menjadi tulang- 
belulang yang hancur luluh. Dalil ini berulang kali disebutkan dalam Al- 
Our'an di antaranya, firman A Ilah: 

SNGA FD A53 UI ISS E Papa AO ag 


» Ip yg by panen an 
WAE) P3 Lara 
Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami dan Ranah asal 
kejadiannya: dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang- 
belulang, yang telah hancur luluh?” Katakanlah (M uhammad), "Y ang akan 
menghidupkannya ialah (A Ilah) yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia 
M aha M engetahui tentang segala makhluk. (Y 4s8n/36: 78-79) 

(135) Ancaman Allah terhadap kaum musyrikin yang memusuhi Nabi 
M uhammad yang terdapat pada ayat 133 dan 134 yang lalu, diiringi dengan 
tantangan terhadap mereka dengan menyuruh Nabi M uhammad mengatakan 
kepada mereka, “Berbuatlah apa yang hendak kamu lakukan sesuai dengan 
kesanggupan kamu. Akupun akan berbuat demikian pula: nanti kamu akan 
mengetahui siapa di antara kita yang akan mendapat kejayaan dan 
kemenangan. Ketahuilah bahwa orang-orang zalim tidak akan mendapat 
kemenangan.” Tantangan itu walaupun mengandung pengertian yang agak 
keras, namun bahasanya tetap halus, karena Nabi Muhammad masih 
menyebut musuh-musuh Islam itu dengan kata “kaumku”. 

Pengertian “kaum” dalam kalangan orang-orang Arab adalah sangat 
dalam hampir sama dengan pengertian “bangsa” di zaman sekarang. Orang 
yang cinta kepada bangsanya akan merasa berkewajiban untuk membelanya, 
bila mereka tergelincir dari rel kebenaran. Dalam ucapan ini terbayang 
bahwa Nabi Muhammad sangat mengharapkan kesadaran mereka dan agar 
mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam tantangan ini terdapat pula janji 
Allah kepada kaum muslimin, bahwa mereka akan mendapat kemenangan 
besar terhadap kaum musyrikin yang sesat dan yang zalim itu. 

Apa yang terjadi kemudian sesuai dengan janji Allah, kaum musyrikin 
terus-menerus ditimpa kekalahan sehingga tegaklah kalimat Allah dengan 
kokohnya dan hancurnya kemugyrikan. Ini adalah bukti bahwa janji Allah di 
akhirat nanti pasti akan terlaksana pula, karena janji di dunia itu juga 
diucapkan sebelum peristiwa itu terjadi, keduanya terkait dengan peristiwa 
yang akan datang. Janji Allah bahwa Dia akan menolong kaum mukmin 
sepanjang masa, sampai akhir zaman, selama mereka benar-benar beriman 
dan bertakwa, benar-benar menjalankan ajaran-ajaran agama-Nya secara 
keseluruhan dan benar-benar berjuang dengan ikhlas untuk menegakkan 
kalimat A Ilah. Disebutkan dalam firman-N ya: 


D, 


246 6. AL-AN' AM Juz 8 


Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, 
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. 
(M uhammad/47: 7) 


Kesimpulan 

1. Allah Mahakaya dan M ahaluas rahmat-N ya, tidak mungkin Allah bersifat 
zalim. Jika Allah menimpakan siksa kepada segolongan manusia, maka 
hal itu adalah karena kesalahan mereka dan kezaliman mereka terhadap 
diri mereka sendiri. 

2. Ancaman Allah kepada kaum yang zalim pasti akan terlaksana dan tidak 
ada satu kekuatan pun yang dapat mencegah dan menghalanginya. 

3. Orang-orang mukmin yang benar-benar beriman dan bertakwa, serta 
berjuang menegakkan kalimat Allah pasti akan menang dan jaya dengan 
pertolongan-N ya. 


BEBERAPA ATURAN YANG DIBUAT 
ORANG-ORANG MUSYRIK 


' 3 P) Cd 13 
Nun 21 “ig #1 G3 (G2 4 | 22K CNG NP We 
luka inna hai AN Ia dya 3 C0 dAulgka2ng 
ea ITN AA 4 SA IA Ani Ku AT 
ANA ola ANN EKA ra) 
5 3 3 296 API anang Patra van - “524 14 Led 32 Sepi 
AN ea sanga SPO 

3 rat 34 3 .. PA 33 7 ” 
Kaya Goiss Haa Pa bae 

$ 5 4 83 ” “4 g 
TA YNA CA PSA RA Yi PEMIKAT LAYAN A 
KPAI AA PANAI Sa Da ara 


, jaya : GANGA @5 sae: ai sen (Gea RI 
Aga Kana LSN Can EA123 pa 
KENA ke az NAM Pa OP Kata Me he 

&: PAS tenteng 2 


Juz 8 6. AL-AN' AM 247 


Terjemah 

(136) Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan 
(bagian) untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, “Ini 
untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami.” Bagian yang untuk 
berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang 
untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka.Sangat buruk 
ketetapan mereka itu. (137) Dan demikianlah berhala-berhala mereka (setan) 
menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik membunuh anak- 
anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka 
sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan 
mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa (kebohongan) yang 
mereka ada-adakan. (138) Dan mereka berkata (menurut anggapan mereka), 
“Inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, 
kecuali oleh orang yang kami kehendaki.” Dan ada pula hewan yang 
diharamkan (tidak boleh) ditunggangi, dan ada hewan ternak yang (ketika 
disembelih) boleh tidak menyebut nama Allah, itu sebagai kebohongan 
terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada- 
adakan. (139) Dan mereka berkata (pula), “Apa yang ada di dalam perut 
hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram istri-istri kami.” 
Dan jika yang dalam perut itu (dilahirkan) mati, maka semua boleh 
(makannya). Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. 
Sesungguhnya Allah M ahabijaksana, M aha M engetahui. (140) Sungguh rugi 
mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa 
pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada 
mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. 
Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. 


Kosakata: ! arfun ! ijrx— S5 (al-An“im/6: 138) 


Hart artinya tanaman, sedangkan Yijr artinya terlarang atau diharamkan. 
Arti awalnya adalah berkisar mencegah atau meliputi sesuatu. Akal 
dikatakan juga Yijr karena bisa mencegah hal-hal yang tidak baik. Jika satu 
kawasan dikelilingi oleh batu sehingga mencegah orang masuk ke dalamnya 
dinamakan Yajr atau taYjir. Dari sini lalu muncul arti mencegah. 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu diterangkan kesesatan orang-orang musyrik dan para 
pengikut mereka yang memberikan alasan-alasan tentang kepercayaan yang 
mereka anut padahal tidak berdasarkan kebenaran dan tidak dapat diterima 
oleh akal sehat. Pada ayat-ayat ini diterangkan sebagian dari cara-cara 
mereka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah melalui berhala- 
berhala yang mereka anggap sebagai sekutunya, terutama dalam hal 
berkorban dengan harta, misalnya berkorban dengan hasil tanaman dan 
binatang ternak. Diterangkan pula bahwa apa-apa yang mereka halalkan dan 


248 6. AL-AN' AM Juz 8 


haramkan hanyalah berdasarkan keinginan dan hawa nafsu belaka serta 
khufarat-khufarat yang timbul karena penyembahan berhala. 


Tafsir 

(136) Ayat ini menginformasikan bahwa mereka membagi apa yang 
mereka dapat dari hasil tanaman dan hewan ternak kepada dua bagian. Satu 
bagian untuk Allah dan satu bagian lagi untuk berhala-berhala yang mereka 
puja-puja dan mereka agungkan. Mereka berkata, “Bagian yang pertama 
adalah untuk Allah sebagai persembahan kami untuk mendekatkan diri 
kepada-Nya. Bagian yang kedua adalah untuk berhala sesembahan kami 
yang juga untuk mendekatkan diri kepada Allah.” 

Dengan pembagian seperti itu mereka telah menjadi sesat, karena 
pengorbanan itu adalah suatu ibadah dan pendekatan diri kepada yang 
disembah. M enyembah kepada berhala-berhala dan patung-patung adalah 
satu perbuatan yang tak dapat diterima oleh akal sehat, karena patung adalah 
benda-benda mati yang tak dapat berbuat apa-apa, bahkan patung-patung ini 
dibuat oleh mereka. 

Tradisi ini adalah suatu agama yang dibuat-buat oleh para pemimpin dan 
pemuka-pemuka bangsa Arab di kala itu, untuk mempengaruhi orang-orang 
awam agar mereka tetap mengagungkan dan memuliakan pemimpin sebagai 
pengawal dan pemelihara berhala-berhala dan sebagai orang-orang yang 
terdekat kepadanya. Dengan demikian, mereka dapat berkuasa atas orang- 
orang awam. M emeras mereka dengan menyuruh kaumnya berbakti dengan 
mengorbankan harta benda kepada berhala-berhala yang mereka anggap 
berkuasa atas kehidupan mereka dan dapat mendatangkan nikmat atau 
bencana kepada siapa yang dikehendakinya. 

Bagian pertama yang diperuntukkan bagi Allah, dipergunakan untuk 
memberi makan tamu-tamu, anak-anak dan orang-orang miskin: sedangkan 
bagian kedua yang diperuntukkan bagi berhala-berhala dikuasai sepenuhnya 
oleh penjaga-penjaga dan pemelihara-pemeliharanya. Tetapi karena mereka 
telah dikuasai oleh sifat tamak dan serakah, maka bagian yang 
diperuntukkan bagi berhala-berhala itu tidak boleh dikurangi atau diambil 
sedikitpun untuk digabungkan kepada bagian yang diperuntukkan bagi 
Allah. Sebaliknya bagian yang diperuntukkan bagi Allah boleh diambil 
untuk digabungkan kepada bagian berhala-berhala, karena bagian Allah itu 
adalah hak fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan 
makanan. Sedangkan bagian berhala adalah sepenuhnya menjadi hak para 
penguasa. 

Demikianlah ketentuan yang mereka tetapkan dan alangkah jahatnya 
ketentuan itu. Selain ketetapan itu merupakan perampasan atas hak fakir 
miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Segi-segi 
keburukan ketetapan mereka adalah sebagai berikut: 

a. Mereka telah melanggar hak Allah, karena hanya Allah-lah yang berhak 
membuat ketentuan dalam masalah ibadah. 


Juz 8 6. AL-AN' AM 249 


b. Mereka telah mempersekutukan Allah dengan berhala, padahal hanya 
Allah yang berhak disembah dan kepada-Nyalah segala kebaktian harus 
dipersembahkan. 

C. Mereka lebih mengutamakan hak berhala dari pada hak Allah. 

d. Ketetapan itu tidak berdasarkan akal yang sehat dan tidak pula 
berdasarkan petunjuk atau syariat-syariat yang ada sebelumnya, hanya 
berdasarkan keinginan hawa nafsu belaka. 

Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib dan al-'Auf? bahwa Ibnu 'Abbz4s 
berkata tentang tafsir ayat ini yang maksudnya sebagai berikut: 

“Sesungguhnya musuh-musuh Allah, apabila mereka bercocok tanam 
atau memetik hasil tanaman, mereka membaginya dua bagian, yaitu sebagian 
untuk Allah dan sebagian lagi untuk berhala. Apabila bagian yang 
disediakan untuk Allah tercecer, kemudian bercampur dengan bagian yang 
diperuntukkan untuk berhala, maka yang tercecer itu mereka gabungkan 
untuk berhala. Selanjutnya jika air yang diperuntukkan bagi tanaman bagian 
berhala mengalir ke tanaman bagian Allah, maka tanaman bagian Allah itu 
mereka jadikan tanaman bagian berhala. Tetapi apabila air tanaman bagian 
untuk Allah mengalir ke tanaman bagian berhala, maka tanaman itu tetap 
dijadikan bagian berhala.” 

(137) Dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana sewenang- 
wenangnya para pemimpin dan pemuka agama kaum musyrik Mekah, 
dengan menganjurkan kepada pengikut-pengikutnya agar tidak segan 
membunuh anak-anak perempuan mereka sendiri dengan alasan yang tidak 
jelas dan sulit dimengerti. Padahal membunuh anak perempuan sendiri itu 
bertentangan dengan naluri manusia, dan bertentangan pula dengan cita-cita 
pembinaan keluarga yang harmonis. Dengan sendirinya bertentangan dengan 
pembinaan umat yang kukuh dan kuat karena kukuh dan kuatnya suatu umat 
tergantung kepada kuat dan kukuhnya keluarga-keluarga yang membentuk 
umat tersebut. Anjuran mereka itu hanya berdasarkan tiga hal: 

Pertama: Karena kemiskinan atau takut akan ditimpa kemiskinan. Hal ini 
diterangkan Allah dalam firman-N 5 


2 Aga Z eni ud ATA 
(BI, 23512 SIA 3 Ip Ori 9 
Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi 
rezeki kepadamu dan kepada mereka. (al-A n' #m/6: 151) 
Dalam firman- 35 yang lain: 


So F3 78 Paten Cho B La ea - Aan 

PT Pera) 133 GAS aa SI ES, 
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah 
yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. M embunuh mereka itu 
sungguh suatu dosa yang besar. (al-1sr#/17: 31) 


Kedua: Karena takut akan mendapat malu di belakang hari. Mereka 
membunuh anak-anak mereka yang perempuan dengan menguburnya hidup- 


250 6. AL-AN' AM Juz 8 


hidup, karena anak-anak itu apabila mereka besar nanti mungkin melakukan 
perbuatan keji dan tercela, atau dirampas menjadi tawanan dan diperbudak, 
atau kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu atau lebih rendah derajatnya 
dari derajat bapaknya. 

Dalam hal ini Allah berfirman: 


bg san sat F2 P3 NA aa ae ea Fa Opa 

Kenya bana ya Ag GA EN, Ae 
Na Aa ride TN DO PE MNNI NA oa PT2A 
WEE SGB DAN Ka 

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak 
perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. 
Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang 
disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan 
(menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah 


(hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan 
itu. (an-N aXI/16: 58-59) 


Ketiga: Karena mereka nazar kepada berhala, bahwa mereka akan 
mengorbankan anak mereka untuk mendekatkan diri kepada berhala-berhala 
itu. Atau karena alasan lain misalnya kebiasaan mereka bila mereka telah 
mendapat sejumlah anak akan mengorbankan seorang diantara mereka 
seperti yang pernah dilakukan Abdul Mu'allib kakek Nabi Muhammad 
ketika dia bersumpah akan mengorbankan Abdullah ayah Nabi M uhammad, 
apabila ia diberi sepuluh orang anak. Demikianlah anjuran kaum musyrikin 
yang merusak tabiat dan naluri mereka sebagai manusia yang mempunyai 
rasa cinta dan kasih sayang kepada anak, sifat yang mulia ini berbalik 
menjadi kejam. Ia tidak segan-segan membunuh anaknya darah daging 
sendiri. Demikianlah mereka mengelabui kaumnya sehingga mereka tidak 
dapat lagi membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan mana 
peraturan agama yang sebenarnya yang harus diikuti dan dilaksanakan. Jika 
Allah menghendaki, tentulah Allah dapat menahan mereka dari perbuatan 
yang merusak itu dan mereka tidak akan melakukannya. Oleh sebab itu 
Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar membiarkan mereka 
membuat peraturan yang merusak dengan sekehendak hati mereka, karena 
dengan demikian mereka akan menjadi lemah dan kehilangan kepercayaan 
terhadap diri mereka sendiri. 

(138) Pada ayat ini Allah menjelaskan ketetapan dan peraturan yang 
dibuat oleh pemimpin mereka, yang mereka tetapkan tanpa berdasarkan akal 
yang sehat, petunjuk Allah atau agama Allah yaitu: 

1. Mereka mengambil sebagian dari hasil tanaman dan binatang yang 
mereka miliki untuk dipersembahkan kepada berhala dan sembahan 
mereka sebagai korban. Bagian tertentu itu tidak boleh disentuh kecuali 


Juz 8 6. AL-AN' AM 251 


untuk kepentingan berhala, tidak boleh diberikan kepada siapapun dan 
tidak boleh dimakan oleh orang lelaki. 

2. Mereka mengharamkan beberapa macam hewan seperti bay'rah,!) j #ibah,2) 
waj lah?) dan X4m.”) Tindakan mereka ini telah dibantah kebenarannya 
oleh Allah dalam firman-Nya: 


»1 kkal tg Y GS a12 Gaun Y35 » Tt» 
MEREYSG NS na at ie an 
Tn per ita 


Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahrrah, j tibah, aah an 
h#m. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, 
dan kebanyakan mereka tidak mengerti. (al-M #idah/5: 103) 

. Bila mereka melakukan ibadah haji atau mengucapkan talbiah sesuai 
dengan tatacara mereka, mereka tidak boleh mengendarai binatang- 
binatang itu atau membebaninya dengan bawaan mereka. 

. Mereka di waktu menyembelih binatang tidak menyebut nama Allah, 
tetapi menyebut nama berhala dan sembahan mereka. 

Demikianlah sebagian dari ketetapan yang mereka buat sendiri menurut 
kemauan mereka mengenai hasil tanaman dan binatang ternak, tetapi mereka 
mendakwakan bahwa peraturan-peraturan itu adalah dari Allah. Ini adalah 
suatu kebohongan terhadap Allah dan pasti mereka akan mendapatkan 
siksaan dari pada-Nya. Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk 
mengecam mereka karena mereka mengharamkan dan menghalalkan sesuatu 
sesuka hati dan Ja asa -adakan kebohongan terhadap A Ilah: 


23 


(ee) 


RK 


oe-4 Pig 2S An BA Kabar La 2» ca vs£ Aoi 6 obatan 25 
SI HAN SAS RELA 3) Tan IG 2S 
Kiki teh 


(1 Aw a al deal 


Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang 
diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan 
sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin 
kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-ada atas nama Allah?” 
(Y unus/10: 59) 





1) Unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta itu 
dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi, dan tidak boleh diambil air 
susunya. 

2) Unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu na@r. 

3) Seekor domba betina bila melahirkan anak kembar (jantan dan betina), anak yang jantan 
inilah yang disebut waj3lah, tidak boleh disembelih, dan diserahkan kepada berhala. 

4) Unta jantan yang tidak boleh diganggu karena telah membuntingkan unta betina sepuluh 
kali. 


252 6. AL-AN' AM Juz 8 


(139) Pada ayat ini Allah menyebutkan pula kesewenang-wenangan 
kaum musyrik dalam mengharamkan dan menghalalkan sesuatu menurut 
kemauan dan keinginan hawa nafsu mereka, yaitu tentang: hewan bah'rah 
dan stibah. Mereka membolehkan laki-laki minum air susunya tetapi 
mengharamkan bagi perempuan. Apabila binatang itu melahirkan anak 
jantan maka anaknya itu boleh dimakan oleh laki-laki dan haram bagi 
perempuan. Bila anak itu lahir mati, barulah anak itu dihalalkan untuk laki- 
laki dan perempuan. Jikalau binatang itu melahirkan anak betina, maka anak 
ini dibiarkan hidup sampai beranak. Mereka berbuat demikian dengan 
sekehendak hati mereka dengan mengada-adakan kebohongan terhadap 
Allah, maka Allah mengancam mereka dengan balasan yang setimpal dan 
bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan hamba-Nya dan 
M ahabijaksana. 

(140) Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa orang-orang yang 
membunuh anak mereka, karena alasan yang tidak jelas dan tidak benar 
seperti tersebut pada ayat 137 dan orang-orang yang mengharamkan rezeki 
yang dikaruniakan Allah kepada mereka seperti tersebut pada ayat 138 dan 
ayat 139, mereka ini adalah orang-orang yang merugi dan orang-orang yang 
sesat dan tidak mengikuti petunjuk yang diberikan kepada mereka. 

M embunuh anak adalah tindakan yang bodoh dan sangat merugikan, dan 
merupakan tindakan orang yang tidak tahu lagi mana yang buruk dan mana 
yang baik, tidak tahu laba dan rugi, karena anak adalah suatu nikmat dan 
karunia dari Allah yang tidak ternilai harganya. Anak itu nanti yang akan 
memelihara kelanjutan hidup, yang akan menjadi kekuatan dan kebanggaan 
bagi ibu, ayah dan keluarganya, bahkan akan menjadi kekuatan bagi 
masyarakat dan negara. Bila ia diasuh dan dididik dengan baik pasti akan 
menjadi anggota keluarga yang baik pula, akan menjadi anggota masyarakat 
yang berguna bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, setiap ibu dan bapak 
diberi oleh Allah naluri untuk menyayangi, mencintai, memelihara dan 
menjaganya. Ibu dan bapak, tidak segan-segan mengorbankan kepentingan 
dirinya untuk membela dan mempertahankan keselamatan anaknya. Bahkan 
kadang-kadang ia bersedia mati untuk menyelamatkan anaknya bila ia dalam 
bahaya. Apabila seseorang telah menganggap bahwa membunuh anaknya 
lebih baik dari pada membiarkan hidup, karena takut kepada hal-hal yang 
belum tentu akan terjadi, seperti takut akan kemiskinan atau takut akan 
mendapat malu, berarti ia telah mengingkari nikmat dan karunia Allah yang 
besar itu dan menentang naluri dan tabiatnya sendiri. Orang yang seperti ini 
tentu telah ditipu oleh setan dan dikelabui matanya oleh pemimpin- 
pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan pemuka-pemuka agama yang 
hanya mementingkan kedudukan dan martabatnya saja. Orang-orang yang 
menerima ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang dibuat-buat oleh 
pemimpin-pemimpin yang telah sesat, tanpa memikirkan apakah peraturan- 
peraturan itu berdasarkan kebenaran, dapat diterima oleh pikiran yang sehat, 
atau apakah peraturan itu memang telah ada dasarnya menurut agama, apa 


Juz 8 6. AL-AN' AM 253 


lagi bila peraturan-peraturan itu hanya membawa kepada kerugian atau 
mengingkari nikmat Allah, maka orang-orang yang seperti itu pantaslah 
dikatakan orang yang sesat, orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dari 
Allah. 

Al-Bukh4#? meriwayatkan bahwa Ibnu “A bbs berkata, “Apabila engkau 
ingin mengetahui bagaimana bodohnya kaum musyrikin Arab, bacalah ayat 
130 dan seterusnya dari Surah al-A n' #m, sampai dengan ayat 140.” 

M emang ada beberapa tradisi umat Islam yang sama dengan tradisi Arab 
jahiliyah, ada yang diperbaiki, diganti atau dikurangi. Hal ini menurut 
sejarah karena orang-orang Arab ada yang melestarikan beberapa ajaran dari 
Nabi Ibrahim. Tetapi karena fatroh atau kekosongan waktu yang panjang, 
maka banyak terjadi penyimpangan dari aslinya. Maka ajaran Islam 
mengembalikan kepada tradisi yang baik dan benar sesuai dengan ajaran 
Nabi Ibrahim yang asli, seperti ritual haji yang diwariskan dari Nabi 
Ibrahim. 


Kesimpulan 
Orang yang membuat aturan dan ketetapan tanpa berdasarkan akal yang 

sehat, petunjuk yang benar yang diturunkan Allah dan hanya karena 

keinginan hawa nafsu semata-mata adalah orang yang sesat dan merugi dan 
akan mendapat siksaan Allah di akhirat nanti. Di antara peraturan-peraturan 
yang dibuat oleh kaum musyrikin M ekah ialah: 

1. Mereka menyisihkan dua bagian dari hasil tanaman dan hewan ternak 
mereka, sebagian untuk Allah dan sebagian lagi untuk berhala dan 
sembahan mereka lainnya. 

2. Mereka lebih mengutamakan bagian untuk berhala-berhala dari pada 
bagian untuk Allah. 

3. Mereka menganjurkan untuk membunuh anak-anak perempuan, karena 
takut akan menjadi miskin atau takut akan mendapat malu. 

4. Mereka menghalalkan dan mengharamkan sesuatu menurut kemauan 
mereka sendiri padahal soal menghalalkan dan mengharamkan adalah 
hak Allah semata-mata. 


254 6. AL-AN' AM Juz 8 


NIKMAT ALLAH DAN SIKAP KAUM 


MUSYRIK 
PEN BAG Dai Aas GAN RAS Gila 
BEN ANA 3 S3 Ban KANAN (@ 1g Kerah Ig 
ae 14 -a iso Aa 2 - 
seat, S 2 ingatan Basi 
PSA Menentu Ja Ri 
Tu DK KENA fAcgas PANAI Cal 
Gia 
Terjemah 


(141) Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan 
yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, 
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa 
(rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya 
(zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (142) 
Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban 
dan ada (pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan 
Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 
Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (143) Ada delapan 
hewan ternak yang berpasangan (empat pasang): sepasang domba dan 
sepasang kambing. Katakanlah, “Apakah yang diharamkan Allah dua yang 
jantan atau dua yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua 
betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang 
yang benar.” (144) Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang. 


Juz 8 6. AL-AN' AM 255 


Katakanlah, "Apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang 
betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu 
menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih 
zalim dari pada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap 
Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan?” Sesungguhnya 
Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 


Kosakata: Ma rusyat cUz 4,25 (al-An'am/6: 141) 


Akar katanya adalah (v#-5-g) menunjukkan arti ketinggian dari sesuatu 
bangunan (irtift f8 syai' mabni). Bangunan yang di atasnya beratap 
dinamakan “Arsy. Begitu juga dengan singgasana raja, karena keberadaannya 
yang tinggi. Ayat ini menjelaskan bahwa ada tanaman yang diberi tiang- 
tiang penguat dari bambu dan lainya, agar tanaman itu bisa menjalar di bumi 
dan ke atas seperti tanaman semangka, anggur, labu dan ada juga tanaman 
yang berdiri tegak bertumpu pada batangnya seperti pohon kurma. 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu diterangkan bagaimana kaum musyrik M ekah dan 
pemimpin-pemimpin mereka telah membuat-buat ketetapan dan peraturan 
yang hanya berdasarkan keinginan mereka saja bahkan mereka mengklaim 
bahwa peraturan itu adalah dari Allah swt. Mereka telah tersesat dari jalan 
yang lurus, akibat dari perbuatan tersebut mereka akan mendapatkan siksaan 
yang setimpal dengan dosa-dosa mereka. Pada ayat-ayat ini Allah 
menjelaskan lagi nikmat dan karunia-Nya yang diberikan-Nya kepada 
hamba-Nya, baik berupa buah-buahan yang beraneka ragam maupun 
binatang ternak dan berbagai kemanfaatannya. 


Sabab Nuzul 


lbnu Jar?r meriwaratkan dari Abu al-'? liyah, beliau mengatakan, 
“Mereka memberikan sesuatu kecuali zakat, kemudian mereka sering 


berlaku boros,” maka turunlah ayat ini (152,5 Yg ooL— ay ai- Tgl), 


Tafsir 

(141) Dengan ayat ini, Allah menegaskan bahwa Dialah yang 
menciptakan kebun-kebun yang menjalar dan yang tidak menjalar 
tanamannya. Dialah yang menciptakan pohon kurma dan pohon-pohon lain 
yang buahnya beraneka ragam bentuk warna dan rasanya. Seharusnya hal itu 
menarik perhatian hamba-Nya dan menjadikannya beriman, bersyukur dan 
bertakwa kepada-Nya. Dengan pohon kurma saja mereka telah mendapat 
berbagai macam manfaat. Mereka dapat makan buahnya yang masak tapi 
masih segar, yang manis rasanya dan dapat pula mengeringkannya sehingga 


256 6. AL-AN' AM Juz 8 


dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama dan dapat dibawa ke mana 
pun dalam perjalanan serta tidak perlu dimasak lagi seperti masakan lainnya. 

Bijinya dapat dijadikan makanan unta. Batang, daun, pelepah dan 
seratnya, dapat diambil manfaatnya. Kalau dibandingkan dengan pohon- 
pohon di Indonesia pohon kurma itu seperti pohon kelapa. Allah 
mengaruniakan pula pohon zaitun dan delima, ada yang serupa bentuk tapi 
beda rasanya. Allah membolehkan hamba-Nya menikmati hasil dari berbagai 
macam pohon dan tanaman itu sebagai karunia dari Allah. Maka tidak ada 
hak sama sekali bagi hamba-Nya untuk mengharamkan apa yang telah 
dikaruniakan-Nya. Karena Allah-lah yang menciptakan, Allah-lah yang 
memberi, maka Allah pulalah yang berhak mengharamkan atau 
menghalalkannya. Kalau ada di antara hamba-hamba-Nya yang 
mengharamkannya maka ia telah menganggap dirinya sama kedudukannya 
dengan Allah, dan orang-orang yang menaatinya berarti telah menyekutukan 
Allah dan inilah syirik yang tak dapat diragukan lagi. Maksud 
mengharamkan makanan di sini ialah menjadikannya haram untuk dimakan, 
bila dimakan tentu berdosa. Adapun melarang makanan karena alasan 
kesehatan, dilarang dokter atau karena sebab-sebab lain yang 
membahayakan, tidaklah termasuk syirik, karena kita diperintahkan Allah 
untuk menjauhkan diri dari bahaya. 

Kemudian Allah memerintahkan untuk memberikan sebagian dari hasil 
tanaman di waktu panen kepada fakir miskin, kaum kerabat dan anak yatim, 
untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan-Nya kepada 
manusia. Ibnu M unGr, Abu Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari 
Abi Sa'?d al-K hudr? bahwa Rasulullah saw menafsirkan firman Allah: “11, 


oilkan ag3 dia” (al-An' Hm/6: 141) dengan, “berikan hak fakir miskin dari apa 
yang gugur dari tangkainya.” Artinya gugur ketika dipanen. 

Dalam hal ini, Mujahid berkata, “Apabila kamu sedang panen dan datang 
orang-orang miskin, maka pukullah tangkai buah yang kamu panen itu dan 
berilah mereka apa yang jatuh dari tangkainya: apabila kamu telah 
memisahkan biji dari tangkainya maka berilah mereka sebagian dari 
padanya. Apabila engkau telah menampi membersihkan dan 
mengumpulkannya serta telah diketahui berapa banyak kadar nilai dari hasil 
panen itu, maka keluarkanlah zakatnya." 

Maimun bin Mihran dan Zaid bin al-A'jam meriwayatkan bahwa 
penduduk kota Madinah, bila mereka memanen kurma mereka membawa 
tangkai-tangkai kurma ke mesjid, lalu mereka letakkan di sana, maka 
berdatanganlah fakir miskin, lalu dipukulkannya tangkai kurma itu dan 
diberikannya kepada mereka kurma yang berjatuhan dari tangkainya. 
Menurut Sa'3d bin Jubair, hal ini berlaku sebelum turunnya perintah zakat. 
Orang-orang Arab selalu memberikan sebagian dari hasil tanamannya untuk 
makanan binatang, sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Kebiasaan 
ini dilestarikan oleh Islam ketika memberlakukan wajib zakat (pada tahun 


Juz 8 6. AL-AN' AM 251 


kedua Hijriah dimana zakat hasil pertanian harus diberikan atau dikeluarkan 
segera begitu mereka panen, tanpa ditangguhkan). 

Selanjutnya A Ilah melarang makan berlebih-lebihan, karena hal itu sangat 
berbahaya bagi kesehatan dan dapat menimbulkan bermacam-macam 
penyakit yang mungkin membahayakan jiwa. Allah Yang Maha Pengasih 
kepada hamba-Nya tidak menyukai hamba-Nya yang berlebih-lebihan itu. 

(142) Dengan ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia menciptakan untuk 
hamba-Nya binatang ternak, di antaranya ada yang besar dan panjang 
kakinya, dapat dimakan dagingnya, dapat pula dijadikan kendaraan untuk 
membawa mereka ke tempat yang mereka tuju, dan dapat pula mengangkut 
barang-barang keperluan dan barang-barang perniagaan mereka dari suatu 
tempat ke tempat lain. Ada pula di antara binatang-binatang itu yang kecil 
tubuhnya dan pendek kakinya seperti domba dan kelinci untuk dimakan 
dagingnya, ditenun bulunya menjadi pakaian dan diambil kulitnya menjadi 
tikar atau alas kaki dan sebagainya. 

Dengan demikian dapat dipahami bagaimana kasih sayang Allah kepada 
hamba-Nya Dia melengkapi segala kebutuhan manusia dengan tanaman dan 
binatang bahkan menjadikan segala apa yang di langit dan di bumi untuk 
Ana makhluk- 2 (ana yang tersebut dalam firman-N ya: 


25335 Wa -£ HS NG 1-3 Mes AANG an 
» A : 3 PAN 
AA SY SAIN je 3 Je JANIN 


Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa 
yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan 
menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara 
manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau 
petunjuk dan tanpa K itab yang memberi penerangan. (Lugm.n/31: 20) 

Kemudian Allah menyuruh hamba-Nya untuk makan rezeki yang telah 
dianugerahkan-Nya, tetapi jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah 
setan, baik dari jin maupun dari manusia. Pemimpin-pemimpin dan penjaga- 
penjaga berhala bertindak sewenang-wenang dengan membuat-buat 
peraturan dan menghalalkan serta mengharamkan nikmat Allah yang 
dikaruniakan kepada hamba-Nya dengan sesuka hati mereka, tanpa ada 
petunjuk atau perintah dari Tuhan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh 
yang paling nyata bagi manusia, yang kerjanya menyesatkan hamba Allah di 
muka bumi. 

(143) Kemudian pada ayat ini diterangkan secara terperinci bahwa Allah 
menciptakan delapan ekor binatang berpasang-pasangan, sepasang terdiri 
dari domba betina dan domba jantan, yang sepasang lagi terdiri dari kambing 
betina dan kambing jantan. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar 
mengatakan kepada kaum musyrikin sebagai kritik yang amat tajam yang 
mengandung cemoohan dan celaan yaitu, “M anakah yang diharamkan A Ilah 


258 6. AL-AN' AM Juz 8 


di antara pasangan-pasangan binatang itu. Apakah yang diharamkan Allah 
dua ekor yang jantan saja? Atau anak yang dikandung oleh domba dan 
kambing betina itu? Cobalah kamu kemukakan suatu bukti dan keterangan 
dari kitab Allah atau keterangan dari nabi-nabi-Nya bahwa Allah 
mengharamkan yang demikian itu jika kamu orang-orang yang benar dan 
bukan membuat-buat ketetapan itu dan kamu katakan dengan berbohong 
bahwa itulah keterangan-N ya.” 

(144) Demikian pula Allah telah menciptakan pasangan unta jantan dan 
betina, dan Dia ciptakan lagi pasangan sapi jantan dan betina, Allah 
memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengajukan pula pertanyaan kepada 
kaum musyrikin itu, “Manakah yang diharamkan Allah, unta atau sapi 
jantankah, atau yang betina saja ataukah anak yang dikandung unta atau sapi 
betina itu?” Tentu saja kaum musyrikin tidak akan dapat menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang mematahkan segala hujjah dan keterangan 
mereka. 

M ereka telah mengharamkan sebagian dari binatang yang dihalalkan oleh 
Allah untuk dimakan, dengan alasan-alasan yang tidak benar dan dengan 
cara berbohong terhadap Allah. Maka untuk membatalkan alasan mereka 
dan membuka kebohongan mereka, dikemukakan pertanyaan-pertanyaan 
tersebut. 

Kalau mereka mengharamkan yang jantan saja di antara empat macam 
binatang tersebut tentulah semua binatang jantan dan domba, kambing, unta 
dan sapi haram dimakan. Kalau yang mereka haramkan itu yang betina saja 
tentulah semua yang betina dari keempat jenis binatang itu haram pula 
dimakan. Dan kalau yang diharamkan semua anak dari jenis keempat 
binatang itu, mana lagi yang dibolehkan makannya, sebab semua binatang 
yang akan lahir kemudian adalah anak dari betina itu. 

Ringkasnya tidak satupun di antara empat jenis binatang itu yang 
diharamkan oleh Allah. Jadi masalah mengharamkan sebagian dari binatang 
itu hanya perbuatan kaum musyrikin saja. 

Kemudian dengan kata-kata yang lebih tajam lagi A Ilah memerintahkan 
kepada Rasul-Nya agar mengajukan pertanyaan kepada mereka yaitu, 
“Apakah kamu telah menyaksikan sendiri bahwa Allah memerintahkan 
kepadamu untuk mengharamkan binatang itu?" 

Pasti mereka tidak akan dapat menjawab pertanyaan ini, karena mereka 
mengharamkan sebagian dari binatang itu, hanyalah karena mengikuti setan- 
setan dan pemimpin-pemimpin mereka atau karena mendapati bapak-bapak 
dan nenek moyang mereka mengharamkannya, sebagaimana tersebut dalam 
firman Allah: 

Bea £ 


Ja 2 DI ea Rata An KS 


Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "K ami 
mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah 


Juz 8 6. AL-AN' AM 259 


menyuruh kami mengerjakannya.” Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak 
pernah menyuruh berbuat keji.” (al-A'r4#f/7: 28) 

Di akhir ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi M uhammad untuk 
mengatakan kepada mereka, “M engapa kamu mengatakan bahwa Allah telah 
menetapkan sesuatu, padahal kamu sendiri tahu itu bukan dari Allah. Setelah 
terbukti bahwa mareka tak dapat menjawab pertanyaan itu dan tidak dapat 
mengemukakan bukti-bukti yang nyata untuk membenarkan sikap dan 
perbuatan mereka dan ternyata bahwa mereka hanya membuat-buat 
peraturan untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu bahkan mereka 
telah berdusta terhadap Allah dengan mengatakan bahwa ketetapan- 
ketetapan itu adalah dari Allah, maka Allah menegaskan bahwa mereka 
adalah kaum yang zalim, dan berdusta terhadap Allah untuk mneyesatkan 
manusia dari jalan yang benar. Akibat dari kesalahan mereka dengan sengaja 
berbuat kesesatan dan menyesatkan manusia, Allah tidak akan memberi 
petunjuk kepada mereka dan nanti di akhirat mereka akan menerima balasan 
yang setimpal berupa siksaan yang amat pedih di neraka Jahanam. 


Kesimpulan 

1. Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah menciptakan 
berbagai macam tumbuhan dan binatang untuk dimanfaatkan dan 
dinikmati oleh hamba-N ya. 

2. Allah memerintahkan agar menyisihkan sebagian dari hasil tanaman 
untuk diberikan kepada fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. 

3. Allah melarang hamba-Nya berlaku boros dan berlebih-lebihan dalam 
menikmati karunia-Nya. 

4. Allah melarang manusia mengikuti langkah-langkah setan, baik dari jin 
atau manusia, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah, 
mengharamkan sesuatu tanpa berdasarkan perintah-N ya. 

5. Pelanggar-pelanggar ketetapan Allah adalah orang-orang zalim dan sesat 
lagi menyesatkan dan tidak akan mendapat petunjuk dari pada-Nya. 


260 6. AL-AN' AM Juz 8 


MAKANAN YANG HARAM BAGI KAUM MUSLIMIN 
DAN KAUM YAHUDI 


Tt 
Tata “ 9 5 
” . 29 


Sa AN SA TS II Daan entah AT 
Alan BISA A3 GA Va) BB AAA Legaga Agpka Cut px 
kd (7 Pan 


an. 
San AT) 93 


Terjemah 

(145) Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan 
kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin 
memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang 
mengalir, daging babi - karena semua itu kotor - atau hewan yang 
disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan 
karena menginginkan dan tidak melebihi batas (darurat) maka sungguh, 
Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. (146) Dan kepada orang- 
orang Yahudi, Kami haramkan semua (hewan) yang berkuku, dan Kami 
haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di 
punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan 
tulang. Demikianlah Kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. 
Dan sungguh, Kami Mahabenar. (147) Maka jika mereka mendustakan 
kamu, katakanlah, “Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksa-Nya 
kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan. " 


Kosakata: Uhilla Ja (al-An am/6: 145) 


Terambil dari kata hilal yaitu bulan sabit yang terbit diawal bulan gamari. 
Disaat muncul bulan sabit orang saling berteriak. Kata ihlal akhirnya 
digunakan untuk teriakan atau bersuara. Bayi yang baru keluar dari perut ibu 
dan menjerit menangis juga dinamakan ihlal. Pada saat orang menyembelih 
hewan dia membaca La ilaha illallah. Pekerjaan ini dinamakan dengan ihlal 
atau tahallul. Dari sini kata uhilla digunakan untuk menyembelih disertai 


Juz 8 6. AL-AN' AM 261 


dengan suara atau teriakan. Jika pada saat menyembelih hewan seseorang 
menyebut nama selain Allah maka hewan tersebut dikatakan mg uhilla 
ligairillah. Sembelihannya haram dimakan. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu kaum musyrik dikritik dengan celaan yang tajam 
karena mereka mengharamkan sebagian dari hewan ternak tanpa petunjuk 
dari nabi-nabi atau larangan dari Allah, hanya semata-mata mengikuti hawa 
nafsu dan menerima saja tradisi yang berlaku pada nenek moyang mereka. 
Pada ayat-ayat ini dijelaskan makanan-makanan yang diharamkan untuk 
kaum Muslimin dan makanan-makanan yang khusus diharamkan untuk 
kaum Y ahudi. 


Tafsir 
(145) Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah saw agar 

mengatakan kepada kaum musyrikin yang telah membuat-buat peraturan 
sendiri dan telah berdusta terhadap Allah, dan mengatakan kepada manusia 
lainnya bahwa dia tidak menemukan, dalam wahyu yang diwahyukan 
kepadanya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah kecuali empat macam saja, 
yaitu: 

1. Hewan yang mati dengan tidak disembelih sesuai dengan peraturan 
syariat, di antaranya hewan yang mati tidak disembelih, hewan yang mati 
tercekik, terpukul, terjatuh, dan lain sebagainya. 

2. Darah yang mengalir atau yang keluar dari tubuh hewan yang disembelih 
atau karena luka, dan sebagainya. Tidak termasuk darah yang tidak 
mengalir seperti hati, limpa dan sisa darah yang melekat di daging. 
Ketentuan ini antara lain disebutkan dalam sebuah hadis: 


4 2 -9 o Pe Je LD P3 
Ama Gal ant ola) JENIS 60659 IN LAI OI IA 


(ee 

Artinya: 

“Dihalalkan untuk kami dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan 

bangkai belalang, dan dihalalkan pula dua macam darah yaitu hati dan 

limpa”. (Riwayat A Ymad dan Ibnu M ajah dari Ibnu "Umar) 

3. Daging babi dan semua bagian tubuhnya termasuk bulu, kulit, tulang, 
susu dan lemaknya. 

4. Binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, seperti 
disembelih dengan menyebut nama berhala atau sesembahan lainnya 
selain Allah. 

Orang yang terpaksa makan makanan tersebut karena sangat lapar dan 
tidak ada makanan yang lain, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak 
pula melampui batas, ia boleh memakannya sekadar untuk menghilangkan 
laparnya dan memelihara dirinya dari kematian. 


262 6. AL-AN' AM Juz 8 


Selain dari makanan yang diharamkan di atas, di dalam hadis banyak 
terdapat berbagai macam binatang yang dilarang memakannya, seperti yang 
terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dan al- 
Bukha#r3 dari Ibnu "Umar bahwa beliau berkata: 


0S Gel ola) 2 LSN AS 3 ah ale ATP AD & 


(ai 
“Nabi saw melarang makan makanan daging keledai peliharaan pada 
peperangan khaibar”. (Riwayat al-B ukh4#8 dari Ibnu "U mar) 
Juga tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukh#r? dan 
M uslim: 


. & 2 8 ra En NP Beanigt ot 
Sa an AA Dan an at 


“Rasulullah saw melarang makan semua binatang buas yang bertaring dan 
semua burung yang bercakar.” (Riwayat al-B ukh4? dan M uslim) 


(146) Pada ayat ini diterangkan pula makanan yang diharamkan bagi 
kaum Yahudi saja, yaitu semua binatang yang tidak berkuku. Maksudnya 
binatang-binatang yang jarinya tidak pernah terpisah antara yang satu 
dengan yang lain, seperti: unta, itik, angsa, dan lain sebagainya. Diharamkan 
pula bagi mereka lemak sapi dan lemak kambing, kecuali yang melekat di 
punggung atau di perut besar dan usus atau lemak yang bercampur dengan 
tulang. 

Semua makanan yang tersebut di atas diharamkan bagi kaum Y ahudi saja 
sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka bukan karena makanan itu haram 
Zatnya seperti haramnya babi dan bangkai. Yang mengharamkan makanan 
itu bagi mereka, bukan syariat Nabi Muhammad, tetapi semua itu adalah 
haram menurut syariat mereka. Nabi hanya menceritakan dengan 
perantaraan wahyu dari Allah (Al-Our'an). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Al-Our'an itu bukan karya 
M uhammad, tetapi wahyu dari Allah yang disampaikan kepadanya. Sebab 
Nabi Muhammad sendiri takkan dapat mengetahui yang demikian, karena 
dia tak tahu membaca dan menulis, sedangkan kaum musyrikin M ekah tak 
mengetahui pula hal yang demikian. Kemudian Allah menekankan bahwa 
diharamkannya makanan-makanan itu bagi kaum Y ahudi adalah sebagai 
hukuman atas kedurhakaan mereka. Allah menegaskan bahwa Dia adalah 
M ahabenar dalam segala pemberitaan dan tindakan-N ya. 

(147) Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi M uhammad, jika 
orang kafir itu mendustakan kebenaran yang dijelaskannya mengenai 
makanan yang halal dan haram, baik untuk kaum Muslimin maupun yang 
diharamkan khusus untuk kaum Yahudi, hendaklah Nabi saw, menjawab 
dengan mengatakan bahwa demikianlah ketetapan Allah Yang Maha 


Juz 8 6. AL-AN' AM 263 


Pemurah lagi Maha Penyayang, yang amat luas rahmat-Nya dan 
Mahabijaksana, yang tidak enggan menimpakan siksa-Nya kepada kaum 
yang durhaka. 

Ayat ini menurut pendapat Mujahid dan as-Suddy ditujukan kepada 
orang-orang Y ahudi, dan menurut pendapat sebagian ahli tafsir ditujukan 
kepada kaum musyrikin Mekah, karena Surah al-An' tm ini adalah surah 
M akkiyah. M enurut pendapat pertama maka maksud ayat ini adalah sebagai 
berikut: 

Jika orang-orang Yahudi mendustakanmu, hai Muhammad, karena mereka 
menyangkal bahwa syariat yang diturunkan kepada mereka yang mengharamkan 
sebagian makanan sebagai balasan dan siksaan atas kedurhakaan mereka, maka 
katakanlah kepada mereka bahwa meskipun Allah Mahaluas rahmat-Nya dan 
Maha Pengasih terhadap hamba-Nya, tetapi hal ini tidak bertentangan dengan 
kebijaksanaan-Nya karena Dia sebagai Yang Mahakuasa, M ahabijaksana dan 
M ahaadil tetap akan menjatuhkan siksaan dan balasan-Nya kepada orang-orang 
yang zalim dan durhaka. Menimpakan siksaan kepada orang yang ingkar dan 
membangkang dapat dianggap sebagai tindakan kasih sayang, karena dengan 
demikian orang yang bersalah akan menginsafi kesalahannya dan kembali 
kepada yang benar. Dan mungkin juga sebagai pelajaran bagi siapa saja agar 
mereka jangan berbuat kezaliman seperti orang yang telah ditimpa azab Allah 
itu. 

Menurut pendapat kedua, dimana ayat ini ditujukan kepada musyrikin 
M ekah, maka pengertiannya adalah sebagai berikut: 

Bila kaum musyrikin itu mendustakanmu tentang kesesatan mereka 

mengharamkan dan menghalalkan sesuatu, katakanlah kepada mereka bahwa 

Tuhanmu adalah Maha Pengasih dan amat luas rahmat-Nya, karena itu Dia tidak 

segan menimpakan siksa-Nya di dunia kepadamu atas kesesatan dan kesalahan 

itu. Maka janganlah kamu teperdaya karena hal itu hanya penangguhan untuk 
sementara bukan karena Dia tidak akan menyiksamu. Ini adalah ancaman yang 
keras terhadap mereka apabila mereka tetap membangkang dan tetap mengada- 
ada kebohongan terhadap Allah dengan mengharamkan apa yang dihalalkan 

Allah, namun harapan masih diberikan kepada mereka bahwa mereka akan 

diampuni dengan rahmat dan kasih sayang-Nya bila mereka menghentikan 

pembangkangan itu bertobat dan beriman kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. 

Dengan demikian mereka akan berbahagia di dunia dengan menikmati apa yang 

dihalalkan-Nya dan berbahagia pula di akhirat dengan terhindar dari masuk 

neraka dan masuk surga yang disediakan-N ya bagi orang-orang yang beriman. 


Kesimpulan 
1. Makanan yang diharamkan Allah dalam Al-Gur'an hanya empat macam, 
yaitu: 
a. Bangkai hewan yang halal yang tidak disembelih menurut syariat 
Islam. 


b. Darah yang mengalir akibat luka atau disembelih. 
c. Daging babi dan semua bagian tubuh dan bulunya. 


264 6. AL-AN' AM Juz 8 


d. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Hewan- 
hewan yang tidak boleh dimakan sebagaimana yang tersebut dalam 
hadis, menurut J umhur Ulama termasuk haram dimakan. 

2. Ada beberapa macam makanan yang diharamkan khusus untuk kaum 
Yahudi sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka seperti lemak sapi, 
lemak kambing dan lain-lain sebagainya. 

3. Allah Mahaluas rahmat-Nya dan di antara rahmat-Nya ialah 
menangguhkan siksa di dunia terhadap kaum musyrikin yang selalu 
mendustakan Nabi Muhammad saw dan membuat-buat kebohongan 
terhadap A Ilah swt. 


SANGGAHAN KAUM MUSYRIK TERHADAP 
UCAPAN KAUM MUSLIMIN 


4 S8 3 221 4 GI dy, Nb 

22 K2 ARAB IL Sinta? 84 A33 9. "6. Laga 
ATAP AN BSN PENS US Ta 

3, 2633 | Snp PEN JATG Pd . pre GC 4 P' Gun ” 393 2d 
2 « De MEA MATA 2 “ 

PAP AA YO KANAN AA IK ATU) 

Kr PPn Aa aa 27 std babon pg en £ Pe Lok 
DAA ANN SA AA SOP Ava Pig 

8 25 CN PIA Cc 


t cat 05 ur9 
SEAT Ap LAN 
Terjemah 
(148) Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu 
kami tidak akan mempersekutukan-N ya, begitu pula nenek moyang kami, 
dan kami tidak akan mengharamkan apa pun.” Demikian pula orang-orang 
sebelum mereka yang telah mendustakan (para rasul) sampai mereka 
merasakan azab Kami. Katakanlah (M uhammad), "A pakah kamu mempunyai 
pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti 
hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira.” (149) Katakanlah 
(Muhammad), "Alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia 
menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk.” (150) Katakanlah 
(Muhammad), "Bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa 


Juz 8 6. AL-AN' AM 265 


Allah mengharamkan ini.” Jika mereka memberikan kesaksian, engkau 
jangan (ikut pula) memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau 
ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan orang- 
orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan 
Tuhan. 


Kosakata: Al-! ujjah al-Baligah AON 1LLJI (al-An'am/6: 149) 


Al-Yujjah artinya bukti, tanda-tanda yang jelas dan alasan yang 
menunjukkan kebenaran dakwah seseorang. Al-baligah dari kata balaga 
artinya sampai pada tujuan. AI-baligah menyampaikan pada tujuan. Jadi arti 
al-Yujjah al-baligah dalam ayat ini adalah alasan-alasan atau bukti-bukti 
yang dimiliki Allah, mengapa Allah tidak memeberi hidayah kepada orang- 
orang musyrik dan kafir sehingga mereka beriman. 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu diungkapkan tindakan kaum musyrikin yang 
menghalalkan dan mengharamkan sesuatu menurut kemauan mereka sendiri, 
padahal menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah semata. Pada 
ayat-ayat ini diungkapkan alasan-alasan yang akan mereka kemukakan, dan 
penegasan bahwa Allah-lah yang mempunyai alasan dan hujjah yang jelas, 
tetap dan kuat, lalu Allah menantang mereka untuk mendatangkan saksi- 
saksi yang dapat membuktikan bahwa Allah telah mengharamkan apa-apa 
yang telah mereka haramkan itu. 


Tafsir 

(148) Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa orang musyrik akan 
mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa kalau Allah menghendaki 
tentulah mereka tidak akan mempersekutukan-N ya dengan yang lain, tidak 
akan mengagungkan dan memuja berhala-berhala dan sembahan-sembahan 
lainnya yang dipuja oleh nenek moyang mereka, kalau Allah menghendaki 
tentulah mereka tidak akan mengharamkan daging binatang tertentu di mana 
mereka mengatakan bahwa semua tindakan dan perbuatan itu adalah 
kehendak Allah, agar mereka dapat mendekatkan diri kepada-Nya. Allah-lah 
yang menghendaki mereka mengharamkan jtibah dan bay8rah dan Allah 
telah meridai ketetapan-ketetapan yang mereka tetapkan itu. Padahal Allah 
bebas dari semua tuduhan tersebut. 

Hal seperti ini tersebut dalam firman Allah: 

Ao KEL 5 4g La NA ole e2t 24 

CAN EA A seh Da5 be VISUAL ANE, 


Pat 


2 Ht Pare a77 art 27» oi ak 4 3 2 5 
GAN NYA GIRANG re bntls 


266 6. AL-AN' AM Juz 8 


Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak 
akan menyembah sesuatu apa pun selain Dia, baik kami maupun bapak- 
bapak kami, dan tidak (pula) kami mengharamkan sesuatu pun tanpa (izin)- 
Nya.” Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah 
kewajiban para rasul hanya menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas. (an- 
NaYl/16: 35) 

Berbagai ucapan kaum musyrikin itu dibantah oleh Allah dengan 
menjelaskan bahwa umat-umat sebelum mereka yang mempersekutukan 
Allah dan mendustakan Rasul-Nya dan mengharamkan sesuatu tanpa izin- 
Nya telah ditimpa siksaan Allah dan telah dibinasakan-N ya sebagai balasan 
atas kekafiran dan keingkaran mereka. Kalau apa yang mereka lakukan itu 
diridai Allah, tentulah Dia tidak akan menyiksa dan menghancurkan mereka. 
Kemudian Allah menentang mereka dengan memerintahkan kepada Nabi 
Muhammad agar mengatakan kepada mereka, “Apakah engkau hai kaum 
musyrikin mempunyai ilmu pengetahuan tentang hukuman yang kalian 
tetapkan itu, yang dapat kamu ajarkan kepada kami? Kalau memang ada 
pengetahuan itu maka kemukakanlah agar dapat kami pertimbangkan dan 
bandingkan dengan ayat-ayat yang diturunkan kepada kami atau dengan 
syariat nabi-nabi sebelum kami.” Tentu saja mereka tidak dapat menjawab 
tantangan itu, karena memang apa yang mereka katakan hanyalah buatan 
mereka sendiri tidak didasarkan kepada pengetahuan syariat umat-umat yang 
terdahulu. Karena itu dengan tegas Allah mencap mereka sebagai orang yang 
mengikuti sangkaan dan dugaan belaka dan berdusta terhadap Allah. 

(149) Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar 
menegaskan kepada orang-orang musyrik yang mendasarkan tindakan dan 
ketetapan mereka kepada sangkaan, bukan kepada ilmu pengetahuan dan 
syariat nabi-nabi yang terdahulu bahwa Allah-lah yang mempunyai ilmu 
pengetahuan, hujjah, dan dasar-dasar yang kuat. Dialah yang berhak 
memberi petunjuk kepada yang benar yang harus diikuti dengan patuh oleh 
hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Barang siapa di antara hamba-N ya 
yang taat kepada-Nya dan menjalankan petunjuk yang diberikan-N ya, 
niscaya ia akan menjadi hamba yang saleh dan bahagia. Tetapi bila ada di 
antara hamba-Nya yang membangkang, mengingkari petunjuk-petunjuk itu, 
bahkan berani menyamakan dirinya dengan Allah, maka akan celakalah dia 
di dunia dan di akhirat. Semuanya terserah kepada manusia apakah dia akan 
memilih jalan lurus yang membawa kebahagiaan dengan menjalankan 
petunjuk Tuhan-nya atau jalan sesat yang membawa celaka dengan 
mengingkari petunjuk itu dan memperturutkan hawa nafsunya. 

Inilah jalan yang ditetapkan Allah bagi manusia dan jin seluruhnya. Jika 
Allah menghendaki tentulah Dia dapat menjadikan kamu seperti malaikat 
yang selalu patuh kepada Tuhannya sesuai dengan tabiatnya, seperti yang 
dijelaskan dalam firman-N ya: 


Oa ala Ola meal La ya 


Juz 8 6. AL-AN' AM 267 


.. Tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (at-T aXr'm/66: 6) 


Sudah menjadi sunah dan ketetapan Allah bahwa manusia harus 
mempergunakan akalnya untuk memilih jalan mana yang ditempuhnya. Bila 
dia memilih jalan yang benar akan berbahagialah dia, dan bila memilih jalan 
yang salah dan menyesatkan akan celakalah dia. Demikianlah sunatullah dan 
tiada seorang pun yang dapat mengubahnya. 

(150) Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi M uhammad untuk 
menantang kaum musyrikin agar mendatangkan saksi-saksi yang berani 
mengakui bahwa Allah telah mengharamkan beberapa binatang ternak, 
seperti sdibah dan bah?rah. Pastilah mereka tidak akan dapat menghadirkan 
saksi-saksi itu karena mustahil seseorang dapat berhadapan muka dengan 
Allah kecuali di akhirat sehingga dia dapat menyaksikan dengan mata 
kepalanya apakah benar Allah telah mengharamkan binatang ternak itu bagi 
mereka atau mereka hanya mengada-ada ketetapan itu menurut kemauan 
mereka sendiri. Tantangan ini telah membantah segala hujjah yang mereka 
kemukakan dan pastilah mereka tidak dapat menjawabnya. 

Seandainya mereka menghadirkan saksi-saksi yang sudah pasti saksi- 
saksi itu adalah saksi palsu, maka Allah melarang Nabi M uhammad 
membenarkan kesaksian mereka, bahkan Allah menyuruh Nabi untuk 
menolaknya dengan tegas, karena mereka adalah kaum yang telah 
mempersekutukan Allah dan tidak segan-segan mengadakan kebohongan 
terhadap Allah apalagi terhadap Nabi Muhammad. Di samping itu Allah 
melarang Nabi mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat- 
ayat yang diturunkan kepada-Nya, tidak percaya kepada hari akhirat dan 
selalu mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala dan sesembahan 
lainnya. Nabi diperintahkan agar bersikap tegas terhadap kaum musyrikin 
bahkan terhadap semua orang yang menyeleweng dari jalan Allah. Berlaku 
lemah lembut terhadap mereka apalagi mengadakan kompromi dengan mereka, 
akan membawa kepada kesesatan yang nyata sesuai dengan firman A Ilah: 

EN NIAS DN JA SEDANG KA S3 

no 3G AN La 

Ope AII ol 

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan 

menyesatkanmu dari jalan Allah. Y ang mereka ikuti hanya persangkaan belaka 
dan mereka hanyalah membuat kebohongan. (al-A n' #m/6: 116) 


Kesimpulan 

1. Pengakuan orang musyrik bahwa kemusyrikan mereka adalah kehendak 
Allah, sebagaimana mereka mengharamkan sebagian binatang ternak 
dengan seizin Allah adalah alasan yang tidak benar. 


268 6. AL-AN' AM Juz 8 


2. Nabi Muhammad diperintahkan agar menantang semua ucapan mereka 
yang batil dengan tegas dan jangan bersikap lunak terhadap mereka, 
karena hal ini akan membawa kepada kesesatan. 


BEBERAPA AJARAN POKOK DALAM ISLAM 


PEG LAN ANGKA 
SA 3 LD OA AL 


- & Laka ipin Nia PAS 
Dgn: IAI: SAN Papan 


abang 


at -v 220 4 1,933 ara Ata , - sai I 
Fa ME APA 
uga pa An ab me neen 


de Sk 


yg sesseyansh AN mep 
GE Se KR ANGIN 


Terjemah 

(151) Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang 
diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa 
pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu 
karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada 
mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat 
ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang 
diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia 
memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (152) Dan janganlah kamu 
mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, 
sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan 
timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan 
menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, 
sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia 
memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (153) Dan sungguh, inilah 
jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang 


Juz 8 6. AL-AN' AM 269 


lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-N ya. Demikianlah Dia 
memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. 


Kosakata: 
1. Imlag SW (al-An'am/6: 151) 


Akar kata yang terdiri dari (3 -J -2) menunjukkan arti terlepas, lunak/ 
lembut. Seorang yang menginfakkan harta yang ada padanya disebut 
Amlaga. Lalu kata ini digunakan untuk kefakiran karena dia terlepas dari 
harta bendanya (Ibnu Firis, Mu'jam Alf4$ al-Our' n) 

2. Asyuddah 521 (al-An'am/6: 152) 

Akar kata terdiri dari (» -» -c5) yang berarti kuat, keras. Kata ini bisa 
digunakan untuk beberapa hal seperti pada badan (at-Ta4r'm/66: 6, Gafir/40 
: 21, ikatan (Muhammad/47: 4) jiwa (al-An'am/6: 152) dan siksaan 
(Saba'/34: 46). Asyuddah dalam ayat ini diartikan dengan anak muda yang 
beranjak ke jenjang dewasa. Kekuatan fisiknya sudah kelihatan, 
pemikirannya sudah mulai matang. Pada saat inilah malaikat mulai mencatat 
amalnya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan beberapa jenis hewan yang 
diharamkan, dan bantahan terhadap kaum musyrikin yang mengharamkan 
sesuatu yang tidak diharamkan Allah bagi mereka, serta penolakan alasan 
mereka yang dibuat-buat untuk membenarkan kemusyrikan mereka. Pada 
ayat-ayat berikut ini, diterangkan beberapa pokok larangan yang 
bersangkutan dengan perkataan dan perbuatan, sifat yang utama dan 
beberapa macam kebajikan. Pokok-pokok ajaran itu terkenal dengan “al- 
Wajaytal-'Asyr” (Sepuluh Perintah Tuhan). 


Tafsir 

(151) Di dalam permulaan ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi 
Muhammad agar mengatakan kepada kaum musyrikin yang menetapkan 
hukum menurut kehendak hawa nafsunya bahwa ia akan membacakan 
wahyu yang akan diturunkan Allah kepadanya. Wahyu itu memuat beberapa 
ketentuan tentang hal-hal yang diharamkan kepada mereka. K etentuan- 
ketentuan hukum itu datangnya dari Allah, maka ketentuan-ketentuan itulah 
yang harus ditaati, karena Dia sendirilah yang berhak menentukan ketentuan 
hukum dengan perantara wahyu yang disampaikan oleh malaikat kepada 
Rasul-Nya, yang memang diutus untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan 
hukum kepada umat manusia. 

Ketentuan-ketentuan hukum yang disampaikan Rasul kepada kaum 
musyrikin itu berintikan 10 ajaran pokok yang sangat penting yang menjadi 
inti dari agama Islam dan semua agama yang diturunkan Allah ke dunia. 


210 6. AL-AN' AM Juz 8 


Lima ketentuan di antara sepuluh ketentuan itu terdapat dalam ayat ini, 
empat buah di antaranya terdapat dalam ayat berikutnya (152), sedang satu 
ketentuan lagi terdapat dalam ayat berikutnya lagi (153). 

Para ulama menamakan sepuluh ajaran pokok itu “al-Waj dya al-'Asyr" 
(sepuluh perintah), yang mana dalam ayat 151 ini disebutkan lima yaitu: 
(1) Jangan mempersekutukan A Ilah, 
(2) Berbuat baik kepada kedua orangtua (ibu dan bapak), 
(3) Jangan membunuh anak karena kemiskinan, 
(4) Jangan mendekati (berbuat) kejahatan secara terang-terangan maupun 

secara tersembunyi, 

(5) Jangan membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya oleh A Ilah. 


Adapun larangan tidak boleh mempersekutukan Allah adalah pokok 
pertama yang paling mutlak, baik dengan perkataan atau iktikad. Seperti 
mempercayai bahwa Tuhan itu bersekutu, atau dengan perbuatan seperti 
menyembah berhala-berhala atau sembahan-sembahan lainnya. 

Setelah Allah memerintahkan manusia agar bertauhid dan jangan 
mempersekutukan-N ya, maka Allah memerintahkan manusia agar berbuat 
baik terhadap kedua orang tua. Urutan ini jelas menerangkan bagaimana 
pentingnya berbuat baik terhadap kedua orangtua, meskipun mereka salah 
atau menyuruh anaknya mempersekutukan Tuhan, namun si anak tetap harus 
berbuat baik terhadap mereka di dunia ini dan harus menolak dengan sopan 
suruhan atau ajakan orangtua untuk mempersekutukan Tuhan, sebagaimana 
firman Allah: 


2. 
# (de 


GI GULA BI Te AI SU 


Am AAU 

(aga 
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan 
sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah 


engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. 
(Lugm:n/31: 15) 


Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukh#? dan Muslim dari 
Abdullah bin Mas'ud. Dia menyampaikan hadis yang maksudnya sebagai 
berikut: 


Sialan 8 HAGI G JE ET 3 GA de DUA IE JAN JAS Gi 
(eamng SIS So) AI Jaa SA JU 


“Saya bertanya kepada Rasulullah, tentang amal yang paling afxal?” 
Rasulullah menjawab, “salat tepat pada waktunya,” apalagi sesudah itu? 


Juz 8 6. AL-AN' AM 211 


Jawabnya, “berbuat baik terhadap kedua orang tua,” apalagi sesudah itu? 
Jawabnya, “berjihad di jalah Allah.” (Riwayat al-B ukhar? dan Muslim) 


Yang dimaksud dengan berbuat baik terhadap kedua orang tua ialah 
menghormati keduanya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan 
penuh rasa cinta dan kasih sayang, bukan karena takut atau terpaksa. 
Penghormatan tersebut wajib, di samping kewajiban anak membelanjai ibu 
bapaknya yang tidak mampu, sesuai dengan kesanggupan anak itu. 

Perintah berbuat baik kepada orang tua diikuti dengan larangan kepada 
orang tua membunuh anak mereka disebabkan kemiskinan yang menimpa 
mereka, karena Tuhan akan memberi rezeki kepada mereka dan anak-anak 
mereka. 

Firman Allah: 

ba Cs LT PG Ld A go a121, ” 900, 

Pa era En ea PANEN Ge 
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah 
yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. M embunuh mereka itu 
sungguh suatu dosa yang besar. (al-1sr#/17: 31) 


Larangan membunuh anak pada ayat ini berbeda dengan larangan 
membunuh anak pada ayat lain (dalam Surah al-Isr ayat 31). Pada ayat 151 
Surah al-An' tm, larangan membunuh anak karena takut kemiskinan yang 
sedang diderita (menimpa). Pada ayat (.&s:, :#) ini dijelaskan bahwa Allah 
akan memberi rezeki kepada orang tua yang membelanjai anaknya, dan kata 
(—u,) berarti bahwa Allah akan memberi rezeki kepada mereka (anak- 
anakmu). 

Sedangkan dalam Surah al-Isrt, Allah menjelaskan pada ayat (-&:5 --) 
artinya “Kami akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anak)” dan kata 
(sus) artinya “Allah akan memberi rezeki kepadamu (orang tua). 


Didahulukannya anak-anak dalam pemberian rezeki menunjukkan perhatian 
Allah yang begitu besar terhadap anak, akibat sikap orang tua yang takut 
punya anak karena takut menjadi miskin. 

Pada ayat ini Allah melarang mendekati perbuatan-perbuatan keji apalagi 
mengerjakannya, baik berupa perbuatan, seperti berzina, atau menuduh 
orang berzina, baik perbuatan itu dilakukan dengan terang-terangan atau 
dengan sembunyi. 

Diriwayatkan dari Ibnu "Abb4s dalam menafsirkan ayat ini, pada masa 
Jahiliyah orang-orang tidak memandang jahat melakukan zina secara 
tersembunyi, tetapi mereka memandang jahat kalau dilakukan secara terang- 
terangan. Maka dengan ayat ini Allah mengharamkan zina secara terang- 
terangan atau tersembunyi. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud 
dengan perbuatan yang nampak (terang) ialah semua perbuatan dengan 


212 6. AL-AN' AM Juz 8 


anggota tubuh, sedangkan yang tersembunyi adalah perbuatan hati, seperti 
takabur, iri hati, dan sebagainya. 

Pada ayat ini Allah melarang pula membunuh jiwa tanpa sebab yang 
benar menurut ajaran Tuhan. Rasulullah bersabda: 


BE ata aj plg at AS Ia bh Mp GA pa 

(39 adela) HR ii 
“Tidak boleh membunuh jiwa seorang muslim, terkecuali disebabkan salah 
satu dari tiga perkara, yaitu: karena murtad (muslim yang berbalik jadi 


kafir), zina, muYsan (zina orang yang sudah pernah kawin) dan membunuh 
manusia tanpa sebab yang benar.” (Riwayat A bu D #ud). 


Demikian juga orang-orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum 
Muslimin tidak boleh dibunuh atau diganggu, sesuai dengan sabda 
Rasulullah: 


(eBay) LAU aa OI 
“Mereka mempunyai hak sebagaimana hak yang ada pada kami (kaum 


muslimin) dan mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang ada pada 
kami (kaum muslimin).” (Riwayat At-TirmiG) 


Setelah diterangkan lima dari ajaran pokok yang sangat penting itu, maka 
Allah mengakhiri ayat ini dengan suatu penegasan yang maksudnya: 
Demikian itulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, agar kamu 
memahami tujuannya bukan seperti tindakanmu yang menghalalkan dan 
mengharamkan sesuatu menurut hawa nafsu. 

(152) Pada ayat 151 telah disebutkan lima dari sepuluh “al-Waj #ya al- 
'Asyr", sedang dalam ayat 152 ini disebutkan lima atau empat wasiat 
(menurut sebagian mufassirin) sedang yang sisanya (yang kesepuluh) 
terdapat pada ayat 153. Wasiat-wasiat itu adalah : 

(6) Jangan mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 
bermanfaat. 

(7/8)K eharusan menyempurnakan takaran dan timbangan. 

(9) Berlaku adil dalam perkataan, meskipun terhadap keluarga. 

(10) M emenuhi janji Allah. 


A dapun larangan mendekati harta anak yatim, maksudnya, siapapun tidak 
boleh mendekati, menggunakan atau memanfaatkan harta anak yatim, baik 
dari pihak wali maupun dari pihak lain kecuali pendekatan itu bertujuan 
untuk memelihara dan mengembangkan harta anak yatim. Jika anak yatim 
itu sudah dewasa barulah diserahkan harta tersebut kepadanya. M engenai 
usia, para ulama menyatakan sekitar 15-18 tahun atau dengan melihat situasi 
dan kondisi anak, mengingat kedewasaan tidak hanya didasarkan pada usia 


Juz 8 6. AL-AN' AM 213 


tapi pada kematangan emosi dan tanggung jawab sehingga bisa memelihara 
dan mengembangkan hartanya dan tidak berfoya-foya atau menghamburkan 
warisannya. 

Tentang keharusan menyempurnakan takaran dan timbangan, perintah ini 
berulang kali disebutkan pada beberapa surah dalam Al-Our'an dengan 
bermacam cara, bentuk dan hubungannya dengan persoalan yang bermacam- 
macam pula, antara lain firman A Ilah: 





Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan 
timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. (al-Isr#/17: 35) 


Perintah Tuhan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan adalah 
sekadar menurut kemampuan yang biasa dilaksanakan dalam soal ini, karena 
Tuhan tidak memberati hamba-Nya melainkan sekadar kemampuannya. 
Yang penting tidak ada unsur atau maksud penipuan. Yang dimaksud 
tentang keharusan berkata dengan adil kendati pun terhadap keluarga ialah 
setiap perkataan terutama dalam memberikan kesaksian dan putusan hukum. 
Dan ini sangat penting bagi setiap pembangunan terutama di bidang akhlak 
dan sosial, tanpa membedakan orang lain dengan kaum kerabat. Hal ini telah 
diterangkan pula dalam firman A Ilah: 


AP 1SEL 2S oa LA P3 Dah ae 
CAB Sai ae NIS TA AI 3 
Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. (al-F atx/48: 29) 
Adapun yang dimaksud dengan janji Allah, ialah semua janji baik 
terhadap Tuhan seperti firman A Ilah: 






Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam 
agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata 
bagi kamu. (Y 4s8n/36: 60) 

Firman Allah yang lain: 





Dan orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. (al-B agarah/2: 177) 


Ayat ini diakhiri dengan ungkapan “semoga kamu ingat”, sebab semua 
perintah atau larangan yang tersebut dalam ayat ini pada umumnya diketahui 
dan dilaksanakan orang-orang Arab Jahiliyah, bahkan mereka bangga karena 
memiliki sifat-sifat terpuji itu. Jadi ayat ini mengingatkan mereka agar tidak 


214 6. AL-AN' AM Juz 8 


lupa, atau agar mereka saling ingat-mengingatkan pentingnya melaksanakan 
perintah Allah tersebut. 

(153) Ayat ini menerangkan bahwa Rasulullah saw diperintahkan untuk 
menjelaskan kepada kaumnya bahwa Al-Our'an yang mengajak kepada jalan 
yang benar, menghimbau mereka agar mengikuti ajaran Al-Our'an demi 
kepentingan hidup mereka, karena Al-Our'an adalah pedoman dan petunjuk 
dari Allah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat yang diridai- 
Nya. Inilah jalan yang lurus, ikutilah dia, dan jangan mengikuti jalan yang 
lain yang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 

Dalam Sunan A Ymad, an-Nasti, Abu Syaikh dan al-H #kim dari Abdullah 
bin Mas'ud, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang maksudnya: Aku dan 
beberapa sahabat lainnya duduk bersama Rasulullah, lalu Rasulullah, 
membuat garis lurus dengan tangannya dan bersabda, “Ini jalan Allah yang 
lurus”, kemudian beliau menggariskan beberapa garis lagi dari kanan-kiri 
garis pertama tadi lalu bersabda, “ini jalan-jalan yang sesat.” Pada setiap 
ujung jalan dari jalan-jalan itu ada setan yang mengajak manusia untuk 
menempuhnya, kemudian Rasulullah membaca ayat ini (al-A n' tm/6: 152). 

Para ahli tafsir mengatakan, bahwa bercerai-berai dalam agama Islam, 
karena perbedaan pendapat dan mazhab dilarang oleh Allah, karena 
melemahkan persatuan mereka dan sangat membahayakan agama itu sendiri. 
Kemudian ayat 153 ini, diakhiri dengan anjuran bertakwa karena dengan 
bertakwalah dapat dicapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang diridai A Ilah. 


Kesimpulan 
1. Di dalam tiga ayat ini terkandung beberapa inti atau ajaran pokok yang 
sangat penting dalam Islam yang dinamakan “al-W aj dya al-'Asyr” yaitu: 
a. Dilarang mempersekutukan A Ilah. 
b. Diwajibkan berbuat baik terhadap kedua orangtua. 
c. Dilarang membunuh anak karena kemiskinan. 
d. Dilarang berbuat kejahatan, terang-terangan atau tersembunyi. 
e. Dilarang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk 
membunuhnya. 
Dilarang mengganggu harta anak yatim. 
Diwajibkan menyempurnakan takaran dan timbangan. 
Dilarang mengurangi timbangan. 
Diwajibkan berkata adil (jujur) dalam segala hal terutama dalam soal 
hukum dan persaksian meskipun terhadap keluarga sendiri. 
j. Diwajibkan menepati janji, baik kepada Allah maupun kepada sesama 
manusia. 
2. Al-Gur'an adalah petunjuk ke jalan yang lurus (yang benar) untuk 
memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 
3. Tidak boleh berpecah-belah dalam menjalankan syariat agama Islam 
disebabkan perbedaan pendapat atau mazhab, karena akan melemahkan 
kaum Muslimin. 


TO -» 


Juz 8 6. AL-AN' AM 215 


PERBANDINGAN ANTARA TAURAT DAN AL-OUR'AN 


GC Abearg 3G Tu £ 


2 Tatana ig» , p NOT, 4 
HAKI SAN Kesan AN KAN GA CA 


.. 


-? 
II PETA Aa 5G 1 SAY "gr. CN, tan? 32 " y4 
Sep ANA ana ado HASAN POS Uno Gayan agak 
3 h eta Pi Ppartaa Pe ea 25 PEN Ona Teteaso 
SHE Aa PIA AE RN AG Gal 
? 


ban kene ka nana MTES Kedai aten ai Katudirbkat 
KAIN Fela IN EN AE 
23 2. Ana aa Na 3 “5 Tal Tong Pn 
TEE EBT LAN ay NI AB AR SANG 
2 34 AA ES LN aa 
MANTAN GP 


Terjemah 

(154) Kemudian Kami telah memberikan kepada Musa Kitab (Taurat) 
untuk menyempurnakan (nikmat Kami) kepada orang yang berbuat 
kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan 
rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. 
(155) Dan ini adalah Kitab (Al-Our'an) yang Kami turunkan dengan penuh 
berkah. Ikutilah, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. (156) (K ami 
turunkan Al-Our'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan, "Kitab itu hanya 
diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan Nasrani) dan 
sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.” (157) Atau 
agar kamu (tidak) mengatakan, "Jikalau Kitab itu diturunkan kepada kami, 
tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari pada mereka.” Sungguh, telah 
datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari 
Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang mendustakan 
ayat-ayat Allah dan berpaling dari padanya? Kelak, Kami akan memberi 
balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Kami dengan azab 
yang keras, karena mereka selalu berpaling. 


Kosakata: Yaidifun Ox: (al-A n'am/6: 157) 

Artinya berpaling atau berbelok dengan sangat. Kata jadaf pada mulanya 
adalah untuk kaki unta yang miring/bengkok karena cacat atau pinggir 
gunung yang miring atau rumah kerang yang juga miring. Kemudian 
digunakan untuk hal memalingkan diri seperti pada ayat ini. 


216 6. AL-AN' AM Juz 8 


Munasabah 

Setelah Allah swt menerangkan pada ayat yang lalu tentang ajaran pokok 
yang sangat penting dalam Islam yang dinamakan al-Waj tya al-'Asyr 
(Sepuluh Perintah), maka pada ayat-ayat ini Allah menerangkan kedudukan 
Al-Gur'an dan jangkauannya di dalam memberikan petunjuk, karena 
Al-Our'an membenarkan kitab-kitab terdahulu. Pada ayat ini juga 
menceritakan tentang kebaikan petunjuk yang ada di dalam kitab Taurat 
yang diberikan yang diturunkan kepada Musa a.s. sebagai petunjuk 
kehidupan kepada Bani Israil. 


Tafsir 

(154) Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw, agar 
mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Allah telah memberikan 
Kitab kepada Musa, yaitu Kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmatnya 
kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala hukum 
dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israil (umat Nabi M usa) mudah- 
mudahan mereka percaya bahwa mereka akan kembali menemui Tuhannya 
sesudah mati. 

(155) Ayat ini kembali menerangkan sifat-sifat dan kedudukan Al-Our'an 
yang mencakup segala macam petunjuk dan hukum syariat yang dibutuhkan 
oleh umat manusia seluruhnya dan jin, untuk mencapai kebahagiaan hidup 
duniawi dan ukhrawi. Kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi 
M usa penuh berisi ajaran-ajaran syariat dan petunjuk-petunjuk yang hanya 
dibutuhkan oleh Bani Israil untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, 
sedangkan Al-Our'an yang diturunkan kepada Nabi M uhammad, berisi lebih 
banyak petunjuk dan lebih luas jangkauannya dari Kitab Taurat. Oleh karena 
itu, ikutilah petunjuknya dan laksanakan semua perintah dan larangan yang 
ada di dalamnya, agar kamu diberi rahmat, dan kamu diberi hidayah di dunia ini. 

(156) Ayat ini menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Our'an yaitu 
sebagai petunjuk untuk mengesakan Allah dengan cara membersihkan jiwa 
dari kotoran-kotoran syirik dan menjauhkan diri dari perbuatan fasik dan 
kejahatan-kejahatan lainnya, dan agar orang-orang Arab yang selalu 
menentang Al-Our'an tidak dapat lagi mengatakan di hari akhirat, bahwa 
kitab-kitab Allah hanya diturunkan kepada dua golongan saja (Y ahudi dan 
Nasrani) sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa 
yang ada dalam kitab yang diturunkan kepada mereka, karena bahasanya lain 
dari bahasa kami, sedang umumnya kami adalah orang-orang ummi (tidak 
tahu tulis baca) dan kami tidak diperintahkan untuk mengikuti isi kitab-kitab itu. 

(157) Permulaan ayat ini adalah kelanjutan dari ayat 156 yang 
menerangkan sebab-sebab diturunkannya Al-Our'an agar kaum musyrikin 
Mekah tidak mengatakan, “andaikata diturunkan kepada kami kitab 
sebagaimana diturunkan kepada kedua golongan (Yahudi dan Nasrani) 
sebelum kami, dan kami diperintahkan ataupun kami dilarang menuruti 
isinya serta dijelaskan kesalahan-kesalahan kami, tentulah kami lebih 


Juz 8 6. AL-AN' AM 2117 


mendapat petunjuk dari orang-orang Y ahudi dan Nasrani, sebab kami lebih 
cerdas dan lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan hukum-hukum 
Allah ini.” Perkataan serupa itu selalu diucapkan oleh orang-orang Arab 
jahiliah sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam Al-Our'an antara lain 
dalam Surah Ftir/35 ayat 42. Tetapi orang yang mengatakan demikian, 
setelah petunjuk atau peringatan datang sebagaimana mereka minta, mereka 
tidak mempedulikannya bahkan mereka tambah ingkar dan sesat. Oleh 
karena itu, pada ayat ini Allah menyudutkan mereka dengan pernyataan, 
“Kalau benar apa yang kamu katakan, maka sesungguhnya telah datang 
kepadamu kitab dari Tuhanmu yang membawa kebenaran dengan 
keterangan yang lengkap dan dengan dalil-dalil yang kuat, tentang akidah, 
ibadah, muamalah, faxilah, akhlak, dan hukum syariat yang diperlukan untuk 
mengatur hubungan antara manusia dengan K halik dan hubungan manusia 
dengan sesama manusia, sehingga apabila manusia mematuhinya ia akan 
hidup aman dan damai bahagia dunia akhirat.” 

Setelah Allah menjelaskan bagaimana besarnya petunjuk yang dibawa 
oleh Al-Our'an, maka Allah memperingatkan akibat mendustakan Al-Our'an 
dengan firman-Nya yang berbentuk pertanyaan, “... maka siapakah yang 
lebih zalim dari pada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling 
dari padanya? ...” 

Selanjutnya akhir ayat ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan 
siksa yang bertubi-tubi kepada orang yang berpaling dari ayat-ayat-Nya dan 
menyelewengkan maknanya. 

Pa FAK AA AT IN 9» pg NA 
B3 SAN NE NN Ae DA Ja LGS 
Orang tang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami 
tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan disebabkan mereka selalu 
berbuat kerusakan. (an-N aX1/16: 88) 


Kesimpulan 

1. Banyak persamaan antara Taurat dengan Al-Our'an, karena masing- 
masing berisi petunjuk-petunjuk dan syariat Allah yang lengkap. Oleh 
karena itu, keduanya sering disebutkan bersama dalam Al-Our'an. 

2. Al-Gur'an sebagai Kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada Nabi 
M uhammad, lebih lengkap dan lebih luas jangkauannya dari semua kitab 
yang sebelumnya. Al-Gur'an mengandung mukjizat, sedangkan K itab- 
kitab suci sebelumnya tidak mengandung mukjizat. 

3. Manusia wajib mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Our'an untuk mencapai 
kebahagiaan dunia dan akhirat. 

4. Dengan diturunkan Al-Our'an, kaum musyrikin Arab yang selalu 
menentang, tidak mempunyai alasan lagi di akhirat untuk mengatakan 
bahwa Kitab Allah hanya diturunkan kepada orang-orang Yahudi dan 
Nasrani saja. 


218 6. AL-AN' AM Juz 8 


5. Allah memperingatkan akan memberi siksa yang buruk bagi orang-orang 
yang mendustakan Al-Our'an, karena ia (Al-Our'an) membawa petunjuk 
serta syariat Allah yang lengkap dan yang membawa kebaikan jika 
dilaksanakan. 


PEMBANGKANGAN KAUM MUSYRIK 


AAN Loh ay en. & rata 
2 

San KASAR baakas 

IKI pasal NN keltunan OA TANYA 


CARA Aa Ian tnet ea (3 
Senen Una ia 
Terjemah 


(158) Y ang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada 
mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari 
Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna 
lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau (belum) berusaha 
berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, "Tunggulah! Kami pun 
menunggu.” 


Kosakata: 
1. Al-K hair "JI (al-An'am/6: 158) 


Al-khair asal katanya khayara artinya lembut, condong, lawan dari kata 
jahat (syar) karena masing-masing condong kepada yang lain. Dari kata ini 
muncul arti lain yaitu segala sesuatu yang disenangi, seperti harta yang 
banyak (al-Bagarah/2: 180 dan al-'2 diyit/100: 8). Bisa pula berarti kebaikan, 
amal saleh dan ketaatan. 

Al-khair dalam ayat ini berkaitan dengan keinginan orang-orang musyrik 
dan kafir untuk beriman ketika telah datang tanda-tanda hari Kiamat atau 
datangnya ajal mereka, padahal iman di saat demikian tidak akan lagi 
membawa kebaikan, dan tidak akan lagi bermanfaat bagi mereka meskipun 
mereka melakukan amal saleh dan ketaatan. 


2. MuntaSirun 29524 (al-An'am/6: 158) 
Munta$irun artinya orang-orang yang menunggu. Asal katanya na$ara 


memperhatikan dan menentukan. Dari kata ini muncul arti melihat (na$ar) 
menunggu (inta$ara), berdebat (na$ara), orang yang menunggu (muntasir). 


Juz 8 6. AL-AN' AM 219 


M unta$irun dalam ayat ini berkaitan dengan perintah Allah kepada Rasul 
untuk mengatakan atau mengancam orang-orang yang tidak beriman sampai 
datangnya tanda-tanda kiamat, agar mereka terus menunggu sedangkan 
Rasul dan para sahabat juga akan menunggu datangnya tanda-tanda kiamat 
yang mereka yakini dan memperoleh pahala dan balasan amal saleh atas 
keyakinan mereka. 


M unasabah 

Setelah ayat-ayat yang lalu menerangkan tentang lengkapnya petunjuk 
yang dibawa oleh Al-Our'an dan hikmah serta sebab-sebab diturunkannya 
Al-Our'an, yaitu agar tidak ada alasan bagi kaum musyrikin untuk 
mengatakan di hari Kiamat, bahwa kitab Allah hanya diturunkan kepada 
golongan (Yahudi dan Nasrani), sedangkan mereka tidak mengerti isinya 
disebabkan bahasanya yang berbeda, dan sebagainya. Pada ayat ini 
diterangkan sikap dan penerimaan orang-orang musyrik itu, dimana mereka 
tidak mau beriman dengan alasan mereka yang dibuat-buat dengan maksud 
menolak kebenaran Al-Our'an yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya 
M uhammad saw, sikap mereka menolak Al-Our'an berarti menentang A Ilah 
dan Rasul-Nya. 


Sabab Nuzul 

Mengenai sabab nuzul ayat ini, dalam Tafsir al-04tsim? terdapat 
penjelasan yang dinukil dari al-B ukh#? diriwayatkan A bu Hurairah r.a. yang 
isinya sebagai berikut: Rasulullah saw barsabda, “Tidak akan terjadi hari 
Kiamat sebelum terbit matahari dari ufuk Barat. Apabila manusia melihat 
peristiwa itu, maka berimanlah mereka semuanya, padahal waktu itu tidak 
bermanfaat lagi iman seseorang untuk dirinya sendiri dimana sebelumnya ia 
tidak beriman.” 


Tafsir 

(158) Secara ringkas ayat tersebut menerangkan sikap orang-orang 
musyrik yaitu mereka tidak akan mau beriman, bahkan dengan cara 
menantang, meminta atau menunggu salah satu dari tiga perkara, yaitu: 
Pertama, kedatangan malaikat untuk mencabut nyawa mereka sebagaimana 
mereka sarankan kepada Nabi Muhammad saw. Kedua, datangnya siksaan 
Allah sesuai dengan permintaan mereka untuk mempercepat datangnya siksa 
yang disebut Al-Our'an sebagai ancaman bagi mereka. Ketiga, datangnya 
tanda-tanda hari Kiamat. Oleh karena semua permintaan itu hanyalah 
menunjukkan pembangkangan yang terus berlanjut, maka pada akhir ayat ini 
Allah memperingatkan mereka dengan ancaman, "Katakanlah hai 
M uhammad kepada mereka: Tunggulah apa yang kamu tunggu itu dan kami 
pun menunggu apa yang akan kami peroleh kelak.” Ini diterangkan dalam 
firman Allah: 


280 6. AL-AN' AM Juz 8 


a01 Wan ae LanAI 2 Pa YA dat kofera He Andar 
On pad MUA AOA APA UN NN GAYA GEN ep 
Orang-orang yang telah Kami beri Kitab, mereka membacanya sebagaimana 


mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar 
kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. (al-B agarah/2: 121) 


Kesimpulan 

1. Kaum mugyrikin tetap tidak mau beriman dan dengan cara menantang, 
mereka meminta dan menunggu salah satu dari tiga perkara yaitu: 
a. Datangnya malaikat untuk mencabut nyawa mereka. 
b. Datangnya siksaan Allah sesuai dengan permintaan dan keinginan 

mereka untuk mempercepatnya. 

c. Datangnya tanda-tanda hari Kiamat. 

2. Allah memperingatkan kaum musyrikin akibat buruk dari pembangkangan 
mereka bahwa azab yang mereka tunggu itu pasti terjadi. 

3. Pengakuan keimanan seseorang tidak berarti lagi apabila sudah datang 
tanda-tanda kiamat. 


BAHAYA PERPECAHAN DALAM AGAMA 
DAN PAHALA BAGI ORANG YANG BERAMAL 


, 23 arak Sa ph 2 Fe DA 3 Ad 2 Aas » 4G 
ANN rae Pe Kama PP EAEN JKA II 


4 p IAI dd 


Gore P4 13 Pra ant sean ANA ap, P' 
AAA ARA ATM SA AA TANI 


Terjemah 

(159) Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan 
mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan 
tanggung jawabmu (M uhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka 
(terserah) kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka 
apa yang telah mereka perbuat. (160) Barang siapa berbuat kebaikan 
mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat 
kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. M ereka sedikit pun tidak 
dirugikan (dizalimi). 


Juz 8 6. AL-AN' AM 281 


Kosakata: Syiya'an 5 (al-A n'am/6: 159) 


Syiya' bentuk plural dari kata Syiah. Kata yang terambilkan dari £ & «& 
ini bermuara pada dua arti yaitu menyebar dan menguatkan (intisyar wa 
tagwiyah) seperti berita yang menyebar sampai banyak akhirnya 
mempunyai kekuatan. Seorang pemberani juga dinamakan Musyayyi karena 
dengan kekuatannya itu dia diikuti yang lain. Syi ah sering diartikan dengan 
pengikut karena dengan adanya pengikut dia menjadi semakin kuat atau 
saling menguatkan. Pada ayat di atas kata Syiya'an diartikan dengan 
beberapa kelompok/golongan, karena anggota dari setiap kelompok akan 
saling menguatkan. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menjelaskan bahwa iman seseorang tidak 
berguna apabila telah datang tanda-tanda hari Kiamat, pada ayat-ayat ini 
Allah memperingatkan umat Nabi Muhammad saw tentang bahaya 
perpecahan dalam memahami ajaran agama yang timbul di kalangan umat 
Islam. 


Tafsir 

(159 Ayat ini menerangkan bahwa berpecah-belahnya umat Islam 
menjadi bermacam-macam golongan dan kelompok yang sangat fanatik, 
maka akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan akibat perbedaan 
paham dan pendapat. Masing-masing merasa benar sendiri, masing-masing 
mencari jalan untuk menang bukan untuk mencari kebenaran, baik dengan 
cara mempergunakan hadis-hadis yang tidak patut dipergunakan, dan 
menakwilkan Al-Gur'an menurut selera dan kemauannya sendiri. Orang 
seperti ini berada di luar tanggung jawab Nabi Muhammad tetapi urusan 
Allah untuk memberi balasan yang sewajarnya. M enurut sunatullah di dalam 
dunia ini, bahwa dua pihak yang berkelahi akan menjadi mangsa bagi pihak 
ketiga yang mencari keuntungan. Ini adalah balasan di dunia dan mereka 
akan merasakan balasan lainnya di akhirat setimpal dengan apa yang mereka 
perbuat. Menurut Tafsir al-M ar4g?, sebab-sebab perpecahan di kalangan 
umat Islam dalam pemahaman agama yang mengakibatkan kelemahan 
mereka dalam urusan dunia ada lima yaitu: 


1. Pertentangan (perebutan) kekuasaan dan ini terjadi semenjak permulaan 
Islam sampai sekarang. 

2. Fanatik kebangsaan (rumpun keturunan), karena setiap bangsa dan 
rumpun keturunan (ras) tidak senang dikuasai oleh yang lain. 

3. Fanatik mazhab dan pendapat tentang pokok agama dan cabang- 
cabangnya. 


282 6. AL-AN' AM Juz 8 


4. Fatwa agama menurut pikiran dan selera saja. Karenanya banyak orang 
yang berani memberikan fatwa di dalam agama Islam, padahal ia belum 
bisa mengambil suatu hukum dari Al-@ur'an dan hadis. 

5. Usaha dan tipu daya memecah belah dari kelompok musuh-musuh Islam, 
sehingga banyak hadis mausu' (palsu) disebabkan mereka yang dapat 
mempengaruhi umat (pemimpin Islam) mempergunakannya sebagai 
dalil-dalil agama Islam. 


(160) Pada ayat ini diterangkan dengan jelas, bahwa siapa berbuat amal 
baik, maka Allah akan memberikan pahala balasannya di hari akhirat dengan 
sepuluh kali lipat amalnya. Barang siapa berbuat kejahatan hanya dibalas 
setimpal dengan kejahatannya, sebab Allah tidak akan menganiaya 
sedikitpun atau merugikan mereka. Yang dimaksud dengan orang yang 
beramal baik di sini ialah orang-orang mukmin, karena amal baik orang kafir 
sebelum masuk Islam tidak akan bermanfaat bagi mereka di akhirat, seperti 
yang diterangkan di dalam firman A Ilah: 


Shoe RL »- ca obe ga ta » dng» Ta - 
Ban PE ES LATEN pelan DA Gaal sa BU 
Itulah petunjuk Allah, dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di 
antara hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka 
mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka 
kerjakan. (al-A n' tm/6: 88) 

Maksud dari ungkapan “balasan sepuluh kali lipat” di sini belum 
termasuk apa yang dijanjikan Allah dengan balasan yang jauh lebih banyak 
dan berlipat ganda kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya di 
jalan Allah sampai 700 kali lipat. 

LI Sy 21 PL AI2 NAS Sa 220 
KA KEADAAN 533) 


- 


Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya 
Dia melipatgandakan (balasan) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan 
Allah M aha M ensyukuri, M aha Penyantun. (at-T agzbun/64: 17) 

Di dalam hadis Nabi Muhammad, banyak dijumpai tentang balasan amal 
baik dan amal jahat bahkan diterangkan pahala bagi orang yang belum 
mengerjakan suatu perbuatan baik tapi hanya sekadar niat atau ketetapan hati 
untuk meluluhkannya. Hal ini tersebut dalam sebuah hadis gudsi yang 
diriwayatkan oleh al-Bukhtr? dan Muslim dari Abu Hurairah yang 
menceritakan sebagai berikut: 


NN Mann da aa naa No Ca LM Be Ba AN Saka Tt 
Cabang AI Kian GAS AISI Ja GP JE allah ae AI elo AN Sya Ju 
aa 3 8, an Haa Pa "HE os Ane 58 Nee 


(plemny God! ayo) Bap Il YES Uglah 8 dele GET SU 


Juz 8 6. AL-AN' AM 283 


Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, “Allah berfirman, apabila hamba- 
Ku hendak mengerjakan kebaikan dan tidak dikerjakannya, maka tulislah 
baginya satu pahala kebajikan. Dan apabila dikerjakannya, maka tulislah 
sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat pahala kebaikan. Dan apabila hamba- 
Ku hendak mengerjakan suatu pekerjaan jahat, janganlah dituliskan (jangan 
dicatat) sebagai suatu kesalahan sebelum dikerjakannya. Dan apabila 
dikerjakannya, catatlah baginya satu kesalahan (kejahatan).” (Riwayat al- 
Bukhar? dan Muslim) 


Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, “Allah berfirman kepada 
malaikat-N ya, apabila hamba-K u hendak mengerjakan suatu pekerjaan jahat, 
janganlah dituliskan (jangan dicatat) sebagai suatu kesalahan sebelum 
dikerjakannya. Dan apabila dikerjakannya, catatlah baginya satu kesalahan 
(kejahatan). Dan jika ditinggalkannya (tidak jadi diperbuatnya) karena Aku 
(karena Allah), maka tulislah baginya satu kebajikan. Dan apabila ia hendak 
mengerjakan kebaikan dan tidak dikerjakannya, maka tulislah baginya satu 
pahala kebajikan. Dan apabila dikerjakannya, maka tulislah sampai tujuh 
ratus kali lipat pahala kebaikan baginya.” 


Kesimpulan 

1. Allah melarang umat Islam berpecah belah dalam memahami agama 
mereka, sehingga menjadi beberapa golongan dan kelompok yang 
fanatik, akibatnya sangat buruk, yaitu kelemahan dan keruntuhan di dunia 
dan siksa yang sangat berat di akhirat. 

2. Orang mukmin yang beramal baik, akan dibalas sepuluh kali lipat. Ini 
belum termasuk pahala yang dijanjikan Allah yang lebih banyak lagi 
kepada orang yang membelanjakan hartanya di jalan A Ilah. 

3. Orang mukmin yang mengerjakan kejahatan hanya dibalas dengan siksa 
yang kadarnya seimbang dengan kejahatannya tanpa dilipat gandakan. 

4. Orang mukmin yang berniat hendak mengerjakan pekerjaan yang baik 
dan tidak dikerjakannya, mendapat satu pahala kebaikan, sebaliknya 
apabila ia berniat hendak mengerjakan kejahatan dan tidak dikerjakannya, 
ia tidak berdosa. Bahkan apabila tidak dikerjakan karena Allah (bukan 
karena ada halangan), maka ia mendapat satu pahala kebaikan. 


284 6. AL-AN' AM Juz 8 


MENGIKUTI MILLAH IBRAHIM A.S. DALAM 
TAUHID DAN IKHLAS DALAM BERAMAL 


(S e, ” 

"# Tan logat ui Gen Pp € Dak “ Ma nga NK D3 sb 
APA OA LA YEN YANG 
T 4 ' 3 2 3 KA 
AAA TN Pa Rae” Mean peer 95 ap G1 Hn ca le KP 
AO ANO HAN SAN Ten AN SENAPAN ae 


“ - 


Kargratan AKI ANE e Len 3 A23 onar 

NISN PE ASN ANRI 
g 7 21117 pa tida Paid na dra,a £ t ae 

Er AAN AN AON EP KANAN KY 


Terjemah 

(161) Katakaniah (Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku telah 
memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim 
yang lurus. Dia (Ibrahim) tidak termasuk orang-orang musyrik.” (162) 
Katakanlah (M uhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, (163) tidak ada sekutu 
bagi-Nya: dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah 
orang yang pertama-tama berserah diri (muslim).” (164) Katakanlah 
(Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal 
Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya 
sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban 
dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan 
diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (165) 
Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan 
Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu 
atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu 
sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia M aha Pengampun, M aha 
Penyayang. 


Kosakata: Taziru ',:5 (al-A n'am /6: 163) 


Bentuk muxsari' dari wazara. Akar kata yang terdiri dari (555) berkisar 
pada dua arti yaitu tempat berlindung (malja”) (al-Oiytmah/ 75:11) dan beban 


Juz 8 6. AL-AN' AM 285 


pada sesuatu sebagaimana pada ayat ini. Menteri dinamakan wazir karena 
dia menanggung beban (tugas berat) sebagai pembantu raja. Dosa 
dinamakan wizr karena menjadi beban bagi yang melakukannya. 


M unasabah 

Dalam ayat yang lalu diterangkan bahwa siapa yang beramal baik akan 
dilipatgandakan pahalanya, maka pada ayat ini dijelaskan tentang keihklasan 
dalam beribadah dan beramal saleh karena ikhlas merupakan syarat 
diterimanya amal kebaikan, juga menjelaskan bahwa seseorang tidak 
bertanggungjawab atas dosa orang lain dan manusia sebagai khalifatullah 
masing-masing mempunyai posisi yang berbeda sebagai ujian bagi mereka. 


Tafsir 

(161) Pada ayat ini Rasulullah saw mendapat perintah agar mengatakan 
kepada kaumnya dan semua umat manusia, sesungguhnya aku telah diberi 
petunjuk oleh Tuhan dengan wahyu-Nya kepada jalan yang benar untuk 
memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Itulah agama Ibrahim 
bukan agama-agama lain yang mengandung syirik yang selalu dihubungkan 
orang kepadanya secara tidak benar karena Ibrahim bukanlah termasuk 
orang yang musyrik. Ayat ini sekaligus membantah kepercayaan orang- 
orang Arab Mekah, bahwa malaikat itu adalah puteri-puteri Allah, dan 
membantah orang-orang Y ahudi yang mengatakan bahwa Uzair anak Allah 
dan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa anak Allah. M asing- 
masing mengatakan bahwa agama yang mereka anut adalah agama Ibrahim, 
padahal mereka telah menyimpang dari agama Ibrahim. 

(162-163) Dalam ayat ini Nabi Muhammad, diperintahkan agar 
mengatakan bahwa sesungguhnya salatnya, ibadahnya, serta semua 
pekerjaan yang dilakukannya, hidup dan matinya adalah semata-mata untuk 
Allah Tuhan semesta alam yang tiada sekutu bagi-Nya. Itulah yang 
diperintahkan kepadanya. Rasul adalah orang yang pertama-tama 
menyerahkan diri kepada Allah dalam mengikuti dan mematuhi semua 
perintah dan larangan-Nya. Dua ayat ini mengandung ajaran Allah kepada 
Muhammad, yang harus disampaikan kepada umatnya, bagaimana 
seharusnya hidup dan kehidupan seorang muslim di dalam dunia ini. Semua 
pekerjaan salat dan ibadah lainnya harus dilaksanakan dengan tekun sepenuh 
hati karena Allah, ikhlas tanpa pamrih. Seorang muslim harus yakin kepada 
kodrat dan iradat Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah-lah yang 
menentukan hidup mati seseorang. Oleh karena itu seorang muslim tidak 
perlu takut mati dalam berjihad di jalan Allah dan tidak perlu takut hilang 
kedudukan dalam menyampaikan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. 
Ayat ini selalu dibaca dalam salat sesudah takbsratul ifrtm sebagai doa 


iftitah kecuali kata: cd! Jy diganti dengan creed! 3 . 


286 6. AL-AN' AM Juz 8 


(164) Dalam ayat ini terdapat perintah kepada Nabi M uhammad agar 
mengatakan kepada kaumnya, bahwa mengapa ia akan mencari Allah yang 
lain dengan mempersekutukan-N ya dalam ibadah, berdoa untuk keperluan 
hidupnya agar Dia menolongnya atau melindunginya dari kesusahan dan 
bahaya? Mahasuci Allah dari persekutuan itu. Dialah Tuhan bagi segala 
sesuatu, Dialah yang menciptakan semesta alam. Selanjutnya pada ayat ini 
diterangkan, bahwa semua perbuatan manusia akan dipertangungjawabkan- 
nya sendiri, dan orang yang berbuat dosa akan menanggung sendiri dosanya 
itu, karena dosa seseorang tidak akan dipikul oleh orang lain. M asing- 
masing menerima pahala amal baiknya dan memikul dosa amal buruknya. 
Hal ini berulang-ulang disebutkan dalam Al-Our'an. 

Firman A Ilah: 


2 Pad VI Ao Ec Tana 
OP” MEN ASN A DeA AN 
(Yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, 
dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. 
(an-N ajm/53: 38-39) 

Ayat ini cukup memberi petunjuk dan jalan hidup yang bermutu tinggi 
dan praktis, karena di samping harus beramal dan bekerja harus pula 
diperhitungkan dengan cermat dan teliti setiap amal perbuatan yang 
dikerjakannya. Sebab amal pekerjaan atau perbuatan itu sangat besar 
pengaruhnya dalam membawa nasib keberuntungan dan keruntuhan 
seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat, perselisihan manusia 
dalam beragama akan diselesaikan. 

(165) Apabila kita kembali menelaah surah Al-Our'an itu secara 
keseluruhan, maka kita akan dapat mengambil kesimpulan bahwa hidup dan 
kehidupan ini telah disoroti dengan sinar cahaya petunjuk dari segenap 
penjuru, karena di dalamnya diterangkan perkara-perkara akidah atau 
kepercayaan serta dalil-dalilnya, Rasul telah menyampaikan perintah Allah 
melalui wahyu untuk membantah orang-orang kafir yang membangkang, 
dalam masalah kebangkitan hari akhirat dan al-jazt (balasan amal), tentang 
hubungan manusia dengan Penciptanya, hubungan manusia dengan sesama 
manusia terutama dalam berbuat baik kepada kedua ibu-bapak, tentang 
pertentangan dalam agama, amal perbuatan dan lain-lain. 

Dari kenyataan sejarah sepanjang masa, terbukti manusia tetap manusia, 
dahulu maupun sekarang senantiasa terjadi permusuhan walaupun sesama 
saudara dan sesama manusia, maka akan dapat dirasakan pula hubungan dan 
hikmahnya pada akhir ayat ini, “Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai 
khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di 
atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-N ya 
kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan 
sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.” Ayat ini seakan 
mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu, 
Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi ini dan Dia 


Juz 8 6. AL-AN' AM 287 


meninggikan derajat sebagian kamu dari yang lainnya, baik kedudukan dan 
harta maupun kepintaran dan lain-lainnya, karena Dia hendak mengujimu 
dengan apa yang telah diberikan-N ya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu 
amat cepat siksa-N ya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang 
yang benar-benar minta ampun kepada-Nya dan Maha Penyayang bagi 
hamba-Nya yang mukmin. 

Ayat ini menegaskan, bahwa Allah-lah yang menjadikan manusia 
penguasa-penguasa di bumi untuk mengatur kehidupan rakyatnya dan Dia 
pulalah yang meninggikan derajat sebagian mereka dari sebagian lainnya. 
Semua itu adalah menurut sunatullah untuk menguji mereka masing-masing 
bagaimana mereka menyikapi karunia Allah yang diberikan Tuhan 
kepadanya. Mereka akan mendapat balasan dari ujian itu, baik di dunia 
maupun di akhirat. Penguasa-penguasa diuji keadilan dan kejujurannya, si 
kaya diuji bagaimana dia membelanjakan hartanya, si miskin dan si 
penderita diuji kesabarannya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh iri hati 
dan dengki dalam pemberian Tuhan kepada seseorang, karena semua itu dari 
Allah dan semua pemberian-N ya adalah ujian bagi setiap orang. 


Kesimpulan 

1. Nabi Muhammad saw telah mendapat petunjuk dari Alah dengan agama- 
Nya yang benar yaitu agama Islam, agama Ibrahim a.s. 

2. Orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin Mekah meskipun 
mereka telah menyeleweng dari ajaran Nabi Ibrahim yang benar, 
mengakui bahwa mereka masing-masing penganut agama Ibrahim, 
karena semua pihak mengakui kenabian Ibrahim dan kebenaran 
agamanya, anggapan inilah yang dibantah Alah dalam ayat ini. 

3. Setiap Muslim harus menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah, 
sehingga tidak boleh takut mati atau kehilangan kedudukan dan 
sebagainya dalam menunaikan jihad di jalan Allah seperti menyampaikan 
dakwah Islam dan sebagainya. 

4. Barang siapa yang berbuat dosa, maka dia sendirilah yang akan 
menanggung siksaannya, karena dosa seseorang tidak akan dipikul oleh 
orang lain. 

5. Semua manusia akan kembali kepada Allah, di hari akhirat masing- 
masing akan menerima balasan amalnya baik atau buruk dan perselisihan 
sesama manusia akan diselesaikan. 

6. Allah menjadikan manusia penguasa-penguasa di bumi ini dan 
meninggikan sebagian derajat mereka dari sebagian lainnya untuk diuji 
sikap dan perlakuan mereka terhadap apa yang telah diberikan Allah 
kepada mereka masing-masing. 


288 7. AL-A'RAF Juz 8 


PENUTUP 


Dalam Surah al-An' tm, Allah menjelaskan keesaan dan kesempurnaan 
sifat-sifat-Nya, menyatakan kebatilan kepercayaan orang-orang musyrik 
dengan bantahan-bantahan yang logis dan mudah diterima oleh akal. 
Hukuman yang berat akan dijatuhkan atas mereka yang keras kepala dan 
tetap menolak kebenaran. 


SURAH AL-A'RAF 
PENGANTAR 


Surah 7 al-A'r# yang berjumlah 206 ayat termasuk golongan surah 
M akkiyah (kecuali ayat 163-167 M adaniyah), diturunkan sebelum turunnya 
Surah al-A n' tm yang termasuk golongan Surah as-sab' a- 'iw4 (tujuh surah 
yang panjang). Dinamakan al-A'ri#f karena terdapat dalam surah ini yaitu 
dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang 
berada di tempat yang tertinggi antara surga dan neraka. 


POKOK-POKOK ISINYA: 

l, Keimanan: 
M engesakan (tauhid) Allah baik dalam berdoa maupun ketika beribadah 
hanya Allah sendiri yang mengatur dan menjaga alam, menciptakan 
undang-undang dan hukum-hukum, mengatur kehidupan manusia di 
dunia dan di akhirat, Allah bersemayam di atas “Arsy, bantahan terhadap 
kebenaran syirik: ketauhidan adalah sesuai dengan fitrah manusia: M usa 
berbicara dengan Allah: tentang melihat A Ilah: perintah beribadah sambil 
merendahkan diri kepada Allah: dan al-asmtul Yusn- 

2. Hukum: 
Larangan mengikuti perbuatan dan adat istiadat yang buruk: kewajiban 
mengikuti Allah dan Rasul, perintah memakai pakaian yang baik waktu 
salat, bantahan terhadap orang yang mengharamkan perhiasan yang 
dikaruniakan Allah: perintah makan makanan yang halal dan baik dan 
larangan makan yang sebaliknya. 

3, Kisah-kisah: 
Kisah Nabi Adam dengan Iblis: kisah Nabi Nuh dan kaumnya: kisah Nabi 
Saleh dengan kaumnya: kisah Nabi Syu'aib dengan kaumnya: kisah Nabi 
M usa dengan Fir'aun. 

4. Lain-lain: 
Al-Our'an diturunkan kepada Nabi yang terakhir berisi perintah untuk 
mengikuti petunjuknya: Nabi Muhammad saw, diutus kepada semua 


Juz 8 7. AL-A'RAF 289 


umat manusia: adab-adab orang mukmin: adab mendengarkan Al-Our'an 
ketika dibaca dan berzikir: Rasul bertanggung jawab menyampaikan 
seruan Allah: balasan terhadap orang yang mengikuti Rasul: Dakwah 
Rasul yang utama dan pertama kali ialah mengesakan Allah: tentang 
aj Ytbul a'r#f yang berada antara surga dengan neraka: Allah pencipta 
manusia, makhluk yang terbaik yang punya potensi untuk menjadi baik 
atau buruk: permusuhan setan terhadap anak cucu Adam: manusia 
khalifah Allah di bumi: kehancuran suatu kaum adalah karena perbuatan 
mereka sendiri: tiap-tiap bangsa mempunyai masa jaya dan masa 
kehancuran: Allah menguji manusia dengan kekayaan dan kemiskinan, 
Allah menarik orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya dengan 
berangsur-angsur ke arah kebinasaan. 


HUBUNGAN SURAH AL-AN'AM DENGAN SURAH AL-A'R? F 


Hubungan Surah al-A n' #m dengan Surah al-A 'r#f adalah sebagai berikut: 

1. Kedua surah tersebut termasuk di antara tujuh surah yang panjang (as- 
sab' a- iw4), keduanya sama-sama membicarakan pokok akidah agama. 
Dalam Surah al-A n' Hm dikemukakan garis-garis besar akidah-akidah itu, 
sedangkan Surah al-A 'r#f menjelaskannya. 

2. Dalam Surah al-An' tm diterangkan asal usul kejadian manusia, dari 
tanah serta menjelaskan tentang beberapa generasi manusia yang telah 
dibinasakan Allah, kemudian disinggung pula tentang para Rasul dengan 
menyebut beberapa nama mereka dan kisahnya secara garis besarnya, 
sedang Surah al-A 'r#f menjelaskannya. 

3. Pada bagian terakhir Surah al-An'#m, dinyatakan bahwa Allah 
menjadikan manusia khalifah di bumi serta mengangkat derajat sebagian 
mereka, maka pada permulaan Surah al-A'r#f dikemukakan tentang 
penciptaan Adam dan anak cucunya kemudian dijadikan-N ya khalifah di 
bumi, begitu juga anak cucunya. 

4. Mengenai hubungan bagian akhir Surah al-An'tm dengan bagian 
permulaan Surah al-Ar' # adalah sebagai berikut: 

a. Bagian akhir Surah al-An' tm menjelaskan bahwa Al-Our'an adalah 
kitab pedoman yang benar ke jalan yang lurus dan diberkahi, maka 
umat manusia diperintahkan mengikutinya. Pada bagian permulaan 
Surah al-A'r#f perintah itu diulang dan dikemukakan pula larangan 
mengikuti selainnya. 

b. Pada bagian akhir Surah al-An'tm dijelaskan, bahwa Allah akan 
memberikan keterangan tentang apa yang seharusnya dilakukan 
manusia dan menjadi perselisihan mereka. Maka pada bagian 
permulaan Surah al-A'r#f, dijelaskan apa yang dimaksud dengan 
“Allah memberi keterangan” yaitu para rasul yang diutus bertugas 
memberi keterangan dan mereka masing-masing akan dimintai 
pertanggungjawaban. 


290 


7. AL-A'RAF Juz 8 


c. Pada bagian akhir Surah al-An' tm, dinyatakan bahwa orang yang 
berbuat kebajikan akan diganjar sepuluh kali lipat dan yang berbuat 
kejahatan akan dibalas seimbang dengan perbuatannya. Untuk 
menentukan kadar kebajikan dan kejahatan itu ada timbangannya. 
Maka di bagian muka Surah al-A'“r4#f, dikemukakan bahwa timbangan 
pada hari itu ialah kebenaran dan keadilan. Siapa yang berat 
timbangannya dialah orang yang beruntung dan siapa yang ringan 
timbangannya dialah yang merugi. Kemudian diceritakan keadaan 
nasib aj h4bul a'rf. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 291 


SURAH AL-A'R? F 





“Dengan nama Allah Y ang M aha Pengasih, Maha Penyayang.” 


KEWAJIBAN MENGIKUTI WAHYU 


P 233 u eye € 2 ne AMA KAN Ca 0 
NG Pata ir La $ 2920 ALI PA pal ru 
SAI AE, KAB NITA OA 
PRA KAN Ot » 3 Gan £ ”, LI 235 A3 re) 5 
OT La ra ka KA BUTA Kerak Leena waDa ati roti "naa at 
CN ENI 32 AAS KANAN TA GigaslO kaga 

AI 
ras 4 
OA 
Terjemah 


(1) Alif Lim M?m &4d. (2) (Inilah) Kitab yang diturunkan kepadamu 
(Muhammad): maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau 
memberi peringatan dengan (Kitab) itu dan menjadi pelajaran bagi orang 
yang beriman. (3) Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, 
dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu 
mengambil pelajaran. 


Kosakata: 
1. dadruka VX (al-A'raf/7: 2) 

Kata jadr adalah majdar dari kata jadara — yajduru — jadran yang 
berarti muncul. Bentuk jamaknya adalah judur. Akar makna jadr adalah 
bagian paling atas atau paling pertama dari setiap sesuatu. Karena itu, orang 
Arab biasa mengatakan jadrul-lail yang berarti awal malam. Setiap sesuatu 
yang berhadapan dengan anda juga disebut jadr. Karena itulah dada manusia 
disebut kata jadr, karena dada-lah yang berhadapan dengan orang lain saat 
ia berjumpa. 

2. Ta@ikkarun OS 5 (al-Araf/7: 3) 

Kata ta@ikkaryn adalah fi'il musari' dari kata taGikkur. Akar katanya 
adalah y -& -3 yang berarti mengalirnya sesuatu di lidah, atau lawan dari 
kata lupa. Makna ta@ikkara berkisar antara mengingat-ingat dan mengambil 
pelajaran. Kata ta@ikkara berikut derivasinya banyak disebutkan dalam Al- 
Our'an dengan makna yang berkisar pada dua makna tersebut. Di antaranya 


292 7. AL-A'RAF Juz 8 


adalah firman Allah, “Dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang- 
orang yang kembali (kepada Allah).” (G4ir/40: 13) 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa Allah telah memberi petunjk 
kepada Nabi Muhammad saw ke jalan yang lurus. Pada ayat-ayat ini 
dijelaskan bahwa Allah telah menurunkan Kitab (Al-Our'an) kepada Nabi 
M uhammad saw untuk menjadi peringatan bagi manusia pada umumnya dan 
menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. 


Tafsir 

(1) M engenai tafsir ayat “Alif Lim Mm x4d”, lihat jilid | Al-Gur'an dan 
Tafsirnya tentang tafsir permulaan surah dengan huruf-huruf hijaiyah. 

(2) Ayat ini menerangkan bahwa kitab yang diturunkan kepada 
M uhammad saw yang berisi bimbingan dan petunjuk, adalah untuk memberi 
peringatan kepada orang-orang mukmin. Muhammad janganlah sekali-kali 
merasa sedih menghadapi tantangan, perlawanan, ejekan dan hal-hal yng lain 
dari kaum musyrikin, dalam menyampaikan risalah yang telah ditugaskan 
kepadanya. Hendaklah dia bersabar menghadapinya. A danya tantangan dari 
kaum musyrikin sehingga dada Muhammad saw akan menjadi sesak 
karenanya telah diketahui oleh Allah sebagaimana ditegaskan dalam firman- 
Nya: 





Dan sungguh, Kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan 
apa yang mereka ucapkan. (al-! ijr/15: 97) 

Tetapi ia diperintahkan agar bersabar, tetap teguh hati menghadapi 
mereka sebagaimana halnya rasul-rasul sebelumnya. 

Firman Allah: 





Maka bersabarlah engkau (M uhammad) sebagaimana kesabaran rasul-rasul 
yang memiliki keteguhan hati... (al-A “g#f/46: 35) 

Kitab tersebut harus dijadikan pelajaran dan peringatan bagi orang-orang 
mukmin, karena peringatan itu akan membawa manfaat dan pengaruh 
kepada mereka. 





Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu 
bermanfaat bagi orang-orang mukmin. (A @8 #iy4#/51: 55) 


(3) Pada ayat ini ada perintah agar orang-orang mukmin mengikuti apa 
yang telah diturunkan kepada Muhammad oleh Allah yang menguasai dan 


Juz 8 7. AL-A'RAF 293 


mengatur segala gerak-gerik mereka, baik perintah itu menyuruh untuk 
mengerjakan sesuatu, maupun melarang mengerjakan sesuatu, karena apa 
yang telah diperintahkan-Nya mengandung kebaikan, kebenaran, 
kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan, janganlah sekali-kali mereka mengikuti 
ajaran-ajaran selain dari ajaran Allah, begitu pula ajakan-ajakan yang 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan-N ya, karena 
yang demikian itu membahayakan mereka dan akan membawa pengikut- 
pengikutnya ke jalan yang sesat dan merusak akidah/akhlaknya dan 
sebagainya. Sekalipun hal-hal tersebut di atas telah menjadi kenyataan, dan 
disaksikan oleh mata kepala sendiri, tidaklah banyak orang yang 
menyadarinya, mengambil pelajaran dan iktibar daripadanya, bahkan ia tetap 
mengikuti keinginan nafsunya, dan ajakan setan yang dipertuannya. 


Kesimpulan 

1. Allah menurunkan Al-Our'an kepada Muhammad saw untuk menjadi 
peringatan bagi orang kafir dan pelajaran bagi orang mukmin dan Nabi 
jangan sekali-kali merasa sempit dada ketika mendapat tantangan, 
perlawanan, ejekan, dan hal-hal yang mengecewakannya. 

. Hendaklah orang mukmin mengikuti apa yang telah diturunkan Allah, 
karena yang demikian itu akan membahagiakan mereka, dan janganlah 
mereka mengikuti ajakan dan ajaran selain apa yang telah digariskan oleh 
Allah, karena yang demikian itu akan menyesatkan mereka. 


ND 


KEDURHAKAAN DAN AKIBATNYA DI DUNIA 


At LA Badan ATU Katun 3 Ka 
Tg Son UR saat 298233 
23 2-30 5G 


ee IN EK 2E R03 
Terjemah 


(4) Betapa banyak negeri yang telah Kami binasakan, siksaan Kami 
datang (menimpa penduduk)nya pada malam hari, atau pada saat mereka 
beristirahat pada siang hari. (5) M aka ketika siksaan Kami datang menimpa 
mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, "Sesungguhnya kami 
adalah orang-orang yang zalim." 


Kosakata: 


1. Bayatan UG (al-A'raf/7: 4) 


Artinya pada malam hari. Kata ini berbentuk masdar tapi menggunakan 
makna Y4, yaitu Ba-itin artinya yang berada di malam hari. Akar katanya 


294 7. AL-A'RAF Juz 8 


adalah ( S «$ — ) artinya tempat kembali (ma'wa, ma'ab) atau tempat 
berkumpul (majma' asy-syaml). Rumah dikatakan bayt karena menjadi 
tempat seseorang kembali diwaktu malam dan berkumpul dengan sanak 
keluarga. Kata Bayatan yang artinya pada waktu malam adalah terkait 
dengan arti pada akar kata di atas. 


2. Of'iln OMG (al-A raf/7: 4) 
Isim fa'il, terambilkan dari kata gailulah yang artinya tidur atau istirahat 
di tengah hari. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa Allah telah menurunkan 
Kitab kepada Rasulullah saw untuk memperingatkan manusia pada 
umumnya dan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman, dan 
menganjurkan agar Nabi memerintahkan kepada kaum musyrikin mengikuti 
apa yang telah diturunkan kepada mereka dan jangan sekali-kali mengikuti 
yang lain. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan musibah yang telah 
menimpa umat-umat terdahulu, akibat menyalahi dan membangkang 
terhadap perintah yang diturunkan kepada mereka. 


Tafsir 

(4) Ayat ini menerangkan bahwa tidak sedikit negeri yang telah 
dimusnahkan dan penduduknya dibinasakan karena kedurhakaannya. 
M ereka menentang, membangkang dan mendustakan para rasul Allah yang 
diutus kepadanya untuk memberi kabar gembira dan peringatan. firman 
Allah: 


3 - £ Pagi » Lo. 
Ani fo HERE EA Kipas 
2 


Maka betapa banyak negeri yang telah Kami binasakan karena 
(penduduk)nya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan- 
bangunannya dan (betapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan 
Lan yang tinggi (tidak ada PU ya, (al-!' ajj/22: 45) 


aa Aa 3 LSN Aa» £ » 732 2 
SN 2355 BS AA 3 EVA SAS aga Kon 
» PA - 3 ia 
GG ES 
Dan betapa banyak (penduduk) negeri yang sudah bersenang-senang dalam 
kehidupannya yang telah Kami binasakan, maka itulah tempat kediaman 


mereka yang tidak didiami (lagi) setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan 
Kamilah yang mewarisinya. (al-Gaj ai/28: 58) 


Juz 8 7. AL-A'RAF 295 


Apabila suatu negeri akan dimusnahkan, maka datanglah azab dan 
siksaan Allah kepada penduduk negeri itu dalam keadaan mereka sedang 
lengah dan tidak menduga sama sekali, karena tidak ada tanda-tanda 
sebelumnya. Adakalanya siksaan itu datang di waktu malam, di waktu 
mereka bersenang-senang, merasa aman sebagaimana halnya kaum Nabi 
Lu. Adakalanya datang di waktu siang, di kala mereka istirahat tidur 
sebagaimana halnya kaum Nabi Syu'aib. 

A Ilah berfirman: 


ea IN ART PSA ESEK 2 Near 
PL ain A X » 2» 5 1? PA 
WB SAS, AK an 


. Hingga apabila bumi itu telah sempurna aa dan berhias, dan 
pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya (memetik hasilnya), 
datanglah kepadanya azab Kami pada waktu malam atau siang, lalu K ami 
jadikan (tanaman)nya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan 
belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda 
(kekuasaan Kami) kepada orang yang berpikir. (Y unus/10: 24) 


Firman-N ya: 
KENA INSAN Dee heat jala 


» 


We Gak pel 


Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari Lang Kami yang 
datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk 
negeri itu merasa aman dari siksaan Kami yang datang pada pagi hari ketika 
mereka sedang bermain? (al-A “r4f/7: 97-98) 


(5) Ayat ini menerangkan bahwa umat yang telah ditimpa siksa itu, tidak 
lain keluhannya kecuali mereka mengakui kezaliman, kesalahan dan 
kedurhakaan yang telah mereka perbuat. K etika itulah baru mereka sadar dan 
menyesal, serta mengharapkan sesuatu jalan yang dapat mengeluarkan 
mereka dari bencana yang telah menimpa itu. Kesadaran dan penyesalan 
mereka tentunya tidak akan bermanfaat dan tidak ada gunanya lagi: 
sebagaimana firman A Ilah: 


tahi, YANG Wi 55 AAN TER AN ASI LIGA 
Os Bea 43 at Ss BINA Os Lt Haa | 


Ara ana 


Ma eat La AE TO Ona 


296 7. AL-A'RAF Juz 8 


Dan berapa banyak (penduduk) negeri yang zalim yang telah Kami 
binasakan, dan Kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu (sebagai 
penggantinya). M aka ketika mereka merasakan azab K ami, tiba-tiba mereka 
melarikan diri dari (negerinya) itu. Janganlah kamu lari tergesa-gesa, 
kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat 
kediamanmu (yang baik), agar kamu dapat ditanya. M ereka berkata, "Betapa 
celaka kami, sungguh, kami orang-orang yang zalim.” M aka demikianlah 
keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka Kami jadikan sebagai 
tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. (al-A nbiy#/21: 11-15) 


Kesimpulan 

1. Pada masa dahulu sebelum datangnya agama Islam, Allah telah 
membinasakan beberapa negeri beserta penduduknya, akibat kezaliman 
dan kedurhakaan mereka kepada A Ilah. 

2. Azab tersebut menimpa mereka secara tiba-tiba, baik di waktu siang 
maupun di malam hari. 

3. Setelah datangnya azab tersebut, maka mereka yang tersisa menyadari 
dan mengakui kesalahan mereka. 


KEDURHAKAAN DAN AKIBATNYA 
DI AKHIRAT 


Lg 


(1 SEN OA oaian otin AO NE TA 
Opbanrad SL AN AN aa 

Ad 

. ktatta “an at “1 

dan) 30 aa ESA 


. "y - 

2 Int KU 

33 1 3 Dgn oa aha, Da 
BINA Io 


Terjemah 

(6) Maka pasti akan Kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat 
seruan (dari rasul-rasul) dan Kami akan tanyai (pula) para rasul, (7) dan pasti 
akan Kami beritakan kepada mereka dengan ilmu (Kami) dan Kami tidak 
jauh (dari mereka). (8) Timbangan pada hari itu (menjadi ukuran) kebenaran. 
Maka barang siapa berat timbangan (kebaikan)nya, mereka itulah orang 
yang beruntung, (9) dan barang siapa ringan timbangan (kebaikan)nya, maka 
mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka 
mengingkari ayat-ayat K ami. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 297 


Kosakata: Al-Wazn 553! (al-A 'raf/7: 8) 


Kata al-wazn adalah majdar (kata jadian) dari kata wazana-yazinu- 
waznan yang berarti menimbang. Darinya terambil kata mizan yang berarti 
alat yang digunakan untuk menimbang. Darinya juga terambil kata mauzun 
yang berarti terukur sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, “Dan Kami 
telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan 
Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.” (al-! ijr/15: 19) 
Kata wazn yang disebut di sini adalah timbangan untuk menimbang amal- 
amal manusia pada hari Kiamat. Perbedaan antara mizan dan mikyal adalah 
mizan digunakan untuk mengukur berat, sementara mikyal digunakan untuk 
mengukur volume (takaran). 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan tentang siksa yang ditimpakan di 
dunia ini kepada orang-orang zalim dan orang-orang yang menentang 
utusan-utusan Allah yang diutus kepadanya. Pada ayat-ayat berikut ini, 
diterangkan tentang siksa yang akan ditimpakan kepada mereka di akhirat 
kelak. Dan, pada hari itu semua manusia akan ditanya tentang amal 
perbuatannya di dunia ini. 


Tafsir 
(6) Ayat ini menerangkan bahwa di akhirat nanti, semua umat yang telah 
diutus seorang rasul kepada mereka akan ditanya, sebagaimana firman A Ilah: 





M aka demi Tuhanmu, K ami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa 
yang telah mereka kerjakan dahulu. (al-! ijr/15: 92-93) 


Lebih dahulu ditanyakan tentang rasul-rasul yang telah diutus kepada 
mereka, kemudian disusul dengan pertanyaan sampai di mana mereka telah 
merespon dan bi seruan para rasul itu. Firman A Ilah: 


2X INI re Dyah, Po 1. 2 AAN 
Na #n aan aa 

LAGI 22 1 x 2 CAN 1 Tx Tit » 

PEG » TIK 5 apa He AKA Fan 

».1 

Gap 

Wahai golongan jin dan manusia! Bukankah sudah datang kepadamu rasul- 

rasul dari kalanganmu sendiri, mereka menyampaikan ayat-ayat-Ku 


kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini? M ereka 
menjawab, "(Ya), kami menjadi saksi atas diri kami sendiri.” Tetapi mereka 


AS 


298 7. AL-A' RAF Juz 8 


tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka 
sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. (al-A n' m/6: 130) 


Firman-N ya: 





(Ingatlah), pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Dia bertanya 
(kepada mereka), "Apa jawaban (kaummu) terhadap (seruan)mu?” (al- 
M -idah/5: 109) 


Pertanyaan itu diajukan kepada orang-orang yang durhaka, dan pembuat 
maksiat bukan karena Allah tidak tahu atau belum tahu keadaannya, tetapi 
semua itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan mereka 
atas adanya rasul yang telah diutus kepada mereka dan untuk menampakkan 
cela dan aib mereka, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak 
disiksa atau dimasukkan ke dalam neraka. 

Imam ar-R 2? berkata, sebenarnya mereka ditanya bukanlah mengenai 
amal yang telah diperbuatnya di dunia, karena semua itu telah diketahui 
melalui catatan malaikat yang ditugaskan untuk itu, sehingga tidak ada suatu 
perbuatan manusia dari yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya 
yang luput dari catatannya, tetapi yang ditanyakan ialah sebab yang 
mengakibatkan mereka meninggalkan perintah Allah. Ayat ini tidak 
bertentangan dengan ayat-ayat yang menerangkan bahwa tidak akan 
ditanyakan dosa manusia dan jin dan dosa orang-orang yang berbuat 
maksiat, seperti dalam firman A Ilah: 





Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. 
(ar-Rahm4n/55: 39) 


dan firman-N ya: 





Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa 
mereka. (al-Gajaj/28: 78) 


Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa bukan saja umat yang telah 
diutus Rasul kepada mereka yang ditanya sampai di mana mereka 
melaksanakan seruan rasul itu, tetapi juga rasul-rasul yang telah diutus 
kepada suatu umat akan ditanya sampai di mana seruan mereka disambut 
baik dan dilaksanakan oleh umatnya sebagaimana firman A Ilah: 


Juz 8 7. AL-A'RAF 299 


(Ingatlah), pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Dia 
bertanya (kepada mereka), “Apa jawaban (kaummu) terhadap (seruan)mu?” 
(al-M Zidah/5: 109) 


Pertanyaan yang ditujukan kepada rasul di akhirat nanti, adalah 
pertanyaan yang jawabannya merupakan pengakuan dan kesaksian atas 
seruan yang telah disampaikan kepada umatnya, dan pembangkangan umat 
atas isi seruan ini. 

(7) Ayat ini menerangkan bahwa kepada mereka, baik kepada rasul-rasul 
maupun kepada umat yang telah menerima seruan rasul, akan diceritakan 
kelak hal-hal yang telah mereka perbuat karena semua itu telah diketahui 
Allah, dan semuanya telah dicatat di dalam buku catatan malaikat pencatat. 
Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pencatatan malaikat, sebagaimana 
firman Allah: 

Bae Io GL NT UE Aa 2 Pa Da nyerah 
GE Kena VAS IG 2 gn rp 


Ber ana 4 2G 

Walub obb seb 
.. dan mereka berkata, “Betapa celaka kami, kitab apakah ini, tidak ada 
yang tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya," 
dan mereka dapati (semua) apa yang telah mereka kerjakan (tertulis). Dan 
Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. (al-K ahf/18: 49) 


Allah selalu menyaksikan gerak-gerik dan segala perbuatan mereka pada 
setiap waktu. Allah mendengar apa yang mereka katakan, melihat apa yang 
mereka lakukan, mengetahui semua perbuatan mereka, baik yang mereka 
lakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Allah 
berfirman: 






karena Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka 
menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridai-Nya. Dan Allah Maha 
M eliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. (an-N is#/4: 108) 


Pertanyaan ini bukanlah untuk meminta penjelasan tentang sesuatu yang 
tidak diketahui Allah, tetapi semata-mata untuk mencela perbuatan dan 
kelakuan mereka. 

(8) Ayat ini menerangkan adanya timbangan di akhirat nanti. Timbangan 
ini wajib kita percayai karena dengan timbangan itulah akan diketahui besar 
kecilnya, berat ringannya amal seseorang. Timbangan di akhirat nanti adalah 
timbangan yang seadil-adilnya dan tak mungkin terjadi kecurangan dalam 
timbangan itu. 


300 7. AL-A'RAF Juz 8 


Car Un AN OTO hah MEN NEA UN setan TDraa bad Tedrtetad 
Won Aa bela 3, 


Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka 
tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. (al-A nbiy#/21: 47) 


Barang siapa berat timbangan amalnya, karena iman yang dimilikinya 
adalah iman yang sebenarnya. Ibadahnya kepada Allah dilakukan sebanyak 
mungkin penuh dengan khusuk dan ikhlas, dan hubungannya dengan sesama 
manusia baik sekali. Dia banyak menolong orang yang memerlukan 
pertolongan, membantu pembangunan masjid, madrasah, pesantren dan 
bangunan-bangunan lain yang digunakan memperbaiki dan meningkatkan 
akhlak umat, memelihara anak yatim, dan lain sebagainya. Manusia yang 
demikian inilah yang akan beruntung di akhirat nanti, merasa puas menerima 
semua balasan amalnya di dunia sebagaimana firman A Ilah: 


2 y 
.. Pt LD. G2 oh CA. - Peta NP Kata 
& K— ie aU kana Gelas Soe Ula 


Artinya: 
Maka adapun orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka dia 
berada dalam kehidupan yang memuaskan (senang). (al-0 #i' ah/101: 6-7) 


(9) Barang siapa yang ringan timbangan amalnya, karena keingkarannya, 
imannya lemah sehingga ia banyak melakukan pelanggaran agama, ibadah 
ditinggalkan: amal-amal kebaikan disia-siakan, dan yang digemarinya adalah 
larangan-larangan agama, banyak menipu, menyakiti hati sesama manusia, 
memusuhi tetangganya, menyia-nyiakan anak yatim, membiarkan orang- 
orang sekelilingnya lapar dan menderita, asal dia kenyang dan senang. 
M anusia yang seperti ini akan merugi di akhirat nanti, dan akan dimasukkan 
ke dalam api neraka yang membara, seperti firman A Ilah: 


5, 2 TT 24 38 J en 2 GL 2 
OKE MO) KENA EN AI Ll3 
Es 
Open 
Dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka tempat 


kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka 
Hawiyah itu? (Y aitu) api yang sangat panas. (al-O wi ah/101: 8-11) 


Yang ditimbang ialah amal perbuatan, sebagaimana yang dikatakan oleh 
Abu Ishak az-Zajjaj, “Telah sepakat ahlu sunnah tentang adanya timbangan 
itu, dan amal perbuatan hamba itulah yang ditimbang di akhirat nanti. 
Timbangan itu mempunyai lidah dan dua daun neraca timbangan." 
Pernyataan A bu Ishak ini didasarkan pada sabda Nabi M uhammad saw: 


Juz 8 7. AL-A'RAF 301 


ea Sp Bas 25 3 HE MESIN AG Ai SIG Ka 
daa) SEN TES Iin AS IE Ha 233 3 Kl JS AS Jln 

(ee ge sia Ag 2 gl 
“Diletakkanlah timbangan-timbangan itu di Hari Kiamat, maka ditimbanglah 
amal kebaikan dan amal kejahatan. Barang siapa lebih berat timbangan 
kebaikannya dari timbangan kejahatannya, sekali pun seberat butir biji, 
maka masuklah ia ke dalam surga, dan barang siapa timbangan kejahatannya 
lebih berat dari timbangan kebaikannya, sekalipun seberat butir biji 
masuklah ia ke dalam neraka.” (Riwayat Abu Dud dan at-Tirmi@ dari 
Jabir r.a.) 


Kesimpulan 

1. Di akhirat nanti manusia akan ditanya tentang respon dan pelaksanaan 
seruan rasul-rasul yang diutus kepada mereka, begitu juga para rasul akan 
ditanya, sampai di mana seruannya itu ditaati oleh umatnya. 

2. Allah akan memberitahu para rasul dan umatnya di akhirat nanti tentang 
hal-ikhwal mereka di dunia, karena Dia mengetahui dan menyaksikan 
semuanya. 

3. Barang siapa berat timbangan amal ibadahnya di akhirat, beruntunglah ia 
dan masuk surga, dan barang siapa ringan timbangan amal ibadahnya, 
merugilah ia dan akan dimasukkan ke dalam neraka. 


KARUNIA ALLAH KEPADA MANUSIA 


tb OA AS SA peri ora D Aren oki» Nor 
SEKEN ane AE AN GRASI 


Terjemah 

(10) Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana 
Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu 
bersyukur. 


Kosakata: Ma ayisy zeles (al-A raf/7: 10) 


Jamak dari ma'isyah artinya sumber penghidupan. Akar katanya adalah 
(We ) yang artinya kehidupan yang berkaitan dengan hewan. Ma'isyah 
berbeda dengan Yayat yang juga berarti hidup. Tapi Yayat mempunyai arti 


302 7. AL-A' RAF Juz 8 


lebih umum lagi karena bisa terkait dengan Allah, Malaikat dan juga hewan. 
Maksud dari ma'isyah adalah macam-macam kemanfaatan yang dengan itu 
manusia bisa memperoleh rezekinya untuk kehidupannya. Ma'isyah ada dua 
macam. Pertama, berupa makanan, seperti buah-buahan dan minuman. 
Kedua, apa yang dihasilkan dari mata pencaharian seperti laba perniagaan 
kalau ia berniaga, gaji kalau ia pegawai, dan lain-lain. 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu diterangkan bahwa manusia wajib taat kepada Allah 
dan jangan sekali-kali terpengaruh oleh ajakan-ajakan setan dan pemimpin 
yang lainnya dan dijelaskan juga siksaan di dunia dan di akhirat bagi orang- 
orang yang durhaka. Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah telah 
memberikan karunia kepada hamba-N ya, dengan menempatkannya di bumi 
ini dan memberikan kepadanya sumber-sumber penghidupan. Banyaknya 
karunia itu mewajibkan kita bersyukur kepada Allah Sang Pencipta dan 
Pemberi Karunia. 


Tafsir 

(10) Pada ayat ini Allah menegaskan sebagian dari sekian banyak karunia 
yang telah dianugerahkan kepada hamba-Nya yaitu bahwa Dia telah 
menyediakan bumi ini untuk manusia tinggal dan berdiam di atasnya, bebas 
berusaha dalam batas-batas yang telah digariskan, diberi perlengkapan 
kehidupan. Kemudian disempurnakan-Nya dengan bermacam-macam 
perlengkapan lain agar mereka dapat hidup di bumi dengan senang dan 
tenang, seperti tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam macamnya, 
binatang-binatang, baik yang boleh dimakan maupun yang tidak, burung 
baik di udara atupun di darat, ikan baik di laut, di danau maupun di tempat- 
tempat pemeliharan ikan lainnya, air tawar untuk diminum, dipergunakan 
mencuci pakaian dan keperluan lainnya, minuman dan makanan yang 
bermacam rasa dan aromanya untuk memenuhi selera masing-masing. 
Bahkan semua yang ada di bumi ini adalah diperuntukkan bagi manusia, 
sebagaimana firman A Ilah: 

MEN AN, PN AL g 2 
KEEN GE KI ELA 
Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. (al- 
Bagarah/2: 29) 

Untuk memenuhi keperluan hidup seseorang tentu tidak akan bisa terus 
menetap di satu tempat, tetapi ia berpindah-pindah dari suatu tempat ke 
tempat lain, untuk itu disediakan bagi mereka alat pengangkutan dan 
perhubungan yang bermacam-macam yang berkembang dan maju sesuai 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dipergunakan 
mereka seperti mobil dengan segala macam bentuk dan keindahannya, kapal 
terbang, kapal laut, dan kapal selam, kereta api dan lain sebagainya yang tak 


Juz 8 7. AL-A'RAF 303 


terhitung banyaknya. Tidak seorang pun manusia yang dapat memberi angka 
pasti tentang banyaknya karunia itu sekalipun dengan komputer. Allah 
berfirman: 





Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu 
menghitungnya. (Ibr4h?m/14: 34) 

Semua karunia dan nikmat tersebut di atas adalah untuk memenuhi 
keperluan hidup jasmani baik secara perorangan maupun secara 
berkelompok yang akan dijadikan batu loncatan untuk memenuhi dan 
menjaga kesejahteraan hidup rohani guna kesucian diri dan mempersiapkan 
diri untuk hidup kekal di akhirat nanti serta memperoleh nikmat dan 
kebahagian abadi yang tak berkesudahan. Atas semua karunia dan nikmat 
yang tak terhitung banyaknya itu maka wajiblah manusia bersyukur, 
mensyukuri penciptanya, yaitu Allah swt, dan janganlah sekali-kali dia 
mengingkarinya, sebagaimana firman A Ilah: 





Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku. (al- 
Bagarah/2: 152) 

Alangkah sedikitnya manusia yang dapat menyadari dan menginsyafi hal 
tersebut. Pada umumnya manusia menganggap bahwa yang dicapai dan 
diperolehnya itu adalah hasil dari kecerdasan otaknya, kesungguhan 
usahanya, bukan dari Allah dan sedikit dari mereka yang bersyukur: 


AC ATU UNA TU 
KENAPA 
Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-K u yang bersyukur. (Saba'/34: 13) 


Bersyukur kepada Allah tidak cukup dengan hanya mengucapkan 
Alhamdulillth wasysyukru lillth: tetapi harus diiringi dengan amal 
perbuatan yaitu dengan cara mendayagunakan nikmat tersebut dalam hal-hal 
yang diridai dan disukai Allah, bermanfaat bagi sesama manusia serta 
menaati segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-N ya. 


Kesimpulan 

Semua nikmat dan karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita, berupa 
apa saja, wajib kita syukuri dengan mematuhi semua perintah-Nya menjauhi 
segala larangan-N ya. Peduli kepada sesamanya dalam menikmati anugerah 
tersebut. 


304 7. AL-A'RAF Juz 8 


PENGHARGAAN ALLAH SWT 
KEPADA NABI ADAM DAN KETURUNANNYA 


DX 


& 3 £, 33 Pad Ca KE rd 

BN NYALA 

0 aa, AA Pl ra ” 

A96 BA YR San IPO Ta 3 png 
2 hwa Hota es aa “9 - ” 

SIA Gea Ohh Se EA ME Gan dia 


5 3. oa 2 ba '- 2 Nara si Latat 
NE SIG NP Ol APA YA KI 
Ld 
CE AAN 
PKN 5 “£ ta) Pa ri : 2. “3. 8 alan 2s 235 a 
SA pa Para SEN AN 


AN AA JO KARNA 


S 


Terjemah 

(11) Dan sungguh, Kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk 
(tubuh)mu, kemudian Kami berfirman kepada para malaikat, "Bersujudlah 
kamu kepada Adam,” maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia (Iblis) tidak 
termasuk mereka yang bersujud. (12) (Allah) berfirman, "Apakah yang 
menghalangimu (sehingga) kamu tidak bersujud (kepada Adam) ketika Aku 
menyuruhmu?” (Iblis) menjawab, "Aku lebih baik dari pada dia. Engkau 
ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." (13) (A Ilah) 
berfirman, "M aka turunlah kamu darinya (surga): karena kamu tidak sepatutnya 
menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah! Sesungguhnya kamu termasuk 
makhluk yang hina.” (14) (Iblis) menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu, 
sampai hari mereka dibangkitkan.” (15) (Allah) berfirman, "Benar, kamu 
termasuk yang diberi penangguhan waktu.” (16) (Iblis) menjawab, "Karena 
Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari 
jalan-Mu yang lurus, (17) kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari 
depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan 
mendapati kebanyakan mereka bersyukur.” (18) (Allah) berfirman, 
"Keluarlah kamu dari sana (surga) dalam keadaan terhina dan terusir! 
Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti 
akan Aku isi neraka Jahanam dengan kamu semua." 


Juz 8 7. AL-A'RAF 305 


Kosakata: 
1, Agwaitan? & (al-Araf/7: 16) 


Akar katanya (& -s -£ ) artinya berkisar antara dua hal. Pertama, Sesat 
sebagai lawan dari kebenaran (rusyd) atau menggelapkan sesuatu. Kedua, 
kerusakan pada sesuatu. Arti pertama terambil dari kata gaytyah yang 
artinya debu atau kegelapan yang meliputi satu benda. Seorang yang tersesat 
seakan terkena debu sehingga dia tidak bisa melihat jalan yang benar. 


2. MaOuman M adXyran 1) —-. Waka (al-A “raf/7: 18) 


M aOum, isim maf' ul, artinya terhina. Akar katanya (2-|-3) yang artinya 
berkisar antara ketidaksenangan (Kkar#hah) dan tercela (aib). Ungkapan 
Camtuhu artinya aku menghinakannya. MadYyran akar katanya (D -c -3) 
artinya berkisar antara menjauhkan dan mengusir. 


Munasabah 

Ayat-ayat yang lalu memperingatkan bahwa Allah telah memberi karunia 
kepada hamba-Nya dengan menempatkannya di atas bumi dan memberi 
sumber-sumber kehidupan, serta semua nikmat dan karunia itu wajib 
disyukuri. Pada ayat-ayat berikut ini menerangkan bahwa manusia di dalam 
hidup dan pertumbuhannya menuju kesempurnaannya selalu digoda dan 
dihalang-halangi oleh setan dan Iblis. 


Tafsir 

(11) Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah telah menciptakan A dam a.s. 
yang akan disusul oleh keturunannya. Tentang penciptaan manusia, 
Al-Our'an telah menceritakan secara rinci, baik penciptaan manusia pertama, 
yaitu Adam, maupun penciptaan keturunannya. Tentang penciptaan Adam, 
Al-Our'an telah menginformasikan bahwa Nabi Adam diciptakan melalui 
empat tahapan sebelum tahapan penghembusan roh. Keempat tahapan 
tersebut ialah: a. Fase Turz#b, b. Fase ?8n, c. Fase ! ama' Masnun, dan 
0d. Fase dalj 4. Berikut penjelasannya. 

Fase Pertama: Fase Tanah yang belum bercampur air (turzb) 

A da beberapa ayat yang menjelaskan tentang fase ini sebagaimana yang 
terdapat pada Surah al-K ahf/18: 37, al-! ajj/22: 5, ar-Ryum/30: 20, F tir/35: 11, 
G4ir/40: 67, dan ? Ii “Imram/3: 59. Dua dari enam tempat tersebut berada 
pada surah M adaniyah, yaitu ? li “lmrin/3 dan al-! ajj/22, selebihnya adalah 
pada surah-surah M akiyah. 


Salah satu di antara ayat-ayat tersebut adalah: 





306 7. AL-A'RAF Juz 8 


Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah, seperti 
(penciptaan) Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata 
kepadanya, "Jadilah!” M aka jadilah sesuatu itu. (? li “Imrm/3: 59). 

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu D td dan at-Tirmi & 
disebutkan bahwa tanah yang menjadi bahan pokok untuk menciptakan 
Adam adalah diambil dari berbagai macam dan warna tanah yang terdapat 
pada seluruh lapisan tanah. 

Dalam hadis tersebut disebutkan: 


PN A3 da pol ia slmd PNI Hai ya Led Rd ya pol gl Ulas Al Ol 

9 ya V9 NA SI Ta 

Allah menciptakan Adam dari satu genggaman (tanah) yang diambil dari 

seluruh penjuru bumi. Oleh karena itu, keturunan Adam sesuai dengan 

(warna) bumi. Di antara mereka ada yang berwarna merah, putih dan hitam 

(al-Khzzin Il: 118). Watak manusia juga berbeda, ada yang lemah lembut 
dan adapula yang keras. 


Bermacam warna kulit manusia ditegaskan pada Surah ar-Rum/30: 22 
yang De 
». PK 2 ol na 
S3 af 5 Ki Kr KAN Tian IS 43 
Gaal 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan 
bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
mengetahui. (ar-R um/30: 22) 

Fase Kedua: Fase Tanah yang bercampur air (“ 3n) 

Fase kedua ini terdapat pada 8 tempat di 7 surah, yaitu: al-A n' #m/6: 2, al- 
A'r4#/7: 12, al-M u'minyn/23: 12, as-Sajdah/32: 7, aj-t4#f4t/37: 11, & 40/38: 
11, 76, dan al-1sr#/17: 61. Seluruhnya adalah surah-surah M akiyah. 

Salah satu di 2 Bata ayat tersebut ialah: 

ATA serta GANGA 
Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal 
(kematianmu)... (al-An' tm/6: 2) 

Fase 3n atau tanah liat adalah fase dimana setelah tanah dicampur dengan 
air. Karena air adalah prasyarat bagi semua makhluk yang hidup. 

Fase Ketiga: Fase Lumpur hitam (! ama' M asnjn) 

Fase ini terjadi setelah fase kedua berlangsung lama sehingga menjadi 
Lumpur hitam yang berbau dan berubah bentuk. 

Fase ini disebutkan tiga kali dalam Surah al-! ijr/15, yaitu pada ayat 26, 
28 dan 33. Ayat 26 berbunyi: 


Juz 8 7. AL-A'RAF 307 


Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat 
kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. (al-! ijr/15: 26) 


Fase Keempat: Fase Tembikar (daljal kal Fakhkhz) 

Fase ini diceritakan oleh Al-Gur'an pada empat tempat. Tiga tempat pada 
Surah al-! ijr yang bersamaan dengan fase ketiga. Sedangkan yang keempat 
terdapat pada Surah ar-Ra4mn/55: 14. 

Dalam surah ini, Allah berfirman: 


Peri ? px » Ea - 2 » aa teh 
AS akn aa II GE 
Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. (ar- 
Rahm3n/55: 14) 
Lumpur hitam (hama' masnjn) seperti pada fase ketiga, lalu diberi bentuk 
sebagaimana manusia dalam keadaan berlubang atau kosong. 


Bentuk manusia yang diciptakan Allah adalah bentuk yang terbaik dari 
hewan-hewan yang ada. Dalam Surah At-T3n/95: 4, Allah berfirman: 





Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik- 
baiknya.(at-T 8n/95: 4) 

Keadaan ini (calon manusia yang sudah dibentuk) jika kering karena 
panas matahari misalnya, dinamakan dalj #. Dinamakan demikian karena 
benda ini jika tertiup angin akan bersuara (talj alah). 

Setelah fase ini, barulah masuk fase berikutnya, yaitu fase penghembusan 
roh dimana “orang-orangan” dari tanah liat itu, atas izin Allah, akhirnya 
menjadi manusia yang hidup dan bisa bergerak yang disebut dengan 
“basyar” (al-K h&zin III: 64, al-M ar4g? XIV: 21). 

(12) Allah bertanya kepada Iblis, “Apakah gerangan yang menyebabkan 
kamu membangkang perintah kami, enggan sujud kepada A dam ketika K ami 
memerintahkan yang demikian itu? Dengan penuh kesombongan setan 
menjawab, “Saya tidak akan sujud kepada Adam untuk menghormatinya, 
karena saya lebih tinggi dan lebih mulia dari Adam, saya Engkau ciptakan 
dari api sedang Adam Engkau ciptakan dari tanah”. Iblis menganggap api itu 
lebih mulia dari tanah. 

(13) Setelah Allah melihat tingkah laku Iblis yang menyombongkan diri, 
karena menganggap bahwa dia lebih mulia dari Adam a.s. yang 
menyebabkan dia durhaka dan membangkang dan tidak taat pada perintah- 
Nya, maka ia diperintahkan oleh Allah agar turun dari surga, tempat dia 
berada waktu itu, karena tempat itu adalah diperuntukkan bagi hamba-Nya 
yang ikhlas dan rendah hati dan bukanlah tempat untuk memperlihatkan 
keangkuhan dan kesombongan. Kemudian disusul dengan perintah agar dia 


308 7. AL-A'RAF Juz 8 


keluar dari tempat itu, karena dia telah termasuk makhluk yang hina tidak 
sesuai dengan tempat yang mulia dan terhormat itu. 

(14) Ketika Iblis mendengar perintah Allah itu agar ia turun dan keluar 
dari surga, maka Iblis minta dipanjangkan umurnya dan jangan dimatikan 
dahulu, begitu juga keturunannya sampai hari kebangkitan di hari kemudian, 
agar waktu yang cukup lama dan panjang itu dapat dipergunakan dengan 
sebaik-baiknya untuk menggoda dan menyesatkan A dam dan anak-cucunya 
selama hidup di dunia. 

(15) Permintaan Iblis agar tetap hidup bersama keturunannya selama 
anak-cucu Adam masih ada di dunia diperkenankan Allah sampai pada 
tiupan sangkakala pertama saja, ketika semua penghuni bumi ini mati 
sekaligus, termasuk Iblis dan keturunannya, dan isinya hancur musnah. Pada 
tiupan sangkakala kedua, semua manusia akan hidup kembali dan bangkit 
dari kematian. 

Firman Allah: 

nak! LAPAN Ia KI TA US Pa Oa Moe TELAT Kar ONnahr Tea 
WIN SIG LE UE oni 
(Iblis) berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka 
dibangkitkan.” (Allah) berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk 
golongan yang diberi penangguhan, sampai pada hari yang telah ditentukan 
waktunya (hari Kiamat).” (t4J/38: 79-81) 
Firman-N ya lagi: 


PEN La Sr) ay 5 PAN ANN TA L » Pera 
SB AAA PNG SA AA 
Lo ea IT R1 
Sya AE YAUNTYA 
Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua (makhluk) yang di langit 
dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali 
lagi (sangkakala itu) maka seketika itu mereka bangun (dari kuburnya) 
menunggu (keputusan Allah). (az-Zumar/39: 68) 
(16) Ayat ini menerangkan ancaman Iblis kepada Adam dan anak- 
cucunya. Karena Allah telah menghukum Iblis akibat keangkuhan dan 
kesombongannya sendiri, maka ia bersumpah akan berusaha sekuat tenaga 


menghalangi anak-cucu Adam dari jalan yang lurus untuk menyesatkan 
mereka sebagaimana disebutkan dalam firman A Ilah: 





(Iblis) menjawab, "Demi kemuliaan-M u, pasti aku akan menyesatkan 
mereka semuanya”. (t 4/38: 82) 

Iblis akan berusaha mencegah dan menghalang-halangi anak cucu A dam 
a.s. menempuh jalan yang lurus, jalan yang hak, jalan yang diridai Allah, 


Juz 8 7. AL-A'RAF 309 


jalan yang akan menyampaikan mereka kepada kebahagiaan dunia dan 
akhirat. 

(17) Iblis melihat bahwa sekedar menghalang-halangi anak-cucu Adam a.s. 
menempuh jalan yang lurus tidaklah cukup, karena itu dia akan mendatangi 
dan menyerbunya dari segala penjuru: dari depan dan dari belakang: dari 
arah kanan dan kiri, yang menurutnya ada kelemahan anak cucu A dam. Iblis 
yakin dengan strategi seperti itu banyak dari mereka yang akan tergoda, 
terpengaruh dan teperdaya sehingga iman yang ada di dada mereka menjadi 
lemah dan luntur, ajaran agama berangsur-angsur diragukan dan didustakan, 
hari Kiamat dan segala peristiwanya diingkari, amal-amal kebaikan 
ditinggalkan. Mereka tidak sanggup menguasai hawa nafsu, sebaliknya 
merekalah yang dikuasai oleh hawa nafsu, Allah memperingatkan dengan 
firman-Nya: 


FA ane TOTE Tiga Pata aa NI 


“Sungguh, A ku aa memenufi Nala Naa dengan kamu dan dengan 
orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.” (t 40/38: 85) 
Rencana dan bnget Iblis seperti tersebut di atas, benar-benar berhasil: 
2, CA Op IKAN YAA Kat ON ATA UP ag 
Dan Sage Iblis telah dapat meyakinkan terhadap HE kebenaran 
sangkaannya mereka, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari 
orang-orang mukmin. (Saba'/34: 20) 


(18) Ayat ini menerangkan sekali lagi, tentang laknat A Ilah terhadap Iblis 
dan mengusirnya keluar dari surga dalam keadaan hina dan terkutuk. Barang 
siapa dari anak cucu Adam terpengaruh oleh Iblis dan mereka mengikuti 
kemauannya, menempuh jalan sesat, menyeleweng dari akidah tauhid 
kepada kepercayaan syirik, mereka akan dimasukkan-Nya bersama Iblis ke 
dalam neraka. Firman A Ilah: 


MG ae Pur bP HIU VGA AA AJE 


(Iblis) menjawab, "Demi ana Mu, pasti Ta akan Na 
mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara 
mereka.” (t 4d/38: 82-83) 


Kesimpulan 

1. Setelah Allah menciptakan Adam, Dia memerintahkan malaikat agar 
sujud kepada Adam, maka sujudlah para malaikat kecuali Iblis, ia tidak 
sujud karena menganggap dirinya lebih mulia dari Adam, karena Iblis 
diciptakan dari api sedang A dam diciptakan dari tanah. 

2. Allah memerintahkan agar Iblis keluar dari surga karena sifatnya yang 
sombong dan angkuh. Iblis sebenarnya percaya bahwa ia diciptakan oleh 


310 7. AL-A' RAF Juz 8 


Allah tetapi ia tidak mau tunduk dan taat kepada Allah. Oleh karena itu, 
Iblis dikeluarkan dari surga sebagai makhluk yang ingkar. 

. Allah memperkenankan permohonan Iblis untuk ditangguhkan dan 
jangan dimatikan sampai hari Kiamat nanti. Permohonannya itu 
diperkenankan Allah sampai hari ditiup sangkakala yang pertama, 
walaupun permintaannya sampai hari kebangkitan. 

4. Usaha Iblis untuk menyesatkan Adam dan anak cucunya dengan segala 
macam cara dan upaya, karena Allah swt telah menghukum Iblis tersesat. 

. Perintah Allah kepada Iblis untuk keluar dari surga dalam keadaan hina 
dan semua orang yang mengikutinya akan dimasukkan ke dalam neraka 
jahannam. 


(ee) 


DN 


KISAH ADAM KELUAR DARI SURGA 
Breaker SELOKAN 
or sasak 
KI Isani aan Sega Pena 
sig an Sa HN ot Gapdba 


A 


laa Genta Bari (3333 Sala aa: ” BA BEP piara aa YAA 
a L, Ha ' #1 (Sita KA penanya 


AG a28 Dg 


5 App ear San POS KE 
era Pe Yaa at £ dora 
Saga PENANGYGA NAN Sah Fr 


“nd BAGI ,4 -a Pn PL LA 


NM SA AG 


Terjemah 
(19) Dan (Allah berfirman), “Wahai Adam! Tinggallah engkau bersama 
istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi 


Juz 8 7. AL-A'RAF 311 


janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. (A pabila didekati) kamu 
berdua termasuk orang-orang yang zalim.” (20) Kemudian setan 
membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka 
(yang selama ini) tertutup. Dan (setan) berkata, “Tuhanmu hanya melarang 
kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat 
atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga).” (21) Dan dia (setan) 
bersumpah kepada keduanya, “Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk 
para penasihatmu.” (22) Dia (setan) membujuk mereka dengan tipu daya. 
K etika mereka mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, 
maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan 
menyeru mereka, “Bukankah Aku telah melarang kamu dari pohon itu dan 
A ku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata 
bagi kamu berdua?” (23) Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah 
menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan 
memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang 
rugi.” (24) (Allah) berfirman, “Turunlah kamu! Kamu akan saling 
bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan 
kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan.” (25) (A Ilah) berfirman, 
“Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana (pula) kamu akan 
dibangkitkan.” 


Kosakata: 
1. Waswasa (»sw3 (al-A 'raf/7: 20) 


Pada mulanya ungkapan ini digunakan untuk suara gesekan perhiasan. 
Kemudian digunakan untuk bisikan setan kepada manusia secara terus 
menerus. 


2. Yakhjifan Oke (al-A 'raf/7: 22) 


Muxari' dari khajafa. Akar kata yang terdiri dari huruf-huruf (4 -c--z) 
mempunyai arti berkumpulnya sesuatu pada sesuatu yang lain. Dari arti ini 
kemudian muncul arti menempelkan sesuatu kepada sesuatu. Perbuatan 
menambal terompah disebut dengan khajf an-na'l karena dia telah 
meletakkan atau menempelkan sepotong kulit pada terompah yang ditambal. 
Kata yakhshif4n pada ayat di atas menggambarkan bahwa keduanya (Nabi 
Adam dan Siti Hawa) menempelkan daun-daun yang ada di surga, satu sama 
lain dengan maksud menutupi aurat mereka, ketika setan berhasil menipu 
mereka untuk makan buah larangan. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan tentang penciptaan A dam a.s, lalu 
Allah menyuruh malaikat sujud kepada A dam, maka sujudlah para malaikat 
kecuali Iblis, maka pada ayat-ayat berikut ini diterangkan kisah hidup antara 


312 7. AL-A'RAF Juz 8 


A dam dan Hawa selama bertempat tinggal di surga dan keluarnya dari surga 
itu. 


Tafsir 

(19) Ayat ini menerangkan bahwa setelah Allah memerintahkan Iblis 
keluar dari surga karena keangkuhan dan kesombongannya, maka Dia 
menyuruh Adam agar menempati surga bersama istrinya Siti Hawa, dan 
membolehkan mereka makan segala yang ada di dalamnya dengan sepuas- 
puasnya kecuali satu pohon tertentu di dalamnya. Apabila mereka melanggar 
larangan itu, maka mereka berarti zalim karena telah melakukan 
pelanggaran. 

(20) Ketika Iblis mengetahui dan melihat kebebasan yang diberikan 
kepada A dam dan istrinya begitu luas di dalam surga, dan kesenangan yang 
begitu banyak ia merasa tidak senang dan timbul rasa dengki dan bencinya. 
Mulailah dia berupaya untuk menipu Adam dan isterinya, agar kebebasan 
dan kesenangan yang diberikan Allah kepada Adam dan istrinya di dalam 
surga hilang dan lepas dari padanya. Akhirnya dia menemukan suatu cara, 
lalu dibisikkannya ke telinga keduanya: “Wahai Adam, tahukah kamu 
kenapa Allah melarang kamu bedua mendekati pohon itu dan makan 
buahnya? Sebenarnya larangan itu dimaksudkan agar kamu berdua tidak 
seperti malaikat yang mempunyai kelebihan dibanding dengan makhluk 
yang lain seperti kekuatan hidup sepanjang masa, tidak mati dan sebagainya, 
dan agar kamu tidak tetap dan tinggal di surga secara bebas dan bersenang- 
senang dengan sepuas hatimu. Jadi kalau kamu berdua ingin menjadi seperti 
malaikat dan tetap diam di surga ini dengan senang dan tenang disertai 
dengan kebebasan yang penuh, maka makanlah buah pohon yang dilarang 
kamu mendekatinya itu”. 

(21) Untuk menguatkan bisikan jahat dan tipu dayanya itu dia bersumpah 
kepada Adam dan Hawa, bahwa dia sebenarnya adalah pemberi nasihat yang 
benar-benar menginginkan kebahagiaan keduanya dan apa yang 
dinasihatkannya itu adalah benar. Perlu diingat bahwa Al-Gur'an tidak 
menyebut nama istri Adam itu. 

(22) Iblis menunjukkan kesungguhannya, sehingga Adam tidak melihat 
sedikit pun sesuatu yang mencurigakan. Apa yang dikemukakan Iblis dan 
dianjurkannya itu adalah bohong atau tipu daya belaka, maka keduanya 
terpengaruh dengan bujukan Iblis penipu itu, lalu mereka makan buah pohon 
yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Lalu keduanya lupa sama 
sekali akan kedudukan mereka dan larangan Allah kepada mereka, 
sebagaimana firman A Ilah: 





Dan sungguh telah Kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan 
K ami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. (“ #1420: 115) 


Juz 8 7. AL-A'RAF 313 


Al-Our'an tidak menyebutkan siapa yang terlebih dahulu makan buah 
larangan itu, apakah Adam atau Hawa. Untuk itu pencarian informasi 
tentang hal ini tidaklah penting. 

Setelah kejadian tersebut, Allah mencela Adam karena tidak 
mengindahkan larangan-Nya dan tidak mematuhi-Nya, sehingga ia 
teperdaya dan menuruti bujukan Iblis penipu itu. Lalu Allah 
memperingatkannya, “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua 
mendekati pohon itu dan makan buahnya, dan Aku telah menandaskan 
kepadamu bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata, apabila kamu 
menuruti kemauan dan kehendaknya, Aku akan mengeluarkan kamu dari 
kehidupan yang lapang, senang dan bahagia kepada kehidupan yang penuh 
kesulitan, penderitaan dan kesusahan.” Sejalan dengan hal tersebut, Allah 
berfirman: 


Kemudian K ami berfirman, “Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh bagimu 
dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu 
berdua dari surga, nanti kamu celaka.” (“ 41420: 117) 


(23) Setelah Adam dan istrinya menyadari kesalahan yang diperbuatnya, 
yaitu menuruti ajakan setan dan meninggalkan perintah Allah, dia segera 
bertobat, menyesali perbuatannya. Allah mengajarkan kepada keduanya doa 
untuk memohon ampun. Kemudian dengan segala kerendahan hati dan 
penuh khusyuk, mereka pun berdoa. 


Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. 
Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, 
niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.” (al-A'r4#f/7: 23) 

Berkat ucapan doa yang benar-benar keluar dari lubuk hatinya dengan 
penuh kesadaran disertai keikhlasan, maka Allah memperkenankan doanya, 
mengampuni dosanya dan melimpahkan rahmat kepadanya. Firman A Ilah: 





Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Dia 
pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha 
Penyayang. (al-Bagarah/2: 37) 

(24) Allah kemudian menerima tobat Adam dan istrinya, dan 
memerintahkan keduanya keluar dari surga dan turun ke bumi. Allah 
memperkuat imannya dan menerima tobatnya karena nabi itu ma'jum 
(terpelihara dari dosa), bisa salah tetapi tidak bisa terjadi kesalahan karena 


314 7. AL-A'RAF Juz 8 


dikoreksi Allah. Setelah tobatnya diterima, ia menjadi orang pilihan kembali 
dan mendapatkan bimbingan dari Allah, seperti dalam firman-N ya: 

Pa 3 22 at YA ae LI» Se engan re 
Ce GRAB IGD SA IE DESA FO ea yang 
... dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian 
Tuhannya memilih dia, maka Dia menerima tobatnya dan memberinya 
petunjuk. Dia (Allah) berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama- 
sama...” (“ 4nH20: 121-123) 

Telah menjadi sunatullah bahwa setiap perbuatan buruk akan mempunyai 
akibat yang buruk pula. Di bumi ini akan terjadi permusuhan, sebagian akan 
menjadi musuh dari sebagian yang lain. Iblis dan kawan-kawannya akan 
selalu memusuhi anak-cucu A dam. Sebaliknya anak-cucu A dam harus selalu 
waspada dan tetap memandang dan menjadikan Iblis itu musuh yang sangat 
berbahaya, karena kalau tidak mereka akan dijebloskan ke dalam neraka. 
Allah berfirman: 


Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, 
karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka 
menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. (F #ir/35: 6) 

Mereka akan tinggal dan menetap di bumi dilengkapi dengan sumber 
penghidupan yang menjadi kesenangannya sampai kepada waktu yang telah 
ditentukan oleh Allah, yaitu pada waktu berakhirnya ajal dan tibanya hari 
Kiamat sesuai dengan firman A Ilah: 


Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami 
sediakan (sumber) penghidupan untukmu... (al-A 'r#/7: 10) 


(25) Ayat ini menerangkan bahwa di bumi inilah mereka akan hidup 
sepanjang umur yang telah ditakdirkan bagi mereka dan di bumi ini pula 
mereka akan mati apabila sampai ajal mereka, suatu ketentuan yang tidak 
dapat diubah lagi, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa pula ditangguhkan 
sebagaimana firman A Ilah: 


Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau 
percepatan sesaat pun. (al-A “r4f/7: 34) 
Juga firman-N ya: 


Juz 8 7. AL-A'RAF 315 


Ka Aa Len ga 1G 83 


Dan Allah tidak akan menunda kenalan seseorang apabila waktu 
kematiannya telah datang. (al-M un#figun/63: 11) 

Selanjutnya di bumi ini pulalah mereka akan dibangkitkan dan ayat 25 ini 
sejalan dengan firman A Ilah: 





Darinya (tanah) itulah Kami menciptakan kamu dan kepadanyalah Kami 
akan mengembalikan kamu dan dari sanalah K ami akan mengeluarkan kamu 
pada waktu yang lain. (" #1420: 55) 


Kesimpulan 

1. Allah menyuruh Adam a.s. dan istrinya tinggal di surga dan makan buah- 
buahan kecuali satu pohon yang dilarang mendekatinya apalagi makan 
buahnya. 

2. Setan menjalankan tipu dayanya dengan membisikkan kepada keduanya 
bahwa sebenarnya Allah melarang mendekati pohon itu, agar mereka 
tidak bisa tinggal kekal di dalam surga itu. 

3. Adam dan istrinya lupa dan terpengaruh oleh bisikan setan itu lalu 
keduanya makan buah pohon yang dilarang itu. 

4. Adam menyadari kesalahannya lalu bertobat kepada Allah dan Allah 
menerima tobatnya, karena nabi itu ma'sum (terjaga dari dosa). 

5. Mereka disuruh turun ke bumi, meninggalkan surga. Di sanalah mereka 
hidup dan mati dan di sana pula mereka nanti akan dibangkitkan. 


316 7. AL-A'RAF Juz 8 


PERINGATAN ALLAH BERKENAAN DENGAN 
GODAAN SETAN 


ale Ld 


SA En Man A Ba 
SEA KA ET aa Pa MAA ye AN 
39037 £.. pe 2 
BNN GAREAN BKN PS AN 
tab Indar Gp pepan Kata Ha pe ikgisa 


d4 
be 


SN AAA 


Terjemah 

(26) Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan 
pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi 
pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda 
kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. (27) Wahai anak cucu 
Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia 
(setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan 
pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia 
dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa 
melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu 
pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. 


Kosakata: 
1. Risya (js) (al-Araf/7: 26) 

Diterjemahkan dengan pakaian yang indah untuk perhiasan. Kata R?sy 
pada mulanya adalah bulu burung. Sebagaimana bulu pada burung menjadi 
hiasan baginya, begitu pula dengan kata R?sy pada ayat ini maksudnya 
adalah pakaian yang indah untuk hiasan, karena pakaian mempunyai dua 
fungsi, untuk menutupi aurat dan pakaian untuk menjadi hiasan bagi 
pemakaianya. 


2. Oab'luh 4:5 (ALA raf/7: 27) 
Diterjemahkan dengan pengikut-pengikutnya. Akar katanya dari (J-— -3) 


yang artinya sesuatu yang berhadap-hadapan. Oiblat dikatakan demikian 
karena orang yang salat menghadap kepadanya. Oabilah adalah julukan 


Juz 8 7. AL-A'RAF 317 


untuk perempuan yang kerjanya mengurusi persalinan, karena dia 
berhadapan dengan bayi sewaktu lahir. Oab'! bentuk plural dari OGabilah 
yang artinya kelompok lebih dari tiga oknum yang satu dengan lainnya 
saling menerima. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu ditegaskan bahwa Allah menyuruh Adam dan 
istrinya Hawa keluar dari surga dan bertempat tinggal di bumi dijelaskan 
pula bahwa setan itu adalah musuhnya yang sangat berbahaya. Pada ayat- 
ayat berikut ini menerangkan bahwa Allah telah menurunkan kepada A dam 
dan anak cucunya segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan agama 
dan dunianya seperti pakaian yang dipergunakan untuk menutupi auratnya, 
pakaian yang dipergunakan dalam peperangan dan lain sebagainya. 
Tujuannya agar kita bersyukur kepada Allah, dan menyembah-N ya tanpa 
mempersekutukan-N ya dengan sesuatu apapun. 


Tafsir 

(26) Pada ayat ini, Allah menyeru kepada anak-cucu Adam dan 
memperingatkan nikmat yang begitu banyak yang telah dianugerahkan-N ya 
agar mereka tidak melakukan maksiat, tetapi hendaklah mereka bertakwa 
kepada-Nya, dimana saja mereka berada, sesuai dengan sabda Nabi 
M uhammad saw: 


(Jep Senen) ut MA 


“Bertagwalah kepada Allah di mana pun engkau berada.” (Riwayat 
at-T irmiG@ dari M u' tObin Jabal) 

Allah yang menurunkan hujan dari langit, yang menyebabkan tumbuhnya 
kapas, rami, wool dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat dijadikan 
bahan pakaian sesudah diolah untuk dipakai menutupi aurat kita, tubuh kita 
dan untuk menahan panas dan dingin dan dipakai dalam peperangan untuk 
menahan senjata (baju besi) pakaian juga bisa dijadikan keindahan sebagai 
perhiasan, satu hal yang disukai oleh Allah sebagaimana sabda Nabi 
M uhammad saw: 

(ba 0 8 SAN ana og) LE 3 MU 
“Sesungguhnya Allah itu sangat indah, menyenangi keindahan.” (Riwayat 
Muslim dan at-Tirmi & dari Ibnu M as' ud) 

Ini semua merupakan pakaian dan keindahan lahiriah. Di samping itu ada 
lagi macam pakaian yang sifatnya rohaniah yang jauh lebih baik dari pakaian 
lahiriah tadi, karena ia dapat menghimpun segala macam kebaikan, yaitu 
takwa kepada Allah. 

Sabda Nabi M uhammad saw: 


P3 P3 Pa On Naa Sa Na As Hi ea 
(born af 08 da alel) JS PS LA si JUS 


318 7. AL-A'RAF Juz 8 


“Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya takwa itu 
menghimpun segala kebaikan”. (Riwayat Abu Y a'I#-dari Abu Sa'd) 

Dengan takwa itu, Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk 
untuk dapat mengatasi dan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Dia akan 
memberikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak terduga-duga 
sebelumnya dan selalu dimudahkan urusan kita, sebagaimana firman A Ilah: 





Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan 
keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka- 
sangkanya. (a -? al49/65: 2-3) 


Firman Allah: 





Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan 
kemudahan baginya dalam urusannya. (A -? al49/65: 4) 

Segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah seperti memberikan 
pakaian adalah tanda bagi kekuasaan Allah dan membuktikan kebaikan-N ya 
kepada anak cucu Adam a.s. maka pada tempatnyalah kalau kita selalu 
mengingat Allah, mensyukuri nikmat-N ya, menjauhi ajakan setan dan tidak 
berlebihan dalam ucapan dan lain sebagainya. 

(27) Ayat ini menyerukan kepada anak cucu Adam agar mereka jangan 
sampai lalai dan lengah, melupakan dan menyia-nyiakan dirinya, tidak 
menyucikan dan agar membentengi dirinya dengan takwa. Hendaknya 
mereka selalu mengingat Allah, karena kalau tidak, hatinya akan berkarat 
sebagaimana berkaratnya besi. Dengan demikian, mereka akan mempunyai 
kekuatan yang membaja untuk menghadapi bujukan dan rayuan setan dan 
selamatlah mereka dari tipu dayanya dan tidak akan mengalami nasib buruk 
seperti yang telah dialami ibu bapak manusia, yaitu Adam a.s. dengan 
istrinya, sehingga keduanya dikeluarkan dari surga, pakaiannya tanggal 
sehingga auratnya kelihatan. Setan dan pengikutnya turun temurun 
memusuhi terus menerus anak-cucu Adam. Dia senantiasa mengintip dan 
memperhatikan, di mana ada kelemahan mereka, di sanalah dia memasukkan 
jarumnya sebagai godaan dan tipuan. Dialah musuh yang sangat berbahaya, 
karena dia melihat mereka, sedang mereka tidak melihatnya. Dia lebih 
berbahaya dari musuh biasa yang dapat dilihat karena musuh-musuh lahiriah 
itu dapat diketahui di mana adanya dan ke mana arah tujuannya, malah lebih 
berbahaya lagi dari musuh dalam selimut. Dia mengalir dalam tubuh 
manusia seperti mengalirnya darah, sebagaimana sabda Nabi M uhammad 
saw: 


(1 55 plang ta ly) PAN CA ASI aya SA Ol | 


Juz 8 7. AL-A'RAF 319 


“Sesungguhnya setan itu mengalir pada tubuh anak-cucu A dam sebagaimana 
mengalirnya darah dalam tubuh”. (Riwayat al-Bukh4r? dan Muslim dari 
Anas) 

Setan itu tidak ubahnya dengan bahaya penyakit yang tidak kelihatan 
kecuali dengan mikroskop yang biasanya ditularkan oleh lalat atau nyamuk 
yang dimasukkan ke dalam makanan dan minuman atau ke dalam tubuh 
manusia melalui darah. Ia menembus masuk ke dalam tubuh tanpa diketahui 
yang akibatnya menyedihkan sekali, karena sukar akan dapat sembuh dalam 
waktu singkat dan ada kemungkinan tidak dapat sembuh sama sekali. 
Berbeda dengan penyakit yang dapat dilihat dengan mata kepala seperti 
kudis dan sebagainya, dengan cepat dapat diobati dan dalam waktu singkat 
dapat sembuh. Kekhawatiran yang berakibat buruk seperti tersebut di atas itu 
dapat terjadi hanya pada manusia yang kurang atau sama sekali tidak 
beriman, karena mereka itulah yang akan menjadi mangsanya dan kepada 
merekalah, Allah telah menjadikan setan sebagai pemiliknya. 


Kesimpulan 

1. Allah memberikan kepada anak-cucu Adam pakaian yang berfungsi 
sebagai penutup aurat dan menjadi perhiasan baginya sebagai tanda 
kekuasaan-Nya, agar mereka selalu berzikir mengingat-Nya. Tetapi, 
pakaian yang lebih baik adalah takwa. 

. Allah memperingatkan kepada manusia agar jangan tertipu oleh setan 
sebagaimana halnya Adam dan Hawa sehingga keduanya dikeluarkan 
dari surga, dan jangan sampai mereka dikendalikan oleh setan yang tidak 
kelihatan. 


ND 


KEGAGALAN KAUM MUSYRIK 
DAN ALASAN-ALASAN MEREKA YANG LEMAH 


“1 38 1 - P: ed 

35 Tangan s NONA ALA ENYA ba Abal AAA Teliti 
SMAN Sa GEA AN UAS AE sega) Ao olala3 3) 

PALA & La w na 34 14 $) P 5 Ira 3 PL 
9G BARU Ia OA at ESA AAS, 
3. A3 an 3 dan 3 Su IT 233 dgn 0413 In, 33 
SEA ANT GAES Ae KAI 
PA Ae tetua 17 APE 23 A PN ba Ba (Ed kat 
13050 Cal Ne ag AL age P3 Ah sa 


tr 


C0 aan Ea 23004 
DIY GH AAN 


320 7. AL-A'RAF Juz 8 


Terjemah 

(28) Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, 
"Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah 
menyuruh kami mengerjakannya.” Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak 
pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang A Ilah 
apa yang tidak kamu ketahui?” (29) Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku 
berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan 
sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada- 
Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan 
semula. (30) Sebagian diberi-Nya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya 
menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain 
Allah. M ereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. 


Kosakata: FGXisyah ix (al-Araf/7: 28) 


Kata faYisyah adalah isim fa'il dari kata faYisya—yaffasyu—fafsyan. 
Kalimat faXisyal-amru berarti perkara itu melampaui batas. Kata fahisyah 
dalam istilah Al-Our'an berarti setiap ucapan dan perbuatan yang buruk. 
Bentuk jamaknya adalah fawdXisy. Selain kata fafisyah, Al-Gur'an juga 
sering menggunakan kata fafsya'. Kedua kata ini di dalam Al-Gur'an 
digunakan untuk beberapa makna. Di antaranya adalah kikir sebagaimana 
dalam firman Allah, “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan 
kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir)...” (al-Bagarah /2: 
268), zina sebagaimana dalam firman Allah, “Dan (terhadap) para wanita 
yang mengerjakan perbuatan keji...” (an-Nisa'/4: 15), syirik sebagaimana 
dalam firman Allah Ta'ala, “...Sesungguhnya Allah tidak menyuruh 
(mengerjakan) perbuatan yang keji...” (al-A'raf/7: 28). Dan lain sebagainya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa Allah telah menjadikan setan 
itu teman bagi orang-orang yang ingkar yang berhasil dipengaruhi dan 
dikuasai oleh setan. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan tentang orang 
yang mengikuti tradisi nenek moyang mereka meskipun tradisi itu salah. 
Ayat ini juga menjelaskan pengaruh kekuasaan setan kepada mereka, dengan 
menuruti kemauan setan itu dengan tidak disadarinya. 


Tafsir 

(28) Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang tidak beriman 
kepada Allah, dan orang-orang yang telah menjadikan setan sebagai 
pemimpinnya, apabila berbuat kejahatan, seperti mengingkari Allah dan 
menyekutukan-N ya, mereka mengemukakan alasan dan uzur, “Begitulah 
yang kami ketahui dan kami dapati dari nenek moyang kami. Kami hanya 
mengikuti apa yang telah dikerjakan mereka, bahkan Allah telah 
memerintahkan kepada kami yang demikian, dan kami hanya menuruti 


Juz 8 7. AL-A'RAF 321 


perintah-Nya.” Pengakuan mereka jelas tidak dapat dibenarkan, karena A Ilah 
mempunyai sifat kesempurnaan, tidak mungkin dan tidak masuk akal akan 
menyuruh dan memerintahkan mereka berbuat jahat dan keji seperti 
perbuatan tersebut di atas. Sebenarnya yang memerintahkan mereka berbuat 
jahat dan keji tentunya tiada lain melainkan setan sebagaimana firman A Ilah: 





Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh 
kamu berbuat keji (kikir)... (al-Bagarah/2: 268) 


M ereka mengeluarkan perkataan yang dialamatkan kepada Allah, bahwa 
Dialah yang menyuruh berbuat jahat dan keji. Itu adalah ucapan yang tidak 
beralasan yang tidak didasarkan atas pengetahuan, padahal yang demikian 
itu akan mereka pertanggungjawabkan nanti di akhirat sebagaimana firman 
Allah: 


Bobo Jo TA - Neo LA LG P3 
Tana ED ENG LAN AG Hen ae as 
Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena 


pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta 
pertanggungjawabannya. (al-Isr#/17: 36) 


(29) Ayat ini memperbaiki kekeliruan mereka, terbukti Allah 
memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka, 
“Bahwasanya Allah hanya memerintahkan kepada-ku agar berlaku adil, salat 
setiap waktu, istigamah, ikhlas dan baik di dalam semua hal,” sebagaimana 
firman Allah: 


AN Ap 3 HA gap eta 
Ft 
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 


memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan 
keji, kemungkaran dan permusuhan. (an-N aXl/16: 90) 


Allah menyuruh agar mereka mengarahkan mukanya ke Ka'bah yang 
telah ditetapkan menjadi kiblat bagi setiap orang yang salat, baik di mesjid 
maupun di tempat lain, penuh dengan keikhlasan, karena suatu amal tanpa 
disertai keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi 
M uhammad: 


(ai loe An) KE TN Jd 2 JET 


“Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali dikerjakan dengan 
ikhlas untuk (memperoleh rida)-Nya.” (Riwayat an-N as#? dari A bu U mimah) 


322 7. AL-A'RAF Juz 8 


Untuk mendorong mereka agar tetap ingat dan patuh kepada Allah, tidak 
terpengaruh kepada ajakan dan bujukan setan, mereka harus selalu ingat 
kepada Allah. Hal itu karena Allah telah menciptakan mereka pada mulanya 
dan kapada-Nya pulalah mereka akan kembali kelak. Pada hari pembalasan, 
mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah mereka 
Kalakan di 2ng 


»A ", Kia Ka aan 2 UE oa 4 Kabag Kar 
2 ai & panse GAN AKN te 


Dan kamu benar-benar aa sendiri-sendiri kepada Kami Tana 
Kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah Kami karuniakan 
kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia). (al-A n' tm/6: 94) 


(30) Manusia terbagi atas dua golongan. Golongan pertama adalah 
golongan yang telah diberi petunjuk oleh Allah di dunia ini untuk 
mengerjakan salat, menyembah-Nya dengan ikhlas dan tidak 
mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain. Sedang golongan kedua, 
adalah golongan yang telah sesat karena mengikuti ajakan setan dan 
meninggalkan perintah Allah Penciptanya. Setan itulah yang dijadikan 
pelindungnya, bukan Allah. Anehnya mereka sudah sesat dengan menempuh 
jalan yang dilarang oleh Allah mengerjakan perbuatan yang tidak diridai- 
Nya, tetapi masih menyangka bahwa mereka memperoleh petunjuk. Orang 
yang demikian adalah orang yang paling merugi, sebagaimana firman A Ilah: 


SE PA ane KE pa ENG MAgga ae NAN 
DK 


Katakanlah (Muhammad), "Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu 
tentang orang yang paling rugi perbuatannya?” (Yaitu) orang yang sia-sia 
perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah 
berbuat sebaik-baiknya. (al-K ahf/18: 103-104) 


Kesimpulan 

1. Orang-orang yang tidak beriman apabila dicela karena perbuatannya yang 
keji, mereka berdalih bahwa perbuatan mereka berasal dari nenek 
moyang mereka, bahkan menuduh bahwa Allah yang memerintahkan 
mereka berbuat demikian, padahal Allah tidak menyuruhnya. 

2. Allah menyuruh berbuat baik, adil, mengerjakan salat dan beribadah 
kepada-Nya dengan ikhlas. 

3. Manusia di hari kemudian terbagi dua golongan. Golongan yang satu 
mendapat taufik di dunia dan mereka berbahagia, dan golongan yang lain 
adalah golongan yang sesat karena mengikuti bujukan setan dan 
meninggalkan perintah Allah dan mereka merugi. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 323 


ADAB BERPAKAIAN, MAKAN DAN MINUM 


A3 AFI PI sio 2 AAA P, Fred Ps 
“ eifjar oo & Pa 21 (2 PAN 
| Vga rd -. La KE) Lag Ia 
rah 2. 2 
Ga NG pa al Kedubes beranan Peta So pisa 
| 8, Te ae PA Et . Pp) G 28, 
Wan yA AG Suga ADI 


173 P3 


SIA £ KAKI Sada Gi AAN ES Ikan (II 
Be na 
An api tpa 1354539 
Terjemah 


(31) Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada 
setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. 
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (32) 
Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari 
Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik- 
baik? Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam 
kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat.” 
Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang 
mengetahui. (33) Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya 
mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, 
perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan 
(mengharamkan) kamu mempersekutukan A Ilah dengan sesuatu. Sedangkan 
dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu 
membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.” 


Kosakata: AI-M usrifan 1543! (al-A 'r4f/7: 31) 


AI-M usrif?n berasal dari kata asrafa-yusrifu yang dapat diartikan dengan 
melampaui batas atau berlebih-lebihan. Seseorang yang mengerjakan sesuatu 
atau menggunakan sesuatu dengan sikap tidak wajar dan melebihi batas yang 
normal, dapat dikatakan bahwa ia telah bersikap isri#f atau melampaui batas 
kewajaran. Dalam Al-Ouran, kata ini sering digunakan untuk 
menggambarkan celaan Allah terhadap seseorang yang melakukan perbuatan 


324 7. AL-A'RAF Juz 8 


dengan melebihi batas kewajaran yang seharusnya. Seperti ketika Allah 
membolehkan penggunaan harta anak yatim yang dikelola untuk diri sendiri 
sebatas kewajaran yang kemudian diikuti dengan celaan bila penggunaannya 
secara berlebihan. Demikian Allah membolehkan manusia untuk makan dan 
minum sesuai dengan ukurannya, dan kemudian diikuti dengan celaan 
terhadap orang yang makan dan minum secara berlebihan. Perintah yang 
demikian merupakan tuntunan pula bahwa makan dan minum itu harus 
disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Hal yang demikian ini 
karena kadar tertentu yang dinilai cukup oleh seseorang, mungkin saja 
dianggap melebihi batas bagi yang lain. Atas dasar itu dapat dikatakan 
bahwa kata tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan 
minum atau perbuatan lainnya. 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil 
dalam semua urusan, maka pada ayat ini Allah memerintahkan agar 
memakai pakaian yang disyariatkan di tempat-tempat beribadah, baik dalam 
salat, ketika tawaf dan ibadah lainnya. Mereka juga diperintahkan untuk 
membiasakan makan dan minum secukupnya dengan tidak berlebih-lebihan. 


Sabab Nuzul 

Sebab ayat ini turun diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan 
oleh "Abd bin Humaid dari Sa''d bin Jubair, katanya, “Bahwa orang-orang 
pada zaman jahiliah tawaf sekeliling Ka'bah dalam keadaan telanjang." 
Mereka berkata, “Kami tidak akan tawaf dengan memakai pakaian yang 
telah kami pakai untuk berbuat dosa.” Lalu datanglah seorang perempuan 
untuk mengerjakan tawaf, dan pakaiannya dilepaskannya sama sekali 
sehingga dia dalam keadaan telanjang hanya tangannya saja yang menutup 
kemaluannya. Karena itu turunlah ayat ini. Diriwayatkan pula bahwa Bani 
Amir pada musim haji tidak makan daging dan lemak, kecuali makanan 
biasa saja. Dengan demikian mereka memuliakan dan menghormati haji, lalu 
orang Islam berkata, “Kamilah yang lebih berhak melaksanakan itu.” Maka 
turunlah ayat ini. 


Tafsir 

(31) Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar manusia memakai z?nah 
(pakaian bersih yang indah) ketika memasuki masjid dan mengerjakan 
ibadat, seperti salat, awaf dan lain-lainnya. 

Yang dimaksud dengan memakai z?nah ialah memakai pakaian yang 
dapat menutupi aurat dengan memenuhi syarat-syarat hijab. Lebih sopan lagi 
kalau pakaian itu selain bersih dan baik, juga indah yang dapat menambah 
keindahan seseorang dalam beribadah menyembah Allah, sebagaimana 
kebiasaan seseorang berdandan dengan memakai pakaian yang indah di kala 
akan pergi ke tempat-tempat undangan dan lain-lain. Maka untuk pergi ke 


Juz 8 7. AL-A'RAF 325 


tempat-tempat beribadah untuk menyembah Allah tentu lebih pantas lagi, 
bahkan lebih utama. Hal ini bergantung pada kemauan dan kesanggupan 
seseorang, juga bergantung pada kesadaran. Kalau seseorang hanya 
mempunyai pakaian selembar saja, cukup untuk menutupi aurat dalam 
beribadah, itu pun memadai. Tetapi kalau seseorang mempunyai pakaian 
yang agak banyak, maka lebih utama kalau ia memakai yang bagus. 
Rasulullah telah bersabda: 


KEP IK Sp IG aa an HAN ag Ip La sha J3 
Site Bbabal alyo) SI JUAN K0 13 SAS Jali V do BL A6 


(ee 
“Apabila salah seorang di antaramu mengerjakan salat hendaklah memakai 
dua kain, karena untuk Allah yang lebih pantas seseorang berdandan. Jika 
tidak ada dua helai kain, maka cukuplah sehelai saja untuk dipakai salat. 
Janganlah berkelumun dalam salat, seperti berkelumunnya orang-orang 
Yahudi”. (Riwayat a -? abr4n? dan al-B aihag? dari Ibnu "U mar) 


Diriwayatkan dari Hasan, cucu Rasulullah, bahwa apabila ia akan 
mengerjakan salat, ia memakai pakaian yang sebagus-bagusnya. Ketika ia 
ditanya orang dalam hal itu, ia menjawab, “Allah itu indah, suka kepada 
keindahan, maka saya memakai pakaian yang bagus.” 


Dalam ayat ini, Allah mengatur urusan makan dan minum. Kalau pada 
masa J ahiliyah, manusia yang mengerjakan haji hanya makan makanan yang 
mengenyangkan saja, tidak makan makanan yang baik dan sehat yang dapat 
menambah gizi dan vitamin yang diperlukan oleh badan, maka dengan 
turunnya ayat ini, makanan dan minuman itu harus disempurnakan gizinya 
dan diatur waktu menyantapnya dengan terpelihara kesehatannya. Dengan 
begitu manusia lebih kuat mengerjakan ibadat. Dalam ayat ini diterangkan 
bahwa memakai pakaian yang bagus, makan makanan yang baik dan minum 
minuman yang bermanfaat adalah dalam rangka mengatur dan memelihara 
kesehatan untuk dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Karena 
kesehatan badan banyak hubungannya dengan makanan dan minuman. 
Makanan dan minuman yang berlebihan berakibat terganggunya kesehatan. 
Karena itu, Allah melarang berlebihan dalam makan dan minum. 

Larangan berlebihan itu mengandung beberapa arti, di antaranya: 

1. Jangan berlebihan dalam porsi makan dan minum itu sendiri. Sebab, 
makan dan minum dengan porsi yang berlebihan dan melampaui batas 
akan mendatangkan penyakit. M akan kalau sudah merasa lapar, dan kalau 
sudah makan, janganlah sampai terlalu kenyang. Begitu juga dengan 
minuman, minumlah kalau merasa haus dan bila rasa haus hilang, 
berhentilah minum, walaupun nafsu makan atau minum masih ada. 


326 7. AL-A' RAF Juz 8 


2. Jangan berlebihan dalam berbelanja untuk membeli makanan atau 
minuman, karena akan mendatangkan kerugian. Kalau pengeluaran lebih 
besar dari pendapatan, akan menyebabkan hutang yang banyak. Oleh 
sebab itu, setiap orang harus berusaha agar jangan besar pasak dari tiang. 


3. Termasuk berlebihan juga adalah makan dan minum yang diharamkan 
Allah. Dalam hal ini Rasulullah telah bersabda: 


Ap an Op Sa Yp alat 3 LG SANA GAN US 


“Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan cara 
yang tidak sombong dan tidak berlebihan. Sesungguhnya Allah suka 
melihat penggunaan nikmat-N ya kepada hamba-Nya.” (Riwayat A Ymad, 
at-TirmiG dan al-! 4#kim dari Abu Hurairah) 


Perbuatan berlebihan yang melampaui batas selain merusak dan 
merugikan, juga Allah tidak menyukainya. Setiap pekerjaan yang tidak 
disukai A Ilah, kalau dikerjakan juga, tentu akan mendatangkan bahaya. 

(32) Orang-orang Arab pada masa jahiliah, terutama dari kabilah Bani 
Amir telah mengharamkan memakai pakaian ketika tawaf sekeliling K a' bah, 
telah mengharamkan sebagian makanan ketika mengerjakan haji seperti 
makan daging, makan yang berlemak dan lain-lain. Orang-orang Nasrani dan 
Yahudi pun, sebagian mereka juga mengharamkan makan yang baik-baik 
seperti halnya perbuatan orang Arab pada masa jahiliah itu. Maka ayat ini 
dengan tegas memerintahkan kepada Nabi M uhammad, untuk menanyakan 
kepada mereka, siapa yang mengharamkan semuanya itu? Jelaslah bahwa 
yang mengharamkan itu mereka sendiri, bukan merupakan wahyu yang 
disampaikan Allah kepada Rasul-Nya. 

Pakaian dan perhiasan memang sudah disediakan Allah untuk mereka dan 
Allah tidak mengharamkan makanan yang baik-baik, yang lezat-lezat seperti 
rezeki yang halal dari Allah. Memakai pakaian yang indah, berdandan dan 
berhias, serta makan makanan yang lezat-lezat yang dihalalkan Allah adalah 
merupakan kesenangan dan kegemaran manusia. Agama Islam 
membolehkannya, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. 

Meninggalkan kesenangan dan kegemaran seperti itu tidaklah termasuk 
ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kegemaran berpakaian yang 
bagus dan kegemaran makan makanan yang baik lagi halal, akan mendorong 
manusia untuk berpikir dinamis dan kreatif meningkatkan pertanian, 
membuat irigasi, serta meningkatkan kemajuan dalam bidang industri, 
seperti pabrik benang, pabrik kain, meningkatkan pemeliharaan binatang- 
binatang, seperti biri-biri, ulat sutera, binatang-binatang ternak dan lain-lain. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 327 


Selanjutnya dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar 
menyampaikan kepada umat-Nya, bahwa berhias dan berdandan dengan 
pakaian yang bagus dan indah, begitu juga makan makanan yang baik-baik 
dan lezat-lezat adalah diperbolehkan menikmatinya bagi orang-orang yang 
beriman dalam hidup mereka di dunia, juga dibolehkan untuk orang-orang 
yang bukan mukmin. Tetapi pada hari Kiamat, kenikmatan yang seperti itu 
hanyalah khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Orang-orang kafir 
tidak berhak untuk menikmatinya. Semua manusia berhak untuk 
mendapatkan hidup bahagia, menikmati segala macam pemberian Allah 
yang baik dan halal selama hidup di dunia ini. 


Sabda Rasulullah: 
Bo Iedly Gay aa ag) AA sia Dae SUN al 
(2x 


“Orang (mukmin) yang makan makanan yang baik lagi pandai bersyukur, 
sama derajatnya dengan orang puasa yang sabar menahan lapar.” (Riwayat 
A Ymad, at-Tirmi@G, an-N as#? dan al-H #kim dari Abu Hurairah). 


Firman Allah: 


Dan barang siapa berpaling dari peringatan-K u, maka sungguh, dia akan 
menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari 
Kiamat dalam keadaan buta. (“ ah#20: 124) 


Pada penutup ayat ini diterangkan bahwa Allah sudah menjelaskan ayat- 
ayat-Nya bagi kaum yang mengetahui. Di antaranya dalam ayat ini 
dijelaskan perkara adab berpakaian dan makanan yang sebagian manusia 
belum mengetahuinya, malahan dianggapnya masalah kecil saja. Padahal 
makan dan minum yang tidak berlebihan itu merupakan pokok pangkal 
kesehatan. Bila badan tidak kuat dan tidak sehat, semua pekerjaan tidak akan 
terlaksana, baik untuk mencari kehidupan, ataupun untuk beribadah kepada 
Allah. Begitu juga berdandan dan berpakaian, merupakan tanda kebahagiaan 
dan kesejahteraan dan erat juga hubungannya dengan kesehatan. Orang- 
orang yang berdandan dan berpakaian bagus, adalah terhormat dan terpuji, 
asal berdandan dan berpakaian bagus dengan niat yang baik, bukan untuk 
menyombongkan diri. 

Sabda Rasulullah: 


328 7. AL-A'RAF Juz 8 


LIA Lai M3 SJU DN JUS 013 SG Ta ag le ale Al Spa) LA 
A Pa en alaik KaNag aan ( Bp sn sn B3 
(et 02 PI dye ola ad olga) DU AS Sa daki YP ala 


Saya datang kepada Rasulullah, dengan pakaian yang buruk, maka 
Rasulullah bertanya, “Adakah engkau mempunyai harta?” Saya jawab, “Y a,” 
Rasulullah bertanya pula, “Harta apa saja?” Saya jawab, “Allah memberikan 
karunia kepada saya unta, kambing, kuda dan budak.” Berkata Rasulullah, 
“Kalau Allah sudah mengaruniaimu harta, maka hendaklah dapat dilihat 
bekas nikmat Allah itu dan kemuliaan-N ya kepadamu.” (Riwayat A bu D tud 
dari Abu al-A Ywaj dari ayahnya). 


(33) Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk 
menyampaikan kepada orang-orang yang musyrik dan kafir apa yang telah 
diharamkan Allah. Yang diharamkan Allah itu bukanlah seperti yang telah 
diharamkan oleh orang-orang musyrik yang tiada ada dalilnya atau tidak ada 
wahyu yang turun untuk mengharamkannya, tetapi mereka buat-buat saja, 
seperti mengharamkan memakai pakaian ketika tawaf atau mengharamkan 
makan daging ketika mengerjakan haji. Sesungguhnya yang diharamkan 
Allah tersebut dalam ayat ini harus dijauhi benar-benar, karena bahayanya 
sangat besar, baik terhadap yang mengerjakannya maupun terhadap umat 
manusia semuanya, larangan-larangan Allah itu adalah sebagai berikut: 


1. Mengerjakan perbuatan yang keji secara lahir atau tersembunyi, termasuk 
ke dalam perbuatan yang keji seperti berzina, homoseksual, perbuatan 
jijik dan kotor yang menimbulkan dosa yang besar. 

2. Perbuatan yang menimbulkan dosa, seperti minum khamar, berjudi dan 
lain-lain. 

3. Perbuatan yang melampaui batas, berlaku aniaya sesama manusia, dan 
memperkosa hak pribadi atau hak bersama. 

4. Mempersekutukan Allah, ini adalah perbuatan yang paling keji dan 
merupakan dosa yang besar yang tidak akan mendapat ampunan dari 
Allah. M empersekutukan sesuatu dengan Allah, seperti dengan berhala, 
batu kuburan, pohon kayu dan lain-lain, menunjukkan suatu perbuatan 
bodoh tanpa mempergunakan akal dan pikiran. 

5. Membuat-buat hukum yang tidak diperintahkan Allah atau memutar 
balikkan hukum, yang halal dikatakan haram dan yang haram dikatakan 
halal. Perbuatan seperti ini sangat dilarang Allah, sebab bisa 
menimbulkan pemahaman agama yang salah atau bisa menjadikan 
keyakinan agama yang benar jadi agama yang ba'il. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 329 


Dari perbuatan seperti inilah timbul perpecahan dalam agama, mereka 
mengaku tahu dalam persoalan agama, tapi yang sebenarnya mereka tidak 
mempunyai pengetahuan, malahan mereka membodohi orang lain. Disengaja 
atau tidak disengaja, pekerjaan mengada-ada seperti ini dilarang Allah, 
apalagi untuk menentukan suatu hukum dalam Islam. Untuk menentukan 
hukum itu, harus ada dalil yang nyata, baik dari Al-Gur'an ataupun sunah 
yang mu'tabarah, tidak dapat diterka-terka atau main sangka-sangka saja. 
Main terka atau sangka-sangka itu, tidaklah termasuk ilmu. Ilmu itu 
menumbuhkan keyakinan. Firman A Ilah: 


Ie Lg 


SN TA PE SI SU, 


Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan 
kebohongan terhadap A Ilah. (an-NaYI/16: 116) 


Kesimpulan 

1. Allah memerintahkan untuk memakai pakaian yang bagus ke tempat- 
tempat ibadah dan memerintahkan makan dan minum yang baik-baik, 
tetapi jangan berlebihan. 

2. Allah tidak mengharamkan bagi hamba-Nya untuk berdandan dan 

berhias, serta makan makanan yang lezat. 

3. Berdandan dan berhias dan makan dari karunia Allah yang baik-baik dan 
halal, adalah hak orang-orang beriman untuk menikmatinya di dunia ini, 
bersama dengan orang-orang yang bukan beriman. 

. Kenikmatan di akhirat hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. 

. Allah mengharamkan perbuatan keji baik yang nyata atau yang 
tersembunyi, perbuatan yang menimbulkan dosa, aniaya dan merugikan 
hak orang lain, mempersekutukan Allah dan membuat hukum serta 
memutarbalikkannya tanpa landasan. 


$$ 


KETENTUAN AJAL 


pia 
ANA 2 2 G33E ar Ti Aw Ag Deal au ta 
AG Za 
en 

(34) Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). A pabila ajalnya tiba, 
mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. 


330 7. AL-A'RAF Juz 8 


Kosakata: Ajal J- (al-A'raf/7: 34) 
Ajal dalam ayat ini diartikan dengan batas waktu. Kata ajal bisa diartikan 
dengan rentang waktu dari umur seseorang atau bagian terakhir dari umur. 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu dijelaskan apa-apa yang diharamkan dan yang harus 
dijauhi manusia, karena bahayanya sangat besar, baik terhadap diri yang 
mengerjakannya, maupun bagi masyarakat. Maka pada ayat ini dijelaskan 
tentang keadaan umat masa lampau yang tidak mau menerima ajaran Allah 
bahwa mereka akan menemui ajalnya kembali ke pangkuan Sang Pencipta. 


Tafsir 

(34) Ayat ini menjelaskan kenyataan sejarah, bahwa tiap-tiap umat atau 
bangsa itu ada ketentuan yang disebut ajalnya, yaitu batas waktu tertentu 
untuk maju atau mundur, jaya atau hancur. Yang menentukan ialah Allah 
sesuai dengan sunah-Nya dan kehendak-Nya. Ketentuan ajal maksudnya 
ialah ketentuan waktu turunnya azab bagi umat atau bangsa yang telah 
durhaka, tidak mau menerima kebenaran, berlaku sewenang-wenang 
sekehendak nafsunya, dan tidak segan-segan mengerjakan yang keji dan 
mungkar. 

M aka ketentuan turunnya azab itu ada dua macam, yaitu yang pertama: 
umat itu hancur musnah sampai hilang dari permukaan bumi. Seperti 
malapetaka yang telah diturunkan Allah kepada kaum Nuh, '? d, xamud, 
Fir'aun, Lu dan yang lainnya. Umat itu telah hilang dari permukaan bumi 
sebab kedurhakaan dan keingkaran mereka tidak menerima ajaran-ajaran 
yang dibawa oleh masing-masing rasul. Sudah diberi peringatan berkali-kali, 
namun mereka tidak percaya, bahkan semakin membangkang dan sombong. 
Maka tibalah ajal mereka dengan kehancuran dan kebinasaan sampai 
musnah. 


Firman Allah: 





Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa (penduduk) negeri- 
negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksa-Nya sangat pedih, sangat berat. 
(Hud/11: 102) 


Azab yang merupakan kehancuran seperti ini, hanya khusus berlaku bagi 
umat-umat terdahulu yang tidak akan terjadi lagi pada umat Nabi 
M uhammad, sebab kedatangan Nabi M uhammad adalah rahmat bagi semua 
penghuni alam ini. Allah berfirman: 


Juz 8 7. AL-A'RAF 331 


Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (al-A nbiy#/21: 107) 


Ketentuan kedua: umat itu menjadi hina, miskin, bodoh, dijajah, dan lain- 
lain. Allah menurunkan azab bukan untuk menghancurkannya, tapi umat itu 
hilang kebesarannya dan kemuliaannya, jatuh menjadi umat yang hina-dina, 
tidak ada harga dan kemuliaan lagi. 

Kenyataan sejarah sudah banyak menunjukkan bahwa umat yang pada 
mulanya jaya dan terhormat, tapi akhirnya menjadi hina dan melarat, sebab 
mereka berfoya-foya menghamburkan harta kekayaan untuk maksiat. 
Berlaku sewenang-wenang berbuat aniaya sesama manusia, menghabiskan 
harta umat dengan cara yang tidak benar, baik dengan korupsi, menipu dan 
lain-lain. Penyakit syirik merebak dengan suburnya, di samping menyembah 
Allah, mereka juga menyembah makhluk-Nya. Maka datanglah ajal umat 
atau bangsa itu, mereka menjadi umat yang lemah dan hina di mata manusia. 
Kedatangan azab tidak dapat ditangguhkan walaupun sesaat dan tidak pula 
dapat dimajukan. Tidak seorang pun yang tahu saat datangnya azab itu, 
apakah di waktu malam, atau di waktu siang, kadang-kadang datangnya 
dengan tiba-tiba, di saat umat itu sedang lengah, sedang lupa daratan, sedang 
bersenang-senang, turunlah azab Allah dengan sekonyong-konyong. 
Seandainya diketahui kapan ajal itu akan datang, tentu mereka minta 
ditangguhkan, dan mereka segera memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, 
dan meninggalkan perbuatan keji dan dosa dan lain-lain. 

Datangnya ajal secara tiba-tiba itu, memberikan pengertian bahwa Allah 
M ahakuasa dan tidak bisa dihalangi dan ditandingi oleh kekuasaan manusia. 
Akhirnya umat itu menyesal, namun penyesalan itu tidak berguna. 


Kesimpulan 

1. Ajal ialah masa turunnya ketentuan azab Allah kepada umat atau bangsa. 
Ajal itu bakal terjadi, bila suatu umat telah memuncak kedurhakaannya 
kepada Allah dan telah keterlaluan perbuatan keji serta maksiat. 

2. Ajal itu dua macam, pertama dengan menghancurkan suatu umat sampai 
musnah dari permukaan bumi, seperti yang terjadi pada umat Nabi Nuh, 
Nabi Lu. Kedua, ajal yang menimpa mereka hanya sekadar menjadikan 
suatu umat yang pada mulanya mulia dan jaya berubah menjadi umat 
yang hina-dina, miskin dan melarat. 

3. Datangnya ajal itu tidak dapat ditangguhkan dan tidak dapat pula 
dipercepat. 

4. Tidak seorang pun tahu kapan ajal itu datang, karena hanya Allah semata 
yang mengetahuinya. 


332 7. AL-A'RAF Juz 8 


PENGUTUSAN PARA RASUL DAN AKIBAT PENERIMAAN 
DAN PENOLAKAN KERASULAN 


(is 35 28! santa MO p RA 3 sa RAP Pe SA KAM 
z y ai 


HA Ao pda 
» 


Aa Daan Mata Esa 
nge ar Nan e an aoi sapa KA 
LASER GAN 333253235 FIAGEM 2 


, 
PIA Page 


2 s3 Pena Hn G3 $ Tan. 
anakan SA EU AA Ay 


Pp en PP an “rara Auto 
GAS NERG 055 If RGS 
2 ASI LENGAN EA ips 
2. tata La, aa 2 » 
3 AE KGUSKPEYKA 
teng 
DU ga 


Terjemah 

(35) Wahai anak cucu Adam! Jika datang kepadamu rasul-rasul dari 
kalanganmu sendiri, yang menceritakan ayat-ayat-Ku kepadamu, maka 
barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa 
takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. (36) Tetapi orang-orang 
yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, 
mereka itulah penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya. (37) Siapakah 
yang lebih zalim dari pada orang yang mengada-adakan kebohongan 
terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan 
memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam Kitab sampai datang para 


Juz 8 7. AL-A'RAF 333 


utusan (malaikat) Kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. M ereka 
(para malaikat) berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah 
selain Allah?” M ereka (orang musyrik) menjawab, "Semuanya telah lenyap 
dari kami.” Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri 
bahwa mereka adalah orang-orang kafir. (38) Allah berfirman, "M asuklah 
kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah 
lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat 
saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah 
orang yang (masuk) belakangan (kepada) orang yang (masuk) terlebih 
dahulu, "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah 
siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka” Allah berfirman, 
"Masing-masing mendapatkan (siksaan) yang berlipat ganda, tapi kamu 
tidak mengetahui.” (39) Dan orang yang (masuk) terlebih dahulu berkata 
kepada yang (masuk) belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan 
sedikit pun atas kami. Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah 
kamu lakukan." 


Kosakata: 


1. Nai Pbuhum «4x (al-A'raf/7: 37) 


Artinya adalah bagian mereka. Akar katanya adalah (— -v- -0) artinya 
sesuatu yang diangkat dan ditegakkan sehingga tampak'terlihat. Batu yang 
ditegakkan dan disembah oleh masyarakat jahiliyah disebut nujub. Kata 
najab juga berarti kepayahan, karena engkau terus berdiri sehingga merasa 
payah. Bagian tertentu disebut najab karena bagian tersebut telah diangkat 
dan diarahkan kepadamu. 


2. “A@iban ci'fan Cxb WS (al-A raf/7: 38) 


Artinya adalah siksaan yang berlipat ganda. Kata «i'f adalah untuk 
kelipatan sesuatu. Tidak mesti dua kali lipat karena dalam bahasa Arab kata 
ini untuk menunjukkan tambahan atas sesuatu secara tidak terbatas. 
Minimalnya adalah dua kali lipat, maksimalnya tidak terbatas. 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu Allah swt telah menerangkan bahwa tiap-tiap umat 
itu ada ajalnya, maka pada ayat ini diterangkan bahwa Allah mengutus para 
Rasul kepada umat manusia. Mereka memberi penerangan tentang pokok- 
pokok syariat untuk memberi petunjuk kepada manusia kejalan yang benar. 
Umat manusia yang menerima ajaran para Rasul itu serta bertakwa dengan 
melaksanakannya, tentu akan beruntung dan bahagia. Sebaliknya, bagi orang 
yang mendustakan ajaran para Nabi itu tentu azab dan neraka Jahanam akan 
diperolehnya. 


334 7. AL-A'RAF Juz 8 


Tafsir 

(35) Ayat ini mengingatkan manusia tentang kedatangan para rasul yang 
diutus kepada tiap-tiap umat pada masa yang telah ditentukan. M ereka 
adalah manusia, bukan makhluk lain, yang diberi tugas menyampaikan ayat- 
ayat Allah yang menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram, mana 
yang hak dan mana yang ba'il, agar manusia tidak sesat, dan tidak 
menyimpang dari jalan yang benar. Dibacakannya ayat-ayat Allah, agar jelas 
mana yang diperintahkan untuk dikerjakan dan diamalkan, dan mana yang 
dilarang untuk dijauhi dan dihindarkan. M aka orang-orang yang patuh dan 
taat terhadap ajaran yang dibawa para rasul itu, bertakwa kepada Allah dan 
senantiasa memperbaiki dirinya serta mengerjakan amal-amal saleh, orang- 
orang itu akan berbahagia dan gembira. Tidak ada baginya rasa takut dan 
sedih, baik ketika hidup di dunia ataupun di akhirat kelak. Hidup berbahagia 
dan gembira adalah merupakan karunia Allah yang sangat berharga. Lebih 
berharga dari harta dan kekayaan yang berlimpah. 

(36) Ayat ini menerangkan bahwa ada manusia yang tidak mau percaya 
kepada ayat-ayat Allah. Bukan saja tidak percaya, tetapi ditantangnya setiap 
Rasul yang datang membawa ayat-ayat Allah dengan sombong dan angkuh. 
Mereka merasa tidak pantas dipimpin oleh seorang Rasul yang mereka 
anggap kurang kemuliaannya (status sosialnya), kurang kekayaannya dan 
kurang umurnya dari mereka. Seperti halnya pemuka-pemuka suku Ouraisy 
yang menantang Nabi M uhammad dengan sombong dan takabur, tidak mau 
percaya kepadanya dan tidak mau mengikutinya. Sebab mereka menganggap 
merekalah yang lebih berhak jadi pemimpin, seperti Abu Jahal, Abu Sufyan 
dan lain-lain. Mereka itu menganggap dirinya lebih mulia dari Nabi 
M uhammad. Begitu pula pemimpin-pemimpin Y ahudi tidak mau percaya 
atas kerasulan Nabi Muhammad, karena bukan dari golongan Bani Israil, 
tetapi dari golongan bangsa Arab. Raja-raja dan pemimpin-pemimpin M ajusi 
juga begitu, tidak mau menerima kerasulan Nabi Muhammad pada 
permulaannya, karena mereka memandang hina terhadap orang Arab. Tetapi 
akhirnya banyak juga di antara mereka yang masuk agama Islam di samping 
banyak pula yang membangkang, ingkar dan menolak sama sekali kerasulan 
Nabi saw. Mereka itulah yang akan menjadi penghuni neraka untuk selama- 
lamanya. 

(37) Ayat ini menjelaskan bahwa berdusta kepada Allah dan ayat-ayat- 
Nya, adalah pekerjaan yang paling zalim. Mengada-adakan dusta dan 
kebohongan terhadap Allah ialah mewajibkan yang tidak diwajibkan Allah, 
memutar-balikkan hukum-hukum, yang halal dikatakan haram, yang haram 
dikatakan halal, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, atau 
berani mengatakan bahwa Allah beranak dan bersekutu. M endustakan ayat- 
ayat Allah berarti menolak, mempermainkan dan mengejeknya, perbuatan 
mereka dianggap sebagai perbuatan yang paling zalim, mereka akan 
menikmati kesenangan di dunia untuk sementara, namun di akhirat mereka 


Juz 8 7. AL-A'RAF 335 


akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Itulah ketentuan Allah yang 
tertulis dalam kitab suci-Nya. Firman A Ilah: 


1 KA MBA an Ahaa RA 
NA ANA aya apa Tara 


Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami paksa 
mereka (masuk) ke dalam azab yang keras. (Lugm4n/31: 24) 


Ketika orang yang zalim itu menikmati kesenangan di dunia, tiba-tiba hal 
itu berakhir, karena ajalnya sudah tiba ketika malaikat maut datang 
mencabut nyawanya. Barulah timbul penyesalan, ketika malaikat 
mengajukan pertanyaan kepadanya, manakah orang-orang yang kamu seru 
selama ini, kamu sembah, minta tolong dan tidak mau menyembah dan 
minta tolong kepada Allah? Panggillah mereka untuk menolong kamu agar 
terhindar dari bahaya api neraka yang kamu hadapi ini. Tapi apa daya, 
dengan sangat menyesal mereka menjawab, “Orang-orang yang kami 
sembah dan kami minta tolong sudah hilang lenyap dari kami, kami tidak 
tahu ke mana pergi dan di mana tempatnya. Putuslah harapan kami untuk 
mendapat pertolongan darinya.” M aka dengan terus terang mereka mengakui 
bahwa mereka telah mejadi kafir dan sesat karena menyembah dan minta 
tolong kepada berhala-berhala dan pemimpin-pemimpin yang mereka 
persekutukan dengan Allah. 

Kejadian yang digambarkan ini adalah peringatan dan ancaman Allah 
terhadap orang kafir, agar berhati-hati jangan mengikuti propaganda dan tipu 
daya seseorang yang akibatnya akan membawa kepada kekafiran dan 
kesesatan. 

(38) Pada hari Kiamat, Allah memerintahkan kepada orang-orang kafir 
agar masuk ke dalam neraka, bersama-sama umat-umat yang terdahulu, dari 
jin dan manusia. M ereka sudah lebih dahulu masuk ke dalam neraka, karena 
kekafiran dan kedurhakaan mereka. Setan dari jin dan manusia selalu 
menggoda kaumnya dan menggoda manusia agar tersesat dari jalan yang 
benar. Mereka sudah lebih dahulu berada dalam neraka. Allah berfirman: 
Tinggalah kamu bersama-sama mereka dalam neraka dan jadikanlah mereka 
sebagai penolong-penolongmu, sebagaimana kamu hidup di dunia 
menjadikan mereka tempat minta tolong. Dari ayat ini jelaslah bahwa orang- 
orang kafir itu tidak sekaligus serempak masuk neraka semuanya, tetapi 
bergelombang. Gelombang pertama masuk, kemudian menyusul gelombang 
berikutnya, maka terjadilah kutuk-mengutuk sesama orang kafir itu dalam 
neraka. Setiap kali suatu umat masuk ke neraka, dan mereka melihat 
bagaimana hebatnya azab neraka itu, mereka mengutuk kawan-kawan yang 
telah menyesatkan mereka, dimana mereka mengikuti dengan penuh setia 
kawan-kawan yang telah menyesatkannya selama hidup di dunia, yang 
sekarang telah sama-sama terjerumus ke dalam neraka. Firman A Ilah: 


336 7. AL-A'RAF Juz 8 


.. Kemudian pada hari Kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan 
saling mengutuk... (al-“A nkabut/29: 25) 


3 » » » 
2 pen Ah Lo 2 YG oo ob 2 IPL Kan 1 Rat oa 
Vani aan LAN ak Lan ASRI 33 


Orang-orang musyrik mengutuk pemimpin-pemimpin yang telah 
menyesatkannya, begitu juga orang-orang Yahudi dan Nasrani mengutuk 
pemimpin-pemimpin yang telah menyesatkannya. Begitulah tiap-tiap umat 
atau golongan mengutuk kawan-kawannya yang jadi pemimpin yang telah 
menyesatkan selama hidup di dunia. Akhirnya kalau semuanya sudah masuk 
ke dalam neraka dan mereka sudah berkumpul di dalamnya, sudah sama- 
sama merasakan pedih azab neraka, maka berkatalah para pengikut kepada 
Allah, tentang pemimpin-pemimpin yang telah menyesatkan mereka, "Ya 
Tuhan, pemimpin inilah yang menyesatkan kami, dan kami bertaklid buta 
mengikuti perintah mereka. Ya Allah, berikanlah kepada mereka siksaan 
yang berlipat ganda dalam neraka ini, lebih berat dari siksaan kami ini, 
karena mereka sesat dan menyesatkan kami.” Allah memberi jawaban 
terhadap permintaan pengikut-pengikut itu, firman-Nya, “Bagi masing- 
masing mereka sudah diberi azab yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak 
tahu.” Mereka di dalam neraka sama-sama menderita, tidak ada perbedaan 
antara pengikut dengan pemimpin yang menyesatkan, karena mereka telah 
sesat dan menyesatkan orang lain. Demikian pula yang dipimpin karena 
mereka telah sesat dan bertaklid buta menerima kesesatan. M asing-masing 
golongan tidak mengetahui macam siksaan yang ditimpakan kepada yang 
lain. 

(39) Dalam ayat ini dijelaskan, bagaimana cara pemimpin-pemimpin 
mereka berlepas diri dan tanggungjawab dari tuntutan pengikut-pengikutnya. 
Pemimpin-pemimpin yang telah lebih dahulu masuk neraka mengatakan: 
“Kalau memang seperti yang kamu tuduhkan itu, bahwa kami menyesatkan 
kamu dan hendaklah azab kami dilipatgandakan dari azab yang kamu terima, 
maka sekarang kamu rasakan azab neraka ini karena kebodohanmu, mau 
disesatkan dari jalan yang benar. Kami tidak memaksamu untuk mengikuti 
kami tetapi kamu sendirilah yang memilih jalan yang sesat itu, berbuat dosa 
dan mendurhakai Allah. Begitulah akhirnya, mereka saling salah 
menyalahkan dan hal itu tidak ada gunanya lagi, karena mereka akan sama- 
sama berada dalam api neraka yang bergejolak itu. 

Firman Allah: 





Dan (harapanmu itu) sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada 
hari itu karena kamu telah menzalimi (dirimu sendiri). Sesungguhnya kamu 
pantas bersama-sama dalam azab itu. (az-Zukhruf/43: 39) 


Juz 8 7. AL-A'RAF 337 


Kesimpulan 


L: 
2: 


KANG PER PEN KENGENUA CASE) 


Allah swt mengirim para rasul kepada manusia dari jenis manusia sendiri 
untuk memberi petunjuk dan hidayah ke jalan yang diridai Allah. 

Orang yang menerima ajaran yang disampaikan para rasul, bertakwa dan 
memperbaiki dirinya, niscaya dia tidak akan merasa takut dan gentar 
terhadap azab Allah dan tidak pula bersedih hati. 


. Orang yang tidak menerima ajaran yang disampaikan para rasul, 


mendustakan ayat-ayat Allah dan berlaku sombong, dia akan menjadi 
penghuni neraka untuk selama-lamanya. 


. Perbuatan yang paling zalim dan aniaya adalah bila seseorang berani 


mengatakan dusta terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayat-N ya, baik 
dengan hati atau perbuatan. 


. Orang yang melakukan perbuatan yang paling aniaya, semasa hidup di 


dunia, masih menerima karunia dari Allah sesuai dengan nasib yang telah 
ditentukan bagi mereka, yaitu menerima kebaikan dan keburukan. 


. Setelah nyawa mereka dicabut oleh malaikat maut, barulah mereka 


menyesali perbuatannya, yaitu ketika ditanyakan kepadanya manakah 
orang-orang yang kamu seru selain Allah yang akan menolongnya. Jawab 
mereka: Orang-orang itu sudah hilang lenyap dari mereka, sekarang 
mereka termasuk orang-orang kafir. 


. Pada hari Kiamat, mereka semua dimasukkan ke dalam neraka dengan 


cara bergiliran dan bergelombang, baik manusia ataupun jin. 


. Walaupun ketika hidup di dunia mereka bersatu, bantu-membantu dan 


tolong-menolong satu sama lain, tapi di dalam neraka mereka berpecah- 
belah, tuduh-menuduh dan kutuk-mengutuk serta tuntut-menuntut. 


BALASAN BAGI ORANG 
YANG MENDUSTAKAN AYAT-AYAT ALLAH 


3G P1 


AR Asa KAA EGA 


NB AKN Me Gapp toked 


Terjemah 


(40) Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan 


menyombong-kan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit 
bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga, sebelum unta masuk ke 


338 7. AL-A'RAF Juz 8 


dalam lubang jarum. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang- 
orang yang berbuat jahat. (41) Bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di 
atas mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang zalim. 


Kosakata: Sammil-K hiya” LI 4 (al-A 'raf/7: 40) 


Term sammil-khiya terdiri dari dua kata, yaitu samma dan al-khiya. 
Yang pertama (sammi) dapat diartikan sebagai lubang, sedang yang kedua 
(al-khiya) maknanya adalah benang. Gabungan kedua kata ini, yaitu 
sammal-khiya , dapat diartikan lubang jarum. M akna yang demikian untuk 
menggambarkan suatu lubang yang sangat kecil. Selanjutnya, lubang yang 
sangat kecil ini merupakan pengungkapan betapa sulitnya untuk memasukan 
sesuatu ke dalamnya, lebih-lebih seekor unta betina yang cukup besar. 
Walau dipaksa dengan segenap tenaga, tetap saja memasukkan unta ke 
dalam lubang kecil itu merupakan sesuatu yang mustahil. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa orang kafir 
mendustakan ayat-ayat Allah dan saling mengutuk dan menyalahkan ketika 
mendapat siksaan api neraka. Pada ayat-ayat ini dijelaskan tentang 
serangkaian siksaan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, 
berlaku sombong dan keras kepala. 


Tafsir 

(40) Y ang dimaksud dengan mendustakan ayat-ayat A Ilah dalam ayat ini, 
ialah mendustakan hal-hal yang terkait dengan ketauhidan, seperti yang 
berhubungan dengan adanya Allah dan keesaan-Nya, yang berhubungan 
dengan kenabian, hari Kiamat, hari kebangkitan dan lain-lainnya. M ereka 
mendustakan, tidak mau menerima dan menolak ayat-ayat seperti ini dengan 
sombong dan congkak, maka mereka tidak akan dibukakan pintu langit. 

Ada dua pengertian tentang tidak dibukakan pintu langit, di antaranya 
tidak akan diterima amal mereka dan tidak akan sampai kepada Allah, 
walaupun bagaimana besar amal dan usaha mereka. Bukan saja amal dan 
usaha mereka tidak sampai kepada Allah, juga doa dan permintaan mereka 
tidak akan sampai. Dalam pengertian lain menurut Ibnu “Abb:s roh mereka 
tidak langsung diterima Allah, karena Allah hanya menerima perkataan yang 
baik dan amal yang saleh, sebagaimana firman-N ya: 


Pap, pe TMT AD» 
SIB YAN AN 
Kepada-Nyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, 
Dia akan mengangkatnya. (F #ir/35: 10) 


Juz 8 7. AL-A'RAF 339 


Selain dari itu mereka tidak akan masuk ke dalam surga buat selama- 
lamanya. Dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan bagi mereka, 
bahwa mereka tidak akan masuk surga, kecuali bila unta dapat masuk ke 
dalam lubang jarum. Maksudnya, mereka mustahil akan masuk surga buat 
selama-lamanya. Demikianlah balasan yang diberikan Allah terhadap 
mereka yang berdosa seperti itu, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat- 
ayat Allah dan tidak mau menerimanya dengan cara menyombongkan diri. 

(41) Ayat ini menjelaskan lagi bahwa tempat mereka dalam neraka. 
M ereka mendapat tikar dan selimut dari api. Firman A Ilah: 





Dan sungguh, Jahanam meliputi orang-orang yang kafir. (at-T aubah/9: 49) 

Itulah balasan yang diberikan Allah terhadap orang-orang yang aniaya 
terhadap dirinya sendiri dan aniaya terhadap orang lain. Setiap orang kafir 
itu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang aniaya. 


Kesimpulan 

1. Pintu langit tidak dibukakan bagi orang-orang yang mendustakan ayat- 
ayat Allah dan orang-orang yang tidak mau menerimanya dengan cara 
menyombongkan diri. 

2. Tidak dibukakan pintu langit dengan pengertian bahwa amal dan usaha 
mereka tidak diterima Allah dan kalau dia mati, rohnya tidak akan 
diterima A Ilah. 

3. Tempat mereka dalam neraka penuh diliputi oleh api yang sangat panas 
dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Inilah 
balasan A Ilah kepada orang-orang yang berdosa dan berbuat aniaya. 


340 7. AL-A'RAF Juz 8 


BALASAN BAGI ORANG YANG BERIMAN 


I2E 2n33N PG yo 3 ae 3 Su 9 3 » ah 
nah ir aa aa PEN U RA AAN Td Sue 33 AP Om 
9 98) (LUNA I39 Shes ,D ed 


Terjemah 

(42) Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, K ami 
tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. 
Mereka itulah penghuni surga: mereka kekal di dalamnya, (43) dan Kami 
mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir 
sungai-sungai. Mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah 
menunjukkan kami ke (surga) ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk 
sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya rasul-rasul Tuhan 
kami telah datang membawa kebenaran.” Diserukan kepada mereka, "Itulah 
surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu 
kerjakan." 


Kosakata: Al-Jannah #5 (al-A'raf /7: 42) 


Kata al-jannah dapat diartikan sebagai surga atau kebun. Makna aslinya 
adalah suatu tempat yang dipenuhi dengan berbagai pepohonan. Sedemikian 
lebatnya tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya, sehingga daun-daunnya 
menutupi pandangan. Sejauh yang dapat dicapai penglihatan hanyalah 
hijaunya dedaunan karena rimbunnya. Selanjutnya al-jannah ini 
dimaksudkan sabagai tempat yang merupakan balasan bagi orang yang 
beriman dengan tulus kepada Allah ketika hidup di dunia akan masuk surga 
yang keadaan dan kenikmatannya tidak pernah mereka temukan sebelumnya. 
Inilah balasan Allah bagi mereka yang selalu taat pada ajaran dan perintah- 
Nya. 


M unasabah 
Pada ayat yang lalu dijelaskan tentang ancaman bagi orang-orang kafir 
dan orang-orang berdosa, bagaimana keadaan mereka di dalam neraka. Pada 


Juz 8 7. AL-A'RAF 341 


ayat-ayat ini dijelaskan bagaimana Allah memenuhi janji-janji-N ya terhadap 
orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan bagaimana kesenangan 
mereka di dalam surga. 


Tafsir 

(42) Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang beriman dan 
beramal saleh sesuai dengan kesanggupannya akan menjadi penghuni surga. 
Hal ini sebagai balasan mereka mengimani Allah dan membenarkan 
kerasulan Nabi Muhammad, yang telah menyampaikan wahyu dan ajaran 
agama, dengan penuh ketaatan mengerjakan segala perintah dan menjauhi 
segala larangan-Nya, mereka tidak akan dikeluarkan dari surga dan segala 
kenikmatan yang ada tidak akan dicabut untuk selama-lamanya. 

Allah tidak akan memikulkan kewajiban kepada seseorang melainkan 
sesuai kesanggupannya. Semua perintah dan larangan Allah, tidak berat dan 
tidak pula memberatkan. Amal saleh yang akan menjadikan seseorang 
sebagai penghuni surga adalah mudah, tidak sulit dan tidak susah. Agama 
Islam adalah agama yang mudah dikerjakan, bukan agama yang berat. 
M udah dikerjakan oleh laki-laki - perempuan, tua - muda, dan orang sehat - 
orang sakit, bahkan mudah dikerjakan oleh semua lapisan masyarakat, 
kapanpun di mana pun mereka berada. 

(43) Ayat ini menerangkan bagaimana keadaan penghuni surga yang jauh 
berbeda dari keadaan penghuni neraka, seperti siang dan malam. Penghuni 
surga tidak mempunyai rasa dendam dan benci. Allah membuang rasa 
dendam dan dengki itu dari dalam dada mereka. Allah menumbuhkan rasa 
kasih sayang, santun, menghormati, dan bergembira. Kebalikan dari 
penghuni neraka, mereka bermusuhan satu dengan yang lain, tuntut- 
menuntut, tuduh-menuduh dan hina-menghinakan. Penghuni surga 
bersenang-senang dan bergembira dalam surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, tetapi penghuni neraka dalam keadaan susah dan bermuram 
durja, mereka diliputi oleh api yang bernyala-nyala. Penghuni surga 
senantiasa bersyukur dan berterimakasih, menunjukkan kebahagiaan dan 
kegembiraan mereka. 

M ereka memuji Allah yang telah memberinya petunjuk selama hidup di 
dunia sehingga mereka menjadi orang yang beriman dan beramal saleh yang 
menyebabkan mereka menjadi penghuni surga. Kalau bukan karena petunjuk 
Allah, tentu mereka tidak mempercayai Rasul Allah, atau mereka akan 
menjadi orang yang zalim dan durhaka. Karena Rasul diutus untuk 
membawa ajaran-ajaran yang benar, menuntun umatnya mempercayai A Ilah 
Yang Maha Esa dan Maha Berkuasa dan mendorong mereka untuk 
mengerjakan amal saleh. Kemudian penghuni surga mendengar seruan dari 
malaikat, suatu seruan yang sangat menyenangkan dan menggembirakan, 
seruan yang merupakan penghormatan dan kemuliaan, yaitu inilah tempatmu 
yang bernama surga yang sudah diwariskan Allah untukmu sebagai balasan 
dari amal salehmu yang kamu kerjakan selama hidup di dunia. 


342 7. AL-A'RAF Juz 8 


M asuk surga adalah balasan dari amal saleh yang dilandasi iman kepada 
Allah. Juga karena adanya rahmat dari Allah. Kalau rahmat dari Allah tidak 
ada, seseorang belum tentu akan masuk surga, yaitu suatu tempat 
kesenangan yang disediakan Allah bagi hamba-Nya yang beriman dan 
beramal saleh, tetapi bila tidak ada rahmat Allah, tentu seseorang tidak akan 
masuk surga. Sebab tidaklah sebanding amal saleh dengan nikmat surga itu. 

Dari kata-kata “Kami wariskan” terkandung di dalamnya rahmat Allah. 
Tidak mungkin seseorang masuk surga, walaupun besar amal salehnya tanpa 
adanya rahmat Allah baginya. Sabda Rasulullah: 


Pra SAY UY, JB TA J5 GI Y, 16 Ad Ala ta Je 


(nya al 02 dag Seal yo) A33 allah SI 
Amal perbuatan (seseorang) tidak akan memasukkannya ke dalam surga. 
Mereka (para sahabat) bertanya, “Apakah engkau juga begitu ya 
Rasulullah?” Rasul menjawab, “Juga saya begitu, kecuali kalau Allah 
memberikan kepada saya rahmat dan karunia-Nya.” (Riwayat al-B ukh4#? dan 
M uslim dari Abu Hurairah) 


Kesimpulan 

1. Orang yang beriman dan beramal saleh akan menjadi penghuni surga 
untuk selama-lamanya. 

2. Allah tidak akan membebankan kewajiban kepada seseorang melainkan 
sesuai kesanggupannya. 

3. Ajaran agama Islam adalah ajaran yang mudah untuk dikerjakan, buat 
seluruh tingkatan manusia di mana pun mereka berada. 

4. Penghuni surga tidak mempunyai rasa dendam dan dengki satu sama lain, 
tetapi mereka dalam keadaan saling kasih mengasihi, cinta mencintai dan 
selalu riang gembira. Mereka bersyukur memuji Allah sebagai tanda 
berterima kasih atas hidayat yang diberikan-N ya semasa mereka hidup di 
dunia. 

5. Orang mukmin yang masuk surga adalah karena amal baiknya dan 
rahmat serta karunia Allah. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 343 


DIALOG ANTARA PENGHUNI SURGA 
DAN PENGHUNI NERAKA 


.. NA 24 #43 ” 4 279 2... ba pny 
GIS Apa MA, SPI IG Sona 
PN MADA L IN oa T la PITA 20153 Tan ani 1 
Sy 2G yaaa AN ANA KHeehan TKA Londi 
tr P 


Bd Pena og eat Ia Aria P 
Ora pa RASA ala Adi 


” 


Terjemah 

(44) Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, 
"Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami 
itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan 
kepadamu itu benar?” Mereka menjawab, "Benar.” Kemudian penyeru 
(malaikat) mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang 
zalim, (45) (yaitu) orang-orang yang menghalang-halangi (orang lain) dari 
jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari 
kehidupan akhirat.” (46) Dan di antara keduanya (penghuni surga dan 
neraka) ada tabir dan di atas A'r#f (tempat yang tertinggi) ada orang-orang 
yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. M ereka 
menyeru penghuni surga, "Salimun “alaikum” (salam sejahtera bagimu). 
Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera (masuk). (47) Dan 
apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka 
berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama 
orang-orang zalim itu.” 


Kosakata: A'raf S5 (al-A 'raf/7: 46) 

Kata ini bentuk jamak dari “urf yaitu tempat yang tertinggi dari sesuatu. 
Kata 'urf bisa terkait dengan sesuatu yang hissi (bisa dilihat) seperti al-A 'raf. 
Jengger pada ayam jago juga disebut “urf karena ia berada di bagian teratas 
dari badannya. Rambut yang ada dileher kuda juga disebut “urf. Kata yang 


344 7. AL-A'RAF Juz 8 


satu akar dengan “urf adalah “arf yang berarti wewangian, karena benda itu 
baunya sehingga diketahui oleh orang banyak. Disamping untuk sesuatu 
yang Yissi, digunakan juga untuk yang maknawi seperti kata Irfim yaitu 
pengetahuan, karena pengetahuan pada mulanya tersembunyi kemudian 
muncul dan menjadi jelas. Begitu juga dengan Ma'rUf artinya kebaikan, 
karena hal itu sudah diketahui oleh orang banyak. Sementara Ibn Fzris 
mengembalikan akar kata (5 -) -£) pada arti ketenangan (Sak?nah, 
uma'n?nah). Contohnya ma'rjuf (kebaikan) atau 'arf (wewangian) yang 
membikin orang tenang, kebalikan ma'rUf adalah mungkar. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah swt menerangkan keadaan neraka dan 
penghuninya, keadaan surga dan penghuninya. Pada ayat ini Allah 
menerangkan tentang dialog penghuni surga dengan penghuni neraka, 
sesudah mereka menetap di tempatnya masing-masing. Dialog ini 
merupakan pertanyaan ahli surga tentang bagaimana nasib mereka yang 
tinggal dalam neraka, apakah mereka sudah mendapatkan apa yang Allah 
ancamkan atas mereka ketika di dunia. 


Tafsir 

(44) Ayat ini menerangkan bahwa kelak di akhirat akan terjadi dialog 
antara penghuni surga dan penghuni neraka. Hal ini terjadi, setelah penghuni 
surga menetap dalam surga dan penghuni neraka sudah menetap dalam 
neraka. Penghuni surga dengan segala kenikmatan dan kesenangan yang 
diperoleh, dan dengan wajah berseri-seri menghadapkan mukanya ke arah 
penghuni neraka yang sedang menderita karena kedurhakaan dan 
kekafirannya kepada Allah dan kepada Rasulullah, seraya berkata, 
“Sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Allah kepada 
kami yang disampaikan Rasul-Nya. Kami telah memperoleh kesenangan, 
kemuliaan yang abadi yang tidak dapat kami ceritakan bagaimana nikmatnya 
dalam surga. Apakah kamu sudah memperoleh azab dan siksaan?” M ereka 
menjawab, “Benar, kami sedang menerima azab, sebagaimana yang telah 
diancamkan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Nya.” Di tengah-tengah 
percakapan yang seperti itu, terdengarlah satu seruan dari malaikat yang 
mengatakan, “Kutukan A Ilah terhadap orang zalim yang menganiaya dirinya 
sendiri yang tidak mau menerima kasih sayang Allah semasa di dunia, yaitu 
memasuki surga yang sudah dijanjikan Allah.” 

(45) Ayat ini menjelaskan, siapa yang dimaksud dengan orang-orang 
yang zalim. Yaitu orang-orang yang selalu berusaha melarang diri mereka 
sendiri ataupun orang lain untuk menuruti jalan Allah sebagaimana yang 
telah disampaikan Rasul Allah. Melarang mengikuti ajaran-ajaran agama 
yang benar, untuk mencari keridaan Allah. Berusaha menyesatkan orang lain 
dari jalan yang benar. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 345 


Selain dari itu termasuk orang yang zalim, ialah orang-orang yang 
berusaha menyelewengkan ajaran agama, tidak menurut ajaran yang 
sebenarnya. Cara yang mereka pakai untuk tujuan tersebut bermacam- 
macam. Di antara yang paling besar dosanya ialah menumbuhkan penyakit 
syirik. Tauhid diubah menjadi syirik dengan mencampuradukkan ajaran 
tauhid dengan ajaran agama lain dalam beribadah dan berdoa. 
Mempersekutukan Allah dengan berhala dan lain-lain atau dengan 
menjadikan berhala itu sebagai wajilah kepada Allah, perbuatan itu adalah 
termasuk syirik dan jelas dilarang. Firman Allah: 


A33 PASI AKAN nga GAS BALA NN AG, 
ah 

dana 003 

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati- 

Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan 


salat dan menunaikan zakat: dan yang demikian itulah agama yang lurus 
(benar). (al-Bayyinah/98: 5) 


Cara yang lain lagi ialah dengan menimbulkan segala macam keraguan 
dalam agama, mereka mempersulit cara yang berlebih-lebihan untuk 
mengerjakan berbagai perintah agama. Sehingga orang lambat-laun akan lari 
dari agama. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu termasuk orang-orang 
yang tak percaya kepada akhirat. Mereka tidak percaya datangnya hari 
Kiamat, tidak percaya dengan hari pembalasan dan lain-lain yang 
berhubungan dengan hari Kiamat. 

(46) Ayat ini menerangkan bahwa antara penghuni surga dan penghuni 
neraka ada batas yang sangat kokoh. Batas itu berupa pagar tembok yang 
tidak memungkinkan masing-masing mereka untuk keluar dan untuk 
berpindah tempat. Di atas pagar tembok itu ada suatu tempat yang tertinggi, 
tempat orang-orang yang belum dimasukkan ke dalam surga. Mereka 
bertahan di sana menunggu keputusan dari Allah. Dari tempat yang tinggi itu 
mereka bisa melihat penghuni surga dan melihat penghuni neraka. Kedua 
penghuni itu kenal dengan tanda yang ada pada mereka masing-masing. 
Seperti mengenal mukanya yang telah disifatkan Allah dalam Al-Our'an. 
Firman Allah: 


, Beng aa Ig eh Anh. Par Yaa 2» PENA Pera sena 
AIA SG ane deep 07239 PE OA 309 
Gd GXIA 


Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria, dan 
pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang tertutup debu (suram), tertutup 


346 7. AL-A'RAF Juz 8 


oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan kesusahan). Mereka itulah orang- 
orang kafir yang durhaka. (“A basa/80: 38-42) 


Mereka yang tinggal di tempat yang tinggi di atas pagar batas itu 
mempunyai kebaikan yang seimbang dengan kejahatannya, belum bisa 
dimasukkan ke dalam surga, tetapi tidak menjadi penghuni neraka. M ereka 
untuk sementara ditempatkan di sana, sambil menunggu rahmat dan karunia 
Allah untuk dapat masuk ke dalam surga. 

Diriwayatkan dari Ibnu M as' ud, bahwa Rasulullah bersabda: 


- - “9... ag UKG Bina SA HN na SP 
SAS TSS Us ENG DES IA AA Pp SIA 
SE J3 rana MEI IE Be 2 13) HE JS 5 Juan at 

a 1 "as Ban SEN 3 LA ia Fr Pad 4 2 9 prana 
S9 BEA 3 MN LL oi JB lang MS SEM yah J3 


bon ot 98 HP ad ol) Oak: 
“Diletakkan timbangan pada hari Kiamat lalu ditimbanglah semua kebaikan 
dan kejahatan. Maka orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya 
dari pada timbangan kejahatannya meskipun sebesar biji sawi/atom dia akan 
masuk surga”. Dan orang yang lebih berat timbangan kejahatannya dari pada 
timbangan kebaikannya meskipun sebesar biji sawi/atom, ia akan masuk 
neraka. Dikatakan kepada Rasulullah, bagaimana orang yang sama 
timbangan kebaikannya dengan timbangan kejahatannya? Rasulullah 
menjawab: mereka itulah penghuni A'r4#f, mereka itu belum memasuki surga 
tetapi mereka sangat ingin memasukinya.” (Riwayat Ibnu Jar8r dari Ibnu 
M as' ud) 


Sesudah itu Ibnu Mas'ud berkata, “sesungguhnya timbangan itu bisa 
berat dan bisa ringan oleh sebuah biji yang kecil saja. Siapa yang timbangan 
kebaikan dan kejahatannya sama-sama berat, mereka penghuni A'r4, 
mereka berdiri menunggu di atas jembatan. 

Kemudian mereka dipalingkan melihat penghuni surga dan neraka. 
Apabila mereka melihat penghuni surga, mereka mengucapkan: 
“Keselamatan dan kesejahteraaan bagimu. Apabila pandangan mereka 
dipalingkan ke kiri, mereka melihat penghuni neraka, seraya berkata, "Y a 
Tuhan kami janganlah Engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang 
zalim". M ereka sama-sama berlindung diri kepada Allah dari tempat mereka. 
Ibnu Mas'ud berkata, “Orang yang mempunyai kebaikan, mereka diberi 
cahaya yang menerangi bagian depan dan kanan mereka. Tiap-tiap orang dan 
tiap-tiap umat diberi cahaya setibanya mereka di atas jembatan, Allah 
padamkan cahaya orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. 
Tatkala penghuni surga melihat apa yang di hadapan orang-orang munafik, 
mereka berkata, “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami.” Adapun 


Juz 8 7. AL-A'RAF 347 


penghuni A'r4#f, cahaya mereka ada di tangan mereka, tidak akan tanggal. 
Pada waktu itu Allah berfirman : 


M ereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera (masuk). 
(al-A “r4f/7: 46) 


Yang dimaksud dalam ayat ini, bahwa penghuni A'r#f itu menyeru 
penghuni surga, mengucapkan selamat sejahtera, karena kerinduan mereka 
atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada penghuni surga. Mereka 
belum juga dapat masuk ke dalamnya, sedang hati mereka sudah sangat 
rindu untuk masuk. 

(47) Ayat ini menerangkan, bila penghuni A'r#f ini mengalihkan 
pandangannya ke arah penghuni neraka, timbullah ketakutan mereka, lalu 
memohon kepada Allah agar mereka jangan dimasukkan bersama orang- 
orang yang zalim itu ke dalam neraka. Sedangkan melihat penghuni surga 
adalah kesenangan dan kesukaan mereka. Karena itu ketika mereka melihat 
surga mengucapkan salam sejahtera, karena kerinduan hati mereka melihat 
kesenangan yang ada di dalamnya. Jadi maksud ayat ini adalah 
menumbuhkan rasa takut dan gentar kepada penghuni A'r#f itu, agar dapat 
dijadikan pelajaran bagi manusia untuk berhati-hati agar jangan mengerjakan 
pekerjaan yang dapat mendatangkan dosa. 


Kesimpulan 

1. Pada hari Kiamat akan terjadi dialog antara penghuni surga dan penghuni 
neraka. 

2. Penghuni surga telah dapat menikmati janji Allah yang disampaikan 
Rasul-Nya, yaitu masuk surga berkat rahmat Allah, ketaatan dan amal 
saleh mereka, penghuni neraka merasakan ancaman Allah karena 
kedurhakaan mereka kepada Allah dan Rasul, yaitu masuk neraka. 

3. Kutukan Allah akan selalu menimpa orang-orang yang aniaya, yaitu 
orang yang tidak mengikuti ajaran-Nya dan selalu berusaha untuk 
menyelewengkan ajaran-ajaran Allah dari yang sebenarnya dan mereka 
tidak percaya kepada hari akhirat. 

4. Antara penghuni surga dan penghuni neraka ada batas-batas yang 
merupakan pagar tembok yang kuat dan di atas batas ada suatu tempat 
yang tertinggi yang bernama A'r4f. 

5. Penghuni A'r#f, ialah orang yang kebaikannya sama berat dengan 
kejahatannya. M ereka bertempat tinggal di sana untuk sementara, sambil 
menunggu rahmat dan ampunan dari Allah untuk ditempatkan dalam 
surga. 

6. Penghuni A'r4#f itu dapat melihat penghuni surga dan penghuni neraka 
yang telah dikenalnya dengan tanda-tanda yang ada pada wajah mereka. 


348 7. AL-A'RAF Juz 8 


AA 


. Bila penghuni A'r4#f melihat penghuni surga, mereka senang dan gembira 
seraya mengucapkan salam sejahtera. Mereka ingin agar segera masuk 
surga. Tetapi bila muka mereka dipalingkan ke arah penghuni neraka, 
mereka ketakutan lalu mereka berdoa agar jangan dimasukan bersama 
orang zalim itu. 


DIALOG PENGHUNI A'R? F 
DENGAN PENGHUNI NERAKA 





(48) Dan orang-orang di atas A'r#f (tempat yang tertinggi) menyeru 
orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, 
“Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan, (ternyata) 
tidak ada manfaatnya buat kamu. (49) Itukah orang-orang yang kamu telah 
bersumpah, bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?” (Allah 
berfirman), “Masuklah kamu ke dalam surga! Tidak ada rasa takut padamu 
dan kamu tidak pula akan bersedih hati.” 


Kosakata: AiYabul A'raf WNI Sluwi (al-A'raf/7: 48) 


Kata aj Yab adalah bentuk jama' dari j aXiba-yaj Yabu-j uYbatan, yang 
artinya bersahabat, berteman, berkawan. AjYab adalah jama' dari j #tibun 
yang artinya : kawan, teman, sahabat. 

Sedangkan al-A raf adalah bentuk jama' dari kata 'urf, yaitu"tempat 
yang tertinggi dari sesuatu". Karena itu pula, maka rambut yang terdapat di 
leher kuda dinamai 'urf. Tempat yang tinggi dimana pengawas rumah 
tahanan mengawasi para tahanan juga dinamai 'urf. Dengan demikian, maka 
makna aj Yabul a'raf adalah teman-teman atau orang-orang di atas tempat 
yang tertinggi. Tetapi makna yang lebih tepat dari Aj Yabul A'raf adalah 
teman-teman, atau orang-orang di atas a'raf, karena a'raf juga adalah nama 
suatu tempat. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 349 


M unasabah 

Sesudah Allah swt menerangkan dialog penghuni surga dengan penghuni 
neraka pada ayat yang lalu yang cukup mengerikan dan menakutkan, maka 
pada ayat ini Allah menerangkan dialog penghuni A'r4#f dengan penghuni 
neraka tentang harta yang mereka banggakan ketika hidup di dunia. 


Tafsir 

(48) Ayat ini menerangkan dialog penghuni A'r# dengan penghuni 
neraka yang terdiri dari orang-orang yang sombong dan takabur pada masa 
hidup di dunia. Orang-orang yang merasa mulia karena kekayaan dan 
hartanya yang banyak, merasa bangga hidup di dunia, memandang hina 
terhadap orang-orang mukmin yang miskin dan lemah, yaitu lemah kekuatan 
dan lemah kedudukan, dan sedikit pengikutnya. Mereka selalu 
membanggakan, bahwa siapa yang hidup kaya dan mulia, serta berkuasa di 
dunia, itulah orang-orang yang akan berbahagia di akhirat dan terhindar dari 
azab Allah. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-N ya: 


- Pa BA ' BRA 2 oya yg read AG 

AT Den 3 EL PA TN KAOS, 
Ta Asi AAN » "31 2 

WE Tudamgal Neta Ka ng 

Dan setiap Kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, 

orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) berkata, "Kami benar-benar 

mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan.” Dan mereka 


berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak (dari pada kamu) 
dan kami tidak akan diazab.” (Sab434: 34-35) 


Penghuni A'rif mengenali mereka dengan tanda-tanda yang ada pada 
mereka, seperti yang bermuka hitam dan berdebu serta tanda-tanda yang 
dapat dikenal semasa hidup di dunia, seperti pemimpin Guraisy dan 
golongan-golongannya yang menjadi musuh Islam, dan selalu menindas dan 
menganiaya orang-orang Islam, di antaranya Abu Jahal, Walid bin M ugirah, 
Aj bin Wail dan lain-lain. Penghuni A'rif mengatakan kepada mereka, 
“Tidakkah dapat menolongmu dari siksaan api neraka harta kekayaanmu 
yang banyak, kesombonganmu terhadap orang-orang mukmin yang kamu 
anggap lemah. Tidak adakah faedah dan pahala yang kamu harapkan, 
sehingga kamu terlepas dari siksa yang pedih.” 

(49) Ayat ini menerangkan kelanjutan pembicaraan penghuni A'r4#f 
dengan mereka yang tersebut di atas. Ketika pembicaraan ditujukan kepada 
golongan orang mukmin yang mereka anggap lemah, miskin dan hina dan 
yang pernah mereka siksa dulu seperti duhaib, Bilal dan Keluarga Yasir. 
Lalu diajukan pertanyaan kepada mereka dengan nada mencela dan 
menghina, “Inikah orang-orang yang kamu katakan dulu, bahwa mereka 
tidak akan mendapat rahmat dari Allah, sampai kamu berani bersumpah dan 


350 7. AL-A'RAF Juz 8 


berlagak sombong sambil menghina mereka? Bagaimana kenyataannya 
sekarang, merekalah yang beruntung dan mendapat rahmat dari Allah, 
sedang kamu meringkuk dalam neraka menerima segala macam azab dan 
siksaan A lah. 

Kemudian sesudah percakapan itu, Allah mempersilahkan penghuni 
A'r# masuk ke dalam surga, sesudah tertahan sementara di tempat yang 
bernama A'r4f itu. Allah mempersilahkan, “M asuklah ke dalam surga, kamu 
tidak usah merasa takut dan sedih di dalamnya. Begitulah keadaan orang- 
orang yang durhaka dan sombong semasa hidup di dunia, mereka di akhirat 
akan dihina dan dicela bukan saja oleh penghuni surga, tetapi juga oleh 
penghuni A “r4#f yang menunggu keputusan dari Allah untuk masuk ke dalam 
surga. 


Kesimpulan 

1. Pada hari Kiamat akan terjadi dialog antara penghuni A'r4#f dengan 
orang-orang durhaka yang membanggakan harta kekayaannya serta 
berlaku sombong ketika hidup di dunia. 

2. Kepada mereka dikatakan bahwa harta kekayaan dan pangkat serta 
kesombongan, tidak akan berguna semuanya pada hari Kiamat, dan tidak 
akan dapat membantu melepaskan dari siksa neraka. 

3. Diperlihatkan kepada mereka, bahwa orang mukmin yang pernah mereka 
pandang hina, miskin, pernah mereka siksa dan aniaya, mendapat rahmat 
dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga. 

4. Akhirnya penghuni A'r#f dengan rahmat Allah dipersilakan masuk ke 
dalam surga dengan tidak merasa takut dan merasa sedih. 


PENGHUNI NERAKA MINTA TOLONG 
KEPADA PENGHUNI SURGA 


31 PN senat aa? LE AMAN TA 

: Ha Sa AA GANGA KE SPSS Uh 

45 Pa SAN Pap Ang eh g Aa 

Capen 3! PAS LAN JeA KA 6 

Pn Nu, SANG 2 nana PS Bh 20 

dea Na DAPAT N G3 
aadan 

& Ka aoi 


Terjemah 
(50) Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, "Tuangkanlah 
(sedikit) air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah 


Juz 8 7. AL-A'RAF 351 


kepadamu.” Mereka menjawab, "Sungguh, Allah telah mengharamkan 
keduanya bagi orang-orang kafir,” (51) (yaitu) orang-orang yang menjadikan 
agamanya sebagai permainan dan senda-gurau, dan mereka telah tertipu oleh 
kehidupan dunia. Maka pada hari ini (Kiamat), Kami melupakan mereka 
sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena 
mereka mengingkari ayat-ayat K ami. 


Kosakata: APxU Ys551 (al-A 'raf/7: 50) 
Artinya curahkanlah. Akar katanya (-- -s -—) yang berarti meluncurnya 
sesuatu dengan mudah. Seperti air mata yang bercucuran (al-Mz#'idah/5: 83) 


atau bertolaknya manusia bagaikan air yang mengalir dari Arafah menuju 
Muzdalifah (al-Bagarah/2: 199). 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan tentang dialog penghuni surga dengan 
penghuni neraka dan dialog penghuni A'r#f dengan penghuni neraka, maka 
pada ayat ini dijelaskan bagaimana pembicaraan penghuni neraka dengan 
penghuni surga, bagaimana permintaan mereka agar diberi nikmat yang ada 
dalam surga itu. 


Tafsir 

(50) Ayat ini menerangkan, bahwa penghuni neraka meminta tolong 
kepada penghuni surga agar diberikan sedikit air atau makanan kepada 
mereka sebagai rezeki dan pemberian Allah kepada penghuni surga. 
Penghuni neraka sudah sangat haus dan lapar, karena panasnya api neraka. 
Maka dengan tidak malu-malu mereka minta tolong kepada penghuni surga 
agar diberi air dan makanan, sebenarnya mereka sudah tahu, bahwa 
permintaan mereka tidak akan berhasil, bahkan hanya untuk menambah 
siksaan saja kepada mereka. Maka permintaan mereka mendapat jawaban 
yang cukup menyedihkan perasaan mereka, menambah haus dan lapar 
mereka. Penghuni surga menjawab, “Sesungguhnya Allah telah 
mengharamkan air dan makanan bagi orang-orang kafir, sebagaimana A Ilah 
mengharamkan mereka masuk surga dan menambah pedih siksaan neraka 
bagi mereka. Diriwayatkan dari Ibnu "A bb:s: 


MIS selai Ia FIS ash LAN Ip are AU dah ai EN se 


(AS ora) ASI SE laga Al Ol NAS cai 


“Bahwa seorang penghuni neraka memanggil kawannya,“W ahai saudaraku, 
tolonglah aku, sesungguhnya aku telah terbakar, maka berikanlah sedikit air 
kepadaku. Maka dikatakanlah kepada saudaranya (yang diminta 
pertolongan) itu. Jawablah permintaan itu. Maka saudaranya membacakan 


352 7. AL-A'RAF Juz 8 


ayat ini, “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang- 
orang kafir.” (Riwayat Ibnu Jar?r dari Ibnu “Abbzs) 


(51) Ayat ini menerangkan, siapakah orang kafir yang telah diharamkan 
Allah minum dan makan makanan yang diberikan kepada penghuni surga. 
M ereka itulah orang-orang yang semasa hidup di dunia, mengaku beragama 
tapi hanya sekadar berolok-olok dan bermain-main saja. Mereka tidak 
beragama dengan maksud untuk mensucikan jiwanya dan untuk 
mendapatkan pahala di sisi Allah di akhirat nanti. M ereka beragama hanya 
sekadar nama saja, tetapi amal perbuatan mereka bertentangan dengan ajaran 
agama. Malahan kadang-kadang mereka menjadi penghalang berlakunya 
ajaran agama dalam masyarakat. 

Mereka sudah tenggelam dalam buaian kenikmatan hidup di dunia. 
Mereka hanya mengikuti hawa nafsu, bersenang-senang dan bergembira 
dengan tidak memperdulikan halal haram, yang hak dan yang batil. M ereka 
tidak seperti orang-orang beriman, menjadikan dunia ibarat kebun untuk 
dapat ditanami dengan kebaikan-kebaikan yang hasilnya dapat dipetik nanti 
di akhirat. Karena sudah terbenam dalam gelombang keduniawian, dibuai 
dan diayun oleh kesenangan sementara, sedang kesenangan yang selama- 
lamanya mereka lupakan. Pantas kalau pada hari Kiamat Allah melupakan 
mereka, tidak menolong mereka, karena semasa hidup di dunia mereka lupa 
kepada Allah, seolah-olah mereka tidak akan pulang ke kampung yang 
abadi. M aka pada hari Kiamat Allah membiarkan mereka dalam api neraka 
yang menyala-nyala, karena mereka tidak mau berbuat amal saleh semasa 
hidup di dunia, tidak percaya akan hari akhirat dan mereka selalu 
membantah dan mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasul- 
rasul-N ya bahkan mereka menentang Rasul-rasul Alah itu. 


Kesimpulan 

1. Penghuni neraka tidak malu meminta air dan makanan kepada penghuni 
surga, karena mereka tidak tahan menderita haus dan lapar akibat 
panasnya api neraka. 

2. Permintaan mereka ditolak, bahkan dijawab dengan kalimat yang 
menambah siksaan, yaitu Allah telah mengharamkan makanan dan 
minuman penghuni surga bagi penghuni neraka. 

3. Mereka digolongkan kepada orang kafir, karena selama hidup di dunia, 
mereka tidak sungguh-sungguh beragama, mereka sudah tenggelam 
dalam kesenangan hidup, bahkan mereka menentang ayat-ayat Allah. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 353 


AL-OUR'AN MERUPAKAN PETUNJUK 
DAN RAHMAT BAGI ORANG BERIMAN 


Kasta 4 Pe Geo ,g PA Hu KAA NP nu 

SIRI PA AA Se RAS AS Ain 

(NT Meta DEK TARUNG r.. 

:E 38 Nag A3 ada Ben ban AG apn Aa, aa 

Ho : AP PA Unang 23 SApARG NI 
(223 ang Mi ”  » 1 “2 


Papan PAT AYAa Barry 1 NS 


Terjemah 

(52) Sungguh, Kami telah mendatangkan Kitab (Al-Our'an) kepada 
mereka, yang Kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan 
rahmat bagi orang-orang yang beriman. (53) Tidakkah mereka hanya 
menanti-nanti bukti kebenaran (AI-Our'an) itu. Pada hari bukti kebenaran itu 
tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh, 
rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah 
pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami 
atau agar kami dikembalikan (ke dunia) sehingga kami akan beramal tidak 
seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?” M ereka sebenarnya 
telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu 
telah hilang lenyap dari mereka. 


Kosakata: Ta'w:l UU (al-A'raf/7: 53) 

Kata ta'wil adalah bentuk masdar dari awwala - yuawwilu - ta'w:lan 
yang artinya berkisar pada penafsiran, penjelasan, atau substansi sesuatu, 
atau tibanya masa sesuatu. Yang dimaksud oleh ayat 53 surah al-A 'raf 
adalah tibanya apa yang diberitakan para Rasul dari ancaman-ancaman Al- 
Our'an, seperti keniscayaan hari akhir. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan tentang keadaan penghuni surga, 
neraka dan A'r#f, dan juga dialog antara mereka yang dapat dijadikan 
pelajaran dan peringatan agar manusia terhindar dari penyesalan dan 
mendapat petunjuk kepada jalan yang benar. Pada ayat ini diterangkan 
tentang kitab Al-Our'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan diterangkan 
pula bagaimana akibat orang-orang yang menentang dan mendustakannya 
pada hari Kiamat. 


354 7. AL-A'RAF Juz 8 


Tafsir 

(52) Ayat ini menjelaskan tentang kitab yang telah diturunkan kepada 
manusia, yaitu Al-Our'an kitab samawi yang mengandung penjelasan- 
penjelasan dan petunjuk-petunjuk bagi manusia dalam ayat-ayat yang cukup 
jelas dan terang karena telah dijelaskan oleh Allah kepada manusia dengan 
perantaraan Rasul-Nya M uhammad saw. Al-Our'an itu menjadi petunjuk dan 
rahmat bagi orang-orang yang beriman yang mempercayai bahwa Al-Our'an 
adalah wahyu dari Allah. Bila seseorang mau mempelajarinya, dan mau 
mengamalkan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-N ya, 
dia akan mendapatkan kebahagiaan dan rahmat Allah. Al-Our'an berisi 
pokok-pokok dasar agama secara umum, baik yang berhubungan dengan 
akidah dan ibadah, maupun yang berhubungan dengan muamalah, pergaulan 
yang luas antar bangsa di dunia ini. 

Dengan adanya Al-Our'an sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia, 
maka diharapkan penyakit taklid buta dengan mengikuti cara-cara nenek 
moyang yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Our'an, syirik, menyembah 
selain Allah, seperti berhala, kubur yang dianggap keramat, dan lainnya 
dapat dihilangkan. Al-Our'an mengajarkan tauhid, hanya kepada Allah 
manusia beribadah dan meminta pertolongan. Dengan demikian, ungkapan 
seperti yang terdapat dalam firman Allah di bawah ini tidak terdengar lagi, 
yaitu: 


» » NY, — £.. - AN 
Gr aa PEG AS JELAGI 


"Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu 
(agama) dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka.” (az- 
Zukhuf/43: 23) 


(53) Ayat ini menerangkan bagaimana keadaan orang-orang yang tidak 
mau menjadikan Al-Our'an sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidupnya 
untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mereka lebih 
mempercayai ajaran nenek moyang yang sesat dari pada ajaran Al-Our'an yang 
disampaikan Rasulullah saw dengan benar. Dengan perbuatan seperti ini 
berarti mereka menunggu datangnya hukuman Allah yang mengakibatkan 
penyesalan. Pada hari Kiamat, apa yang mereka tunggu itu menjadi 
kenyataan. 

Janji dan ancaman yang disampaikan para rasul akan terbukti pada hari 
Kiamat, yaitu orang yang beriman dan berbuat baik akan mendapat 
kebahagiaan, dan orang yang kafir akan menerima hukuman dan berada 
dalam kesengsaraan. Pada hari itu, orang-orang yang lupa kepada Allah dan 
tidak percaya kepada para rasul yang telah membawa petunjuk dan 
kebenaran, bahkan mereka juga yang ragu dan menentangnya. Karena itu, 
bila mereka mendapat hukuman, maka hal itu merupakan suatu yang wajar. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 355 


Pada hari itu mereka tidak punya daya untuk menghindar dari hukuman. 
Yang dapat mereka lakukan hanya berangan-angan kalau saja ada 
pertolongan dari orang atau sesuatu yang pernah diagungkan atau disembah, 
seperti nenek moyang yang dijadikan rujukan taklid atau berhala yang 
dijadikan sembahan. M ereka juga berangan-angan untuk dikembalikan hidup 
ke dunia, agar mereka dapat bekerja dan beramal baik sesuai dengan ajaran 
Allah. Angan-angan seperti ini tidak mungkin terjadi. Mereka tidak dapat 
kembali ke dunia, karena alam dan isinya telah hancur. Karena itu, pada 
akhir ayat ini disebutkan bahwa mereka telah merugi. Di dunia mereka 
merugi karena telah mengotori dirinya dengan syirik dan maksiat, dan di 
akhirat mereka juga merugi karena mendapat hukuman. 

Mereka merugi karena semua yang mereka kerjakan di dunia tidak 
membawa keuntungan sedikit pun. Hilang dan lenyap dari pandangan 
mereka apa yang mereka ada-adakan selama ini. Mereka mengharapkan 
syafa'at dari sesuatu yang mereka sembah. Syafa'at yang diharap-harapkan 
itu tak kunjung datang. Akhirnya timbul penyesalan dan kerugian. 


Kesimpulan 

1. Al-Gur'an diturunkan Allah, cukup jelas dan terang, menjadi petunjuk 
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

2. Orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai Al-Our'an dan Rasul- 
rasul A Ilah pasti akan mendapat hukuman Allah atas kedurhakaan mereka. 

3. Pada hari Kiamat barulah mereka mengakui, bahwa Rasul-rasul A Ilah itu 
diutus dengan membawa kebenaran. 

4. Orang-orang kafir menyesal dan merugi, sebab pertolongan yang diharap- 
harapkan, seperti dari berhala-berhala yang mereka sembah atau nenek 
moyang yang menjadi rujukan taklid mereka tidak kunjung datang. 


ALLAH MAHA PENCIPTA 
MAP ant HPE! , at GG 
EP NI Bap Gaga NA AI 
NN patas SEN 
SAS 5 Kyai ATP as rei 


Terjemah 
(54) Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan 
bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas “Arsy. Dia 


356 7. AL-A'RAF Juz 8 


menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia 
ciptakan) matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-N ya. 
Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. M ahasuci Allah, 
Tuhan seluruh alam. 


Kosakata : 
1. Istawa “ala al- Arsy £R! ES (al-A 'raf/7: 54) 


Artinya : Bersemayam di atas “Arsy. Akar katanya adalah («s -5 -) 
artinya hal yang menunjukkan pada lurus, tidak bengkok, sama, rata, di 
tengah, sempurna, tetap, teguh dan lain sebagainya. Sedangkan kata istawa 
jika dikatakan istawa al- a'am berarti makanan itu sudah matang, karena 
sudah sempurna masaknya. Ungkapan istawa Ila al-sama' berarti Allah 
menuju ke langit atau berkehendak menuju kesana atau sampai kesana untuk 
mengatur semua urusan yang berhubungan dengan langit dan bumi. 
Ungkapan istawa “ala al-'Arsy berarti Allah bersemayam di atas “Arsy dan 
teguh di atasnya. Ungkapan terakhir ini tidak bisa dirincikan bagaimana 
Allah bersemayam di atas “Arsy. Kita hanya disuruh mengimani saja karena 
termasuk ayat mutasyabihat. 


2. “Arsy #3! (al-A 'raf/7: 54) 


Pada mulanya kata “Arsy adalah sesuatu yang beratap (syai' musaggaf). 
Pohon anggur yang diberi kayu-kayu di atasnya agar batang-batangnya 
menjalar dengan teguh dan kokoh di atasnya disebut ma'rusy . “Arsy juga 
bisa berarti singgasana raja. Dari sini bisa dibayangkan posisi raja yang 
berada di atas seperti halnya sesuatu yang beratap. Dari pengertian Yissi ini 
lalu ditarik ke pengertian maknawi yang berarti keteguhan, kemantapan 
(tawaffug) dari sini muncul arti kekuasaan (al-sul dn), keperkasaan (al- Izz) 
dan lainnya. Akan halnya bagaimana bentuk “Arsy Allah, adalah sesuatu 
yang tidak bisa diketahui dengan pasti. Yang penting bahwa Allah berkuasa 
dan mantap dengan kekuasaan-Nya itu. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menggambarkan keadaan orang-orang 
kafir di akhirat dan penyesalan mereka karena telah mengikuti anjuran 
pemimpin-pemimpin dan setan-setan, sedangkan Rasul-rasul Allah telah 
datang dan mengajak mereka agar menganut agama tauhid. M aka pada ayat 
berikut Allah menjelaskan bahwa Dia adalah Pencipta langit dan bumi dan 
bagaimana besarnya kekuasaan-N ya dan bagaimana hebat dan rapi ciptaan- 
Nya, untuk menjadi bukti bagi manusia bahwa Dia sajalah Tuhan yang 
berhak disembah dan dipanjatkan doa kepada-N ya. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 357 


Tafsir 


(54) Pada permulaan ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah yang 
menciptakan langit dan bumi dalam enam hari (masa). Dialah Pemilik, 
Penguasa dan Pengaturnya, Dialah Tuhan yang berhak disembah dan 
kepada-N ya manusia harus meminta pertolongan. 


Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanya langit dan bumi saja, 
tetapi yang dimaksud ialah semua yang ada di alam ini, karena yang 
dimaksud dengan langit ialah semua alam yang di atas, dan yang dimaksud 
dengan bumi ialah semua alam di bawah, dan termasuk pula alam yang ada 
di antara langit dan bumi sebagaimana tersebut dalam firman-N ya: 


Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya 
dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas "Arsy. (al-Furgan/25: 59) 


Adapun yang dimaksud dengan enam hari ialah enam masa yang telah 
ditentukan Allah, bukan enam hari yang kita kenal ini yaitu hari sesudah 
terciptanya langit dan bumi, sedang hari dalam ayat ini adalah sebelum itu. 
Berikut ini penjelasan arti enam hari dalam ayat ini menurut para ilmuwan: 


Menurut Marconi (2003) penjelaskan keenam masa tersebut sebagai 
berikut: Masa Pertama, yakni masa sejak “Dentuman Besar” (Big Bang) dari 
Singularity, sampai terpisahnya Gaya Gravitasi dari Gaya Tunggal 
(Superforce), ruang-waktu mulai memisah. Namun Kontinuum Ruang- 
Waktu yang lahir masih berujud samar-samar, dimana energi-materi dan 
ruang-waktu tidak jelas bedanya. Masa Kedua, masa terbentuknya inflasi 
Jagad Raya, namun Jagad Raya ini masih belum jelas bentuknya, dan disebut 
sebagai Cosmic Soup (Sup Kosmos). Gaya Nuklir-Kuat memisahkan diri 
dari Gaya Elektro-Lemah, serta mulai terbentuknya materi-materi 
fundamental: guarks, antiguarks, dan sebagainya. Jagad Raya mulai 
mengembang. Masa Ketiga, masa terbentuknya inti-inti atom di Jagad Raya 
ini. Gaya Nuklir-Lemah mulai terpisah dengan Gaya Elektromagnetik. Inti- 
inti atom seperti proton, netron, dan meson tersusun dari guark-guark ini. 
Masa ini dikenal sebagai masa pembentukan inti-inti atom 
(Nucleosyntheses). Ruang, waktu serta materi dan energi, mulai terlihat 
terpisah. Masa Keempat, elektron-elektron mulai terbentuk, namun masih 
dalam keadaan bebas, belum terikat oleh inti-atom untuk membentuk atom 
yang stabil. Masa Kelima, terbentuknya atom-atom yang stabil, memisahnya 
materi dan radiasi, dan Jagad Raya, terus mengembang dan mulai nampak 
transparan. Masa Keenam, Jagad raya terus mengembang, atom-atom mulai 


358 7. AL-A'RAF Juz 8 


membentuk aggregat menjadi molekul-molekul, makro-molekul, kemudian 
membentuk proto-galaksi, galaksi-galaksi, bintang-bintang, tata-surya tata 
surya, dan planet-planet. 

Adapun mengenai lamanya sehari menurut agama hanya Allah yang 
mengetahui, sebab dalam Al-Our'an sendiri ada yang diterangkan bahwa 
sehari di sisi Allah sama dengan seribu tahun, dalam firman-Nya yang 
disebutkan: 


» bag 2 AG A2 Got yg 
DIN Dp Ie op OI, 


Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun 
menurut perhitunganmu. (al-! ajj/22: 47) 

Dan ada pula yang diterangkan lima puluh ribu tahun seperti dalam 
firman-Nya: 





: Ketiga. Achmad Marconi menjelaskan tentang enam masa kejadian semesta alam, 

yang secara singkat kami sarikan sebagai berikut: 

1. Masa Pertama, terjadinya “Dentuman Besar” (Big Bang). Waktu t — 0 sampai 
waktu t 10” detik, pada saat suhu alam semesta atau Jagad Raya, mencapai 
T—10” ”K. Pada suhu ini gaya Gravitasi memisahkan diri dari gaya Tunggal 
(Superforce). Kontinum Ruang-Waktu yang lahir masih berujud samar-samar, 
dimana energi dan ruang-waktu tidak jelas bedanya. 

2. Masa Kedua, terbentuknya “Sup Kosmos' (Cosmos Soup). Akhir masa pertama, 
hingga suhu Alam Semesta turun sampai T—10'' 'K. Alam semesta mengalami 
proses inflasi. Gravitasi muncul sebagai pernyataan adanya materi, dan gaya 
inti-kuat memisahkan diri dari gaya inti-lemah dan gaya elektromagnetis. 
Pemisahan terjadi pada suhu T - 10” "K, pada waktu t — 10” detik. 
Fundamental sub-atomic particles: guarks dan antiguarks, mulai terbentuk 

3. Masa Ketiga, Sintesa Inti Atom (Nucleosyntheses). Akhir masa kedua, hingga 
suhu Jagad Raya turun sampai T-10” 'K. Pada masa ini dimulailah sintesa atau 
pembentukan inti-inti atom. Guarks bergabung sesamanya, membentuk inti-inti 
atom, seperti: proton, netron, meson dil. 

4. Masa Keempat, tahap keempat dimulai sejak berakhirnya tahap ketiga, hingga 
temperatur Jagad Raya berada dibawah 10" 'K, kerapatan materi tinggal 
sepersepuluh kilogram perliter. Dalam tahap ini ada kemungkinan terjadinya 
pengelompokan-pengelompokan materi fundamental, elektron mulai terbentuk, 
namun masih dalam keadaan bebas, dan belum terikat oleh inti-atom. 

5. Masa Kelima, terbentuknya atom-atom yang stabil. Artinya elektron-elektron 
mulai terikat oleh inti-inti atom, dan terjadilah atom-atom yang stabil di Jagad 
Raya ini. Terjadi pemisahan materi dan radiasi, sehingga alam semesta menjadi 
tembus cahaya. Proto-galaksi mulai terbentuk. 

6. Masa Keenam, terbentuknya Galaksi, bintang, tata-surya dan planet. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 359 


Para malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan, dalam sehari 
setara dengan lima puluh ribu tahun. (al-M a'arij/70: 4) 


Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa hari yang enam itu ialah 
hari-hari kita sekarang di antaranya yang diriwayatkan oleh AYmad dan 
M uslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata: 


BE ea Hp AAN AI Gl NIS ale Calo MI Ip Lag AE 
LAN BE SEN FI SISA GE GNI Pp ASN Ga AL F3 G3 Ji 
AL SIN Gp JAR AA BS G3 ab Ra GAN G3 2 ea 

JAN AAA BE SAS A3 SEL LAB AT 13 Giaa 


“Rasulullah memegang tanganku lalu bersabda, “Allah menciptakan 
tanah pada hari Sabtu, menciptakan bukit-bukit pada hari Ahad, menciptakan 
pohon pada hari Senin, menciptakan hal-hal yang tak baik pada hari Selasa, 
menciptakan cahaya pada hari Rabu, menciptakan gunung-gunung pada hari 
Kamis, dan menciptakan Adam pada hari Jum'at sesudah Asar, merupakan 
ciptaan terakhir, pada saat terakhir itu antara waktu asar dan permulaan 
malam”. (Riwayat A Ymad dan M uslim dari Abu Hurairah) 


Hadis ini ditolak oleh para ahli hadis karena bertentangan dengan naj Al- 
Our'an. Dari segi sanadnya pun hadis ini adalah lemah karena dirawikan 
oleh Hajjad bin Muhammad al-Ajwar dari Juraij yang sudah tidak waras di 
akhir hayatnya. Menurut al-M anar hadis ini termasuk hadis-hadis Israiliyat 
yang dibikin oleh kaum Y ahudi dan Nasrani dan dikatakan dari Rasulullah 
saw. Pada ayat-ayat yang lain diterangkan lebih terperinci lagi tentang masa- 
masa penciptaan langit dan bumi seperti terdapat dalam firman A Ilah: 


24 


Te RD At 'y KAA Ta eta Ia Aa LAN KA $ £ Pen: Lega 4 
VE DINI EL PB ANN KAI 


Katakanlah, “Pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi 
dalam dua masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu bagi-Nya? Itulah 
Tuhan seluruh alam.” (Fujjilat/41: 9) 

Allah menciptakan gunung-gunung yang kokoh di atas bumi. Dia 
memberkahi dan menentukan kadar makanan penghuninya dalam empat 
masa yang sama (cukup) sesuai bagi siapa yang memerlukannya. Kemudian 
Dia menuju kepada penciptaan langit dan bumi itu masih merupakan asap, 


360 7. AL-A'RAF Juz 8 


Allah berkata kepadanya dan kepada bumi, “Datanglah kamu keduanya 
menurut perintah-Ku dengan suka atau terpaksa. Keduanya menjawab, 
“Kami datang dengan suka.” Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam 
dua masa dan Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami 
hiasi langit yang terdekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan K ami 
memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang 
M ahaperkasa lagi M aha M engetahui. 

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penciptaan bumi yang berasal dari gumpalan-gumpalan yang kelihatan 
seperti asap adalah dua masa dan penciptaan tanah, bukit-bukit, gunung- 
gunung serta bermacam-macam tumbuh-tumbuhan dan bintang dalam 
dua masa pula. Dengan demikian sempurnalah penciptaan bumi dan 
segala isinya dalam empat masa. 

2. Penciptaan langit yang berasal dari gumpalan-gumpalan kabut itu dengan 
segala isinya dalam dua masa pula. Adapun bagaimana prosesnya 
kejadian langit dan bumi. Al-Gur'an tidak menjelaskannya secara 
terperinci dan kewajiban para ahli untuk menyelidikinya dan mengetahui 
waktu atau masa yang diperlukan untuk masing-masing tahap dari tahap- 
tahap kejadiannya. 

Kemudian setelah selesai penciptaan langit dan bumi, A Ilah bersemayam 
di atas Arsy mengurus dan mengatur semua urusan yang berhubungan 
dengan langit dan bumi sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaan-N ya. Tentang 
bagaimana Allah bersemayam di atas Arsy-Nya dan bagaimana Dia 
mengatur semesta alam ini tidaklah dapat disamakan atau digambarkan 
seperti bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya karena Allah 
tidak boleh dimisalkan atau disamakan dengan makhluk-N ya. Namun hal ini 
harus dipercayai dan diimani dan hanya Allah sendiri Yang M engetahui 
bagaimana hakikatnya. Para sahabat Nabi tidak ada yang merasa ragu dalam 
hatinya mengenai bersemayam-N ya Allah di atas Arsy. M ereka meyakini hal 
itu dan beriman kepada-Nya tanpa mengetahui bagaimana gambarannya. 
Demikianlah Imam Malik berkata ketika ditanyakan kepadanya masalah 
bersemayamnya Allah di atas Arsy sebagai berikut, “B ersemayamnya Allah 
adalah suatu hal yang tidak asing lagi, tetapi bagaimana caranya tidak dapat 
dipikirkan." 

Kerasulan itu adalah dari Allah dan kewajiban Rasul ialah 
menyampaikan, maka kewajiban manusia ialah membenarkannya. 
Demikianlah pendapat dan pendirian ulama-ulama dari dahulu sampai 
sekarang, maka tidak wajar manusia memberanikan diri untuk 
menggambarkan bersemayam-Nya Allah di atas Arsy-Nya. Na'm bin 
AYmad guru Imam al-Bukhar? berkata tantang hal itu, “Orang yang 
menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya adalah kafir, orang yang 
mengingkari sifat Allah sebagaimana diterangkan-N ya (dalam kitab-N ya) 
adalah kafir, dan tiadalah dalam sifat Allah yang diterangkan-Nya atau 
diterangkan Rasul-Nya sesuatu penyerupaan. Maka barang siapa yang 


Juz 8 7. AL-A'RAF 361 


menetapkan hal-hal yang diterima dari hadis yang sahih sesuai dengan 
keagungan Allah dan meniadakan sifat-sifat kekurangan bagi-N ya, maka 
sesungguhnya dia telah menempuh jalan yang benar. Selanjutnya Allah 
menerangkan bahwa Dialah yang menutupi siang dan malam sehingga 
hilanglah cahaya matahari di permukaan bumi dan hal ini berlaku sangat 
cepat. Maksudnya malam itu selalu mengejar cahaya matahari telah tertutup 
terjadilah malam dan di tempat yang belum terkejar oleh malam, matahari 
tetap meneranginya dan di sana tetaplah siang. Demikianlah seterusnya 
pergantian siang dengan malam atau pergantian malam dengan siang. Dalam 
ayat lain A lah berfirman: 


si Aa sc c Ka aka AT 1,4 .£ aa Perut tea 

SAI TEE KN TEA SS EN In AN GE 
» » .& £ & 

ATA LN AA EA An TI Ten Au La 

@ MEN NASI AN GAS NG AAN Sa 


Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar: Dia 
memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan 
menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu 
yang ditentukan. Ingatlah! Dialah Y ang M ahamulia, M aha Pengampun. (az- 
Zumar/39: 5) 


Hal ini terjadi karena bumi yang berbentuk bulat selalu berputar pada 
sumbunya di bawah matahari. Dengan demikian, pada permukaan bumi yang 
kena cahaya matahari terjadilah siang dan pada muka bumi yang tidak 
terkena cahayanya terjadilah malam. Kemudian Allah menerangkan pula 
bahwa matahari, bulan dan bintang semuanya tunduk di bawah perintah-N ya 
dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Semuanya bergerak sesuai 
dengan aturan yang telah ditentukan dan di antaranya tidak ada yang 
menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditentukan itu. Dengan demikian 
terjadilah suatu keharmonisan dan keserasian dalam perjalanan masing- 
masing sehingga tidak akan terjadi perbenturan atau tabrakan antara satu 
dengan yang lainnya, meskipun di langit terdapat bintang-bintang dan 
benda-benda langit lainnya yang jumlahnya tak terhingga. Semua itu adalah 
karena Dia M aha Pencipta, Maha M engetahui lagi M ahabijaksana. M ahasuci 
Allah Tuhan semesta alam. Hanya Allah yang patut disembah, kepada-N ya 
setiap hamba harus memanjatkan doa memohon karunia dan rahmat-Nya dan 
kepada-Nya pula setiap hamba harus bersyukur dan berterima kasih atas 
segala nikmat yang telah diberikan-N ya. Sungguh amat jauh kesesatan orang 
yang mempersekutukan-N ya dengan makhluk-Nya dan memohonkan doa 
kepada sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat atau mudarat. 


362 7. AL-A'RAF Juz 8 


Kesimpulan 

Allah sebagai Pencipta langit dan bumi serta Pengatur semua yang ada pada 
keduanya. Dialah yang patut disembah, dipanjatkan doa kepada-Nya dan 
disyukuri nikmat dan karunia-N ya. 


ETIKA BERDOA 


Ana an aa tag 2 #8 
EN EA Fto KN Aas GEN 
73 2 Sigra Gn 5 "Hai AG - PEBATATA 
Oikena A1 BAN LAGI 140596320383 Sg 


Terjemah 

(55) Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang 
lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 
(56) Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 
dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat 
kebaikan. 


Kosakata: Ud' u 'ss3i (al-A 'raf/7: 55) 

Kata ud'u adalah bentuk Amr dari da' a-yad' u-Da' watan-Du'a'an 
yang artinya menyeru, memanggil, mengajak, mengundang, menjamu, 
memohon, dan berdoa. Ud'u adalah fi'il amr dalam bentuk jama' yang berarti 
berserulah kamu, atau bermohonlah kamu, atau berdoalah kamu. Yang 
dimaksud oleh ayat 55 surah al-A'raf di atas adalah berdoalah kamu. 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu diterangkan tentang tauhid rububiyyah yaitu 
keyakinan tentang keesaan Allah dan Allah adalah Pencipta dan Pemelihara 
alam semesta, maka pada ayat-ayat ini diterangkan tentang tauhid uluhiyyah 
yang hanya kepada Allah-lah manusia menyembah dan memohon 
pertolongan, dan Allah adalah tempat pengabdian dalam beribadah. Berdoa 
adalah kunci ibadah. M aka berdoa itu hanya langsung kepada Allah semata. 


Tafsir 

(55) Ayat ini mengandung etika dalam berdoa kepada Allah. Berdoa 
adalah munajat antara hamba dengan Tuhannya untuk menyampaikan suatu 
permintaan agar Allah berkenan mengabulkannya. Maka berdoa kepada 
Allah hendaklah dengan penuh kerendahan hati, dengan betul-betul khusyuk 
dan berserah diri. Kemudian berdoa itu disampaikan dengan suara lunak dan 


Juz 8 7. AL-A'RAF 363 


lembut yang keluar dari hati sanubari yang bersih. Berdoa dengan suara yang 
keras, menghilangkan kekhusyukan dan mungkin menjurus kepada ria dan 
pengaruh-pengaruh lainnya dan dapat mengakibatkan doa itu tidak 
dikabulkan Allah. Doa tidak harus dengan suara yang keras, sebab Allah 
M aha M endengar dan M aha M engetahui. 


Diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, “Ketika kami 
bersama-sama Rasulullah saw dalam perjalanan, terdengarlah orang-orang 
membaca takbir dengan suara yang keras. M aka Rasulullah bersabda: 


An EA Wa SA SU GE Yg PA SAS SU Kal Ia 
(SEN ee IL 0S elang S0 ly) KA 


“Sayangilah dirimu jangan bersuara keras, karena kamu tidak menyeru 
kepada yang pekak dan yang jauh. Sesungguhnya kamu menyeru Allah 
Yang Maha Mendengar lagi Dekat dan Dia selalu beserta kamu”. (Riwayat 
al-Bukhar? dan Muslim dari Abu M usa al-Asy' ari) 


Bersuara keras dalam berdoa, bisa mengganggu orang, lebih-lebih orang 
yang sedang beribadah, baik dalam masjid atau di tempat-tempat ibadah 
yang lain, kecuali yang dibolehkan dengan suara keras, seperti talbiyah 
dalam musim haji dan membaca takbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul 
A dha. Allah memuji Nabi Zakaria a.s. yang berdoa dengan suara lembut: 





(Yaitu) ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. 
(M aryam/19: 3) 

Kemudian ayat ini ditutup dengan peringatan, “Sesungguhnya A lah tidak 
menyukai orang-orang yang melampau batas.” Maksudnya, dilarang 
melampaui batas dalam segala hal, termasuk berdoa. Tiap-tiap sesuatu sudah 
ditentukan batasnya yang harus diperhatikan, jangan sampai dilampaui. 

Bersuara keras dan berlebih-lebihan dalam berdoa termasuk melampaui 
batas, Allah tidak menyukainya. Termasuk juga melampaui batas dalam 
berdoa, meminta sesuatu yang mustahil adanya menurut syara' ataupun akal, 
seperti seseorang meminta agar dia menjadi kaya, tetapi tidak mau berusaha 
atau seseorang menginginkan agar dosanya diampuni, tetapi dia masih terus 
bergelimang berbuat dosa dan lain-lainnya. Berdoa seperti itu, namanya 
ingin mengubah sunatullah yang mustahil terjadinya. Firman Allah: 





364 7. AL-A'RAF Juz 8 


Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi ketentuan Allah, 
dan tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. 
(Fa'1r/35: 43) 

Berdoa dihadapkan kepada selain Allah atau dengan memakai perantara 
(wajilah) orang yang sudah mati adalah melampaui batas yang sangat 
tercela. Berdoa itu hanya dihadapkan kepada Allah, tidak boleh menyimpang 
kepada yang lain. A Ilah berfirman: 


Da en Ah 2G PL LX 2 y Pa 
JOKE AE SI Sen BELANYAY 


ne LB Lg. LB ASIA A 2 II 
IA Ao Ong Aan Ope ap aga LA SA je 5 ENNAAN 


AA 35 Pa ar 
Ora Dao 


Katakanlah (M uhammad), "Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) 
selain Allah, mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan 
tidak (pula) mampu mengubahnya.” Orang-orang yang mereka seru itu, 
mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan siapa di antara mereka yang 
lebih dekat (kepada Allah). Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut 
akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang (harus) ditakuti.” 
(al-Isra'/17: 56-57) 


Hadis Nabi saw: 


HA an ae 4 “3 Ok GE aa 35 da e 
(ee de sial) 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata, “Telah bersabda Rasulullah 
saw, “Mintalah kepada Allah wajilah untukku. Mereka bertanya: Ya 
Rasulullah, apakah wajilah itu? Rasulullah menjawab: “Dekat dengan Allah 
azza Wa Jalla, kemudian Rasulullah membaca ayat: (mereka sendiri) 
mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat 
kepada Allah.” (Riwayat at-TirmiG dari Ibnu M ardawaih) 


(56) Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat 
kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua 
bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan 
dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan, dan lain-lain), 
merusak lingkungan dan lain sebagainya. Bumi ini sudah diciptakan Allah 


Juz 8 7. AL-A'RAF 365 


dengan segala kelengkapannya, seperti gunung, lembah, sungai, lautan, 
daratan, hutan dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk keperluan 
manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk 
kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, manusia dilarang membuat 
kerusakan di muka bumi. 

Selain itu, Allah juga menurunkan agama dan mengutus para rasul untuk 
memberi petunjuk agar manusia dapat hidup dalam kebahagiaan, keamanan 
dan kedamaian. Sebagai penutup kenabian, Allah mengutus Rasulullah saw 
yang membawa ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Bila 
manusia mengikuti ajaran Islam dengan benar, maka seluruhnya akan 
menjadi baik, manusia menjadi baik, bangsa menjadi baik, dan negara 
menjadi baik pula. 

Sesudah Allah melarang manusia membuat kerusakan, maka di akhir ayat 
ini diungkap lagi tentang etika berdoa. Ketika berdoa untuk urusan duniawi 
atau ukhrawi, selain dengan sepenuh hati, khusuk dan suara yang lembut, 
hendaknya disertai pula dengan perasaan takut dan penuh harapan. Cara 
berdoa semacam ini akan mempertebal keyakinan dan akan menjauhkan diri 
dari keputusasaan, karena langsung memohon kepada Allah yang 
M ahakuasa dan M ahakaya. Rahmat Allah akan tercurah kepada orang yang 
berbuat baik, dan berdoa merupakan perbuatan baik. Oleh karenanya, rahmat 
Allah tentu dekat dan akan tercurah kepadanya. Anjuran untuk berbuat baik 
banyak diungkap dalam Al-Our'an, seperti berbuat baik terhadap tetangga, 
kepada sesama manusia, kepada kawan, kepada lingkungan dan lainnya. 
Karena itu, bila seseorang akan menyembelih binatang, hendaknya ia 
melakukan dengan cara yang baik, yaitu dengan pisau yang tajam agar tidak 
menyebabkan penderitaan bagi binatang itu. 


Kesimpulan 

1. Berdoa hendaklah langsung kepada Allah. 

2. Berdoa hendaklah dengan merendahkan diri dan dengan suara yang 
lembut. 

3. Berdoa hendaklah disertai perasaan takut kepada Allah dan 
mengharapkan akan rahmat-N ya. 

4. Allah tidak meyukai orang-orang yang melampaui batas, seperti berdoa 
dengan suara yang terlampui keras dan lain sebagainya. 

5. Allah melarang berbuat kerusakan di muka bumi sebab bumi sudah 
dijadikan Allah begitu baik dan bagus untuk manusia. 

6. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang suka berbuat baik. 


366 7. AL-A' RAF Juz 8 


BUKTI KEKUASAAN ALLAH 
TENTANG KEBANGKITAN MANUSIA 


Tae Oaa de nara Ap 
2s dang aa N AN 
Sialan drkabda an 

853 eandeYah Pi CA 4 
Terjemah 


(57) Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, 
mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila angin itu 
membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu 
Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan 
hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan 
orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. (58) 
Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin 
Tuhan: dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. 
Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran 
Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. 


Kosakata: 
1. Agallat 8! (al-A 'raf/7: 57) 


Artinya: membawa. Akar katanya dari (J -J -63) yaitu sedikit. Seorang 
yang membawa sesuatu, dia menganggapnya bahwa yang dibawa itu sedikit, 
sehingga dia mampu memikul atau membawanya. 


2. Nakida 3S (al-A 'raf/7: 58) 


Artinya: tumbuh merana. Kata yang berakar pada (» -& -) mempunyai 
arti susah dan sulitnya keluar, sedikit, tidak ada kebaikan. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah diterangkan bahwa Allah adalah Pencipta 
A lam semesta dan Pengatur semua urusan-N ya, tiada sekutu bagi-N ya dalam 
semua penciptaan dan pengurusan tersebut. Karena itu A Ilah memerintahkan 
kepada hamba-Nya agar selalu beribadah dan berdoa kepada-Nya, jangan 
mempersekutukan-Nya dengan suatu apa pun. Pada ayat-ayat ini dijelaskan 
berbagai macam nikmat dan karunia kepada hamba-Nya, di antaranya 


Juz 8 7. AL-A'RAF 367 


mengirim angin yang menghalau awan yang mengandung hujan ke tempat 
yang kering sehingga tempat itu menjadi subur dan menghasilkan berbagai 
macam buah-buahan, biji-bijian dan sebagainya yang amat diperlukan bagi 
kelangsungan hidup manusia dan binatang-binatang. Kemudian Allah 
menjadikan hal itu sebagai perumpamaan bagi hari kebangkitan, ketika 
manusia dihidupkan kembali sesudah mati. 


Tafsir 

(57) Dengan kedua ayat ini Allah menegaskan bahwa salah satu karunia 
besar yang dilimpahkan kepada hamba-Nya ialah menggerakkan angin 
sebagai tanda bagi kedatangan nikmat-N ya yaitu angin yang membawa awan 
tebal yang dihalaunya ke negeri yang kering yang telah rusak tanamannya 
karena ketiadaan air, kering sumurnya karena tak ada hujan dan 
penduduknya menderita karena haus dan lapar. Lalu Dia menurunkan di 
negeri itu hujan yang lebat sehingga negeri yang hampir mati itu menjadi 
subur kembali dan sumur-sumurnya penuh berisi air dengan demikian 
hiduplah penduduknya dengan serba kecukupan dari hasil tanaman-tanaman 
itu yang berlimpah-ruah. 

Mengenai peran hujan yang “menghidupkan” lahan yang “mati” yang 
disebutkan dalam Al-Our'an sudah dianalisa oleh para pakar ilmu 
pengetahuan karena hujan, di samping membawa butiran air, suatu materi 
yang penting untuk kehidupan semua mahluk hidup di dunia, ternyata 
butiran air hujan juga membawa serta material yang berfungsi sebagai 
pupuk. Saat air laut yang menguap dan mencapai awan, ia mengandung 
sesuatu yang dapat merevitalisasi daratan yang mati. Butiran air hujan yang 
mengandung bahan-bahan revitalisasi tersebut biasa dikenal dengan nama 
“surface tension droplets”. Bahan-bahan ini diperoleh dari lapisan 
permukaan laut yang ikut menguap. Pada lapisan tipis dengan ketebalan 
kurang dari seper-sepuluh milimeter dan biasa disebut “lapisan mikro” oleh 
para ahli biologi ini, ditemukan banyak serasah organik yang berasal dari 
dekomposisi algae renik dan zooplankton. Beberapa serasah ini 
mengumpulkan dan menyerap beberapa elemen, seperti fosfor, magnesium 
dan potasium, yang jarang diperoleh di dalam air laut. Serasah ini juga 
menyerap logam berat seperti tembaga, zink, cobalt dan lead. Tanaman di 
daratan akan memperoleh sebagian besar garam-garam mineral dan elemen 
lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhannya bersamaan dengan 
datangnya air hujan. 

Garam-garam yang turun bersama air hujan, merupakan suatu miniatur 
dari pupuk yang biasa digunakan dalam pertanian (Natrium, Potasium, 
Kalium dan sebagainya). Logam berat di udara akan membentuk elemen 
yang akan meningkatkan produktivitas pada saat pertumbuhan dan 
pembuahan tanaman. Dengan demikian, hujan adalah sumber pupuk yang 
sangat penting. Dengan pupuk yang dikandung pada butiran hujan saja, 


368 7. AL-A'RAF Juz 8 


dalam waktu 100 tahun, tanah yang miskin hara dapat mengumpulkan semua 
elemen yang diperlukan untuk tumbuhnya tanaman. Hutan juga tumbuh dan 
memperoleh keperluan hidupnya dari semua bahan kimia yang berasal dari 
laut. 

Dengan cara demikian, setiap tahun sekitar 150 ton pupuk jatuh ke bumi. 
Tanpa mekanisme ini, maka mungkin jumlah jenis tanaman tidak akan 
sebanyak yang kita ketahui saat ini dan kemungkinan ketidak seimbangan 
ekologi dapat juga terjadi. 


M emang tidak semua negeri yang mendapat limpahan rahmat itu, tetapi 
ada pula beberapa tempat di muka bumi yang tidak dicurahi hujan yang 
banyak, bahkan ada pula beberapa daerah dicurahi hujan tetapi tanah di 
daerah itu hilang sia-sia tidak ada manfaatnya sedikit pun. M engenai tanah- 
tanah yang tidak dicurahi hujan itu Allah berfirman: 


d3 Tere ABI SALA AGAR ATA 


adu , 


2 Ea 3 z2 » L& y0 2- to Ig tnya Na / 2 Tg 
CEK SERASA AA ANA Ia PAPAN Aa 
Pari 
Aan 


Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, 
kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, 
lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya dan Dia (juga) 
menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan- 
gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran- 
butiran es) itu kepada siapa yang Dia kehendaki dan dihindarkan-Nya dari 
siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan 
penglihatan. (an-N ur/24: 43) 

Menurut ayat ini hujan lebat yang disertai hujan es itu tidak tercurah ke 
seluruh pelosok di muka bumi, hanya Allah-lah yang menentukan di mana 
hujan akan turun dan di mana pula awan tebal itu sekadar lewat saja 
sehingga daerah itu tetap tandus dan kering. 

(58) Ayat ini menjelaskan jenis-jenis tanah di muka bumi ini ada yang 
baik dan subur, bila dicurahi hujan sedikit saja, dapat menumbuhkan 
berbagai macam tanaman dan menghasilkan makanan yang berlimpah ruah 
dan ada pula yang tidak baik, meskipun telah dicurahi hujan yang lebat, 
namun tumbuh-tumbuhannya tetap hidup merana dan tidak dapat 
menghasilkan apa-apa. Kemudian Allah memberikan perumpamaan dengan 
hidupnya kembali tanah-tanah yang mati, untuk menetapkan kebenaran 
terjadinya Yaumal Mahsyar: Yaitu di mana orang-orang mati dihidupkan 
kembali dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk menerima ganjaran bagi 


Juz 8 7. AL-A'RAF 369 


segala perbuatannya, yang baik dibalasi berlipat ganda dan yang buruk 
dibalasi dengan yang setimpal. 

Kalau tanah kering dan mati dapat dihidupkan Allah kembali dengan 
menurunkan hujan padanya sedang tanah itu lekang tidak ada lagi unsur 
kehidupan padanya, tentulah Allah dapat pula menghidupkan orang-orang 
yang telah mati meskipun yang tinggal hanya tulang-belulang ataupun telah 
menjadi tanah semuanya. Tentang menghidupkan orang-orang yang telah 
mati itu kembali A Ilah berfirman: 


-— GS 


GANGA IS D AP US FE SA IE ES IE 
2 “3 Paha LA Pa” 
YAA AN Ine 


Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal 
kejadiannya: dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang- 
belulang, yang telah hancur luluh?” Katakanlah (Muhammad), "Y ang akan 
menghidupkannya ialah (A Ilah) yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia 
M aha M engetahui tentang segala makhluk. (Y as8n/36: 78-79) 


Selanjutnya Allah memberikan perumpamaan pula dengan tanah yang 
baik dan subur serta tanah yang buruk dan tidak subur untuk menjelaskan 
sifat dan tabiat manusia dalam menerima dan menempatkan petunjuk Allah. 
Orang-orang yang baik sifat dan tabiatnya, dapat menerima kebenaran dan 
memanfaatkannya untuk kemaslahatan dirinya dan untuk kemaslahatan 
masyarakat. Orang-orang yang buruk sifat dan tabiatnya tidak mau 
menerima kebenaran bahkan selalu mengingkarinya sehingga tidak 
mendapat faedah sedikit pun untuk dirinya dari kebenaran itu apalagi untuk 
masyarakatnya. 

Ibnu “Abbas berkata: Ayat ini adalah suatu perumpamaan yang diberikan 
Allah bagi orang mukmin dan orang kafir, bagi orang baik dan orang jahat. 
Allah menyerupakan orang-orang itu dengan tanah yang baik dan yang 
buruk, dan Allah mengumpamakan turunnya Al-Our'an dengan turunnya 
hujan. Maka bumi yang baik dengan turunnya hujan dapat menghasilkan 
bunga-bunga dan buah-buahan, sedang tanah yang buruk, bila dicurahi hujan 
tidak dapat menumbuhkan kecuali sedikit sekali. Demikian pula jiwa yang 
baik dan bersih dari penyakit-penyakit kebodohan dan kemerosotan akhlak, 
apabila disinari cahaya Al-Our'an jadilah dia jiwa yang patuh dan taat serta 
berbudi pekerti yang mulia. 


A dapun jiwa yang jahat dan kotor apabila disinari Al-Gur'an jarang sekali 
yang menjadi baik dan berbudi mulia. Rasulullah bersabda: 


370 7. AL-A'RAF Juz 8 


ANun IS ni alan as Heat Ie 
CE YA — LET Ea IG JSI ISA ob ad ali 


SA AL Uta OA 11835 Net Na 3 GE Ui aa UN EN - 


- 
Fa ai 


San JA SA Uh Ia da Aa aa Gi LA Sy 
(A19 benny Ia otg) h el sa A 


“Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku diutus untuk menyampaikannya 
adalah seperti hujan lebat yang menimpa bumi. Maka ada di antara tanah itu 
yang bersih (subur) dan dapat menerima hujan itu, lalu menumbuhkan tumbuh- 
tumbuhan dan rumput yang banyak. Tetapi ada pula di antaranya tanah yang 
lekang (keras) yang tidak meresapi air hujan dan tidak menumbuhkan sesuatu 
apapun. Tanah itu dapat menahan air (mengumpulkannya) maka Allah 
menjadikan manusia dapat mengambil manfaat dari air itu, mereka dapat 
minum, mengairi tanaman. Ada pula sebagian tanah yang datar tidak dapat 
menahan air dan tidak pula menumbuhkan tanaman. Maka tanah-tanah yang 
beraneka ragam itu adalah perumpamaan bagi orang yang dapat memahami 
agama Allah. Lalu ia mendapat manfaat dari petunjuk-petunjuk itu dan 
mengajarkannya kepada manusia, dan perumpamaan pula bagi orang-orang 
yang tidak memperdulikannya dan tidak mau menerima petunjuk itu.” (Riwayat 
AYmad, al-Bukhar?, Muslim dan an-Nasz'1) 


Nabi Muhammad memberikan predikat (julukan) al-H ad? dan al-M uhtad? 
kepada golongan pertama yang mendapat manfaat untuk dirinya dan 
memberikan manfaat kepada orang lain, dan memberikan predikat al-J ahid 
kepada golongan ketiga yang tiada mendapat manfaat untuk dirinya dan 
tidak dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Tetapi Nabi M uhammad 
tidak memberi komentar terhadap golongan kedua yaitu orang yang tidak 
dapat memberikan manfaat kepada orang lain, karena orang-orang dari 
golongan ini banyak macam ragamnya, di antaranya mereka ada orang-orang 
munafik dan termasuk pula orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran 
agamanya meskipun ia mengetahui dan menyiarkan ajaran Allah kepada 
orang lain. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan dengan nikmat 
dan karunia-Nya agar disyukuri oleh orang yang merasakan nikmat itu. 


Kesimpulan 

1. Rahmat dan karunia Allah amat luas, di antaranya menurunkan hujan dari 
langit, maka dengan hujan itu, hiduplah tanah yang kering dan dapat 
memberikan hasil yang banyak dan beraneka ragam. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 371 


2. Tanah yang dicurahi hujan itu bermacam-macam, ada yang subur, ada 
yang baik dan ada pula yang tandus dan gersang. 

3. Tanah yang mati kemudian hidup kembali karena turunnya hujan adalah 
bukti bagi kebenaran apa yang terjadi di Padang M ahsyar, yaitu hidupnya 
kembali manusia dengan datangnya hari Kiamat. 


KISAH NABI NUH 


TENAGA BEN BIN 

JEBARUIII op BTS) 

DLL NAN Asy MAT 

AA an 
PI. 


Ae NAGA IOI san Na € AON Na NI 
Gen RKA AKAN 
t gp PEP AAN KPA 31 4 e ATA ah 
SERA RAN Ma Gal 


” v.. 


1 


Terjemah 

(59) Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, 
lalu dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan 
(sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa 
azab pada hari yang dahsyat (kiamat). (60) Pemuka-pemuka kaumnya 
berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam 
kesesatan yang nyata.” (61) Dia (Nuh) menjawab, "Wahai kaumku! Aku 
tidak sesat: tetapi aku ini seorang Rasul dari Tuhan seluruh alam. (62) Aku 
menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan 
aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (63) Dan herankah 
kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki- 
laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu dan agar 
kamu bertakwa, sehingga kamu mendapat rahmat? (64) Maka mereka 
mendustakannya (Nuh). Lalu Kami selamatkan dia dan orang-orang yang 
bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat K ami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta 
(mata hatinya). 


372 7. AL-A'RAF Juz 8 


Kosakata: 
1. al-Mala” Xl (al-A 'raf/7: 62) 


Artinya pemuka-pemuka satu kaum atau kelompok masyarakat. Akar 
kata (s -J -e) berarti penuh. Pemuka kaum dinamakan mala? karena mereka 
bisa memenuhi mata dan hati masyarakat umum karena kedudukan dan 
pengaruh mereka, atau karena mereka penuh dengan hal-hal yang 
dibutuhkan kaumnya. Terkadang kata ini digunakan juga untuk kelompok 
masyarakat tertentu bukan pemimpin-pemimpin mereka saja. Sebutan al- 
mala' al-a'la untuk para Malaikat yang sangat dekat dengan Allah atau 
Malaikat secara umum. 


2. AnjaYu mel (al-A 'raf/7: 62) 


Artinya aku memberi nasihat. Akar kata yang terdiri dari (z -c- -u) 
artinya berkisar pada arti menyerasikan dua hal dan memperbaikinya, atau 
usaha secara sungguh-sungguh disertai dengan ketulusan, melakukan hal 
yang semestinya dan seyogyanya dilakukan oleh yang dinasihati dan 
keinginan untuk memperbaikinya. Seorang penjahit dinamakan al-najiX 
karena dia berusaha agar jahitannya serasi sehingga kelihatan baik. Orang 
yang menasihati orang lain berarti dia berharap agar orang lain tersebut 
mendapatkan kebaikan dan terhidar dari keburukan. Menasihati diri sendiri 
berarti menjauhkan diri dari hal yang merugikan baik di dunia maupun 
akhirat. Nasihat kepada Allah berarti menjalankan perintah-Nya dan 
menjauhi larangan-Nya. Nasihat kepada Nabi berarti membenarkannya, 
meniru akhlaknya, menerapkan ajarannya. 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu diterangkan nikmat Allah berupa hujan yang bisa 
menumbuhkan tanah yang tandus dan tanam-tanaman. Hal ini menjadi bukti 
keesaan Allah untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati 
dengan datangnya hari Kiamat. Untuk memperhitungkan amal baik dan 
buruk dan untuk memberi ganjaran yang setimpal bagi masing-masing amal 
tersebut. Maka pada ayat-ayat ini dan selanjutnya Allah menceritakan 
tentang kisah beberapa Nabi sebelum Muhammad yang ditugaskan kepada 
masing-masing umat mereka untuk menyampaikan dakwah, dengan maksud 
agar Nabi Muhammad mengambil perbandingan yaitu bahwa penolakan 
dengan bentuk melawan dan menentang terhadap seruan seorang Nabi 
adalah merupakan hal yang biasa dan bukanlah merupakan masalah yang 
baru. Selain itu dengan ayat-ayat ini secara tidak langsung Allah menghibur 
Nabi Muhammad yang sedang menghadapi rintangan, tantangan dan 
gangguan dari kaumnya. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 373 


Tafsir 

(59) Pada ayat ini Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dan 
kerasulannya. Pada masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh dunia mulai 
membangun peradabannya. Manusia mula-mula masih menyembah Allah 
menurut agama yang dibawa oleh Nabi Adam. Tetapi lama-kelamaan karena 
kesibukan dalam kehidupan duniawi mereka mulai menjauhkan diri dari 
agama sehingga semangat beragama mulai menurun. Ajaran tauhid yang 
bersemi di hati sanubari mereka mulai pudar. Patung-patung dari pemimpin- 
pemimpin mereka yang semula dibuat untuk menghormati dan mengenang 
jasa-jasa mereka, mereka jadikan sembahan atau sekutu Allah, karena 
menurut paham mereka patung-patung itu dapat mendekatkan diri mereka 
kepada Allah. Akhirnya mereka lupa kepada Allah, dan memandang bahwa 
patung-patung itulah tuhan yang diharapkan kebaikannya, dan dimohon 
nikmat anugerah dan ditakuti siksaannya. 

Setelah kepercayaan manusia kepada Allah memudar di masa itu maka 
Allah tidak membiarkan mereka terus-menerus dalam kesesatan. Oleh 
karena itu, Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Kisah tentang 
kerasulan Nabi Nuh ini ditujukan kepada orang-orang Arab yang berada di 
Mekah dan sekitarnya yang mengingkari kerasulan Nabi M uhammad. 
Pengetahuan mereka tentang sejarah para rasul dan umat-umat pada masa 
dahulu sangat sedikit sekali karena mereka sekadar mendengar dari orang- 
orang Y ahudi dan Nasrani yang berada di sekitar mereka. 

Allah dalam ayat ini meyakinkan mereka bahwa sebenarnya Allah telah 
mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk memperingatkan mereka akan 
kemurkaan Allah disebabkan kekufuran mereka. Setelah Nuh diutus menjadi 
Rasul dia menyeru kaumnya yang kafir agar meninggalkan berhala dan 
menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan Pencipta segala sesuatu Dialah 
Tuhan yang sebenarnya. Manusia wajib menyembah-Nya dengan penuh 
khusyuk dan tawaxu'. Nabi Nuh mengemukakan kepada kaumnya tentang 
kekhawatirannya bahwa mereka akan memperoleh siksaan yang sangat pada 
hari pembalasan nanti jika mereka tidak mengindahkan seruannya. 

Sebagian mufassirin memandang bahwa hari pembalasan yang dimaksud 
pada ayat ini adalah hari terjadinya taufan. Selanjutnya kekhawatiran yang 
dikemukakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya menunjukkan bahwa Nabi 
Nuh telah berputus-asa setelah menjalankan dakwah dalam masa yang cukup 
lama, namun tidak ada tanggapan dari kaumnya, sebagaimana diketahui dari 
ayat-ayat berikut: 


DINAS 


Dia (Nuh) berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku 
siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah (iman) mereka, justru 
mereka lari (dari kebenaran). (Nyuh/71: 5-6) 


374 7. AL-A'RAF Juz 8 


(60) Allah dalam ayat ini menerangkan bahwa para pemimpin kaum Nuh 
berpendapat sesungguhnya Nabi Nuh, itulah yang berada dalam kesesatan, 
disebabkan Nabi Nuh melarang mereka menyembah berhala, yang mereka 
anggap sebagai penolong mereka di hadapan Allah dan sebagai perantara 
untuk mendekatkan mereka kepada-Nya. Demikianlah tingkah laku orang- 
orang kafir itu, bahkan mereka sering menuduh bahwa orang-orang yang 
beriman kepada Allah itu adalah orang yang sesat, sebagaimana tersebut 
dalam firman Allah yaitu: 


Da LA T 
£ 


v pa ANU AL an Ie Tadi 
OB MANGA 


Dan apabila mereka melihat (orang-orang mukmin), mereka mengatakan, 
"Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat”. (al-M u affif?n/83: 32) 
Firman Allah: 


PA 2 Lp Bb TT YAN Ai paK Loh Aae 
ORANG NA AL SE al Ora G1 ea JG, 


PN AN TAU TAN IPA rena 
O ESA AA 
Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, 
"Sekiranya Al-Our'an itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas 
mendahului kami (beriman) kepadanya.” Tetapi karena mereka tidak 
mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, "Ini adalah dusta 
yang lama." (al-A hgaf/46: 11) 

(61) Ayat ini menerangkan penolakan Nabi Nuh terhadap tuduhan 
kaumnya dengan menegaskan bahwa dia sekali-kali tidak berada dalam 
kesesatan, karena ia sebenarnya adalah utusan Allah dan yang diserukannya 
itu bukanlah timbul dari pikirannya semata yang mungkin didorong oleh 
kepentingan pribadi. Tetapi apa yang dikemukakan itu adalah wahyu Allah 
yang pasti kebenaranya, karena itu harus disampaikan kepada mereka agar 
mereka dapat mencapai kebahagiaan dan terhindar dari kebinasaan akibat 
mempersekutukan A Ilah. 

(62) Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Nuh menegaskan kepada 
kaumnya bahwa dia mendapat tugas dari Allah untuk menyampaikan 
perintah-perintah Tuhannya agar manusia beriman kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, kepada hari kemudian, kepada Rasul-rasul yang diutus Allah, 
kepada malaikat-malaikat Allah dan menyampaikan juga hukum-hukum 
yang Allah tentukan baik yang berkenaan dengan ibadat maupun yang 
berkenan dengan muamalat. Nabi Nuh dalam menyampaikan tugasnya 
disertai dengan ancaman halus berupa nasihat-nasihat kepada kaumnya agar 
takut kepada siksaan Allah sebagai balasan terhadap orang-orang yang tidak 
beriman kepadanya, serta mendustakan Rasul-rasul-Nya. Nabi Nuh 
menegaskan pula bahwa ia benar-benar mengetahui hal-hal yang tidak 


Juz 8 7. AL-A'RAF 375 


diketahui oleh kaumnya, semuanya itu diketahuinya dari Allah. Demikian 
gigihnya Nabi Nuh dalam meyakinkan kaumnya. 

(63) Dalam ayat ini Allah menerangkan tentang kecaman Nabi Nuh 
kepada kaumnya, bahwa tidaklah patut mereka itu merasa heran atau ragu- 
ragu terhadap kedatangan peringatan dari Tuhan yang dibawa oleh seorang 
laki-laki di antara mereka sendiri. Dia memperingatkan mereka tentang azab 
yang akan menimpa mereka, bilamana mereka tetap dalam kekafiran. 
Dengan peringatan itu, mereka akan dapat memelihara diri dari perbuatan 
syirik dan munkar sehingga mereka memperoleh rahmat A Ilah. 

Adapun yang menyebabkan keraguan dan keheranan kaumnya tentang 
kerasulannya, karena Nabi Nuh tidak mempunyai kelebihan yang istimewa. 
Tetapi jika mereka menggunakan pikiran yang sehat bahwa kelebihan antara 
manusia itu di samping diperoleh dengan usaha manusia itu sendiri, juga 
didapat dari karunia Allah, karena Allah Y ang M ahakuasa. 

Dalam kenyataan hidup manusia, nampak perbedaan di antara masing- 
masing manusia itu, baik perbedaan jasmaniah, maupun rohaniah. Oleh 
karena itu semestinya mereka menyambut seruan dari salah seorang yang 
memiliki kelebihan dan keistimewaan sebagai rasul untuk menyelamatkan 
mereka dari siksa Allah akibat kekufuran dan membawa mereka kepada 
kebenaran dan ketakwaan kepada Allah untuk memperoleh keridaan dan 
rahmat-N ya. 

(64) Ayat ini menerangkan bahwa kebanyakan kaum Nabi Nuh masih 
tetap mengejek dan mendustakannya, mereka tetap menentang perintah 
Tuhan dan bertambah hanyut dalam kedurhakaan. Hati nurani mereka 
tertutup sehingga mereka tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda 
kebesaran Allah dan mereka tidak dapat mengambil hikmat manfaat dari 
pengutusan para Rasul. Telinga mereka pun menjadi tuli sehingga mereka 
tidak dapat membenarkan adanya hari kemudian, hari pembalasan yang 
disampaikan oleh Nabi Nuh yang semestinya diketahui oleh manusia bahwa 
seorang yang hidup di dunia ini harus mempertanggungjawabkan 
perbuatannya kepada Allah sebagai Pencipta-Nya, Nabi menunjukkan 
kepada adanya kehidupan pada hari kemudian. Tetapi manusia yang tidak 
menggunakan pikirannya menduga bahwa kehidupan manusia itu hanya di 
dunia saja tanpa ada pertanggungjawaban di akhirat. 

Secara tidak sadar mereka telah menyamakan dirinya dengan hewan, 
karenanya timbullah berbagai perbuatan jahat seperti syirik di atas bumi ini. 
Karena keingkaran kaum Nuh inilah, azab Allah menimpa mereka, yaitu 
berupa angin dan banjir yang menenggelamkan mereka. Hanya sedikit dari 
pengikut kaum Nuh yang diselamatkan oleh Allah dari tenggelam di waktu 
terjadinya bencana tersebut karena mereka berada dalam perahu yang telah 
disiapkan jauh hari sebelumnya. Kebanyakan kaumnya tenggelam karena 
mereka hanyut dalam kekufuran dan kemaksiatan. 


376 7. AL-A'RAF Juz 8 


Kesimpulan 

1. Nabi Nuh diutus oleh Allah setelah manusia meninggalkan ajaran agama 

tauhid dan berbuat kemaksiatan. 

2. Dalam menjalankan risalahnya Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya: 
a. berita-berita yang menakutkan tentang azab Tuhan akibat kekufuran. 
b. berita-berita yang mengajak mereka menaati Allah dengan bertakwa 

kepada-N ya. 

. Hanya sebagian kecil kaum Nabi Nuh yang menyambut seruannya dan 
sebagian besar menolak seruan itu dengan disertai ejekan kepada mereka 
yang beriman. A Ilah menurunkan azab-N ya dan mereka mati ditelan banjir. 


(ee) 


Ionune 3 j1 be N 33 AN anb, 8 3 
“gara . iba 2x Phi . P4) 2 unn an /Nte 
AG OA NAN eelaa JP (Aga MJ JI 
BA Pad P 0 ” s1 Aan 2, 
Lin ACA AN OB ANU IT R2 M2ITK TAN ti AR 
BETA BA RENA 301 Gp IJO 
' 3 


a., hn tnda « SI, 19 p Jeat y 4 WN “3 
PESAN muse NE KO 


23 


” hr pa 2 tai 232 2 un pLo .. PN Ud “3m 
BEAN AN IN AA 3 PA 


ANA AA DIK pa 
CELENGAN LANANG SN 
SIKA IRR MESIN 
SIB EN EN oa 


3 — 


La KN Kupd LA AP BKEN TA an Sein 
O Sereal “pke 9 Hn slah Ja Ga ANU 


Juz 8 7. AL-A'RAF 377 


Terjemah 

(65) Dan kepada kaum '? d (Kami utus) Hud, saudara mereka. Dia 
berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan (sembahan) 
bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?” (66) Pemuka- 
pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami 
memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk 
orang-orang yang berdusta.” (67) Dia (Hud) menjawab, "Wahai kaumku! 
Bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Tuhan seluruh 
alam. (68) Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi 
nasihat yang terpercaya kepada kamu. (69) Dan herankah kamu bahwa ada 
peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari 
kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika 
Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia 
lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan 
nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.” (70) M ereka berkata, "A pakah 
kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan 
meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? M aka 
buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar!” (71) Dia (Hud) 
menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa 
kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama 
(berhala) yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri, padahal Allah tidak 
menurunkan keterangan untuk itu? Jika demikian, tunggulah! Sesungguhnya 
aku pun bersamamu termasuk yang menunggu.” (72) Maka Kami 
selamatkan dia (Hud) dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat 
Kami dan Kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat K ami. M ereka bukanlah orang-orang beriman. 
Kosakata: 


1. Bas'ah des! (a-A 'raf/7: 69) 


Kata yang terdiri dari (&- -Y- -—) mempunyai arti melebarnya sesuatu, 
lapang, baik hissi maupun maknawi. Yang hissi contohnya pada ayat ini 
yaitu kaum “Ad adalah kaum yang mempunyai perawakan tegar, besar dan 
kuat. Yang maknawi seperti ungkapan baj al-yad berarti pemurah, pemberi, 
seperti pada ayat 245 surah al-Bagarah, dan ayat 27 surah asy-Syura. Bisa 
juga berarti menyerang dan memukul (jaulah, sarbah) seperti pada ayat 28/ 
al-Ma'idah. 

2. Rijsun wa gasab 223 -) (al-A 'raf /7: 71) 

Rijs pada awalnya untuk sesuatu yang buruk dan keji. Lalu dalam konteks 
ayat ini dipahami sebagai sangsi yang dijatuhkan oleh Allah karena 
keburukan hati kaum “Ad. 

Gasab artinya murka. Akar kata yang terdiri dari (5 -v&6 -£) 
menunjukkan arti kuat dan keras (guwwah wa syiddah). Allah murka berarti 


378 7. AL-A'RAF Juz 8 


Allah melakukan tindakan keras dan tegas bagi mereka yang melakukan 
pembangkangan terhadapNya. 


3. Gaa'na dabira “gs Uxb3 (al-A'raf/7: 73) 
Oaa'a berarti memutus. Dabir berarti belakang. Maksudnya adalah 


Allah menghancurkan habis kaum “Ad sampai barisan yang ada di belakang 
pasukan mereka. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diceritakan kisah Nabi Nuh dengan kaumnya 
untuk diketahui oleh Nabi Muhammad bahwa nabi-nabi sebelumnya dalam 
menjalankan risalahnya masing-masing tidak luput dari tantangan dan 
permusuhan kaumnya sebagaimana yang sedang dialami oleh Nabi 
Muhammad saw. Pada ayat-ayat ini dikisahkan riwayat Nabi Hud yang 
diutus oleh Allah kepada kaum '? d. 


Tafsir 

(65) Ayat ini menerangkan bahwa Allah mengutus kepada kaum '? d 
Nabi Hud dari kalangan mereka sendiri dan memerintahkannya untuk 
menyeru kaumnya agar menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa dan 
meninggalkan segala sesuatu yang dituhankan mereka, karena selain Allah 
bukanlah Tuhan dan tidak patut disembah, segala ibadah hanya 
diperuntukkan kepada Allah. Oleh sebab itu, Nabi Hud menganjurkan 
kepada mereka agar bertakwa kepada Allah dan meninggalkan segala 
sesuatu yang dimurkai-Nya untuk menghindarkan diri dari siksaan-N ya. 
Pada waktu dan kesempatan yang lain, beliau memerintahkan kepada 
kaumnya agar mereka menggunakan akal pikirannya. Firman A Ilah: 


DLS ERA sn ANA NA: el 


& 


BEN EN ANA SEKEN 0 kh 
Ogssa 


Dan kepada kaum "2? d (Kami utus) saudara mereka, Hud. Dia berkata, 
"Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. 
(Selama ini) kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku! Aku tidak 
meminta imbalan kepadamu atas (seruanku) ini. Imbalanku hanyalah dari 
Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?” (H ud/11: 50-51) 


'2 d adalah anak Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Demikian diterangkan 
oleh Muhammad bin Ishak. Menurut Ibnu Ishak, bahwa al-K alby berkata: 
kaum '? d adalah penyembah berhala sebagaimana halnya kaum Nabi Nuh 
yang mematungkan orang-orang yang dipandang keramat setelah mati. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 379 


Kemudian patung-patung itu dianggap sebagai Tuhan. Kaum '? d pun 
membuat patung-patung, mereka namakan xamyd dan yang lain lagi mereka 
namakan al-Hatar. Mereka tinggal di Yaman di daerah Ahgaf antara Oman 
dan Hadramaut. Mereka adalah kaum yang berbuat kerusakan di bumi ini 
karena mereka bangga dengan kekuatan fisik yang tidak dimiliki oleh kaum 
yang lain. 

Karena mereka memperlakukan penduduk bumi ini sekehendak mereka 
secara zalim, Allah mengutus Nabi Hud dari kalangan mereka sebab sudah 
menjadi ketetapan Allah bahwa rasul-rasul yang diutus itu diambil dari 
kaumnya sendiri yang lebih mengerti tentang kaumnya dan lebih dapat 
diterima seruannya karena mengetahui kepribadiannya. Akan tetapi ketika 
Nabi Hud menyampaikan risalahnya yaitu menyeru kaumnya agar 
menyembah Allah Tuhan Y ang M aha Esa dan meninggalkan perbuatan yang 
zalim, seruan Nabi Hud tersebut mereka dustakan dan malahan mereka 
menentangnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman A Ilah yaitu: 


ea, 


MANGA BEE TAN Ti an c 
WA SANG Ban Ta peer A1 


Maka adapun kaum '? d, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa 
(mengindahkan) kebenaran dan mereka berkata, "Siapakah yang lebih hebat 
kekuatannya dari kami?” Tidakkah mereka memperhatikan bahwa 
sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka. Dia lebih hebat kekuatan- 
Nya dari mereka? Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda (kebesaran) 
Kami. (Fujjilat/41: 15) 


(66) Ayat ini menerangkan bahwa para pemuka kaum Hud yang tetap 
dalam kekufuran dan tetap menentang kerasulan Hud bukan saja menolak 
seruannya, malahan mereka menegaskan bahwa mereka berada dalam agama 
yang benar dan mereka memandang bahwa Nabi Hud itulah yang berada 
dalam kesesatan, disebabkan ia meninggalkan agama mereka dan menghina 
orang-orang yang terkemuka di kalangan kaumnya yang mereka anggap 
suci. Orang-orang yang dianggap suci itu setelah mati mereka keramatkan 
dalam bentuk patung guna mendapatkan syafaat dan berkahnya dari mereka. 
Nabi Hud menentang paham mereka. Karena itu mereka menuduh bahwa 
Nabi Hud adalah pendusta yang berada dalam kesesatan sebagaimana halnya 
rasul-rasul dahulu, juga didustakan oleh kaumnya, disebabkan mereka 
berlawanan paham dengan kaumnya. 

(67) Ayat ini menerangkan bantahan bahwa Nabi Hud tidak sekali-kali 
berada dalam kesesatan sebagai yang mereka tuduhkan karena dia adalah 
utusan A Ilah, diutus kepada mereka untuk menyampaikan perintah-perintah- 
Nya. Tuhan semesta alam Yang Maha Mengetahui siapa yang sesat atau 


380 7. AL-A'RAF Juz 8 


lemah akal pikirannya dan siapa yang berada dalam kebenaran atau yang 
sempurna akal pikirannya. 

(68) Ayat ini menerangkan penegasan Nabi Hud kepada kaumnya, bahwa 
dia hanya menyampaikan perintah-perintah Tuhannya agar mereka beriman 
kepada-Nya, kepada hari kemudian, kepada Rasul-rasul, kepada malaikat- 
malaikat Allah, kepada adanya surga dan neraka dan agar mereka 
melaksanakan perintah-perintah Tuhan, baik yang berhubungan dengan 
ibadat maupun muamalat. Nabi Hud menegaskan bahwa dia adalah benar- 
benar seorang yang ikhlas dan orang yang dipercaya. Dengan kata-kata ini 
seolah-olah Nabi Hud mengemukakan kepada kaumnya, “tidak wajar bagiku 
berdusta kepada Tuhanku yang mengutusku sebagai rasul.” 

Demikianlah gambaran budi pekerti para rasul pilihan Allah ketika 
menghadapi pembangkangan kaum yang bukan saja menentang malahan 
secara tidak sopan menuduh para rasul dengan berbagai tuduhan yang 
rendah sekali. Namun demikian, para rasul itu menghadapi mereka dengan 
tenang dan dengan hati yang penuh kesabaran. 

(69) Dalam ayat ini, Allah menerangkan kecaman Nabi Hud kepada 
pemuka-pemuka kaumnya, bahwa tidak patut mereka merasa heran dan 
ragu-ragu terhadap kedatangan peringatan dan pengajaran dari Tuhan yang 
dibawa oleh seorang laki-laki di antara mereka. Pengajaran Allah itu datang 
kepada mereka justru pada saat mereka berada dalam kesesatan. Semestinya 
mereka tidak perlu ragu kepada pribadi orang yang membawa seruan. 
Hendaknya mereka mempergunakan akal pikiran untuk memperhatikan 
seruan yang dibawa kepada mereka itu yaitu seruan yang benar, seruan yang 
menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Ia juga mengingatkan mereka 
akan nikmat dan rahmat Allah, bahwa mereka bukan saja sebagai ahli waris 
kaum Nuh yang diselamatkan Allah dari topan karena keimanan mereka 
kepada-Nya, tetapi juga Allah melebihkan mereka dengan kekuatan fisik 
serta tubuh yang besar. Oleh sebab itu hendaklah mereka bersyukur kepada 
Allah dengan bertakwa kepada-Nya. Kalau mereka tidak bersyukur, Allah 
akan menjatuhkan azab-Nya sebagaimana Allah menjatuhkan azab kepada 
kaum Nuh yang ingkar dan menggantikan kedudukannya dengan bangsa 
lain. Mereka diingatkan kepada nikmat Allah itu agar mereka bersyukur 
dengan menyembah-Nya seikhlas-ikhlasnya sehingga mereka menjauhi 
kemusyrikan dengan meninggalkan penyembahan berhala. Dengan demikian 
mereka harus meninggalkan penyembahan berhala untuk mencapai 
kebahagiaan pada hari kemudian dan mendapat tempat pada sisi Allah yang 
telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya yang bersyukur kepada nikmat- 
Nya. 

(70) Ternyata kaum Hud adalah kaum yang sangat keras kepala dan 
pembangkang. Mereka, masih juga menjawab dan mengejek seruan Nabi 
Hud itu seraya mengatakan, “Rupanya engkau datang kepada kami ini, hai 
Hud, agar kami menyembah Allah dengan meninggalkan apa yang disembah 
oleh nenek-moyang kami. Tidakkah ini suatu yang menggelikan hati kami. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 381 


Apakah engkau tidak mengetahui bahwa sembahan peninggalan orang-orang 
tua kita itu adalah mendekatkan kita kepada Tuhan sebagai perantara karena 
kita belum menjadi orang suci: tidakkah kita perlu kepada tuhan-tuhan yang 
disembah oleh orang-orang tua kita itu, jika sekiranya engkau memang 
sebenarnya utusan Allah dan memang benar apa yang engkau sampaikan 
kepada kami, cobalah datangkan kepada kami azab yang engkau janjikan 
itu." 

(71) Setelah kaum Hud menentangnya dan menolak seruan agar mereka 
meninggalkan penyembahan patung-patung, bahkan mereka minta agar 
segera didatangkan kepada mereka azab, maka Nabi Hud berkata kepada 
kaumnya, bahwa Allah telah menentukan azab yang akan ditimpakan kepada 
mereka dan mereka akan mengalami kemurkaan Allah yakni mereka akan 
dijauhkan dari rahmat-Nya. Azab yang akan menimpa itu ialah angin yang 
sangat kencang dengan suara yang sangat gemuruh yang menghempaskan 
mereka hingga mati tersungkur. Firman A Ilah: 


ae LE Baro ae 


WE APA AA ALA Djan alas KS Haa 
OA KE ON 


Kaum '? d pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan 
peringatan-Ku! Sesungguhnya Kami telah menghembuskan angin yang 
sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus, yang 
membuat manusia bergelimpangan, mereka bagaikan pohon-pohon kurma 
yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azab-K u dan 
peringatan-Ku! (al-Gamar/54: 18-21) 

Nabi Hud menyatakan kepada kaumnya bahwa nama-nama berhala, baik 
yang mereka namakan maupun yang dinamakan oleh nenek moyang mereka 
tidak patut mereka jadikan pokok perdebatan dengan beliau. Karena 
pemberian nama dengan nama-nama Tuhan kepada berhala dan patung- 
patung itu sangat tidak masuk akal. Demikian pula menamakannya dengan 
perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau pemberi syafa'at dan 
lain-lain dari sifat-sifat ketuhanan. Nama-nama itu tidak ada dasarnya. Allah 
tidak ada menurunkan keterangan dan bukti nama-nama itu. Allah adalah 
Tuhan Yang Maha Esa, hanya kepada-Nya saja manusia secara langsung 
menyembah, tidak ada sesuatu pun yang dibenarkan menjadi sekutu-Nya. 
Jika dibenarkan tentu Allah memberi keterangan dengan wahyu-N ya. Nabi 
Hud berseru kepada mereka untuk menunggu turunnya azab dari Allah yang 
mereka minta itu dan dia sendiri termasuk orang-orang yang menunggu 
untuk menyaksikan kedatangan azab yang akan menimpa kaumnya yang 
kafir itu. 


382 7. AL-A' RAF Juz 8 


(72) Setelah kaum Hud menentang dan menuntut azab yang dijanjikan 
maka datanglah azab Allah menimpa mereka dan Allah menyelamatkan Hud 
beserta orang-orang yang beriman dari pada azab tersebut. 

Azab itu berupa angin dahsyat yang sangat dingin yang membinasakan 
kaum '? d, karena mereka mendustakan kebesaran Allah bahkan 
mengingkari utusan-utusan-N ya. Mereka dilenyapkan dari muka bumi ini 
dengan angin yang menghancurkan segala sesuatu, sebagaimana tersebut 
dalam firman A Ilah: 


ORANG LAS ANN ENG Ang Pp 


Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, 
sehingga mereka (kaum "Ad) menjadi tidak tampak lagi (di bumi) kecuali 
hanya (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi 
balasan kepada kaum yang berdosa. (al-A hgaf/46: 25) 


Kesimpulan 

1. Kaum '? d adalah etnis manusia yang diberi keistimewaan, baik 
mengenai besar tubuh maupun kekuatannya. Karena kezaliman mereka, 
maka Allah mengutus Nabi Hud untuk mengingatkan mereka. 

2. Nabi Hud sangat bijaksana dalam menjalankan tugas kerasulan dalam 
menyampaikan perintah-perintah Allah kepada kaumnya. Namun 
kaumnya tetap membangkang bahkan menagih azab Allah yang 
dijanjikan oleh Hud. 

3. Sesuai dengan permintaan kaum '? d, Allah menurunkan azab dan 
menyelamatkan Nabi Hud beserta orang-orang yang beriman. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 383 


KISAH NABI SALEH 


23 3 bacan DEKAT Tana aanga 
Ja) 335 lan Ea TER OT SA KO gas Wginan 


oz Pera 


Eta aah PAP paha 2. PN P) 
kai Feri aa SUNAN 3 203 
Pe AMAN ET asa 3 (336 


E La 4 1 Gr P3 A9 PA 25 pr 5 

0 Moda Ghea gen Gaal pian KA TNO 
P”! 

32 15 ot KAT An an Anik “ 223 Lgi Ar 5 tata 

KEANG NGK GNU Garage d3 Ja UI 

AA TA EN TIA 


WAE AMA 3 MAT AAS AB UNI a30 
SAK AEON AN ENG 
SIN Sasa An KAI Sagar 

Sa LI 
Terjemah 


(73) Dan kepada kaum xampd (Kami utus) saudara mereka Saleh. Dia 
berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan (sembahan) 
bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata 
dari Tuhanmu. Ini (seekor) unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. 
Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu 
akan mendapatkan siksaan yang pedih.” (74) Dan ingatlah ketika Dia 
menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum '? d dan menempatkan 
kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit- 
bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat 
Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. (75) Pemuka- 
pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang 
dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, 


& 


b) 
2nd 
SA 


384 7. AL-A'RAF Juz 8 


“Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya?” M ereka 
menjawab, “Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya.” 
(76) Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, “Sesungguhnya kami 
mengingkari apa yang kamu percayai.” (77) Kemudian mereka sembelih 
unta betina itu, dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. M ereka 
berkata, “Wahai Saleh! Buktikanlah ancaman kamu kepada kami, jika benar 
engkau salah seorang rasul.” (78) Lalu datanglah gempa menimpa mereka, 
dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. 
(79) Kemudian dia (Saleh) pergi meninggalkan mereka sambil berkata, 
“Wahai kaumku! Sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku 
kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Tetapi kamu tidak menyukai 
orang yang memberi nasihat.” 


Kosakata: 
1. FaGuruha WS (al-A 'raf/7: 73) 

Kata Gir merupakan fi'il amar dari fi'il maxi waGra-yaGiru yang artinya 
tinggalkanlah atau biarkanlah. Yang dipergunakan dari kalimat ini hanya 
ffil musari' dan fi'il amarnya saja. Arti dari akar kata ini adalah 


meninggalkan sesuatu dan melemparkannya begitu saja dengan tidak 
mempedulikannya. 


2. Bawwa 'akum ap (al-A 'raf/7: 74) 


Artinya menempatkan kamu. Akar katanya adalah (s -s -—) yang berarti 
kembali dengan membawa kebaikan atau keburukan. Kata hga (s-- ) 
dalam Al-Our'an selalu berkonotasi buruk. (lih. Ali “Imrain/3: 162, 
al-Bagarah/2: 61, al-Ma'idah/5: 29). Sedangkan kata bawwa'a 15 ) 
sebagaimana pada ayat ini berarti menjadikan tempat tinggal mereka sebagai 
tempat kembali yang layak untuk istirahat. (YUnus/10: 93, al-i ajj/22: 26) 

4. “Agaru an-Nagah wa ataw "f5 BU 1,35 (al-A 'raf/7: 77) 

Kata “agara pada mulanya berarti pokok sesuatu. Bagian tengah dari 
rumah yang merupakan bagian terindah darinya disebut “ugur. Wanita 
mandul disebut 'ag?r karena dia terkena masalah dengan asal keberadaannya 
(ajl wujudiha) seakan-akan wanita itu ditelikung atau diikat sehingga tidak 
berdaya atau dia menelikung sperma laki-laki. Ibnu Faris mengembalikan 
arti “agara kepada arti melukai (jarf) atau membikin sesuatu tidak berdaya. 
Kata “agara dinisbatkan khusus untuk onta. Onta yang mau disembelih 
terlebih dahulu dipukul kaki-kakinya yang menjadi pokok kehidupannya, 
setelah roboh dan tidak berdaya baru disembelih. 

Kata “ataw berarti melampaui batas dalam kebatilan, berlaku angkuh dan 
sombong terhadap kebenaran. Akar katanya (s -& -g: huruf ilat) berarti 
sombong. 


Juz 8 7. AL-A'RAF 385 


5. Jafim?n si (al-A 'raf/7: 78) 

Artinya bergelimpangan. Kata jufum bagi burung adalah keadaan ketika 
dia mendekam mau tidur di malam hari. Juga untuk onta yang menderum di 
tempatnya. Bagi manusia adalah keadaan dimana seseorang duduk malas. 
Arti dari semua itu ialah keberadaan tak bergerak sesuai dengan keadaan 
masing-masing ketika datangnya siksa. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diceritakan kisah kaum '? d yang melakukan 
kezaliman di atas bumi dan Allah mengutus Nabi Hud dari kalangan mereka 
yang berakhir dengan datangnya azab Allah berupa angin yang melenyapkan 
mereka dari muka bumi akibat kekufuran mereka kepada Allah. Pada ayat- 
ayat ini diceritakan kisah kaum xamud yang durhaka dan tidak bersyukur 
atas nikmat yang dilimpahkan Allah kepada mereka. 


Tafsir 

(73) Ayat ini menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Saleh kepada 
kaumnya yaitu kaum xamjd. sxamud adalah nama suatu kabilah dari bangsa 
Arab yang telah dimusnahkan yang terkenal dengan istilah “Arab Ba'idah" 
yang mendiami Hijir yaitu daerah “Ula di sebelah utara Medinah, Saudi 
Arabia. samud adalah nama nenek moyang mereka yaitu anak dari “A #r bin 
Iram bin Sam bin Nuh. Munculnya kaum xampd itu sesudah kaum '? d 
dibinasakan Allah. Menurut suatu riwayat ketika Rasulullah dalam perang 
Tabuk pada tahun 9 Hijri ia melewati daerah peninggalan kaum xampkd itu. 
Rasulullah melarang para sahabat memasuki daerah tersebut dengan 
sabdanya yaitu: 


Pe ea G SB P3 On Ipa AE 
(ebeg SAI yo) BU U Jia (Kei Ol ala 


“Jangan kamu memasuki tempat-tempat mereka yang ditimpa azab Allah itu 
kecuali kamu dalam keadaan menangis. Jika kamu tidak menangis, 
janganlah kamu memasuki tempat itu agar kamu tidak ditimpa musibah 
seperti musibah yang telah menimpa mereka.” (Riwayat al-Bukhar? dan 
M uslim) 


Demikianlah anjuran Nabi kepada para sahabat untuk menghindari 
tempat yang pernah ditimpa bencana. 

Saleh a.s. adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum xamud. Dia 
berasal dari kaum xamud yang terbaik keturunannya, kedudukannya dan 
keadaan rumah tangganya demikian juga akhlaknya. M ukjizat kenabiannya 
adalah “unta Allah”. Nabi Saleh menjalankan tugasnya dengan menyampai- 


386 7. AL-A'RAF Juz 8 


kan perintah-perintah Tuhannya yang ditujukan kepada kaumnya. Nabi 
Saleh menyeru mereka agar menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa 
dengan menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, karenanya 
hendaklah mereka bertakwa kepada-Nya. Nabi Saleh mengajak mereka 
menerima seruannya dan janganlah mereka mengikuti orang-orang yang 
hanyut di dalam kemusyrikan, yang membawa mereka ke dalam neraka 
Jahanam, akibat mereka meninggalkan ajaran agama yang benar. Nabi Saleh 
mengatakan kepada kaumnya bahwa bukti kebenaran dari kenabiannya, 
adalah seekor unta yang dinamakannya “Unta Allah", yang diciptakan Allah 
tidak menurut kebiasaan. M enurut sebagian ahli tafsir, unta ini keluar dari 
batu besar atas permintaan kaum xamjd sebagai suatu mukjizat yang harus 
diperhatikan oleh mereka. 

Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh berupa seekor unta 
sebagai bukti kerasulannya, karena kaum s&amud meminta bukti 
kerasulannya. Nabi Saleh meminta kepada kaumnya agar membiarkan unta 
itu makan apa saja yang ada di bumi Allah ini, karena bumi ini kepunyaan 
Allah dan unta ini adalah unta Allah dan tidak wajar mereka menghalang- 
halangi unta itu, apalagi menyakitinya dan menyembelihnya. Nabi Saleh 
mengancam mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih dari 
Allah jika mereka mengganggu atau membunuh unta itu. 

Agar tidak menimbulkan kesulitan antara mereka dan unta itu, maka 
diaturlah hari-hari minum ke telaga untuk mereka dan untuk unta itu, karena 
sedikitnya persediaan air sebagaimana diutarakan oleh firman Allah: 





Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka 
(dengan unta betina itu): setiap orang berhak mendapat giliran minum. 
(al-@amar/54: 28) 


Juga firman Allah pada ayat Sean lain yaitu: 
0G D7 A 2, 593 Bo» sdah 1G 
@ aa Ar Intay ya ara 
Dia (Saleh) menjawab, "Ini seekor unta betina, yang berhak mendapatkan 


(giliran) minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang 
ditentukan. (asy-Syu'ara'/26: 155) 


(74) Sesudah Nabi Saleh mengajak kaumnya menyembah Allah dan 
menasihati mereka agar berbuat baik kepada unta itu, mulailah Nabi Saleh 
mengingatkan mereka kepada nikmat-nikmat Allah yang mereka peroleh 
antara lain mereka diberi kekuasaan dan kekuatan untuk memakmurkan 
bumi ini sebagai pengganti kaum '? d. Mereka diberi oleh Allah kecakapan 
dan kesanggupan membuat istana-istana dan pengetahuan membuat bahan- 
bahan bangunan seperti batu bata, kapur, genteng dan keahlian serta 


Juz 8 7. AL-A'RAF 387 


ketabahan dalam memahat bukit-bukit dan gunung-gunung, untuk dijadikan 
rumah kediaman dan tempat tinggal mereka pada musim dingin. M enjadikan 
bukit dan gunung sebagai bungalow untuk menghindarkan bahaya hujan dan 
dingin. Mereka baru keluar dari bukit itu pada musim-musim lain untuk 
bertani dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nabi Saleh menyeru mereka agar 
mengingat nikmat-nikmat Allah tersebut agar mereka bersyukur kepada- 
Nya, dengan hanya menyembah kepada-Nya dan meninggalkan perbuatan- 
perbuatan yang merusak di atas bumi ini antara lain perbuatan yang tidak 
diridai oleh Allah berupa kekufuran, kemusyrikan dan kezaliman. 

(75) Ayat ini menerangkan bahwa pemuka yang sombong dari kaum 
xamyd itu mengatakan kepada orang-orang yang lemah dan beriman kepada 
Nabi Saleh dengan cara mengejek seolah-olah mereka itu berada dalam 
kekeliruan karena beriman kepada kerasulan Nabi Saleh. Mereka 
menyatakan bahwa orang-orang yang lemah itu tidak putus asa, mungkin 
karena percaya akan kerasulan Saleh. Memang menurut kebiasaan bahwa 
golongan yang lemah tidak mempunyai kepentingan, mereka masih 
berpegang kepada hati nurani mereka, karena itulah mereka segera 
menerima seruan Nabi atau nasihat orang-orang yang saleh. 

A dapun orang-orang yang terkemuka dan orang-orang yang kaya, sangat 
berat untuk mengikuti orang lain, apalagi untuk menerima nasihat-nasihat 
yang menghalangi mereka mengikuti keinginan hawa nafsu, meskipun 
bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri. Demikianlah tingkah laku 
orang-orang yang mempunyai kedudukan karena pangkatnya atau karena 
kekayaannya, sebagaimana diutarakan dalam firman A Ilah yaitu: 


2 


33 » » PA PTP »G TP s5 4 8, an 33 Ls 
Ay SN EA BEA 


Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, 
padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. M aka perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. (an-Naml/27: 14) 


Orang-orang yang lemah dari kaum xamud yang beriman itu tidak 
langsung menjawab pertanyaan mereka, tetapi dengan bijaksana menjawab 
bahwa mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Saleh, karena 
petunjuk-petunjuk itu benar dan datangnya dari Allah. 

(76) Setelah golongan lemah yang beriman itu menjawab dengan jawaban 
yang bijaksana bahwa mereka beriman kepada Allah, dan apa yang dibawa 
oleh Nabi Saleh, maka ayat ini menerangkan ucapan pemuka-pemuka kaum 
wamud yang sombong sebagai jawaban kembali terhadap ucapan orang- 
orang yang lemah ini. Mereka mengatakan bahwa mereka mengingkari apa- 
apa yang diimani oleh orang yang lemah itu. Mereka menghindari untuk 
mengatakan ingkar kepada apa yang dibawa oleh Nabi Saleh, karena 
khawatir terhadap adanya kesan seolah-olah mereka mengakui atas 
kerasulan Saleh as. 


388 7. AL-A'RAF Juz 8 


(77) Setelah itu mereka berbuat durhaka dengan menyembelih unta dan 
menentang perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada mereka oleh 
Nabi Saleh. Mereka memanggil seorang sesamanya untuk membunuh unta 
itu, seperti dijelaskan oleh firman A Ilah: 


Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap (unta itu) dan 
memotongnya. (al-Gamar/54: 29) 


Tetapi dalam ayat 77 dikatakan, bahwa yang membunuh unta itu adalah 
orang banyak di kalangan mereka. Hal mana menunjukkan perbuatan 
kejahatan (tindak pidana) seseorang, dipandang perbuatan pidana orang 
banyak apabila orang yang melakukan pidana itu atas persetujuan orang 
banyak atau perintah mereka. Maka tanggung jawab atas tindak pidana itu 
dipikulkan kepadanya dan orang banyak secara bersama-sama, dan azab 
ditimpakan kepada mereka. Mereka kemudian menantang Nabi Saleh agar 
mendatangkan azab yang dijanjikan kepada mereka, yaitu azab Allah, jika 
benar-benar Saleh utusan Allah yang menyampaikan ancaman dari Allah. 

(78) Setelah mereka menantang Nabi Saleh dengan menuntut azab Allah 
yang dijanjikan, maka Allah membela Rasul-Nya dan pengikutnya. Ayat ini 
menerangkan azab Allah yang diturunkan kepada mereka berupa gempa dan 
petir yang dahsyat yang menggetarkan jantung manusia, menggoncangkan 
bumi bagaikan gempa besar yang menghancurkan semua bangunan sehingga 
mereka semuanya binasa. Tentulah petir tersebut tidak seperti biasa tetapi 
petir yang luar biasa yang khusus ditimpakan kepada mereka sebagai azab 
atas kedurhakaan kaum xamyd. 

(79) Setelah kaum xamud binasa akibat disambar petir, ayat ini 
menerangkan bahwa Nabi Saleh dengan rasa haru dan sedih berkata kepada 
mereka yang sudah mati, bahwa dia sesungguhnya telah menyampaikan 
amanat Tuhannya dan telah cukup memberi nasihat kepada mereka namun 
mereka tidak suka menerima nasihat. Seruan Nabi Saleh ini yang ditujukan 
kepada kaumnya yang telah mati itu menunjukkan betapa cintanya kepada 
kaumnya. Hal mana mengingatkan kita kepada seruan Nabi M uhammad 
terhadap sebagian orang-orang Ouraisy yang telah mati dan sudah 
dikuburkan dalam Perang Badar. Rasulullah berkata: 


aan, Se RE ni kn aa Ta AR TA bs Tana 2 Aoa a al na 
3 ONE OB gp OYB bg Ang) op Lab b Lag) op A0 U calm 03 Jeer LI 
Has JUS SES ah AE La Hg GE UR SU) LEG Li Ja L0Y8 


BB aa Mu Na na en EA San Ka aa Pena PAR Ya er eni 
Play dal AI ato Al Jiya) Jle3 $ Vai D8 AG Uya AS Lcd Jiya) G 


Juz 8 7. AL-A'RAF 389 


“Wahai Abu Jahal bin Hisyam, wahai Utbah bin Rabi'ah. Wahai Syaibah 
bin Rabi'ah dan wahai Fulan anak Fulan, Adakah sekarang ini kamu 
menemukan apa-apa yang dijanjikan Allah itu benar? Karena aku telah 
menemukan apa yang dijanjikan Tuhanku itu benar. Umar berkata, “Ya 
Rasulullah, apa guna berbicara dengan tubuh yang tidak bernyawa?" 
Rasulullah menjawab, “Demi Tuhan dimana diriku tergantung pada-Nya. 
Kamu tidaklah lebih mendengar dari mereka terhadap apa yang aku katakan. 
Tetapi mereka tidak dapat menjawab." (Riwayat al-B ukhar? dan M uslim dari 
Abu ? alXah al-A njari). 

Ayat 79 ini tidak mengutarakan bahwa Nabi Saleh menghindar dari 
kaumnya sebelum datang azab Allah, demikian juga tidak mengutarakan 
tentang nasib sebagian kaum xamud yang beriman kepada Nabi Saleh. 
Namun ayat 79 ini jelas mengutarakan bahwa Nabi Saleh diselamatkan oleh 
Allah. Ibnu Kafr menerangkan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Saleh dan 
pengikutnya dari azab tersebut kemudian pergi dan tinggal di Haran. 


Kesimpulan 

1. Kaum xamyd adalah umat Nabi Saleh. Mereka meninggalkan agama 
yang benar dan tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan berbuat durhaka, 
maka Allah mengutus Nabi Saleh untuk menyeru mereka kepada agama 
yang benar. 

2. Mereka menantang Nabi Saleh meskipun Nabi Saleh dapat memberikan 
bukti kerasulannya sebagai mukjizat sesuai dengan permintaan kaumnya. 
Mukjizat tersebut berupa seekor unta yang diciptakan Allah tidak 
menurut kebiasaan, namun kaumnya tetap menantangnya, bahkan mereka 
menyembelih unta tersebut. 

3. Karena kedurhakaan kaum xamud sudah melampaui batas, bahkan 
mereka menuntut azab yang dijanjikan oleh Nabi Saleh, maka Allah 
menurunkan azabnya berupa petir yang dahsyat sehingga mereka binasa, 
kecuali orang yang beriman. 


390 7. AL-A'RAF Juz 8 


KISAH NABI LUT 


pa Nut f2 nye CP 4 PA PN ANN La Td 
MAN Ga aka Kera BE NUN 
seng s8 Pe Pt mag 33 v3 251 Lull Onu C7 
GS C0 AA manaa AA | ka AOA TER UAN 
LAN NN GA An KS Da3 TARI A3 2st, » 
An an GOL Aa RATA AP PAN NA 


7 Td 


Lee AB ang na KAN 


. 


Terjemah 

(80) Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada 
kaumnya, "M engapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah 
dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). (81) Sungguh, 
kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada 
perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.” (82) Dan 
jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka (Lut dan 
pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap 
dirinya suci.” (83) Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali 
istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. (84) Dan Kami 
hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang yang berbuat dosa itu. 


Kosakata: Gabirn 2 26 (al-A 'raf/7: 83) 

Artinya orang-orang yang tertinggal. Akar katanya ialah (» -— -£) yang 
artinya sisa (bagiyyah). Gubar adalah apa yang tersisa dari debu yang 
berterbangan. Sesuatu yang telah berlalu dinamakan gabir. Jadi kata gabir 
bisa untuk dua arti yaitu yang telah lalu atau yang menetap. Dari dua arti ini, 
maka isteri Nabi Lut adalah termasuk orang-orang yang menetap bersama 
kaumnya, tidak ikut berhijrah dengan Nabi Lut. Atau dia termasuk orang 
telah berlalu bersama dengan orang yang terkena siksa. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan tentang kisah umat Nabi Saleh yang 
meninggalkan agama tauhid dan melakukan kezaliman di muka bumi. 
Karena mereka menolak ajaran Allah yang disampaikan Nabi Saleh, maka 
Allah membinasakan mereka dengan petir. Pada ayat-ayat ini dikisahkan 
tentang keadaan umat Nabi Lut yang melakukan perbuatan buruk, yaitu 


Juz 8 7. AL-A'RAF 391 


pelanggaran susila (homoseksual dan sodomi) yang bertentangan dengan 
ketentuan Allah dalam penciptaan jenis laki-laki dan perempuan. Lalu 
diutuslah Nabi Lut untuk menyadarkan mereka, namun mereka 
mendustakannya, maka Allah membinasakan mereka. 


Tafsir 

(80) Ayat ini menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Lut untuk 
menyampaikan agama kepada kaumnya agar mereka menyembah Allah, dan 
Nabi Lut bertanya kepada mereka dengan nada keras, “M engapa kamu 
mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun 
sebelum kamu” dengan harapan mereka sadar untuk meninggalkan prilaku 
keji itu. Kaum Nabi Lut adalah orang yang pertama kali melakukan sodomi 
(homoseks) maka mereka mendapatkan dosa seperti dosa orang yang 
menirunya, sebagaimana diterangkan dalam hadis: 


5 30 - 3 - a Eta, Pig F3 2 “G0. 
da en ee Nae 5 Bora 


(peka 
“Orang yang membuat suatu kebiasaan buruk dalam Islam, lalu kebiasaan 
buruk itu dikerjakan sesudahnya, maka ia akan menanggung seperti dosa 
orang yang melakukan kebiasaan buruk itu." (Riwayat M uslim) 


Hadis lain Maa 


aan nba Ia. us 


(luan ayo) S3 raat 


“Orang yang mengajak kepada jalan yang benar maka ia mendapat ganjaran 
sama banyaknya dengan ganjaran yang diberikan kepada pengikut- 
pengikutnya dan hal itu tidak sedikit pun mengurangi ganjaran mereka itu, 
dan orang yang mengajak berbuat kejahatan maka ia mendapat dosa sama 
banyaknya dengan dosa pengikut-pengikutnya dan hal itu tidak dikurangi 
sedikit pun dari dosa mereka itu.” (Riwayat M uslim) 


Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan mengem- 
bangkan keturunan manusia guna memakmurkan alam ini. Pada masing- 
masing jenis memiliki nafsu birahi yang mendorong terwujudnya kebutuhan 
bertemunya kedua jenis manusia ini sebagai sarana untuk mengem- 
bangbiakan manusia. 

Perempuan dalam bentuk kejadiannya adalah indah, halus dan menarik. 
Antara laki-laki dan perempuan terjadi saling tarik-menarik laksana tarikan 


392 7. AL-A'RAF Juz 8 


antara positif dan negatif. Jika manusia seperti itu, alangkah ganjilnya bila 
ada golongan manusia yang menyimpang dari ketentuan Allah itu. Alangkah 
besarnya pelanggaran terhadap kemanusiaan yang dilakukan seseorang laki- 
laki dengan menggauli laki-laki lain dengan tujuan bukan untuk 
mengembangkan keturunan. 

Jika saling membunuh dinilai sebagai sesuatu yang buruk, maka 
perbuatan kaum Nabi Lut ini dapat dikatakan lebih buruk dan dapat 
menjatuhkan derajat manusia dan kemanusiaan sehingga lebih rendah dari 
hewan. Hal ini karena hewan jantan tidak ada yang berhubungan dengan 
jantan pula sebagaimana yang dilakukan umat Nabi Lut. Ketetapan Allah 
berkaitan dengan hal ini, adalah laki-laki untuk perempuan dan perempuan 
untuk laki-laki. Kaum Lut bukan saja ingkar kepada Allah dan tidak 
bersyukur atas nikmat-Nya, tetapi juga melakukan homoseksual yang 
akhirnya juga mendorong para wanita melakukan lesbian (saling 
berhubungan sesamanya). Allah mengutus Nabi Lut kepada kaum seperti ini 
untuk menyampaikan ajaran Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar 
dan meninggalkan kelakuan yang buruk dan bertentangan dengan sunatullah. 
Karena mereka menolak seruan Lut, maka Allah membinasakan kaum 
tersebut. 

Nabi Lut adalah anak Haran bin Tarikh. Tarikh adalah saudara Nabi 
Ibrahim. Lut dilahirkan di daerah tepian timur dari selatan Irak yang 
dahulunya dinamakan Babilon. Atas kehendak Nabi Ibrahim, Lut berdiam di 
kota Sodom salah satu kota di daerah Yordania. Lut wafat di sekitar Y ordan 
dahulu terkenal dengan nama Laut Lut. 

(81) Ayat ini kelanjutan dari ayat 80 menerangkan, bahwa Nabi Lut 
menegaskan kepada kaumnya bahwa sesungguhnya mereka melakukan 
homoseksual, perbuatan yang bukan saja bertentangan dengan fi rah manusia 
tetapi juga menghambat perkembangbiakan manusia. Perbuatan 
homoseksual hanya bertujuan pelepasan nafsu birahi semata karena 
pelakunya lebih rendah dari hewan. Hewan masih memerlukan jenis kelamin 
lain untuk memuaskan nafsu birahinya dan keinginan mempunyai keturunan. 
M isalnya binatang yang merayap dan yang terbang memulai kehidupannya 
dengan betina dan jantan untuk bersama-sama membuat sarang di atas 
pohon. Sedangkan kelakukan homoseks tidak mempunyai maksud demikian 
selain melampiaskan nafsu birahi semata. 

Dengan bersemangat Nabi Lu mengutuk dan mencemoohkan tingkah 
laku mereka. Pada akhir ayat ini diutarakan bahwa Nabi Lu selalu 
mengakhiri ucapannya dengan kata-kata, 

“Tetapi wahai kaumku, kamu adalah benar-benar golongan yang 
melampaui batas, karena kamu meninggalkan akal sehat dan menyimpang 
dari fitrah manusia, sehingga kamu tidak memikirkan akibat buruk dari 
tingkah lakumu, yaitu memutuskan keturunan, merusak kesehatan dan 
melanggar peradaban.” 


Juz 8 7. AL-A'RAF 393 


Jika kaum Lut tidak menyimpang dari fitrah, selalu berpikir sehat dan 
berakhlak mulia, tentu akan menjauhi perbuatan keji dan terkutuk itu. 
Kecaman atas perbuatan umat Nabi Lut berulang kali dikemukakan dengan 
ungkapan yang beragam, seperti firman A Ilah berikut: 


cA ESA KEN3 G IN GBU 


M engapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan 
(mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak 
mengetahui (akibat perbuatanmu). (an-Naml/27: 55) 


Juga firman Allah pada ayat yang lain aa 


& - BI 4 Lu. 
AN n EDGE NA USA 

Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan 
kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? (al-'Ankabut/29: 29) 

(82) Ayat ini menerangkan reaksi kaum Lut terhadap kecaman dan 
nasihat yang dikemukakan oleh Nabi Lut yang disertai dengan alasan-alasan 
yang logis dan tidak dapat dibantah. Namun demikian mereka tetap menolak 
kebenaran. Beberapa pemuka mereka mengeluarkan perintah agar Nabi Lut 
beserta orang-orang yang beriman kepadanya diusir dari kampung halaman 
mereka dengan alasan bahwa Nabi Lut dan orang-orang yang beriman itu 
adalah orang-orang yang bersih dan tidak patut berkumpul dengan mereka, 
karena mereka adalah orang-orang yang rusak dan kotor. Oleh karena itu, 
sebaiknya Nabi Lut dan pengikutnya tidak sekampung dengan mereka, 
karena antara mereka dengan Nabi Lut terdapat perbedaan dalam budi 
pekerti. Mereka melakukan perbuatan yang keji dengan bangga, sedang Nabi 
Lut beserta orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang 
membersihkan diri dari perbuatan terkutuk itu. Sambil mengejek, mereka 
menghendaki agar Nabi Lut dengan pengikutnya diusir, dengan demikian 
mereka tetap dapat berbuat secara bebas tanpa ada yang mengganggu 
mereka. 

Alangkah rendahnya akhlak kaum Lut itu, tanpa rasa malu mereka 
bangga melakukan perbuatan maksiat yang berbentuk kutukan seraya 
menghina orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Hanya manusia yang 
tidak beriman kepada Allah dan hari kemudianlah yang dapat jatuh ke dalam 
martabat yang rendah ini. 

(83) Ayat ini menerangkan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Lut beserta 
orang yang beriman kepada-Nya kecuali istrinya karena ia tidak beriman 
kepada Nabi Lut bahkan mengkhianatinya. Istrinya berpihak kepada kaum 
Lut yang kafir. Karena itu ia tergolong ke dalam kaum Lut yang mendapat 
azab pula di akhirat nanti. Ayat lain menerangkan bahwa sebelum azab 
diturunkan kepada kaum Lut, Allah memerintahkan Nabi Lut dan 


394 7. AL-A'RAF Juz 8 


pengikutnya yang beriman agar meninggalkan negerinya, sebagaimana 
diterangkan dalam firman-N ya: 


PA TAS SAE -15 MWA Git pe LINK gerai A ke 
& 
P 2 MAA ee Ay, 
ana anagi ren - MA GI MANA ta 


Mereka (para malaikat) berkata, "Wahai Lut! Sesungguhnya kami adalah 
para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu 
pergilah beserta keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun 
di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya 
dia (juga) akan ditimpa (siksa) yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat 
terjadinya siksa kepada mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu 
sudah dekat?” (Hud/11: 81) 


Firman-N ya yang lain: 


Tuan pori Ge Ar AAN ANA Asa: Hal ab 


“Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah 
mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang 
dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.” (al- 
' ijr/15: 65) 

Juga firman-N ya: 


SA maan FEB OR RSA 
Opa jampnoterika 


Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya 
(negeri kaum Lut) itu. Maka Kami tidak mendapati di dalamnya (negeri itu), 
kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim (Lut). Dan Kami tinggalkan 
padanya (negeri itu) suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab 
yang pedih. (a@9 ariyat/51: 35-37) 


(84) Ayat ini menerangkan bahwa A Ilah membinasakan kaum Lu' dengan 
batu yang terkenal dengan “batu sijjil” diturunkan dari langit laksana hujan 
sebagaimana tersebut dalam firman A Ilah: 


Juz 8 7. AL-A'RAF 395 


Maka Kami jungkirbalikkan (negeri itu) dan Kami hujani mereka dengan 
batu dari tanah yang keras. (al-! ijr/15: 74) 


Firman Allah: 
EA Ja SA ae ea BA Gea AN 


Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya negeri 
kaum Lut, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang 
terbakar. (Hud/11: 82) 


Tidak ada seorang ahli tafsir pun yang dapat menjelaskan cara-cara batu- 
batu itu terkumpul dari bumi diangkat ke atas atau lapisan bumi yang 
diangkat ke atas mereka, kemudian turun berjatuhan seperti hujan. Demikian 
juga bentuk batu tersebut apakah dari tanah keras semata atau bercampur 
dengan unsur-unsur zat pembakar atau batu-batu yang berasal dari pecahan 
bintang. 

Pada ayat ini Allah menunjukkan kekuasaan-N ya kepada M uhammad dan 
umatnya agar mengambil pelajaran dari peristiwa dan perilaku orang-orang 
yang mendustakan Allah dan rasul-rasul-Nya. Jika Allah menghendaki 
kebinasaan mereka, hal ini dapat terjadi dengan sebab-sebab yang alami, 
umpamanya, gempa bumi, penyakit wabah, peperangan dan korban fitnahan 
dan dapat pula dengan sebab-sebab luar biasa seperti topan yang 
menenggelamkan kaum Njih, angin yang menghempaskan kaum H ud, petir 
yang membinasakan kaum Saleh dan hujan batu yang menghabiskan kaum 
Lut. 

Mengenai perbuatan homoseks yang dilakukan oleh kaum Lut itu 
terdapat perselisihan antara ulama Figh tentang hukumannya sebagai 
berikut: 

1. Imam Abu Hanifah berpendirian bahwa pelakunya dijatuhkan dari tempat 
yang tinggi diiringi dengan lemparan batu. Tetapi menurut satu riwayat 
pelakunya hanya di-ta'z?r diberi hukuman agar jera baik muhsan maupun 
tidak muhsan. 

2. Imam Malik memandang bahwa pelakunya dirajam (baik muhsan pernah 
kawin ataupun tidak). Demikian juga terhadap pasangan jika telah 
dewasa. Tetapi menurut satu riwayat, terhadap yang belum muhsan 
dikenakan hukum ta'zrr. 

3. Imam Syafi'i menerangkan bahwa pelakunya dirajam baik muhsan atau 
tidak. Menurut suatu riwayat pelakunya dirajam jika ia muhsan. Jika 
tidak muhsan didera sebanyak seratus kali. 

4. Imam A Ymad memandang bahwa kedua pelakunya dibunuh. 


396 7. AL-A'RAF Juz 8 


5. Pendapat sebagian sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, Ali, Ibnu Zubair, 
pelakunya dibakar. 


Kesimpulan 

1. Kaum Lut yang berdomisili di kota Sodom, salah satu kota di Y ordania, 
melakukan perbuatan mesum yang sangat terkutuk, yaitu homoseks 
(sodomi) dan mereka tidak beriman kepada Allah. 

2. Kepada mereka Allah mengutus Nabi Lut agar menyeru mereka kepada 
agama yang benar dan meninggalkan perbuatan yang terkutuk itu: namun 
kerasulan Nabi Lut itu ditentang oleh mereka bukan saja mendustakan, 
malahan mereka mengejek dan mengusirnya dari negeri mereka. 

3. Setelah Allah memerintahkan Nabi Lut serta orang-orang yang beriman 
agar menyingkir dari negerinya. Allah menurunkan hujan batu yang 
membinasakan mereka. Termasuk di antara kaum Lut yang dibinasakan 
Allah itu isterinya, karena dia memihak kepada kaumnya dan tidak 
beriman kepada kerasulan Nabi Lut. 


KISAH NABI SYU'AIB 


pu 0333 Cu 28 Pata 2 Tp £ Me ama AT 
SAAT NU 


2 4 Tenar Ita 3 oa 


P- “daba 2360 ne Pentanan ran) ri . “2 

AA NLAINN AG Ba Aa AAN Jasa PO pai 
AN Ta g Ma Sa ana mn an Ka AL 2 39 1 ,6 20 

PALANG AN AG MATANYA 


Se IN ha a03 2 (EPS 3 Aa ag 20 fo £ 
GRI RAN SEL BAG MA ih JA Gen LN 


Terjemah 

(85) Dan kepada penduduk M adyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka 
sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan 
(sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti 


Juz 8 7. AL-A'RAF 397 


yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan 
jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat 
kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik 
bagimu jika kamu orang beriman.” (86) Dan janganlah kamu duduk di setiap 
jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang 
beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu 
dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan 
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. 
(87) Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada (ajaran) yang 
aku diutus menyampaikannya, dan ada (pula) segolongan yang tidak 
beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara 
kita. Dialah hakim yang terbaik. 


Kosakata: Wala Tabkhasy "2-7 V (al-A 'raf/7: 85) 


Artinya jangan kamu kurangi. Akar katanya adalah (&» -g -—) berarti 
kurang (nagj). 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diceritakan tentang kisah kaum Nabi Lut yang 
sangat rusak akhlaknya sebab mereka mengerjakan perbuatan yang sangat 
terkutuk yang bertentangan dengan keluhuran budi pekerti, kesehatan, 
bahkan lebih dari itu bertentangan dengan sunatullah yaitu perbuatan 
homoseks (sodomi) yang akibatnya mereka dibinasakan oleh Allah setelah 
mereka semakin hanyut dalam kesesatan. Karena kasih sayang-Nya, Allah 
telah mengutus seorang nabi, yakni Lut, namun mereka tetap membangkang. 
Pada ayat-ayat ini diceritakan kisah kaum Madyan, sikapnya dan akibat 
perbuatannya. 


Tafsir 

(85) Ayat ini menceritakan bahwa kaum Madyan yaitu kaum Nabi 
Syu'aib tidak bersyukur kepada Allah disamping mereka mempersekutukan- 
Nya. Akhlak mereka sangat buruk sehingga kehidupan mereka bergelimang 
dalam penipuan, sampai kepada urusan tukar-menukar, timbang-menimbang. 
M enurut suatu riwayat jika orang asing datang berkunjung, mereka sepakat 
menuduh bahwa uang yang dibawa orang asing itu palsu, dengan demikian 
mereka menukarnya dengan harga (kurs) yang rendah sekali. Kepada kaum 
ini Allah mengutus Nabi Syu'aib agar dia menunjukkan kepada mereka jalan 
yang benar dan meninggalkan kecurangan dalam takaran dan timbangan. 


Sebagaimana biasanya bahwa Allah memperkuat kenabian setiap Nabi- 
Nya dengan mukjizat seperti diketahui dari hadis Abu Hurairah, yaitu: 


398 7. AL-A' RAF Juz 8 


Lah Lea AS Wii SAN aa YA alta MN La Pt Y AN TP 


(elang (oa tj aah ap at Ae otot 336 IYA 


“Tidak seorang Nabi pun dari kalangan nabi-nabi kecuali diberikan 
kepadanya tanda-tanda kenabiannya yang menjadikan manusia percaya 
kepadanya. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku ialah wahyu yang 
disampaikan kepadaku yaitu (Al-Our'an). Maka aku mengharap bahwa aku 
akan mempunyai pengikut yang lebih banyak dari pada pengikut-pengikut 
nabi-nabi pada hari Kiamat”. (Riwayat al-B ukh4r? dan M uslim) 


Tidak terdapat satu ayat pun dalam Al-Our'an yang menerangkan tentang 
mukjizat yang diberikan kepada Nabi Syu' aib. Fakhrur Razi dalam tafsirnya, 
mengutip az-Zamakhsyari dalam tafsirnya “Al-Kasysy#f” mengatakan 
bahwa di antara mukjizat Nabi Syu'aib, yaitu dia memberikan tongkatnya 
kepada Nabi Musa. Tongkat itulah membinasakan ular-ular besar milik 
tukang-tukang sihir Fir'aun. Juga dia berkata kepada Nabi Musa, bahwa 
kambing-kambing ini akan beranak semuanya berbulu hitam putih, 
kemudian ternyata benar sebagaimana yang diucapkannya itu. 

(86) Sesudah Nabi Syu'aib melarang kaumnya membuat kerusakan di 
bumi, maka ayat ini menerangkan bahwa Nabi Syu'aib juga melarang 
mereka duduk di jalan untuk mengganggu orang yang lewat. Terhadap orang 
yang beriman mereka ancam nyawanya dan terhadap orang yang belum 
beriman jika ia bermaksud mengunjungi Nabi Syu'aib mereka mengatakan 
bahwa Syu'aib itu seorang pendusta yang hendak menggoda orang agar 
meninggalkan agama nenek moyangnya. 

Pada akhir ayat Nabi Syu'aib mengajak mereka mengenang masa-masa 
yang lalu ketika mereka masih sedikit jumlahnya, kemudian Allah 
mengembangbiakkan keturunan mereka dan memberi rezeki yang banyak. 
Karenanya hendaklah mereka bersyukur kepada Alah dengan meninggalkan 
kemusyrikan dan perbuatan kezaliman dan hendaklah mereka mengambil 
pelajaran dari kejadian-kejadian pada kaum-kaum yang berbuat kezaliman, 
antara lain meninggalkan agama yang benar dari umat-umat sebelum 
mereka, seperti kaum Nuh, kaum '? d, dan kaum xamyd. Hendaklah mereka 
mengambil pelajaran dari apa yang menjadi sebab Allah membinasakan 
umat-umat sebelum mereka itu. Dengan demikian Nabi Syu'aib secara tidak 
langsung telah memperingatkan kaumnya agar mereka tidak mengalami 
nasib seperti mereka yang telah dibinasakan oleh Allah itu. 

(87) Ayat ini mengutarakan keahlian Nabi Syu'aib dalam menyampaikan 
ajaran-ajaran Allah yang dikemukakan dengan kata-kata yang tegas, 
bijaksana dan mengesankan. Nabi Syu'aib berkata kepada mereka jika ada 
golongan di antara mereka yang membenarkan seruannya agar menyembah 


Juz 8 7. AL-A'RAF 399 


Allah Tuhan Yang Maha Esa dan meninggalkan perbuatan zalim seperti 
mengurangi hak manusia dalam menimbang dan menakar, maka mereka 
akan terhindar dari siksa Allah. Sebaliknya, sekiranya ada golongan di antara 
mereka yang masih belum menyambut seruannya dan masih tetap kufur dan 
zalim, maka Nabi Syu'aib mengancam mereka agar menunggu keputusan 
Tuhan yang seadil-adilnya, yaitu membela hamba-hamba-N ya yang beriman 
dan membinasakan golongan kafir yang berbuat kezaliman. 


Kesimpulan 

1. Kaum Syu'aib yakni penduduk Madyan, mengalami kemajuan dan 
kemakmuran waktu zaman Syu'aib. Sebelumnya mereka adalah bangsa 
yang kecil, belum maju dan makmur. 

2. Nabi Syu'aib diperintahkan Allah swt untuk memperbaiki akidah 
kaumnya dan memperbaiki kehidupan mereka dalam urusan perdagangan 
dan adat istiadat. 

3. Kehancuran yang dialami umat-umat dahulu seperti kaum '? d pasti akan 
dialami oleh kaum Syu'aib jika mereka durhaka kepada Allah dan Rasul- 
Nya. 

4. Mereka akan tetap makmur jika mereka patuh kepada seruan Nabi 
Syu'aib. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 403 


Juz 9 


ANCAMAN KAUM NABI SYU'AIB 
UNTUK MENGUSIRNYA DARI NEGERINYA 


2 are FA Tin 3 & G3. 
"A6 Lagi 22 - dah 7 ( 2 . Te 
AIA AN GA Gonna em Pel dah La GNI IA 


"A 
. 


“ Man CL hat Yu y R7, 4 (g Bg 
na ng, sean A #3 £ Ta : 


Terjemah 

(88) Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syu'aib 
berkata, “Wahai Syu'aib! Pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang 
beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami.” 
Syu'aib berkata, “Apakah (kamu akan mengusir kami), kendatipun kami 
tidak suka? (89) Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang 
besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah 
melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, 
kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami 
meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan 
kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil). 
Engkaulah pemberi keputusan terbaik.” 


Kosakata: IftaX 251 (al-A“raf/7: 89) 


Kata al-fat# pada mulanya adalah air yang keluar dari mata air atau 
sumber air. Lalu digunakan untuk hal yang terkait dengan menghilangkan 
segala kesukaran. Kata ini bisa digunakan untuk sesuatu yang Yissi seperti 
membuka pintu atau yang maknawi seperti menghilangkan kepedihan. 
Dalam konteks ayat ini kata iftay diartikan dengan putuskanlah, karena 
dengan demikian maka hilanglah kesukaran atau hal yang membelenggu 
Nabi Syu'aib. 


Munasabah 
Pada tiga ayat yang lalu telah dimulai kisah Nabi Syu'aib dan kaumnya 
yang bertempat tinggal di negeri Madyan. Nabi Syu'aib menyeru mereka 


404 7. AL-A'RAF Juz 9 


untuk menyembah Allah swt, menyempurnakan takaran dan timbangan 
dalam berjual-beli, serta tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Selanjutnya 
dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan bagaimana jawaban dari kaum Nabi 
Syu'aib yang tidak mau beriman kepada agama Allah yang disampaikan 
oleh Nabi Syu' aib kepada mereka. 


Tafsir 

(88) Ayat ini menerangkan bahwa para pemimpin suku M adyan berkata 
kepada Nabi Syu'aib, bahwa mereka akan mengusir Syu'aib dan para 
pengikutnya dari negeri mereka, apabila Nabi Syu'aib tidak mau kembali 
kepada agama nenek moyang mereka, serta menghentikan dakwahnya 
kepada kaumnya. 

Dengan perkataan lain, mereka menyuruh Nabi Syu'aib dan para 
pengikutnya untuk memilih apakah mereka akan tetap dalam agama baru 
dan melanjutkan dakwah tetapi diusir dari negeri mereka, ataukah bersedia 
kembali kepada agama nenek moyang dan menjadi anggota masyarakat dari 
kaumnya yang musyrik. 

Perlu diketahui bahwa kata-kata “kembali kepada agama nenek moyang” 
memberi kesan, seolah-olah Nabi Syu'aib pernah menjadi penganut agama 
kaumnya, dan tentu pernah juga turut menyembah sembahan yang mereka 
sembah. Hal ini tidak benar, karena para nabi dan rasul Allah senantiasa 
terhindar dari dosa-dosa besar, termasuk dosa yang disebabkan kemusyrikan 
kepada Allah. 

Pada akhir ayat tersebut diterangkan, bahwa Nabi Syu'aib menjawab 
tantangan mereka dengan mengajukan pertanyaan, apakah mereka akan tetap 
memaksa dirinya dan para pengikutnya untuk kembali kepada agama mereka 
atau mereka akan mengusir dirinya dan para pengikutnya dari negeri 
M adyan bila ia menolak anjuran itu. 

Nabi Syu'aib menegaskan kepada kaumnya, bahwa ia dan para 
pengikutnya tidak merasa gentar diusir dari negeri mereka, dan mereka akan 
tetap dalam agama Allah serta melanjutkan dakwah mereka. Kecintaan Nabi 
Syu'aib kepada agama Allah lebih tinggi dari pada kecintaan kepada tanah 
air yang penduduknya ingkar kepada Allah. Ia dan para pengikutnya 
mengutamakan hidup dalam keridaan Allah, sehingga mereka benar-benar 
dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama dan keimanan 
adalah urusan hati yang tidak dapat dipaksakan bagaimanapun juga. Ia dan 
para pengikutnya benci kepada kemusyrikan, karena kemusyrikan 
merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. 

Seorang rasul yang mengemban amanat menyiarkan agama Allah tidak 
keberatan meninggalkan tanah tumpah darahnya, apabila situasi dan keadaan 
di tempat itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas. Seperti 
diketahui, Nabi Ibrahim telah melaksanakan hijrah, meninggalkan tanah 
tumpah darahnya yaitu kota Ur di Kaldea, demi untuk menegakkan agama 
Allah. Demikian pula Nabi Muhammad telah hijrah dari Mekah ke M edinah 


Juz 9 7. AL-A'RAF 405 


karena kecintaannya kepada agama Allah melebihi kecintaan kepada tanah 
air dan lain-lainnya. Orang-orang yang enggan hijrah karena Allah, akan 
dimurkai A Ilah, sebagaimana firman Allah : 


SN GARIS Ae Fera Nay TES FG 


2 AAA Ca aa Jkanstan, Inah Si ANA Tpi 
DA BIAN jie aan ga 1 


jar, Asa Kanal gt sa, 


“Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam 
keadaan menzalimi sendiri, mereka (para malaikat) bertanya: “bagaimana 
kamu ini?” Mereka menjawab: “Kami orang-orang yang tertindas di bumi 
(Mekah)”. Mereka (para malaikat) bertanya: “Bukanlah bumi Allah itu luas, 
sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?” M aka Orang- 
orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan (Jahanam) itu seburuk-buruknya 
tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan 
dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk 
berhijrah), maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah 
M aha Pemaaf, M aha Pengampun”. (an-Nist/4: 97-99) 


(89) Ayat ini menjelaskan ucapan Nabi Syu' aib terhadap kaumnya yang 
telah mengancam untuk mengusir dari negerinya apabila ia tidak mau 
menghentikan dakwahnya. Nabi Syu'aib berkata: “Alangkah besar dosa dan 
kebohongan kami terhadap Allah, apabila kami kembali kepada agama kamu, 
padahal Allah telah menyelamatkan kami dan telah menunjuki kami ke jalan 
yang lurus. Apabila seseorang mengikuti ajaran kamu tanpa pengetahuan, 
dianggap sebagai orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, maka 
bagaimanakah halnya orang yang sengaja mengadakan kebohongan 
terhadap-Nya, dan sengaja menyimpang dari jalan yang telah ditunjukkan- 
Nya secara sadar, padahal ia mempunyai pengetahuan tentang hal itu. 
Kekafiran semacam itu merupakan perbuatan yang amat keji, tidak akan 
diampuni. Oleh sebab itu kami tidak akan melakukannya”. 

Dari penegasan Nabi Syu'aib ini dapat diambil kesimpulan bahwa Allah 
telah menyelamatkan para pengikutnya dan sahabat-sahabatnya, termasuk 
dirinya sendiri, dari agama syirik yang dianut kaumnya, atau dapat pula 
diartikan bahwa Allah telah menyelamatkan Nabi Syu' aib dari kemusyrikan. 
la tidak pernah menganut kepercayaan yang dianut kaumnya dan tidak 
menyembah apa-apa yang disembah oleh mereka. Maka Allah telah 
menunjukinya kepada jalan yang benar. Ini sama halnya dengan apa yang 
dialami Nabi Muhammad sebagaimana ditegaskan A Ilah dalam firman-N ya: 


406 7. AL-A'RAF Juz 9 


“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan 
petunjuk”. (ax--uh493: 7) 


Firman-N ya yang lain : 
ta 3 ha sar rara M0 PPS TA ST 
AAS SEN 5 Lu BEST, ane . Siro 53 


23 2d 214 Ta” Pra ». » Ya 3 
abah Hi, CN EL Tsbtela ANA TN AA 
“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (M uhammad) ruh (A I-Our' an) 
dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah 
Kitab (Al-Our'an) dan apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Our'an 
itu cahaya, dengan itu Kami memberi petunjuk siapa yang Kami kehendaki 
di antara hamba-hamba Kami. Dan sungguh, engkau benar-benar 
membimbing (manusia) kepada jalan yang lurus”. (asy-Syyura/42: 52) 


Selanjutnya Nabi Syu'aib menegaskan kepada kaumnya, bahwa tidak 
layak dan tidak masuk akal, jika dia dan para pengikutnya akan 
meninggalkan agama yang benar serta kembali kepada agama mereka, 
kecuali jika Allah menghendakinya. Maksudnya ialah bahwa Nabi Syu'aib 
beserta para pengikutnya yakin, bahwa agama yang dianut kaumnya adalah 
agama yang tidak benar, sedangkan agama yang dianutnya beserta para 
pengikutnya adalah agama yang benar dapat menjamin keselamatan dan 
kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. 

Allah tidak menghendaki Nabi Syu'aib dan para pengikutnya kembali 
kepada agama kaumnya yang penuh dengan kemusyrikan, sebab Allah 
sendiri yang telah membebaskannya dari kemusyrikan dan menunjukinya 
kepada agama yang benar. Oleh sebab itu Nabi Syu'aib dan para 
pengikutnya tidak akan kembali kepada agama mereka. 

Kemudian Nabi Syu'aib mengingatkan bahwa Ilmu Allah Maha Luas, 
meliputi segala sesuatu. Ia mengetahui segala hikmah dan hal-hal yang akan 
mendatangkan kemasalahan bagi hamba-Nya. Kehendak-Nya senantiasa 
berlaku sesuai dengan hikmah tersebut. Maka segala sesuatu yang terjadi 
pada makhuk-Nya tidaklah terlepas dari hikmah tersebut. Oleh sebab itu, 
kepada Allah saja ia dan para pengikutnya bertawakal dan berserah diri, dan 
disertai ketaatan dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada 
mereka, yaitu menjaga syari'at dan agama-Nya. Dialah yang akan 
melindungi Nabi Syu'aib dan para pengikutnya dari segala ancaman dan 
gangguan kaumnya dan dari segala bahaya dimana Nabi Syu'aib tidak 
mempunyai daya untuk menghindari dan melawannya. 

Perlu diketahui salah satu syarat dari tawakal ialah keteguhan dalam 
melaksanakan syari'at yang telah ditetapkan Allah, serta mematuhi peraturan 


Juz 9 7. AL-A'RAF 407 


umum yang ditetapkan-Nya, baik mengenai alam maupun masyarakat, 
terutama hubungan antara sebab dan akibat. Misalnya bila kita ingin 
memperoleh rezeki dari Allah maka kita harus berusaha, serta menjaga 
peraturan Allah dalam menjalankan usaha-usaha tersebut. Apabila usaha 
sudah dijalankan menurut cara-cara yang diperlukan, serta menjaga 
peraturan yang telah ditetapkan Allah dan syari'at-Nya, barulah kita 
bertawakal. Tawakal yang dilakukan tanpa didahului dengan usaha yang 
benar dan sesuai dengan peraturan Allah adalah tawakal yang keliru. Itulah 
sebabnya Rasulullah saw pernah menegur seorang yang tidak menambatkan 
untanya ketika ia mau menghadap Rasulullah, karena katanya ia telah 
bertawakal kepada Allah lebih dahulu. Seharusnya ia menambatkan untanya 
terlebih dahulu sebelum ia meninggalkannya. Hal tersebut merupakan usaha 
untuk bertawakal. M enurut keadaan yang biasa berlaku, unta tidak akan lari, 
bila ia telah ditambatkan dengan baik. Nabi bersabda: 


eka an) Sp al 


“Tambatkan kemudian bertawakal (kepada Allah)”. (Riwayat at-T irmi@) 


Setelah Nabi Syu' aib menyatakan penyerahan dirinya kepada Allah swt, 
lalu mengakhiri dengan , semoga Allah memberikan keputusan yang adil 
antara dia dan kaumnya, maka ia menyatakan pengakuan dan keyakinannya 
bahwa Allah swt adalah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya, karena Dia 
M ahaadil dan M aha M engetahui. 

Sebagaimana diketahui, sebelum lahirnya Nabi Syu'aib di M adyan, telah 
banyak rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan agama-N ya kepada 
umat manusia. Pada umumnya, para rasul itu mendapat tantangan dan 
dimusuhi oleh sebagian kaumnya, yang ingkar kepada Allah. Pada akhirnya, 
para rasul tersebut mendapat pertolongan dari Allah karena mereka adalah 
orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan selalu bersikap jujur dan 
berbuat baik. Sebaliknya orang-orang kafir itulah yang menemui nasib buruk 
akibat kekafiran mereka. 


Kesimpulan 

1. Pembesar-pembesar kaum Nabi Syu'aib telah mengancam untuk 
mengusir Nabi Syu' aib dan para pengikutnya dari negeri M adyan, apabila 
ia dan para pengikutnya tidak mau kembali kepada agama syirik yang 
diwarisi dari nenek moyang mereka. 

2. Nabi Syu'aib sebelum diutus Allah menjadi Nabi dan Rasul tidak pernah 
menjadi penganut agama nenek moyang yang berdasarkan syirik, dia 
tidak pernah ikut menyembah apa yang menjadi sesembahan mereka. 

3. Nabi Syu'aib menjawab ancaman kaumnya dengan menegaskan bahwa ia 
dan para pengikutnya mengetahui bahwa kemusyrikan merupakan dosa 


408 7. AL-A'RAF Juz 9 


besar kepada Allah, dan Allah telah menyelamatkan mereka dari 
padanya. 

4. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, kecintaan kepada agama 
adalah lebih tinggi daripada kecintaan kepada tanah tumpah darah yang 
penduduknya sebagian besar ingkar kepada A Ilah. 

5. Tawakal kepada Allah dilakukan setelah melakukan berbagai usaha ke 
arah tercapainya satu tujuan serta mengindahkan peraturan-peraturan 
Allah. 


NASIB BURUK YANG MENIMPA 
KAUM NABI SYU'AIB 


Fa Pep GAN Hd abaa SN KA IES 


z 


ra Td - Pa any 
yee PAN Hanan benan MAA -. 


- “4 AN TG5 2Ae san Oy Sy - AL ET GAN 
£ ga pa ea Sp 
SEN IKI Kerana 


Terjemah 

(90) Dan pemuka-pemuka dari kaumnya (Syu'aib) yang kafir berkata 
(kepada sesamanya), “Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu 
kamu menjadi orang-orang yang rugi.” (91) Lalu datanglah gempa menimpa 
mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah 
mereka, (92) Orang-orang yang mendustakan Syu'aib seakan-akan mereka 
belum pernah tinggal di (negeri) itu. Mereka yang mendustakan Syu'aib, 
itulah orang-orang yang rugi. (93) Maka Syu'aib meninggalkan mereka 
seraya berkata, “Wahai kaumku! Sungguh, aku telah menyampaikan amanat 
Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku 
akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?” 


Kosakata :Isa | (al-A 'raf/7:93) 


Fi'il Muxari' dari maxi asiya. Ikut wazan fariYa, akar katanya («s -s -) 
artinya kesedihan. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 409 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang telah lalu dijelaskan tuntutan kaum Nabi Syu'aib 
kepadanya agar dia dan para pengikutnya kembali kepada agama mereka. 
M aka pada ayat ini para pemuka kaum Nabi Syu'aib menyatakan sekiranya 
kaum Nabi Syu'aib tetap mengikuti ajakannya niscaya mereka akan menjadi 
orang yang merugi. Ucapan tersebut dimaksudkan untuk menakut-nakuti 
orang-orang yang telah dan yang akan beriman kepada Nabi Syu' aib. 


Tafsir 

(90) Orang-orang kafir di antara kaum Nabi Syu'aib, yaitu pemuka- 
pemuka mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan rasul- 
Nya sudah berbuat kezaliman, antara lain dengan menghalang-halangi orang 
lain untuk beriman kepada Nabi Syu'aib dan agama yang dibawanya, 
mereka berkata: “Jika kamu beriman dan mengikuti seruan Syu'aib yang 
mengajak kepada agama tauhid, niscaya kamu akan merugi akibat perbuatan 
itu karena meninggalkan agama nenek moyang yang kamu anut selama ini. 
Kamu akan kehilangan kemuliaan dan kehormatan, karena dengan mengikuti 
Syu' aib kamu akan menganggap bahwa nenek moyang kamu adalah orang- 
orang yang sesat dan akan diazab oleh Allah. Di samping itu, kamu juga 
akan kehilangan harta benda dan keuntungan yang berlipat ganda dalam 
perdagangan karena agama Syu'aib tidak memperbolehkan melakukan 
penipuan dalam berjual beli, terutama mengenai takaran dan timbangan. 

Pemuka-pemuka kaum Nabi Syu'aib jelas bersikap angkuh dan kufur. 
Sikap angkuh ini timbul karena mereka berkuasa di negeri itu, sifat inilah 
yang mendorong mereka untuk mengeluarkan ancaman kepada Nabi Syu' aib 
dan para pengikutnya untuk mengusir mereka dari Madyan. Sedang sifat 
kufur mereka telah menyebabkan mereka bertindak untuk menghalang- 
halangi orang lain menganut agama Allah yang dibawa oleh Nabi Syu'aib. 
Mereka adalah orang-orang yang sesat, dan berusaha untuk menyesatkan 
orang lain. 

(91) Keingkaran kepada Allah serta perbuatan menghalangi orang lain 
untuk menganut agama Allah adalah kejahatan yang amat besar. Orang- 
orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman yang setimpal. 
Oleh sebab itu, Allah telah menimpakan kepada mereka azab yang berat 
berupa gempa dan petir yang dahsyat yang membinasakan mereka, sehingga 
mereka mati bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka, 
seolah-olah mereka tidak pernah ada di negeri itu. 

Kisah Nabi Syu'aib ini, selain ditemukan dalam surah al-A'r4#, juga 
ditemukan dalam surah Hud/11: 85-95). Akan tetapi ada perbedaan yang 
menyebutkan nama azab yang ditimpakan kepada kaumnya yang kafir. 
Dalam Surah al-A'r4#f ayat 91 disebutkan, bahwa azab tersebut adalah berupa 
“ar rajfah”, yaitu gempa yang dahsyat. Sedangkan dalam Surah Hud ayat 94 
disebutkan, bahwa azab tersebut adalah berupa “Aj taihatu”, yaitu suara 
keras yang mengguntur. Namun kedua ayat itu tidaklah berlawanan, karena 


410 7. AL-A'RAF Juz 9 


kedua macam azab ini dapat terjadi dalam satu rentetan dan menimbulkan 
akibat yang sama, suara kilat yang keras dan gempa telah membinasakan 
mereka, sehingga mereka mati bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah- 
rumah mereka. 

Kisah Nabi Syu'aib juga terdapat dalam surah asy-Syu'ar4 di sini 
disebutkan bahwa Nabi Syu'aib diutus Allah kepada penduduk negeri Aikah 
(asy-Syu'ar#26: 176). Sedangkan dalam surah al-A'ri#f disebutkan bahwa 
Nabi Syu'aib adalah saudara sebangsa dari kaum M adyan, yaitu penduduk 
negeri M adyan. 

M enurut keterangan Ishak Ibnu Basyar yang dikutip dari Ibnu “Asakir, 
mengatakan bahwa Ibnu "Abbas telah memberikan penjelasan sebagai 
berikut: “Penduduk Aikah adalah orang-orang yang mendiami daerah rawa- 
rawa yang terletak antara pantai Laut Merah dan negeri Madyan”. Dari 
keterangan ini dapat dipahami bahwa Nabi Syu'aib telah diutus Allah 
kepada kaumnya yang telah mempunyai hubungan dengan mereka, sampai 
ke Laut Merah. Kedua kaum mempunyai kesamaan, baik mengenai 
kekafiran mereka, maupun mengenai berbagai perbuatan maksiat yang 
mereka lakukan, misalnya ketidakjujuran mereka dalam menimbang dan 
menakar ketika berjual beli. Nabi Syu'aib menyiarkan agama kepada mereka 
semua. Azab Allah telah menimpa kedua golongan itu dalam waktu yang 
sama, atau dalam waktu yang berdekatan jaraknya, maka azab yang 
ditimpakan kepada penduduk Madyan adalah berupa “Ar rajfah”, yaitu 
gempa yang amat dahsyat yang disertai suara gemuruh yang amat keras, 
sedang azab yang ditimpakan kepada penduduk Aikah adalah berwujud 
angin samum dan udara yang sangat panas, yang berakhir dengan datangnya 
gumpalan awan. Mereka lalu berkumpul di bawah awan yang menaungi 
mereka untuk mendapatkan udara yang sejuk, karena mereka menyangka 
awan itu akan menurunkan hujan akan tetapi gumpalan awan itu ternyata 
awan panas yang akan ditimpakan kepada mereka sehingga semuanya mati 
tertimpa awan panas. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa azab yang 
ditimpakan kepada kedua golongan itu sama. (Hal ini akan dijelaskan lebih 
lanjut ketika menafsirkan surah asy-Syu' ara) 

(92) Pada ayat-ayat yang terdahulu telah disebutkan bahwa pemuka- 
pemuka kaum Nabi Syu'aib pernah mengeluarkan ancaman untuk mengusir 
Nabi Syu'aib bersama para pengikutnya dari negeri M adyan apabila mereka 
tidak mau kembali kepada agama nenek moyang mereka. Maka dalam ayat 
ini Allah memberikan penjelasan sebagai jawabannya. Allah menegaskan 
bahwa akibat yang akan diderita oleh orang-orang yang telah mengancam 
untuk mengusir Nabi Syu'aib dari Madyan, justru merekalah yang rusak 
binasa dan hilang lenyap, sehingga seakan-akan mereka tak pernah hidup 
dan mendiami negeri ini. Demikian juga orang-orang yang mendustakan 
Nabi Syu'aib dan mengatakan bahwa siapa yang mengikuti agamanya pasti 
akan merugi, justru merekalah yang benar-benar merugi, sedang orang-orang 


Juz 9 7. AL-A'RAF 411 


yang beriman dan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Syu' aib mereka 
akan selamat dan memperoleh rida A Ilah. 

Dari ayat ini dapat diambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu bahwa 
orang yang sangat menginginkan tetap tinggal di negeri mereka dengan 
hidup senang dan berbuat sewenang-wenang terhadap pihak-pihak yang 
memegang teguh kebenaran, niscaya akan menemui akibat yang 
bertentangan dengan harapan mereka, yaitu kebinasaan. Demikian pula 
orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan 
jalan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil seperti korupsi 
niscaya akan menemui nasib malang, yaitu: kehilangan harta benda dan 
harga diri untuk selama-lamanya. 

(93) Ketika azab itu menimpa kaum Nabi Syu'aib, lalu dia pergi 
meninggalkan mereka, dengan penuh kesedihan ia berkata: “W ahai kaumku, 
aku telah menyampaikan risalah Tuhanku kepadamu, dan aku telah 
melaksanakan tugasku terhadapmu, dan aku telah memberikan nasihat yang 
cukup kepadamu, namun kamu membelakangi kesemuanya itu, maka 
mengapa aku harus bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?”. 

Nabi Syu'aib diutus Allah untuk menuntun kaumnya kepada agama yang 
benar untuk mencapai rida Allah serta kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk 
itu Nabi Syu'aib telah mencurahkan segenap tenaganya, tetapi mereka telah 
memilih jalan kesesatan. M ereka bahkan mendustakannya, serta mengancam 
untuk mengusir dari tanah airnya. Mereka telah melemparkan diri mereka 
sendiri ke jurang kebinasaan, karena kekafiran mereka terhadap Allah dan 
Rasul-Nya. Sungguh Allah tidak menzalimi mereka. 


Kesimpulan 

1. Kaum Nabi Syu'aib sebagaimana halnya umat Nabi Hud, Nabi Saleh dan 
Nabi Lut, telah ingkar kepada Allah swt, dan mendustakan para rasul- 
Nya, serta menghalang-halangi orang lain untuk mengikuti agamanya. 
Oleh sebab itu, mereka ditimpa azab Allah swt. 

2. Mencari rezeki haruslah dengan jalan yang halal. Para pemimpin dalam 
masyarakat hendaklah menuntun rakyat kepada keimanan terhadap Allah 
serta menjalankan syariat-N ya. 

3. Berbuat sewenang-wenang terhadap pihak-pihak yang memegang teguh 
kebenaran, memperoleh keuntungan dengan jalan yang batil akan 
menemui akibat perbuatannya, yaitu celaka baik di dunia maupun di 
akhirat. 


412 7. AL-A'RAF Juz 9 


SUNNATULLAH BAGI UMAT 
YANG MENDUSTAKAN RASUL 


Le 377 PAK ai “an ae on Suap PA AP 

Ka an Ba 
Cirag - 

at Pte Pa Ara ep A4 ato $ 

Apar APA AANG AAA AH bg “ OS TELAN £ Kat $ Kadas 


YAN, AIR Ne .. 


KPA YY YAA 


Terjemah 

(94) Dan Kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, 
(lalu penduduknya mendustakan nabi itu), melainkan K ami timpakan kepada 
penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka (tunduk dengan) 
merendahkan diri. (95) Kemudian Kami ganti penderitaan itu dengan 
kesenangan sehingga (keturunan dan harta mereka) bertambah banyak, lalu 
mereka berkata, “Sungguh, nenek moyang kami telah merasakan penderitaan 
dan kesenangan,” maka Kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba- 
tiba tanpa mereka sadari. 


Kosakata: 'Afau Y,i2 (al-A 'raf/7: 95) 


Kata 'afau artinya bertambah, kata ini memberi kesan menganggap 
enteng dan ringan, karena kata ini juga diartikan pemaafan, dan sesuatu yang 
dimaafkan adalah sesuatu yang dinilai tidak berarti lagi, karena jika dia 
dinilai sangat berarti, maka pemaafan tidak terjadi. Dalam ayat ini kata 
tersebut untuk menggambarkan pertambahan rezeki yang mereka peroleh 
juga sekaligus mengisyaratkan bahwa rezeki tersebut mereka remehkan, 
sehingga tidak menempatkannya pada tempat yang sewajarnya dan tidak 
mensyukurinya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang telah lalu diterangkan hal ihwal umat-umat terdahulu 
serta sikap mereka terhadap para rasul yang telah diutus Allah kepada 
mereka, maka pada ayat-ayat ini Allah swt menjelaskan Sunnah-N ya yang 
berlaku bagi setiap umat yang mengingkari dan mendustakan rasul yang 
diutus kepada mereka. 


Tafsir 

(94) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa salah satu dari ketetapan Allah 
yang berlaku ialah bahwa Dia mengutus rasul-Nya kepada suatu umat, 
kemudian apabila umat tersebut mendustakan rasul-Nya, maka Allah 


Juz 9 7. AL-A'RAF 413 


menimpakan cobaan kepada umat tersebut, berupa kesempitan rezeki dan 
penderitaan. Cobaan tersebut dimaksudkan untuk menyadarkan mereka 
sehingga menjadi umat yang tunduk dan rendah hati dengan ikhlas berdoa 
kehadirat Allah agar mereka dilepaskan dari azab tersebut. 

Kemewahan dan kesenangan hidup menyebabkan manusia lupa kepada 
Tuhannya. Akan tetapi, bila suatu ketika ia ditimpa kesusahan dan 
kesempitan, maka hal itu akan menimbulkan kesadaran dalam hatinya, lalu 
kembali ke jalan yang ditunjukkan agamanya, dan berusaha untuk 
memperbaiki dirinya. 

23 - LB an AB, Lp Ah ae 
ami KA AN AR Ka IRING dna Ira SI, 

“Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-N ya 
niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi, tetapi Dia 
menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia M ahateliti 
terhadap (keadaan) hamba-hamba-Nya, Maha M elihat. (asy-Syura/42: 27) 


Seseorang baru dapat merasakan nikmatnya kekayaan bila suatu ketika ia 
pernah kehilangan kekayaan itu. Seseorang baru mengerti nikmat kesehatan 
bila suatu ketika ia pernah sakit. Demikian pula halnya dengan nikmat- 
nikmat lainnya yang telah dikaruniakan A Ilah kepada manusia. 

Dengan demikian jelaslah, apabila suatu ketika Allah mencabut nikmat- 
Nya dari seseorang atau satu bangsa, maka tujuannya agar mereka sadar dan 
mau beriman dan taat kepada Allah, yakin akan sifat-sifat kekuasaan, 
keadilan dan kasih sayang Allah kepada makhluk. Sehingga mereka akan 
kembali merendahkan diri kepada Allah dan tunduk kepada peraturan-Nya, 
serta mengharapkan ampunan-Nya, untuk melepaskan mereka dari 
kesusahan yang menimpanya. 

(95) Ayat ini menerangkan bahwa setelah mereka ditimpa kesusahan dan 
kesulitan hidup, dan mereka berusaha memperbaiki dan berdoa kepada 
Allah, maka Allah memberikan kepada mereka nikmat dan kelapangan 
hidup sehingga mereka memperoleh kemakmuran dan harta benda yang 
cukup. Kemakmuran dan kecukupan harta benda ini memungkinkan mereka 
mengembangkan keturunan. Harta benda yang cukup dan keturunan yang 
banyak, adalah merupakan puncak kenikmatan bagi manusia. 

Orang-orang yang beriman, jika memperoleh nikmat dari Allah, baik 
berupa harta benda maupun keturunan, tentu akan bertambah keimanan dan 
rasa syukurnya, dan akan melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Akan 
tetapi orang-orang yang lemah iman, bila memperoleh kemakmuran dan 
kenikmatan yang banyak, ia lupa kepada Allah Yang memberikan nikmat 
tersebut, dan timbullah rasa sombong dan angkuhnya. Mereka berkata: 
“Nenek moyang kami dahulu juga pernah merasakan kenikmatan dan 
kesusahan, demikian pula kami. Kesusahan yang pernah kami alami, dan 
kebahagiaan yang kami rasakan sekarang adalah sama saja dengan apa yang 


414 7. AL-A'RAF Juz 9 


pernah dialami nenek moyang kami. Kesusahan yang menimpa kami 
bukanlah akibat dari dosa-dosa yang telah kami perbuat, dan kebahagiaan 
yang kami peroleh bukanlah hasil dari kebajikan yang kami lakukan. 
Pengakuan dan sikap ini jelas merupakan kezaliman yang bisa terjadi 
sepanjang masa. 

Demikianlah, kekayaan dan kebahagiaan telah membuat mereka lupa 
kepada hubungan antara sebab-akibat, serta menyebabkan mereka lupa 
kepada kekuasaan, keadilan dan kasih sayang Allah. Hal ini disebabkan 
karena mereka tidak memahami Sunnah Allah yang berlaku di alam ini: 
mereka tidak memahami faktor-faktor yang menimbulkan kebahagiaan dan 
kesengsaraannya di bumi ini. Padahal Allah telah memberikan bimbingan 
dengan firman-N ya: 

ag La 


ai Pee KAA on DAN 
predblelap Gea PN PN) 


“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (ar-R a'd/13: 11) 


Oleh karena itu, keingkaran dan kesombongan mereka, timbul setelah 
memperoleh kemakmuran. Allah menimpakan kepada mereka azab yang 
datang secara tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadari akan datangnya azab 
tersebut. Mereka tidak memenuhi Sunnatullah yang berlaku dalam urusan 
masyarakat, dan akal mereka tidak mampu memikirkan hal itu. Lagi pula 
mereka tidak mau mengikuti petunjuk dan nasihat serta peringatan rasul 
kepada mereka. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman: 


PL - Lae SB, TA LTD SA 2 XL 2AT et 
V3 Casa ANE AJ — Lg AA SA 


IPa 


Pa V 
Pa Tema 


“Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada 
mereka, Kami pun membukakan semua pintu (kesenangan) untuk mereka. 
Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada 
mereka, Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam 
putus asa”. (al-A n' m/6: 44) 


Sifat orang kafir adalah bila mereka memperoleh kenikmatan dan 
kebahagiaan, mereka sombong dan takabur, tidak mensyukuri nikmat A Ilah. 
Sebaliknya bila mereka ditimpa musibah, mereka berputus asa dan berkeluh 
kesah, tidak memikirkan sebab-sebab yang ada pada diri mereka yang 
menimbulkan musibah itu. Firman A Ilah : 


Juz 9 7. AL-A'RAF 415 


“ 


AT ET M2 PL AN LP» TA AR IA AN ee 
DS bean AJB Es AAA SU Pe OLI AAS 
NA LET aa, 
ANN SN 


“Maka apabila manusia ditimpa bencana dia menyeru Kami, kemudian 
apabila Kami berikan nikmat Kami kepadanya dia berkata, “Sesungguhnya aku 
diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku.” Sebenarnya, itu adalah 
ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (az-Zumar/39: 49) 


Kesenangan yang diperoleh sesudah kesusahan yang kemudian disusul 
dengan azab yang menyengsarakan, tidak hanya dialami oleh kaum Nabi 
Syu'aib, bahkan umat nabi-nabi sebelumnya, yakni umat Nabi Nuh, Nabi 
Hud, dan Nabi daleh. Nabi Hud telah memperingatkan kepada umatnya, 
yaitu kaum '? d, sebagai berikut: 


3 21 NN DN PA ala pB no Mal na 2 
(3 LE TEE: SEN as Aan Jae Kh, 
2s 2d pan , NA 

Gadis KJ AYI 


“Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah 


kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. M aka 
ingatlah akan nikmat-nikmat A Ilah agar kamu beruntung." (al-A'r4f/7: 69) 


Selanjutnya Nabi daleh telah memperingatkan pula kepada kaumnya, 
kaum dampd hal semacam itu: 


LA EK AKAP Ear aa KAPAN 2 
IE PN 3 AL AR HATE Tas, 
LP SPEAK AA 2 3 Le rod o1di ba MA Yu, 
JNE AN NE Ea Idea Haha 
» 2A 


“Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 
'2 d, dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan 
istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka 
ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di 
bumi”. (al-A “4/7: 74) 


Generasi yang hidup sekarang ini hendaklah betul-betul menyadari, agar 
jangan mengalami nasib merana seperti yang dialami umat-umat terdahulu, 
karena keingkaran dan kesombongan mereka kepada Allah. Apabila umat 
sekarang ini dikarunia Allah nasib yang lebih baik, berupa kestabilan 


416 7. AL-A'RAF Juz 9 


ekonomi dan kehidupan sosial, ilmu pengetahuan dan sebagainya, janganlah 
mereka lupa diri dan berbuat maksiat di bumi. Hendaklah semua nikmat 
yang dilimpahkan Allah disyukuri dan dimanfaatkan menurut cara yang 
diridai-Nya dan dijauhkan dari segala macam kemaksiatan. Semoga Allah 
selalu menambah karunia dan nikmat-Nya kepada semua orang yang 
bersyukur. 


Kesimpulan 

1. Umat yang mengingkari dan mendustakan Rasul Allah ditimpa azab 
sebagai ujian, berupa kesusahan dan kesempitan hidup, sesuai dengan 
Sunnatullah, agar mereka itu sadar, taat dan mau merendahkan diri 
kepada Allah. 

2. Nikmat dan karunia Allah hendaklah disyukuri dan dimanfaatkan 
menurut cara-cara yang diridai-N ya. 

3. Apabila nikmat dan karunia tersebut diingkari, maka Allah akan 
melenyapkan semua nikmat dan karunia-N ya. 

4. Bagi orang-orang yang beriman, musibah merupakan pendidikan bagi 
mereka ke arah peningkatan keimanan dan budi pekerti yang lebih tinggi. 


KEBERUNTUNGAN ORANG YANG BERIMAN 
DAN ANCAMAN ALLAH TERHADAP 
ORANG YANG DURHAKA 


LA HATI heat aah Eat (733 rate PA A 
GS Gea AAA GS KASAR 


PEG sean KAA ORA UyapieG 


7 53 13 TAK AG 


Kar Ot LN an sa 5413 Tag 
ya pa NAN nasa an 
43 - Iisa z at a3 “3 P Idea 6, 

z 13 NIA SANA Peran 


Terjemah 

(96) Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami 
akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 
ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka 
sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (97) M aka apakah penduduk 


Juz 9 7. AL-A'RAF 417 


negeri itu merasa aman dari siksaan Kami yang datang malam hari ketika 
mereka sedang tidur? (98) Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan 
Kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? (99) Atau 
apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah (yang tidak terduga-duga)? 
Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang 
rugi. (100) Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu 
negeri setelah (lenyap) penduduknya? Bahwa kalau Kami kehendaki pasti 
Kami siksa mereka karena dosa-dosanya: dan Kami mengunci hati mereka 
sehingga mereka tidak dapat mendengar (pelajaran). 


Kosakata: Ahlul-gura s3 Jt (al-A'raf/7: 96) 
Sic RA garyah, kota besar yang lebih kecil dari madinah, jamak 


gura. ahlul-gura, harfiah berarti “penduduk kota-kota” terdapat pada 
beberapa ayat dalam A I-Our'an. Dalam Surah ini dimulai dari kisah Syu' aib 
as. (7: 85-93). Pada ayat 94-99 “penduduk kota-kota” disebutkan secara 
umum, tidak menyebut nama kota-kota tertentu. Di kalangan para mufasir 
banyak yang berpendapat, bahwa kota-kota itu ada pada masa Nuh, '? d, 
gamud, Lu dan Syu'aib, yang dilukiskan sebagai “ibrah, sebagai pelajaran, 
walaupun ada juga sebagian mufasir yang berpendapat, bahwa ahl al-gura 
yang dimaksud dalam ayat 96 itu adalah kota Mekah dan sekitarnya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah disebutkan azab yang ditimpakan Allah 
kepada penduduk negeri-negeri yang telah mendustakan para rasul mereka, 
dan ingkar terhadap agama yang disampaikan oleh para rasul tersebut, 
mereka berbuat zalim terhadap diri sendiri dengan melakukan bermacam- 
macam kemusryikan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. 

Kemudian pada ayat-ayat ini Allah swt mengingatkan kepada penduduk 
kota Mekah dan semua umat manusia, bahwa Dia melimpahkan nikmat dan 
karunia-Nya kepada umat yang beriman kepada rasul-rasul-Nya dan 
menerima agama sebagai petunjuk dan pedoman hidup, serta mengambil 
pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu. 


Tafsir 

(96) Dalam ayat ini diterangkan bahwa seandainya penduduk kota M ekah 
dan negeri-negeri yang berada di sekitarnya serta umat manusia seluruhnya, 
beriman kepada agama yang dibawa oleh nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi 
Muhammad saw dan seandainya mereka bertakwa kepada Allah sehingga 
mereka menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya, seperti kemusyrikan 
dan berbuat kerusakan di bumi, niscaya Allah akan melimpahkan kepada 
mereka kebaikan yang banyak, baik dari langit maupun dari bumi. Nikmat 
yang datang dari langit, misalnya hujan yang menyirami dan menyuburkan 
bumi, sehingga tumbuhlah tanam-tanaman dan berkembang-biaklah hewan 


418 7. AL-A'RAF Juz 9 


ternak yang kesemuanya sangat diperlukan oleh manusia. Di samping itu, 
mereka akan memperoleh ilmu pengetahuan yang banyak, serta kemampuan 
untuk memahami Sunnatullah yang berlaku di alam ini, sehingga mereka 
mampu menghubungkan antara sebab dan akibat. Dengan demikian mereka 
akan dapat membina kehidupan yang baik, serta menghindarkan malapetaka 
yang biasa menimpa umat yang ingkar kepada Alllah dan tidak mensyukuri 
nikmat dan karunia-N ya. 

Apabila penduduk Mekah dan sekitarnya tidak beriman, mendustakan 
Rasul dan menolak agama yang dibawanya, kemusyrikan dan kemaksiatan 
yang mereka lakukan, maka Allah menimpakan siksa kepada mereka, 
walaupun siksa itu tidak sama dengan siksa yang telah ditimpakan kepada 
umat yang dahulu yang bersifat memusnahkan. Kepastian azab tersebut 
adalah sesuai dengan Sunnatullah yang telah ditetapkannya dan tak dapat 
diubah oleh siapa pun juga, selain Allah. 

(97) Dalam ayat ini Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang 
ingkar, dalam bentuk suatu pertanyaan, “A pakah penduduk negeri-negeri itu 
merasa aman ketika siksaan K ami kepada mereka datang di malam hari pada 
waktu mereka tidur?” Maksudnya ialah bahwa azab Allah itu ditimpakan 
kepada mereka yang telah mendapatkan seruan para rasul tetapi mereka 
ingkar dan tidak menggunakan akalnya. Sebab seandainya mereka itu mau 
berpikir dan mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah dialami 
oleh umat-umat yang terdahulu, akibat tenggelam dalam kenikmatan hidup 
sehingga mereka lupa kepada Allah yang memberikan nikmat, niscaya 
mereka akan merasa cemas tentang kemungkinan datangnya azab Allah 
kepada mereka. Kecemasan semacam itu, tentu akan mendorong mereka 
segera memperbaiki tingkah-laku, antara lain dengan menjauhkan diri dari 
segala macam kemusyrikan dan kemaksiatan, akan tetapi kenyataannya tidak 
demikian. M ereka bahkan merasa aman dan tidak mempunyai kekhawatiran 
sedikitpun akan datangnya siksa Allah kepada mereka. Hal ini tampak dari 
tingkah-laku mereka, yang terus tenggelam dalam kenikmatan, serta tetap 
dalam kemusyrikan dan bermacam-macam kemaksiatan kepada Allah. 

(98) Dalam ayat ini, sekali lagi Allah mencela tingkah-laku orang-orang 
yang ingkar, yaitu mereka tampak tidak mempunyai kekhawatiran tentang 
kemungkinan datangnya azab Allah ketika mereka dalam keadaan lalai. 

Dengan firman ini Allah memperingatkan mereka bahwa azab-Nya 
mungkin saja menimpa mereka ketika mereka sedang lalai baik pada waktu 
tidur pagi hari, maupun pada waktu mereka asyik berfoya-foya, sehingga 
mereka tidak akan sempat lagi mempersiapkan diri untuk keselamatan 
mereka. Oleh sebab itu, sebaiknya mereka insaf dan waspada terhadap azab 
Allah, apalagi mereka telah mendengar seruan rasul dan nasihat-nasihat yang 
diberikan kepada mereka untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

(99) Dalam ayat ini sekali lagi Allah mengulangi celaan-Nya terhadap 
tingkah-laku orang-orang kafir, “Apakah mereka aman terhadap azab Allah 


Juz 9 7. AL-A'RAF 419 


yang tidak terduga-duga?" K emudian Allah menjelaskan bahwa orang-orang 
seperti merekalah yang akan merugi. 

Dengan firman-Nya ini Allah menegaskan bahwa orang yang berakal 
sehat dan memegang teguh fitrah yang dikaruniakan-N ya kepada manusia 
serta memperhatikan peristiwa dan kejadian sejarah serta memperhatikan 
ayat-ayat Allah, tentu tidak akan merasa aman dari kedatangan azab-N ya. 
Akan tetapi mereka yang ingkar ini benar-benar telah kehilangan akal sehat 
serta fitrah yang dikaruniakan Allah kepada mereka dan tidak pula mau 
memperhatikan peristiwa-peristiwa sejarah serta ayat-ayat Allah, sehingga 
mereka betul-betul telah menjadi orang yang merugi. Mereka sudah 
kehilangan kekhawatiran terhadap datangnya azab Allah padahal mereka 
senantiasa berbuat kemaksiatan dan kemusyrikan. 

Bagi orang yang beriman, sikap yang tepat ialah yakin tentang sifat 
pemaaf dan pengasih yang ada pada Allah, namun demikian ia harus 
senantiasa takut kepada azab-Nya yang mungkin datang menimpa dirinya 
tanpa diduga sebelumnya, sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. 
Oleh sebab itu, mereka senantiasa berhati-hati dan menghindarkan diri dari 
hal-hal yang akan menyebabkan datangnya azab tersebut pada dirinya. 

Dalam Al-9ur'an orang-orang kafir biasa disebut “orang-orang merugi?" 
M aka orang-orang yang kehilangan rasa kekhawatiran terhadap azab Allah, 
sama halnya dengan orang-orang yang berputus-asa terhadap ampunan dan 
rahmat Allah, kedua sifat tersebut adalah termasuk sifat-sifat orang kafir, 
yang disebut juga orang-orang yang merugi. 

(100) Dalam ayat ini ditegaskan bahwa umat yang mewarisi suatu negeri 
setelah lenyapnya penduduk negeri itu karena ditimpa siksaan Allah akibat 
keingkaran mereka kepada-Nya, memahami dan meyakini bahwa Allah 
kuasa untuk menimpakan azab tersebut kepada mereka karena dosa-dosa 
mereka apabila dikehendaki-Nya. Juga Allah kuasa untuk mengunci mati 
hati nurani mereka, sehingga mereka tak dapat lagi menerima pelajaran dan 
nasihat agama dan tidak mau beriman. 

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, Allah telah 
mengutus beberapa orang rasul kepada umat mereka sebelum diutusnya Nabi 
Syu'aib kepada umatnya. Umat-umat terdahulu telah ditimpa azab Allah 
karena dosa-dosa dan keingkaran mereka kepada Allah. Azab yang menimpa 
mereka adalah sedemikian hebatnya, memusnahkan mereka sedemikian 
rupa, sehingga mereka seolah-olah tidak pernah hidup di muka bumi ini. 
Setelah mereka itu lenyap, Allah mendatangkan umat yang baru untuk 
menghuni negeri tersebut. Umat yang baru ini mengetahui sejarah umat 
terdahulu itu, karena buku-buku dan kitab-kitab suci mereka menyebutkan 
hal itu. Mereka mengetahui apa yang dialami umat tersebut, yaitu azab yang 
dahsyat. Dan mereka tahu hal-hal yang menyebabkan didatangkannya azab 
tersebut kepada mereka, yaitu lantaran dosa-dosa dari keingkaran mereka 
kepada Allah dan Rasul-Nya. 


420 7. AL-A'RAF Juz 9 


Seharusnya mereka dapat mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah, 
dapat memahami bahwa Allah kuasa untuk menimpakan azab yang serupa 
itu kepada diri mereka bila mereka berbuat dosa dan kemaksiatan seperti 
umat yang terdahulu itu. 

Ayat tersebut tidak hanya merupakan peringatan bagi orang-orang kafir, 
melainkan juga bagi orang-orang muslim. Setelah mengetahui sebab-sebab 
ditimpakan azab kepada umat para Rasul yang terdahulu dan setelah 
mengetahui sunnatullah mengenai umat-umat yang berdosa, maka seharusnya 
kita menjauhkan diri dari kesalahan-kesalahan serupa itu, agar kita tidak 
ditimpa azab Allah yang akan menyebabkan kita kehilangan segala-galanya. 


Kesimpulan 

1. Allah swt memberikan karunia-Nya yang banyak, baik berupa harta- 
benda, maupun keturunan, kepada umat yang beriman dan bertakwa 
kepada-Nya. 

2. Beberapa umat terdahulu telah ditimpa azab dan kemurkaan Allah swt 
karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan sendiri. 

3. Orang-orang kafir yang tenggelam dalam kemaksiatan dan kekafiran 
tidak mempunyai rasa khawatir akan datangnya azab Allah kepada 
mereka secara tiba-tiba, baik ketika mereka tidur pada waktu malam, atau 
sedang bermain di siang hari. M ereka adalah orang-orang yang merugi. 

4. Orang-orang kafir tidak dapat mengambil pelajaran dari peristiwa masa 
silam, sehingga mereka tidak menyadari bahwa Allah kuasa untuk 
menimpakan azab kepada umatnya, Allah juga kuasa untuk mengunci 
mati hati nurani mereka. 

5. Orang-orang Muslim hendaklah menghindari sifat-sifat dan perbuatan 
jelek umat terdahulu yang telah ditimpa kemurkaan dan azab dari Allah, 
karena keingkaran, perbuatan dosa, dan kemaksiatan mereka terhadap A Ilah. 


AKHIR KISAH NABI SYU'AIB 


PT 


PPA Pd $ LG aan eta - £ Nan Tita 
HL KAA Wa Ie Fals 
re Tlah tata 2 ata | y 3 ay 2176 “2 

(ang Lag O To -INI AI YAN eta YA Kata Va Katak 


- ” 
.2..& A “dah 14 Pe DAA AA 
Oka AK 639 MANA SN, 
Terjemah 


(101) Itulah negeri-negeri (yang telah Kami binasakan) itu, Kami 
ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar 


Juz 9 7. AL-A'RAF 421 


telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. 
Tetapi mereka tidak beriman (juga) kepada apa yang telah mereka dustakan 
sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir. (102) 
Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya 
yang Kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar 
fasik. 


Kosakata: Oulub 255 (al-A 'raf/7: 101) 


Bentuk jamak dari kata «& dalam bentuk tunggal (mufrad), secara 
harfiah berarti jantung, isi, inti, bagian tengah, biji, rohani, akal pikiran, akal 
budi, hati, hati nurani, perasaan batin, dan kalbu. Seperti dalam ayat ini dan 
beberapa ayat lain dalam Al-Our'an. Sedang “hati” dalam bahasa Arab 
dalam arti benda, bentuk tunggal dan jamak: as  kabid, kabd, kibid, 


bentuk jamaknya akbad dan kubud, yang juga berati di tengah, pusat atau 
titik khayal di langit, zenith. Dalam Al-Our'an kata kabad hanya terdapat 
sekali, (al-Balad/90: 4) sebagai kata sifat kabad dalam pengertian kerja 
keras, susah payah, dan sukar. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah diceritakan kisah Nabi Syu'aib beserta 
kaumnya, baik mereka yang telah beriman dan mengikuti agamanya, 
maupun mereka yang ingkar dan menyombongkan diri. Pada ayat ini 
dijelaskan sikap umat terdahulu kepada rasulnya dan akibatnya. Ayat ini 
merupakan hiburan bagi Rasulullah saw, agar memperkuat tekad dan 
mempertinggi kesabaran beliau dalam menjalankan risalah dan menghadapi 
sikap dan tingkah laku orang-orang musyrik dan kaum kafir pada masanya. 


Tafsir 

(101) Dalam ayat ini Allah mengatakan kepada Nabi M uhammad bahwa 
Allah menceritakan kepadanya sebagian dari berita-berita mengenai negeri- 
negeri yang telah dibinasakan-Nya karena tingkah laku penduduknya yang 
ingkar dan suka berbuat kemaksiatan. Dengan mengetahui kisah tersebut 
maka Nabi Muhammad tidak akan merasa sedih melihat tingkah laku, 
keingkaran dan kesombongan umatnya, karena apa yang dialaminya itu telah 
dialami oleh pada rasul terdahulu. Pola tingkah laku orang-orang kafir dan 
musyrik itu sama sepanjang masa, dan Sunnatullah yang berlaku atas 
mereka juga tidak berubah. 

Peristiwa yang menimpa negeri-negeri yang disebutkan itu terjadi pada 
masa silam, berabad-abad sebelum lahirnya Nabi M uhammad, sehingga baik 
beliau maupun umatnya tidak mengetahui peristiwa tersebut. Maka Allah 
mengungkapkan kembali peristiwa-peristiwa tersebut kepada Nabi 
M uhammad melalui AI-Our'an agar dapat menjadi pelajaran bagi umatnya. 


422 7. AL-A'RAF Juz 9 


Selanjutnya dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa para rasul telah 
diutus kepada umat-umat yang terdahulu, membawa keterangan-keterangan 
dan bukti-bukti yang nyata tentang kemahaesaan Allah namun mereka tidak 
juga mau beriman kepada Allah dan agama-Nya. Mereka tetap ingkar, dan 
senantiasa dalam kemusyrikan serta melakukan berbagai kemaksiatan. 

Sebagian dari mereka mengetahui akan kebenaran yang dibawa oleh para 
rasul tersebut, namun mereka tetap ingkar. Keingkaran itu memang telah 
menjadi watak dan tabiat mereka, sedang sebagiannya lagi ingkar karena 
semata-mata taklid kepada apa yang mereka warisi dari nenek-moyang 
mereka, tanpa dipikirkan dan diteliti lebih dahulu. 

Dalam ayat lain yang senada dengan ayat ini, Allah berfirman: 


8 
BP, 


2. ICA A2 PATI nat Pa ri PA TE PAN 
di3i2 MIN Un ANE Us BALA Mena aan 


1 Andi Pa ane KAA “ 

“Ya $ 

Gaal da Paid 5 
Kemudian setelah (Nuh), Kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka 
(masing-masing), maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan 
membawa keterangan yang jelas, tetapi mereka tidak mau beriman karena 
mereka dahulu telah (biasa) mendustakannya. Demikianlah Kami mengunci 
hati orang-orang yaang melampaui batas. (Y unus/10: 74) 


Firman Allah selanjutnya menerangkan bahwa Allah mencap hati orang- 
orang kafir. Kata-kata “mencap” mengingatkan kita pada pembuatan mata 
uang dan bahan-bahan lainnya dari logam. Barang tersebut dibentuk dan 
diukir ketika logam sedang dipanaskan, kemudian setelah logam itu dingin 
dan membeku, tidak bisa lagi dibentuk dan diukir. Demikianlah 
perumpamaan hati nurani orang-orang kafir, sudah membeku dan tertutup 
mati, sehingga mereka tidak bisa lagi menerima pelajaran dan nasihat apa 
pun yang dikemukakan kepada mereka. M ereka tidak mau menerima agama 
yang dibawa para rasul, yang menyeru kepada akidah tauhid dan 
menyembah Allah semata-mata, betapa pun jelasnya keterangan dan bukti- 
bukti serta alasan dan dalil-dalil yang diberikan kepada mereka. 

(102) Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah mendapati kebanyakan 
umat-umat terdahulu tidak suka menepati janji, dan kebanyakan mereka 
adalah orang-orang fasik. 

M engenai “janji” yang dimaksud dalam ayat ini, ada beberapa penafsiran 
para ulama. Di antaranya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan janji 
tersebut ialah fitrah asli yang diberikan Allah kepada setiap insan, yaitu 
kecenderungan yang mendorong manusia untuk kembali kepada Tuhannya 
pada waktu ia menghadapi kesulitan: atau bersyukur kepada-Nya pada waktu 
terhindar dari kesulitan atau memperoleh kesenangan hidup. Akan tetapi 
mereka tetap dalam keingkaran dan kemaksiatan. Sebaliknya, kenikmatan 
dan kelapangan hidup tidak pula mendorong mereka untuk bersyukur kepada 


Juz 9 7. AL-A'RAF 423 


Allah, bahkan mereka tidak mengakui nikmat tersebut sebagai karunia dan 
rahmat daripada-N ya. 

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “janji” dalam 
ayat tersebut ialah sifat yang asli atau fitrah yang diberikan Allah kepada 
setiap manusia, yaitu kecenderungan kepada kepercayaan tauhid, iman 
kepada kemahaesaan-Nya dan hanya menyembah kepada-Nya, serta tidak 
mempersekutukan-N ya dengan sesuatu pun juga. Akan tetapi kenyataannya, 
mereka telah meninggalkan fitrah, dan melemparkan kepercayaan tauhid, 
bahkan mempersekutukan Allah, tanpa menghiraukan seruan-seruan para 
rasul serta keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang dikemukakan. 
Mereka hanya menuruti kehendak hawa nafsu, serta bisikan setan belaka, 
bertentangan dengan fitrahnya yang suci. Dalam hadis yang diriwayatkan 
oleh Imam M uslim disebutkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda: 


o o 0 0 koro, 3 9 peri KO TA o - P ea 2 A Nag 
H3 US Hill ableill aeielemd elite CSoLs cal Gl dl ds 


(la to) BA ala 


Allah swt berfirman: “Sesungguhnya A ku telah menciptakan hamba-hamba- 
Ku beragama tauhid: kemudian datanglah setan lalu memalingkan mereka 
dari agama semula, serta mengharamkan kepada mereka apa-apa yang telah 
dihalalkan bagi mereka”. (Riwayat M uslim) 


Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukh#r? dan Muslim, 
Rasulullaah saw bersabda: 


» 


SAS og) BUSA MAY Abg Ape sja Ie Up aa 1g 
(og 


“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian ibu-bapaknyalah 
yang menjadikan ia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (Riwayat al- 
Bukh#? dan Muslim) 

Dengan demikian jelas apabila manusia telah menyimpang dari 
kepercayaan tauhid, maka hal itu adalah disebabkan pengaruh dari luar, 
bukan fitrah yang dibawa dari kandungan ibunya, yang dikaruniakan Allah 
pada setiap insan. 

A dapun sifat fasik yang disebut dalam ayat ini ialah seseorang melakukan 
berbagai maksiat secara berulang-ulang, tanpa menghiraukan nasihat dan 
ajaran agama serta hukum dan ancamannya. 

Perlu diperhatikan bahwa firman Allah dalam ayat ini mengatakan bahwa 
kebanyakan mereka itu fasik. Ini memberi pengertian bahwa umat-umat 
yang terdahulu itu tidak semuanya fasik dan meninggalkan kepercayaan 
tauhid yang merupakan fitrah suci yang dikaruniakan Allah kepada setiap 


424 7. AL-A'RAF Juz 9 


hamba-Nya. Bahkan sebagian dari mereka tetap dalam fitrah sucinya, 
sehingga kedatangan para rasul yang membawa agama tauhid segera mereka 
sambut dengan baik, dan mereka senantiasa menjauhkan diri dari segala 
macam kemaksiatan dan kemusyrikan. Mereka inilah yang senantiasa 
mendampingi para rasul dalam menghadapi ancaman dan gangguan dari 
orang-orang kafir, dan mereka pulalah yang selalu diselamatkan Allah 
bersama Rasul-Nya dari azab dan malapetaka yang ditimpakan kepada kaum 
yang fasik itu. 


Kesimpulan 

1. Kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Gur'an mengandung pelajaran yang 

sangat berharga bagi orang-orang yang beriman. 

2. Sikap dan tingkah laku orang-orang kafir sama pada setiap masa, yaitu 
senantiasa menolak agama yang dibawa para rasul, walaupun kepada 
mereka telah disampaikan keterangan, bukti dan dalil-dalil yang jelas. 

. Allah telah mengunci mati hati orang kafir, sehingga mereka tidak bisa 
lagi menerima pelajaran dan nasihat dari agama yang benar. 

. Banyak dari umat-umat terdahulu yang fasik. Oleh sebab itu, Allah telah 
menimpakan azab kepada mereka. Sedangkan sebagian dari mereka tetap 
dalam fitrah suci, selalu berpegang kepada agama tauhid, dan menyambut 
baik kedatangan para rasul. Mereka ini bersama para rasul telah 
diselamatkan dari azab tersebut. 


8 Yw 


KISAH NABI MUSA AS, 
FIR'AUN DAN BANI ISRAIL 


ne In Par Ne TA IRA (eny 33 LA 
3 8 3 3 9 SAN Ca Ma DAN Hn 


“ 15 Pu AI ”. Peran Pe Z 
OKI SAI Kah ana TES CihuakN ABG 
- ae Ka 


Pa MN, “- INN LI Ta! Tp. TKA LP 
Gea 25 KLM SIA J2 (SY ANE Kar 


Terjemah 

(103) Setelah mereka, kemudian Kami utus Musa dengan membawa 
bukti-bukti Kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka 
mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan 
orang-orang yang berbuat kerusakan. (104) Dan Musa berkata, “Wahai 


Juz 9 7. AL-A'RAF 425 


Fir'aun! Sungguh, aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam, (105) aku 
wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang 
kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka 
lepaskanlah Bani Israil (pergi) bersamaku." 


Kosakata: M jsa 5 (al-A'raf/7: 103) 


Musa, lahir di Mesir sekitar abad ke-13 SM (Sebelum Masehi). Dia 
berdarah Israil (Sigmund Freud, psikolog Austria yang terkenal itu, 
mengatakan bahwa M usa berdarah M esir) anak Imran (dalam Bibel Amram, 
dari bahasa Ibrani). Keberadaan Bani Israil di Mesir setelah Nabi Yakub 
sekeluarga pindah ke Mesir atas permintaan Yusuf “alaihissalam, ketika itu 
Mesir diperintah oleh dinasti Hyksos, sebelum jatuh ke tangan Firaun. 
Ketika Musa lahir Mesir sudah di bawah Firaun yang kemudian 
mengeluarkan ketentuan yang menindas kaum Israil dan setiap anak laki-laki 
harus dibunuh. 

Pertama kali namanya disebutkan dalam al-Bagarah/2: 51, dan nama 
Musa terbanyak yang disebutkan dalam Al-Our'an, terdapat dalam 136 
tempat. Kisah M usa dalam B ibel dan dalam AI-Our'an dalam garis besarnya 
banyak persamaannya. Tidak jelas asal kata musa. Ada yang berpendapat 
dan dipandang lebih kuat, dari kata bahasa Mesir mes atau mesu, yang 
berarti keturunan atau anak, (bahasa Mesir berbeda dengan bahasa Oibti). 
Dalam bahasa Ibrani, Moshe. Ada juga yang mengatakan bahwa “M u” 
artinya air artinya air sungai Nil dan “she” artinya pohon, karena ia pernah 
dihanyutkan oleh air sebagaimana kisah di bawah ini. Menurut Bibel, M usa 
lahir di Gosyen, M esir, dan wafat di M oab dalam usia 120 tahun (Ulangan 
xxxiv: 5, 6). Amram anak Kehat (Kohath) anak Lewi anak Yakub 
'alaihissalam, kawin dengan bibinya Yokhebed (Jochebed) anak Lawi 
(Keluaran vi: 19). Jadi bibi Amram dan sekaligus istrinya yang kemudian 
melahirkan Harun dan Musa (Bd. Perjanjian Lama, ci: 19). Perkawinan 
dengan anggota keluarga dekat waktu itu tidak ada larangan, seperti anak- 
anak Adam yang mengawini saudaranya sendiri. Dalam hal ini larangan 
baru ada dalam syariat Musa. Kawin dengan bibi belum ada larangan. 
Larangan demikian baru ada setelah M usa keluar dari M esir. 

Dia pendiri agama Yahudi dan syariatnya, guru dan pemimpin yang 
telah membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir di bawah Firaun. 
Dalam tradisi Yahudi dia dipandang sebagai Nabi terbesar. Agama yang di 
Barat dikenal dengan Judaism, atau M osaism ini pengaruhnya sangat terasa 
dalam kehidupan beragama, moral dan etika peradaban Barat. 

Perjuangan Musa 'alaihissalam dan Muhammad  sallallahu “alaihi 
wasallam menghadapi kaumnya dalam menyampaikan ajaran tauhid dan 
memerangi perbudakan dan penjajahan terdapat banyak persamaan. Kisah 


426 7. AL-A'RAF Juz 9 


M usa dalam Al-Gur'an kebanyakan terdapat dalam al-Bagarah, al-A'raf, "2 
Ha, al-OGajaj dan dalam beberapa surah lagi. Dalam Surah al-A'raf ini Allah 
mengutus Musa kepada Firaun dan para pembesarnya dengan misi tauhid. 
Sekitar waktu-waktu itulah pengembaraan Musa di gurun pasir (kisah 
Musa) terdapat dalam al-A'raf/7: 103-171 yang secara beruntun, setelah 
didahului oleh kisah-kisah tentang Nabi Hud, Saleh dan Syu'aib yang 
diyakini ketiganya dari ras Arab. Beberapa mufasir ada yang menyebutkan, 
bahwa Syaikhun kabir (al-Gajaj/28: 23), mertua Musa itu adalah Syu'aib, 
belum dapat dikukuhkan, mengingat jarak waktu antara Syu aib dengan 
M usa diperkirakan sekitar 400 tahun. Akan sia-sia kita mencari nama-nama 
mereka dalam literatur kristiani, karena fanatisme Israil mengatakan bahwa 
tidak mungkin ada nabi di luar Bani Israil. 

Ketika Musa lahir, diperkirakan Mesir diperintah oleh Thothmes | 
(Thetmosis |), Firaun Dinasti XVIII (abad ke-16 SM) dengan semangat 
kebangsaan yang menyala-nyala setelah berhasil mengusir Hyksos,') dan 
dinasti ini juga yang menindas Israil di M esir dan menyebabkan mereka 
eksodus. Dulu ada pendapat bahwa Ramses II (Y ang Agung, kira-kira pada 
tahun 1250 SM ), dan eksodus terjadi di masa kekuasaan anaknya, M ineptah 
(Menephthah), penggantinya sekitar tahun 1225 SM. “Tetapi masanya 
sudah sangat terlambat. Ada beberapa isyarat yang menunjukkan adanya 
orang-orang Israil pada waktu itu yang sudah menetap di Kanaan.” Masa 
itu lebih mengacu pada Bani Israil di Palestina daripada Bani Israil di M esir. 

Waktu itu bidan-bidan di Mesir diperintahkan membunuh semua bayi 
laki-laki Israil. Allah mewahyukan kepada ibunya agar anak itu disusui, dan 
kalau khawatir dari tindakan Firaun agar dihanyutkan ke sungai. Jangan 
takut, Allah akan mengembalikannya kepadanya dan akan menjadikannya 
seorang rasul (al-Gajaj/28: 713). Diletakkannya bayi itu ke dalam peti 
(atau keranjang menurut Bibel), dan menghanyutkannya ke Sungai Nil. 
Karena aliran Sungai melalui Istana Firaun, bayi itu dipungut oleh salah 
seorang anggota keluarga Firaun. Ibunya tak perlu takut atau merasa sedih, 
sebab dengan penuh kasih sayang anak itu dibesarkan di bawah 
pengawasannya, dan kemudian menjadi salah seorang utusan Allah, seperti 
yang dapat kita baca dalam lanjutan ayat itu. Tentu kita tak dapat mencatat 
semua perjalanan Musa yang panjang itu dalam ruangan yang terbatas ini. 





”) Hiksos adalah sebuah kelompok ras Semit campuran dari Asia yang pernah 
menduduki utara Mesir dalam abad ke-18 sampai abad ke-15 SM. Dalam Surah 
Yusuf Al-Our'an tidak menyebut-nyebut nama Firaun, melainkan al-Malik, Raja. 
Oleh karena itu, Raja yang begitu ramah kepada Yusuf “alaihissalam itu tentu 
bukan Firaun melainkan seorang raja yang mungkin sekali dari dinasti Hyksos 
ini. Masa Yusuf juga pada abad ke-18 SM. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 421 


Tetapi menurut kenyataan kemudian, semua ini memang terjadi, seperti 
dikisahkan dalam beberapa surah di sana sini dalam Al-Our'an. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah dikemukakan kisah Nabi Syu'aib dan 
diakhiri dengan penegasan bahwa kebanyakan umat-umat terdahulu itu 
orang-orang fasik, maka pada ayat ini dikemukakan kisah Nabi M usa yang 
diutus kepada Fir'aun untuk membebaskan Bani Israil dari perbudakan 
Fir'aun. 


Tafsir 

(103) Kisah Nabi Musa as dalam Al-Gur'an kebanyakan terdapat dalam 
surah Makiyah, baik Surah-Surah yang panjang maupun yang pendek, 
dimulai dari Surah al-A'r#f yang merupakan Surah Makiyah pertama 
menurut susunan surah-surah Al-Our'an, dimana terdapat kisah Nabi M usa 
as. Kemudian terdapat pula Surah ? #ha, Asy-Syu'art An-Naml, Al-Oajai, 
Yunus, Hjd dan AI-M u' minyn. 

Nama Nabi Musa as seringkali disebut dalam Al-Our'an lebih dari 130 
kali, tidak ada seorang pun Nabi lainnya, ataupun raja-raja yang namanya 
disebut sebanyak itu dalam Al-@ur'an. Hal ini disebabkan antara lain karena 
kisah Nabi Musa sangat mirip dengan kisah Nabi Muhammad. Selain itu, 
kedua Nabi ini mempunyai umat yang besar jumlahnya, yang memiliki 
kekuasaan dan kemajuan peradaban yang tinggi. 

Nabi M usa as adalah putera Imran. Ia berkebangsaan Israil, dilahirkan di 
Mesir, ketika Bani Israil menetap di negeri M esir, dimasa kekuasaan raja- 
raja Fir'aun. 

Dalam ayat ini, Allah menceritakan bahwa setelah mengutus rasul-rasul- 
Nya yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu, maka Dia mengutus Nabi 
Musa as dengan membawa ayat-ayat-Nya kepada Fir'aun dan pemuka- 
pemukanya. Fir'aun adalah gelar yang dipakai oleh raja-raja di M esir, pada 
masa dahulu kala, sebagaimana gelar “Kisra” bagi raja-raja Persia dan gelar 
“Kaisar” bagi raja-raja Romawi. Fir'aun yang memerintah di Mesir pada 
masa Nabi Musa, bernama Minepthah Ramses II. Ia seorang penguasa 
dinasti kesembilan belas, sekitar tahun 1491 SM. M umi (mayat) M inepthah 
masih ada sampai sekarang dan disimpan di M useum Nasional Mesir, Kairo. 

Disebutkan dalam ayat ini, bahwa Fir'aun bersama pemuka-pemukanya 
telah kafir terhadap ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi M usa as kepada 
mereka. Ayat-ayat atau mukjizat yang dibawa M usa as kepada mereka, tetap 
mereka tolak dengan sikap angkuh dan sombong. Fir'aun dan para pemuka 
kaumnya telah memperbudak rakyatnya. Lebih-lebih terhadap Bani Israil 
yang merupakan orang asing yang tinggal di Mesir ketika itu, dibawah 
cengkeraman kekuasaan yang zalim dari Fir'aun dan para pemukanya. 

Andaikata Fir'aun dan para pemukanya itu beriman kepada Nabi Musa 
dan agama yang dibawanya, niscaya seluruh penduduk negeri M esir ketika 


428 7. AL-A'RAF Juz 9 


itu tentulah beriman pula, sebab mereka itu semuanya berada dalam 
genggaman kekuasaan Fir'aun dan para pembesarnya. 

Karena keingkaran Fir'aun dan para pembesarnya, maka pada akhir ayat 
ini Allah memerintahkan kepada Nabi M uhammad beserta umatnya untuk 
memperhatikan bagaimana akibat orang-orang yang ingkar kepada rasul- 
rasul-Nya, serta berbuat kerusakan di bumi, yaitu dengan berbuat kezaliman 
serta memperbudak sesama manusia. Allah akan menceritakan dalam ayat 
selanjutnya bagaimana Nabi Musa sebagai salah seorang dari Bani Israil 
yang tertindas dan akhirnya dapat mengalahkan ahli-pesihir Fir'aun serta 
meyakinkan para ulamanya tentang kebenaran risalah yang dibawanya. 

Bani Israil adalah keturunan Nabi Ya'gub yang bernama Israil. Nabi 
Ya'gub berasal dari Kan'an (Palestina). Dia pindah ke Mesir bersama 
keluarga dan putera-puteranya setelah diajak oleh puteranya, yaitu Nabi 
Yusuf untuk pindah ke negeri Mesir. Nabi Yusuf pada waktu itu diangkat 
oleh Raja Mesir menjadi penguasa yang mengurus perbekalan negara. 
Keturunan Nabi Ya'gub kemudian berkembang biak di Mesir, hingga 
akhirnya menjadi satu bangsa yang besar yang disebut Bani Israil. 

Fir'aun berusaha agar Bani Israil itu tidak terus berkembang-biak, dengan 
membunuh setiap anak lelaki mereka yang lahir dan membiarkan hidup 
anak-anak perempuannya. M ereka diwajibkan membayar pajak yang sangat 
tinggi dan dijadikan sebagai pekerja-pekerja paksa dan berbagai bentuk 
penindasan dan perbudakan yang lain. 

Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi M usa untuk membebaskan mereka 
dari perbudakan Fir'aun dan membawa mereka keluar dari negeri M esir. 
Pertolongan Allah kepada Nabi M usa as selanjutnya, ialah menimpakan azab 
kepada Fir'aun dan menyelamatkan kaum Nabi Musa, serta tenggelamnya 
Fir'aun dan para pengikutnya dan bala tentaranya di Laut Merah ketika 
mereka mengejar Nabi M usa dan kaumnya. Kisah ini mengandung pelajaran 
yang amat berharga, bahwa hanya dengan kekuatan materiil (kebendaan) 
tidak menjamin kemenangan bagi seseorang atau satu bangsa. Sebaliknya, 
umat yang mempunyai keimanan yang teguh kepada Allah, niscaya akan 
memperoleh pertolongan dari pada-Nya, sehingga umat tersebut akan dapat 
mengalahkan orang-orang yang hanya bersandar kepada kekuatan materiil 
saja. 

(104-105) Dalam ayat ini dikisahkan ucapan Musa yang pertama kali 
disampaikan kepada Fir'aun setelah Allah mengangkatnya sebagai Rasul. 
Nabi M usa memberitahukan kepada Fir'aun, bahwa dia adalah utusan Allah, 
Tuhan semesta alam. Pemberitahuan ini berarti bahwa: Musa telah 
menjalankan tugasnya sebagai nabi Allah, Pencipta dan Penguasa seluruh 
alam. Karena itu hendaknya Fir'aun menerima keterangan Nabi Musa 
tersebut dan tidak akan menghalang-halangi tugasnya sebagai Rasul. 

Selanjutnya Nabi Musa menambahkan keterangannya, bahwa dia 
mengatakan yang hak mengenai Allah. Artinya: apa yang dikatakannya 
bahwa Allah adalah Tuhan Semesta Alam, dan bahwa Dia telah 


Juz 9 7. AL-A'RAF 429 


mengutusnya sebagai Rasul adalah hal yang sebenarnya. Ia tidak 
mengatakan sesuatu yang tidak benar, karena mustahil Allah mengutus 
orang yang suka berdusta. 

Kemudian ditegaskan lagi, bahwa Musa membawa bukti-bukti yang 
dikaruniakan Allah kepadanya, untuk membuktikan kebenarannya dalam 
dakwahnya. Dalam ucapan itu, Nabi Musa memakai ungkapan: 
“Sesungguhnya aku datang kepadamu membawa bukti dari Tuhanmu”. Ini 
adalah untuk menunjukkan bahwa Fir'aun bukanlah Tuhan, melainkan hanya 
sekedar hamba Tuhan. Sedang Tuhan yang sebenarnya adalah A Ilah swt. 

Keterangan ini sangat penting artinya, karena Fir'aun yang angkuh itu 
telah mengaku sebagai Tuhan dan menyuruh rakyatnya menyembah 
kepadanya. Maka penegasan Nabi Musa ini telah menyangkal kebohongan 
dan kesombongan Fir'aun, yang telah memposisikan dirinya sebagai Tuhan. 
selain itu, ungkapan Nabi M usa, juga mengandung arti, bahwa bukti-bukti 
yang dibawanya adalah karunia Allah bukan dari dirinya sendiri. 

Pada akhir ayat ini disebutkan, bahwa setelah mengemukakan 
keterangan-keterangan tersebut di atas, dan setelah melalui perjuangan yang 
melelahkan M usa as menuntut kepada Fir'aun agar ia membebaskan Bani 
Israil dari cengkeraman kekuasaan dan perbudakannya, dan membiarkan 
mereka pergi bersama Nabi M usa meninggalkan negeri M esir, kembali ke 
tanah air mereka di Palestina, agar mereka bebas dan merdeka untuk 
menyembah Tuhan mereka dan melaksanakan ajarannya. 

Tuntutan Nabi Musa tersebut mengandung arti bahwa perbudakan oleh 
manusia terhadap sesama manusia harus dilenyapkan dan seorang penguasa 
hendaklah memberikan kebebasan kepada orang-orang yang berada di 
bawah kekuasaannya, untuk memeluk agama serta melakukan ibadah 
menurut kepercayaan masing-masing. Oleh sebab itu, kalau Fir'aun tidak 
mau beriman kepada Allah janganlah ia menghalangi orang lain untuk 
beriman dan beribadah menurut keyakinan mereka. 

A dalah menarik untuk diperhatikan bahwa ucapan pertama kali dari Nabi 
M usa as dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Rasul adalah berbeda 
dengan ucapan Nabi dan Rasul-rasul sebelumnya, ketika mereka mulai 
berdakwah, misalnya: 

a. Ucapan pertama dari Nabi Nuh as kepada kaumnya adalah sebagai 
berikut: 


Aa AYAT ATI an AN PASI LA IK, LM PoA et 
PES 2N23 3 IL KEL IBU BUS 
Pa Pedan Teka ae 
Mae 


“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia 
berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan (sembahan) 
bagimu selain Dia”. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari 
yang dahsyat (kiamat). (al-A'r#/7:59) 


430 7. AL-A'RAF Juz 9 


b. Ucapan Nabi H ud nan kaum '? d adalah : 
EU TPA Naas ANE siudt (AA ARA 


“Dan kepada kaum 'Ad (Kami utus) Hud, saudara mereka. Dia berkata, 
“Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu 
selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?" (al-A'r4#f/7: 65) 


Dan ucapan Nabi Saleh sa kaum Re adalah: 


Pa PU Har Lah AA A2 san ah, AAA 
PER Ae AAA rahg BNI RU Ht 
PO aara MANA ryan wa ATP) 


“Dan kepada kaum xampd (Kami utus) saudara mereka Saleh. Dia berkata, 
“Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu 
selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari 
Tuhanmu. Ini (seekor) unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. 
Biarkan ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu 
akan mendapatkan siksaan yang pedih". (al-A'r#/7: 73) 


Cc. ucapan Nabi Syu'aib kepada ma sn M adyan, adalah: 
GrbaN ab 2 aa IKA 2d Ban Man 


Ke NATAL Tag pian 


Pa S3 ANA ASN IL SAR 
pd Ao » 
G3) 


“Dan kepada penduduk Madyan, (Kami utus) Syu'aib, saudara mereka 
sendiri. Dia berkata,” “Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan 
(sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti 
yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan 
janganlah kamu merugikan sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan 
di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika 
kamu orang beriman”. (al-A'r4#f/7: 85) 


Juz 9 7. AL-A'RAF 431 


Sedang ucapan pertama dari Nabi Musa yang ditujukan kepada Fir'aun 


adalah: 


“Wahai Fir'aun! Sungguh, aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh 
alam.” (al-A “r#/7: 104) 


Bila kita bandingkan antara ayat-ayat tersebut nampak perbedaan 
diantaranya yaitu bahwa: ucapan pertama dari Rasul-rasul sebelum Nabi 
M usa as yang ditujukan kepada kaum mereka masing-masing adalah berisi 
seruan kepada agama tauhid, yaitu menyembah Allah semata, dengan alasan 
bahwa tidak ada tuhan bagi manusia selain Allah. Sedang ucapan pertama 
dari Nabi Musa yang ditujukan kepada Fir'aun adalah berisi pemberitahuan 
kepadanya bahwa Musa adalah utusan Allah. Dengan demikian, dalam 
ucapan itu tidak ada seruan yang nyata kepada Fir'aun agar ia menyembah 
Allah. 

Dari sini, dapat diambil kesimpulan atau pengertian sebagai berikut: 

a. Obyek (sasaran) yang utama dari dakwah Musa bukan hanya Fir'aun 
tetapi termasuk kaumnya sendiri, yaitu Bani Israil. M usa bertugas untuk 
melepaskan Bani Israil dari perbudakan Fir'aun dan membimbing 
kaumnya kepada agama yang benar. 

b. Nabi Musa mengenal watak dan kelakuan Fir'aun, Fir'aun tidak saja 
ingkar kepada Allah, bahkan juga ia menganggap dirinya sebagai tuhan 
dan menyuruh orang lain untuk menyembahnya. Oleh sebab itu Fir'aun 
hanya diberi peringatan bahwa tuhan yang sebenarnya bukanlah dia, 
melainkan Allah Pencipta alam semesta. Karena tidak ada faedahnya 
untuk mengajak Fir'aun menyembah Allah, ajakan ini pasti tidak akan 
dihiraukan dan tidak akan diindahkannya. 


Kesimpulan 

1. Allah swt telah mengutus Nabi Musa sebagai rasul-Nya kepada Fir'aun 
dan para pemuka kaumnya dengan membawa bukti-bukti yang nyata, 
akan tetapi mereka mengingkari semuanya, maka Allah menurunkan azab 
kepada mereka. 

2. Nabi Musa memberitahukan kepada Fir'aun bahwa ia adalah utusan 
Allah Yang Maha Kuasa, Nabi Musa menegaskan bahwa apa-apa yang 
dikemukakannya menunjukkan kebohongan Fir'aun yang mengaku 
dirinya sebagai Tuhan. 

3. Nabi Musa juga menegaskan kepada Fir'aun bahwa bukti-bukti atau 
mukjizat yang dibawanya untuk menunjukkan kebenaran kerasulannya, 
bukanlah buatannya sendiri, melainkan karunia Allah kepadanya, sebagai 
Rasul-Nya. 


432 7. AL-A'RAF Juz 9 


4. Fir'aun adalah hamba Allah, yang harus taat kepada kekuasaan-N ya. 
Kekuasaan materi yang dimilikinya tidak akan mampu menentang 
kekuasaan A Ilah. 

5. Nabi Musa menuntut kepada Fir'aun agar ia membebaskan Bani Israil 
dari cengkeraman kekuasaannya, dan membiarkan mereka meninggalkan 
negeri Mesir bersamanya, untuk memperoleh kebebasan menyembah 
Tuhan yang sebenarnya. 


FIR'AUN MEMINTA BUKTI 
KERASULAN MUSA 


PN Ea: Once KENA CAN PEN Me ME Ae 
selasa COM PO dan etone Id 


7... 





Terjemah 

(106) Dia (Fir'aun) menjawab, “Jika benar engkau membawa suatu 
bukti, maka tunjukanlah, kalau kamu termasuk orang-orang yang benar.” 
(107) Lalu (Musa) melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi 
ular besar yang sebenarnya.” (108) Dan dia mengeluarkan tangannya, tiba- 
tiba tangan itu menjadi putih (bercahaya) bagi orang-orang yang melihatnya. 


Kosakata: Baica' «55 (al-A'raf/7: 108). 


Tampak putih bersinar pada mereka yang menyaksikan. -L-. bentuk 
mu'annaf (feminin) dari .--i. Musa mengeluarkan tangannya dari bajunya 


di bagian dada dan terlihat putih bersinar. Mukjizat kedua ini lebih 
membingungkan lagi bagi orang-orang Mesir setelah yang pertama 
tongkatnya menjadi ular. Cara ini bukan sihir, bukan tipu-muslihat atau 
pekerjaan jahat lainnya. Tak seorang pun dari para pesihir Firaun itu yang 
mampu menyainginya. Semua ini sangat mempesonakan setiap orang yang 
melihatnya, walaupun ada yang diam-diam menyembunyikan kekagumannya. 
Tampaknya kemampuan praktek sihir di lingkungan Firaun waktu itu 
mencapai puncak kejayaannya. Untuk itu Allah membekali M usa dengan 
senjata yang dalam pandangan mereka sama memukaunya. K edua bukti itu 
memberi pengaruh atas orang-orang Mesir sebagaimana diharapkan. 
Mereka terkesan sekali, tetapi mereka menyangka, semua ini hanya tipu 
daya tukang-tukang sihir biasa saja: sehingga mereka mencari para pesihir 


Juz 9 7. AL-A'RAF 433 


mereka yang paling pandai untuk memamerkan kepandaian sihirnya dan 
menunjukkan bahwa mereka lebih unggul. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah disebutkan bahwa Nabi Musa telah 
mengatakan kepada Fir'aun bahwa ia membawa bukti-bukti yang 
menunjukkan kebenaran risalahnya, dan bukti-bukti tersebut adalah dari 
Tuhan, bukan dari dia sendiri. Maka pada ayat-ayat ini Allah menceritakan 
bagaimana tanggapan Fir'aun terhadap keterangan Nabi M usa tersebut, dan 
bagaimana pula Nabi Musa as telah memperlihatkan kepada Fir'aun dua 
macam mukjizat yang telah dikaruniakan Allah kepadanya untuk 
memperkuat kerasulannya. 


Tafsir 

(106) Pada ayat ini disebutkan jawaban Fir'aun kepada Nabi Musa, 
bahwa jika benar Nabi Musa datang menunjukkan kerasulannya hendaklah 
ia membuktikan kebenaran ucapannya, bahwa ia adalah utusan Allah, dan ia 
memperoleh mukjizat dari pada-Nya. Semula Fir'aun menduga bahwa M usa 
hanya berbohong mengaku menjadi utusan Allah. Oleh karena itu, Fir'aun 
minta ditunjukkan bukti kerasulan dan mukjizat tersebut bukan hanya 
dihadapannya tetapi juga di depan umum agar banyak orang yang 
mengetahuinya. 

(107) Tantangan Fir'aun itu segera dijawab oleh Nabi Musa dengan 
memperlihatkan dua macam mukjizatnya. Pertama Musa menjatuhkan 
tongkatnya ke tanah, tiba-tiba tongkat tersebut menjadi seekor ular besar 
yang mempunyai sifat-sifat ular secara biologis, dapat bergerak dan berjalan 
dengan sesungguhnya, berbeda dengan ular yang diciptakan para pesihir 
pada masa itu, yang hanya nampak seolah-olah seperti ular yang bergerak, 
padahal tidak demikian. Orang-orang melihat benda itu seperti bergerak, 
karena pikiran mereka telah dipengaruhi terlebih dahulu oleh para pesihir 
tersebut. Berbeda halnya ular yang menjelma dari tongkat Nabi M usa itu. 

(108) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Musa memperlihatkan 
mukjizat yang kedua, yaitu tangannya kelihatan bercahaya, memancarkan 
sinar yang terang. 

Setelah ia melemparkan tongkatnya, dan orang-orang yang hadir 
menyaksikan ular yang menjelma dari tongkat tersebut, maka Nabi Musa 
memasukkan tangannya ke ketiaknya melalui leher bajunya, kemudian 
dikeluarkannya. Ternyata tangannya itu menjadi putih cemerlang dan 
berkilauan, dan dapat dilihat dengan nyata oleh yang menyaksikannya, 
termasuk Fir'aun dan pengikutnya. 

Dalam kisah Nabi M usa yang terdapat dalam surah ? 4#nz surah an-N ami 
dan surah al-Gajaj ditegaskan bahwa warna putih berkilauan yang kelihatan 
pada tangan Nabi Musa ketika itu adalah warna putih yang sehat, bukan 
warna putih yang disebabkan oleh penyakit sopak dan sebagainya. 


434 7. AL-A'RAF Juz 9 


Perlu diingat, bahwa dalam kitab-kitab tafsir yang mendasarkan 
penafsirannya kepada riwayat-riwayat yang diterima dari orang-orang 
dahulu, sering terdapat kisah-kisah yang berlebih-lebihan dan sangat aneh, 
mengenai ular yang menjelma dari tongkat Nabi M usa tersebut. Kita harus 
waspada dan berhati-hati dalam menerima riwayat-riwayat semacam itu, 
karena tidak mempunyai dasar yang kuat. Bahkan sebagian berasal dari 
riwayat Israiliyat, yaitu dongeng-dongeng yang datang dari orang Y ahudi, 
yang menyusup ke dalam kalangan kaum Muslimin yang bertujuan untuk 
merusak agama Islam dari dalam. Kenyataan sejarah menunjukkan, bahwa 
fitnah dan kekacauan yang terjadi dalam kalangan umat Islam, bahkan 
pembunuhan-pembunuhan terhadap khalifah-khalifah, biang keladinya 
adalah para penyusup itu, seperti Abdullah Ibnu Saba' dari bangsa Y ahudi 
yang berpura-pura masuk agama Islam. Lalu mengadakan pengacauan dalam 
bidang akidah, politik dan sebagainya, pada masa-masa permulaan Islam. 

Syukurlah bahwa di kalangan ulama-ulama Islam telah muncul para 
cendekiawan yang waspada, lalu mengadakan penyelidikan mengenai 
riwayat-riwayat tersebut dan lebih memilih riwayat-riwayat yang 
mempunyai dasar yang kuat, yang tidak diragukan kebenarannya. 


Kesimpulan 

1. Mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada para rasul-Nya itu senantiasa 
melebihi kepandaian dan kemampuan manusia biasa, dan tidak dapat 
ditandingi, baik oleh orang-orang yang ada pada masa itu, maupun pada 
masa-masa sesudahnya. 

2. Nabi Musa as, telah dikaruniai oleh Allah bermacam-macam mukjizat 
antara lain ialah: tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar yang 
sebenarnya, dan tangannya dapat mengeluarkan cahaya kemilau. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 435 


KELICIKAN PEMUKA-PEMUKA 
KAUM FIR'AUN 


“3 Pan e: C 0 an TG PN na 
PI ABI GE YAA GEO5I A5 
eta 2 EL ANN A AL ata LUNA 9 
FIOKANAS LAN ERA OA 


3 


AA OA EL ATAP KAT NN Na TA 
TEST ETNAGLANS ah asa HEO Td KI 


ata 2 PITA 03 SE KP 1G a30 TSI Sati Ta Chae 
Ope Puan Dela AAN TN AN 13 Pa NAN CA Tgl 
EL LAI ML MAL NATA Aa ata 
OTP IL AIA 
Terjemah 
(109 Pemuka-pemuka Fir'aun berkata, “Orang ini benar-benar pesihir 
yang pandai, (110) yang hendak mengusir kamu dari negerimu” (Fir'aun 
berkata), “Maka apa saran kamu?” (111) (Pemuka-pemuka) itu menjawab, 
“Tahanlah (untuk sementara) dia dan saudaranya dan utuslah ke kota-kota 
beberapa orang untuk mengumpulkan (para pesihir), (112) agar mereka 
membawa semua pesihir yang pandai kepadamu.” (113) Dan para pesihir 
datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, “(Apakah) kami akan mendapat 
imbalan, jika kami menang?” (114) Dia (Fir'aun) menjawab, “Ya, bahkan 
kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat (kepadaku)." (115) M ereka 
(para pesihir) berkata, “Wahai Musa! Engkaulah yang akan melemparkan 
lebih dahulu, atau kami yang melemparkan?” (116) Dia (M usa) menjawab, 
“Lemparkanlah (lebih dahulu)!” M aka setelah mereka melemparkan, mereka 
menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena 
mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan). (117) Dan Kami 
wahyukan kepada Musa, “Lemparkanlah tongkatmu!” Maka tiba-tiba ia 
menelan (habis) segala kepalsuan mereka. 


Kosakata : 'Ajaka 8C-s (al-A 'raf/7: 117). 


"Aja jamak Na “iiyun, 'Ujiyyun artinya tongkat. Sama halnya dengan 


“putih bersinar,” yang dengan wahyu atau ilham dari Allah, mukjizat tongkat 
yang berubah menjadi ular oleh pembesar-pembesar Firaun dikira sihir juga, 
seperti perbuatan jahat mereka dengan mengumpulkan semua pakar pesihir 


436 7. AL-A'RAF Juz 9 


yang piawai (al-A'raf/7: 111). Dalam dunia mereka, sihir bukan kejahatan, 
bukan tipu muslihat, tetapi sudah merupakan puncak kepiawaian dan 
kejayaan yang dapat menentukan kedudukan seseorang. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah dijelaskan bahwa Nabi Musa telah 
menjawab tantangan Fir'aun untuk memperlihatkan bukti kerasulannya yaitu 
dengan memperlihatkan dua macam mukjizat yang telah dikaruniakan Allah 
swt kepadanya. Andaikata Fir'aun dan para pengikutnya mau beriman, 
niscaya mereka puas dengan menyaksikan kedua macam mukjizat tersebut, 
lalu segera menyatakan iman kepadanya, Akan tetapi kenyataannya tidak 
demikian. Pada ayat-ayat ini Allah swt menceritakan tentang keingkaran dan 
kelicikan para pemuka fir'aun, dan bagaimana akhirnya Nabi Musa 
mengalahkan semua daya-upaya dan tipu muslihat sihir mereka itu. 


Tafsir 
(109) Dalam ayat ini diterangkan bahwa setelah para pembesar kaum 

Fir'aun menyaksikan mukjizat yang diperlihatkan Nabi Musa kepada 

mereka, hati nurani mereka tidak beriman, bahkan mereka menuduh Nabi 

M usa telah melakukan sihir. M ereka menganggap bahwa perubahan tongkat 

Nabi Musa menjadi ular besar yang mereka saksikan, sama halnya dengan 

apa yang dapat diperbuat oleh ahli-ahli sihir yang terkenal di masa itu. 
Sihir dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Sihir yang menggunakan benda-benda alam tertentu, yang diperlakukan 
sedemikian rupa dengan cara-cara tertentu pula, yang hanya diketahui 
oleh ahli-ahli sihir sendiri, sehingga menghasilkan efek (kesan) yang 
sangat menakjubkan bagi masyarakat yang alam pikirnya masih primitif 
(bersahaja). 

2. Sihir yang didasarkan pada kecepatan tangan, dalam menyembunyikan 
dan menampakkan benda-benda tertentu, sehingga kelihatan lain bentuk 
dan rupanya dari keadaan yang sebenarnya. Hal ini sama dengan 
permainan sulap pada masa kita sekarang. 

3. Sihir yang berdasarkan ilmu hipnotis, yaitu mempengaruhi jiwa yang 
lemah oleh orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat. Dan kadang- 
kadang mereka mempergunakan pengaruh jin, sehingga membuahkan 
perbuatan yang manakutkan dan membuat orang histeris, seperti 
permainan jailangkung, dan sebagainya. 


(110) Dalam ayat ini diterangkan bahwa para pembesar Fir'aun 
menghasut Fir'aun dengan menyatakan kepadanya, bahwa Musa adalah 
orang yang mempunyai pengetahuan dan bermaksud jahat, yaitu hendak 
merebut kekuasaan dari tangan Fir'aun dan mengusirnya bersama 
pengikutnya dari negeri Mesir. Hasutan ini berhasil, sehingga Fir'aun 


Juz 9 7. AL-A'RAF 437 


bertanya kepada mereka tentang apa yang akan mereka lakukan kepada 
M usa. 

Di dalam kisah Nabi M usa yang terdapat dalam Surah Y unus diterangkan 
pula ucapan pemesar-pembesar Fir'aun kepada Nabi M usa sebagai berikut: 


Bay he Pa eneng AN ah 2 Pen 2 eta Aa 

AGEN NIA aa KIE E 

Tenaga 

“Mereka berkata: “Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan 
kami dari apa (kepercayaan) yang kami dapati nenek moyang kami 
mengerjakannya (menyembah berhala), dan agar kamu berdua mempunyai 
kekuasaan di bumi (negeri Mesir)? Kami tidak akan mempercayai kamu 
berdua”. (Y unus/10:78) 


(111-112) Oleh karena Fir'aun meminta saran kepada para pembesarnya, 
maka mereka mengajukan saran agar Musa dan saudaranya (yaitu Nabi 
Harun) ditahan, dan penyelesaian masalahnya ditangguhkan buat sementara. 
Di samping itu, Para pembesar Fir'aun itu mengatakan bahwa Fir'aun harus 
segera mengirim utusan, ke semua pelosok negeri, untuk mengumpulkan 
ahli-ahli sihir yang sangat mahir, yang diharapkan akan dapat mengalahkan 
mukjizat Nabi M usa yang telah diperlihatkan kepada mereka. 

Adanya saran mereka untuk menangguhkan persoalan Nabi Musa, 
menunjukkan bahwa Fir'aun telah berniat untuk membunuh Nabi M usa dan 
saudaranya Harun. Lalu para pembesar menyarankan, agar Fir'aun tidak 
tergesa-gesa melaksanakan pembunuhan itu, sebelum diuji kebenarannya 
dengan dihadapkan kepada ahli-ahli sihir yang pandai, sehingga persoalan 
menjadi jelas bagi orang banyak. 

Dari ayat ini dapat dipahami, bahwa adanya saran untuk mengumpulkan 
semua ahli sihir yang paling mahir yang ada di negeri Mesir pada masa itu, 
menunjukkan betapa hebatnya mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada 
Nabi M usa, sehingga mereka merasa perlu untuk mengumpulkan semua ahli 
sihir yang pandai untuk melawannya. Di samping menunjukkan kebodohan 
Fir'aun dan para pengikutnya, yang tidak bisa memahami bahwa yang 
diperlihatkan oleh Nabi M usa kepada mereka adalah anugerah Allah Y ang 
M ahakuasa. Karena ketidakfahaman mereka, maka mereka mengira sama 
dengan sihir. Selain itu peristiwa ini juga menunjukkan, bahwa salah satu 
dari sifat manusia ialah suka menentang meskipun ia melihat sesuatu yang 
benar. Sifat inilah yang mendorong Fir'aun dan para pengikutnya untuk 
mengumpulkan ahli-ahli sihirnya untuk menentang Nabi M usa as. 

Bila diselidiki motif yang mendorong mereka untuk menentang rasul dan 
agama yang dibawanya, tak lain adalah kekhawatiran mereka akan 
kehilangan pengaruh, dan keinginan mereka untuk mempertahankan 
kedudukan, kekuasaan, kewibawaan, dan harta benda. Maka para pemuka 


438 7. AL-A'RAF Juz 9 


Fir'aun itu menghasut Fir'aun dengan menyatakan, bahwa M usa bermaksud 
untuk merebut kekuasaan dari tangan Fir'aun, dan mengusirnya dari 
negerinya. Sikap menjilat semacam itu senantiasa dijumpai sepanjang masa. 

(113) Setelah Fir'aun mengerahkan orang-orangnya untuk mengumpulkan 
para ahli sihir yang pandai dari berbagai pelosok wilayah kekuasaannya, 
ketika para ahli sihir tersebut datang kepada Fir'aun, dan mereka pun berkata 
kepadanya, “Apakah kami akan mendapatkan imbalan jasa, atas tugas yang 
berat ini, bila kami berhasil mengalahkan M usa?” Demikian motivasi para 
ahli sihir sama dengan latar belakang perjuangan para pembesar Fir'aun 
yaitu materi, kedudukan dan uang, tidak ada sama sekali idealisme, 
spiritualisme maupun moralitas yang luhur. Tujuan hidupnya hanya untuk 
sesaat yaitu uang. 

(114) Fir'aun menjawab pertanyaan mereka itu, “Ya kamu akan 
mendapat upah yang besar, dan di samping itu kamu akan menjadi orang- 
orang yang dekat dengan kami, sehingga kamu akan memperoleh pangkat 
dan harta benda yang akan memberikan kenikmatan dan kebahagiaan 
bagimu”. 

Jawaban Fir'aun kepada para ahli sihir tersebut menunjukkan bahwa ia 
sangat memerlukan tenaga dan keahlian mereka, karena ia sangat khawatir 
akan kehilangan kedudukan dan kerajaannya, menurut pendapatnya akan 
timbul malapetaka baginya apabila ia tidak memenuhi permintaan mereka 
itu. Oleh sebab itu, imbalan jasa yang dijanjikan kepada mereka tidak hanya 
sekedar upah yang berwujud uang dan benda, melainkan ditambah pula 
dengan pangkat dan kedudukan sebagai orang yang dekat kepada raja. Ini 
adalah merupakan satu impian dan kebanggaan yang didambakan oleh 
banyak orang. 

(115) Setelah mendapat jawaban dan janji yang menggembirakan dari 
Fir'aun tersebut, maka ahli-hli sihir lalu menoleh kepada Nabi M usa dan 
mereka berkata kepadanya: “Siapakah yang akan memulai lebih dahulu, 
kamu atau kami?” 

Tantangan mereka ini menunjukkan bahwa para ahli sihir Fir'aun sangat 
percaya diri dan sangat membanggakan keampuhan sihirnya. M ereka tidak 
memperdulikan akibat yang akan menimpa diri mereka, seandainya mereka 
tidak mampu membuktikan keampuhan sihirnya, kalau tidak karena percaya 
diri yang berlebihan ini pastilah mereka tidak akan memberikan kesempatan 
lebih dahulu kepada musuhnya. 

(116) Nabi M usa mempersilakan mereka untuk mendahului, tanpa merasa 
khawatir terhadap kekuatan dan keampuhan sihir mereka, karena ia yakin 
akan pertolongan Allah, dan ia yakin bahwa mukjizat tidak akan terkalahkan 
oleh sihir manusia. 

Ahli-ahli sihir itu lalu menjatuhkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka 
ke tanah, dan mereka menyihir penglihatan orang banyak yang menyaksikan 
peristiwa tersebut, termasuk Nabi Musa sendiri, orang banyak terpengaruh 
oleh sihir mereka melihat semua tali dan tongkat tersebut telah berubah 


Juz 9 7. AL-A'RAF 439 


menjadi ular sehingga mereka merasa takut, karena mereka menyangka itu 
ular sebenarnya. Firman Allah : 


JA jae (ee PAN 


Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya 
(M usa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka. (“ #ha/20: 66) 


Mereka itu tampaknya berhasil melakukan sihir yang dahsyat dan 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang 
menyaksikannya. Bahkan Nabi Musa sendiri pun pada mulanya merasa 
gentar juga. Hal ini disebutkan Allah pada ayat-ayat lain dengan firman-N ya: 

Dan firman-Nya dalam ayat berikut: 


A2 


BENA ITE Os Aa EU 


Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman: Jangan takut! 
Sungguh engkaulah yang unggul (menang). (“ #ha/20: 67-68) 


(117) Setelah Allah menenangkan Nabi Musa, Allah berfirman kepadanya, 
“Jatuhkanlah tongkatmu itu (ke tanah).” Maka sekonyong-konyong tongkat 
itu berubah menjadi ular yang sebenarnya, dan menelan semua ular hasil 
sihir mereka. Karena mukjizat tongkat Nabi Musa menjadi ular yang 
sebenarnya, dan kemudian makan tali dan tongkat kecil yang disihir menjadi 
ular, maka hal ini menjadi peristiwa luar biasa yang pantas menjadi mukjizat 
Nabi utusan Allah. 


Kesimpulan 

1. Para pembesar Fir'aun telah menuduh Nabi Musa sebagai seorang ahli 
sihir yang sangat pandai, setelah mereka menyaksikan mukjizatnya. 

2. Mereka menghasut Fir'aun untuk mengadu kepandaian Nabi Musa 
dengan ahli-ahli sihir mereka yang terpandai. 

3. Para ahli sihir itu bersedia berhadapan dengan Nabi M usa, karena mereka 
mengharapkan imbalan jasa, berupa harta, pangkat, dan kekuasaan yang 
dijanjikan Fir'aun kepada mereka. 

4. Mukjizat Nabi Musa telah mengalahkan ilmu sihir tukang-tukang sihir 
Fir'aun. 


440 7. AL-A'RAF Juz 9 


KEKALAHAN AHLI SIHIR FIR'AUN 
DAN PERNYATAAN IMAN MEREKA 


25 


Pat 2 2 2G & Tai KAA yl Par Led rat Fa Ge 
PITA AAN PNY AE TON AMA Ha lp 


A-—3p 3 tj da AN 


@L3 B3 ag G Nu FA yna 
DANA) Oni Hera BO 


Terjemah 

(118) M aka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi 
sia-sia. (119) Maka mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka 
orang-orang yang hina. (120) Dan para pesihir itu serta merta menjatuhkan 
diri dan bersujud, (121) mereka berkata, “Kami beriman kepada Tuhan 
seluruh alam, (122) (yaitu) Tuhannya M usa dan Harun." 


Kosakata: tagir'n »: £4- (al-A'r4#/7: 119) 


Dari kata tunggal: (1 29ir) artinya hina, tunduk, rendah diri, yang 


biasanya timbul akibat perbuatan sendiri, seperti Iblis yang diusir dari surga 
(7: 13), dan beberapa ayat lagi dengan makna yang sama (12: 32, 9: 29, 27: 37). 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang telah lalu disebutkan bahwa ular besar yang 
menjelma dari tongkat Nabi Musa, yang merupakan salah satu dari 
mukjizatnya telah menelan semua ular-ular yang kelihatannya seperti 
menjelma dari tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh ahli-ahli 
sihir Fir'aun. Pada ayat ini dijelaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan 
kekalahan total bagi ahli-ahli sihir itu dan juga merupakan kekalahan yang 
sangat memalukan bagi Fir'aun dan pembesarnya. Kemudian Allah swt 
menerangkan, bahwa ahli-ahli sihir tersebut akhirnya mengakui kekalahan 
mereka, dan segera menyatakan iman mereka kepada Allah swt. 


Tafsir 

(118) Dalam ayat ini ditegaskan bahwa dengan lenyapnya semua ular 
ciptaan ahli-ahli sihir Fir'aun dari pandangan orang-orang yang 
menyaksikannya, berarti kemenangan bagi mukjizat Nabi Musa atas 
perbuatan ahli-ahli sihir yang penuh keba'ilan dan kepalsuan itu. Sihir 
mereka menjadi tidak berdaya menghadapi mukjizat utusan A Ilah. 

Dalam kisah Nabi Musa yang terdapat dalam Surah ? #ha, sehubungan 
dengan masalah ini 2 berfirman: 


Not, SANA pu $) LAGI 


Juz 9 7. AL-A'RAF 441 


Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir (belaka). Dan tidak 
akan menang pesihir itu, dari mana pun ia datang. (“ #ha/20: 69) 


Sedang dalam kisahnya yang terdapat dalam surah Yunus, Allah 
berfirman sebagai berikut: 


toy CN Tan 2g Ateh Pena P AD UP, A2 Ld Aa matra 

BANTAHAN MERAPI Kala in JET 
Setelah mereka melemparkan, M usa berkata, “Apa yang kamu lakukan itu, 
itulah sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. 
Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan 
orang yang berbuat kerusakan.” (Y unus/10: 81) 


(119) Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa pesihir itu telah 
dikalahkan di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina dina. 
Artinya bila sebelum peristiwa itu, para pesihir merasa bangga percaya diri 
secara berlebihan, maka setelah kekalahan itu tersingkaplah kebohongan dan 
kepalsuan mereka, karena sihir mereka tidak mempunyai kekuatan sama 
sekali. Di samping itu, karena kekalahan tersebut, sirnalah sudah harapan 
mereka untuk mendapatkan harta benda, pangkat dan kekayaan yang tadinya 
telah dijanjikan Fir'aun kepada mereka. 

Kekalahan para pesihir tersebut berarti kekalahan Fir'aun dan para 
pembesarnya. Pada mulanya mereka percaya bahwa para pesihir yang 
terpandai yang mereka kumpulkan dari berbagai tempat dalam wilayah 
kekuasaannya, dengan mudah dapat mengalahkan Nabi Musa. Karena itu ia 
mengobral janji, tetapi ternyata para pesihirnya itu mengalami kekalahan, 
dan Nabi M usa mendapat kemenangan, maka pudarlah harapan Fir'aun dan 
pemuka-pemukanya untuk dapat mempertahankan kebesaran dan 
kekuasaannya. Hilanglah kehebatan mereka di mata orang banyak, dan 
jadilah mereka orang-orang yang hina. Apalagi peristiwa tersebut terjadi 
pada salah satu hari raya mereka dan tidak disaksikan orang banyak. 
M engenai ini Allah berfirman dalam ayat lain: 


KL ato1 Pen g 2216 


Ya nh» 
Ge LES IN ea 


Dia (Musa) berkata, “(Perjanjian) waktu (untuk pertemuan kami dengan 
kamu itu) ialah pada hari raya dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada 
pagi hari (xuY4." (“ h420: 59) 


(120) Dalam ayat ini diterangkan bahwa setelah melihat kehebatan 
mukjizat Nabi M usa, maka para pesihir, serta merta bersujud kepada Allah, 
karena mereka yakin tentang kebenaran seruan Nabi Musa, dan ia bukan 
pesihir seperti yang mereka duga sebelumnya, sesuai dengan tuduhan 
Fir'aun dan para pembesarnya. Selain itu, mereka menyadari bahwa sihir 


442 7. AL-A'RAF Juz 9 


mereka yang dibangga-banggakan selama ini hanyalah kebatilan dan tidak 
berdaya bila berhadapan dengan kebenaran yang datang dari Allah Yang 
Maha Kuasa. Mereka sudah tidak mempunyai rasa hormat sedikit pun 
kepada Fir'aun dan para pembesarnya yang telah berusaha dengan segala 
daya upaya untuk mengingkari kekuasaan dan kebesaran Allah, Pencipta dan 
Penguasa alam semesta. 

Mengenai bersujudnya para pesihir tersebut, Allah menerangkannya 
dalam ayat yang lain sebagai berikut: 


SILANG N Aa ena sn 
apa Sab sea EMS DG 


- 


Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, “Kami telah 
percaya kepada Tuhannya Harun dan M usa.” (“ 41420:70) 


Dalam ayat lain Allah berfirman: 





Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud, mereka berkata, “Kami 
beriman kepada Tuhan seluruh alam”. (asy-Syu' art /26:46-47) 


Kesimpulan 

1. Kemenangan mukjizat Nabi Musa atas perbuatan pesihir Fir'aun berarti 
tegaknya kebenaran dan runtuhnya kebatilan, sehingga Fir'aun dan para 
pembesarnya, menjadi orang yang hina-dina. 

2. Melihat kekalahan itu, maka para pesihir tersebut yakin bahwa Nabi 
Musa as adalah benar-benar utusan Allah, bukan pesihir seperti yang 
dituduhkan Fir'aun dan para pembesarnya. Mereka juga yakin bahwa 
yang diperlihatkan Nabi Musa bukanlah hasil kepandaiannya sendiri, 
melainkan mukjizat yang dikaruniakan Allah kepadanya sebagai bukti 
kerasulannya. Sehingga tidak akan tertandingi oleh siapa pun juga. 

3. Oleh karena itu timbullah keyakinan dalam hati mereka, sehingga ahli- 
pesihir itu segera bersujud kepada Allah dan langsung menyatakan iman 
kepada kerasulan M usa a.s. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 443 


KEMURKAAN FIR'AUN KEPADA PARA PESIHIR 
DANJAWABAN MEREKA 


» 


83 en 
aan 


7 


In Ga, aed Mei Lara 
YAN KAN KAK 


Te an LP) 


SPA yee 


BN Ea ENG MEA ENG OA 


.. : 
» 2m, 2 ad 


Sa MELA AAA TN on, Na aa 
SEN SNN AA HAN 


Terjemah 

(123) Fir'aun berkata, “M engapa kamu beriman kepadanya sebelum 
aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat 
yang telah kamu rencanakan di kota ini, untuk mengusir penduduknya. 
Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu ini). (124) Pasti akan aku 
potong tangan dan kakimu dengan bersilang (tangan kanan dan kaki kiri atau 
sebaliknya), kemudian aku akan menyalib kamu semua." (125) Mereka (para 
pesihir) menjawab, “Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami, 
(126) dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan 
karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu 
datang kepada kami,” Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami 
dan matikanlah kami dalam keadaan muslim (berserah diri kepada-M u)." 


Kosakata: M akar "SG (al-A'raf/7: 123) 


Artinya tipu, tipu muslihat, licik, rencana, dengan makna dalam fil, 
kata kerja Xx -& dalam arti negatif, merencanakan kejahatan kepada pihak 
lain dengan sembunyi-sembunyi. Kata &-. dalam Al-Gur'an lebih banyak 
dalam makna “penipuan orang-orang kafir kepada para rasul, ... seperti tipu 
muslihat saudara-saudara Y usuf yang memasukkan Y usuf ke dalam sumur 
atau penipuan orang Y ahudi kepada Isa 'alaihissalam, dan lain-lain. Dalam 
arti yang positif, pembalasan Allah terhadap mereka yang melakukan tipu 
daya, “... mereka membuat tipu daya, maka Allah pun membalas dengan 
tipu daya..." (Ali “Imran/3: 54). 


M unasabah 
Pada ayat-ayat yang lalu telah diterangkan bahwa Fir'aun dan para 
pembesarnya terpaksa menelan kenyataan pahit karena kekalahan yang 


444 7. AL-A'RAF Juz 9 


diderita para pesihirnya, yang semula diharapkan akan dapat mengalahkan 
Nabi M usa. Kepahitan itu ditambah lagi dengan kenyataan berikutnya bahwa 
para pesihirnya sekonyong-konyong sujud kepada Musa dan menyatakan 
iman kepada-Nya. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila Fir'aun 
amat murka kepada mereka. Pada ayat ini diceritakan bahwa Fir'aun 
menumpahkan rasa kemurkaannya kepada para pesihir disertai dengan 
ancaman yang sangat kejam. Juga diceritakan, bagaimana mantapnya 
jawaban pesihir dan kokohnya sikap mereka, karena dalam hati mereka telah 
bersemi keimanan dan keyakinan yang kuat terhadap A Ilah swt. 


Tafsir 

(123) Dalam ayat ini diceritakan bahwa Fir'aun dengan sangat murka 
berkata kepada pesihir yang telah menyatakan iman kepada Tuhan Nabi 
Musa, “Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku izinkan?” 
Maksudnya mengapa mereka menyatakan iman kepada Musa dan kepada 
agama yang dibawanya yang berdasarkan kepercayaan tauhid kepada Allah, 
padahal ia belum memberi izin atau memerintahkan kepada mereka. 
M engapa mereka tunduk menjadi pengikut Nabi M usa sebelum meminta izin 
kepada Fir'aun lebih dahulu. 

Ucapan Fir'aun ini menunjukkan bahwa ia masih belum menyadari, 
bahwa apa yang diperlihatkan Nabi Musa di hadapannya adalah mukjizat 
pemberian Allah yang tidak akan dikalahkan oleh siapa pun. Dan ia belum 
menyadari bahwa orang-orang yang menyaksikan kemenangan Nabi M usa 
itu sudah tidak mempunyai rasa hormat lagi terhadap dirinya, dan bahwa dia 
tidak lagi merupakan orang yang dipertuan dan dipertuhan. Di samping itu, 
ia menuduh ahli-pesihir itu sudah berkomplot dengan Nabi Musa lebih 
dahulu, sehingga kekalahan mereka ketika berhadapan dengan Nabi M usa 
telah direncanakan sebelumnya. Sebab itu ia melanjutkan ancamannya 
terhadap mereka dengan ucapannya sebagai berikut: “Sesungguhnya 
perbuatan ini adalah suatu tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di 
dalam kota ini, untuk mengusir penduduk aslinya dari Mesir, maka kelak 
kamu akan mengetahui akibat dari perbuatan ini”. 

Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa Fir'aun menuduh Nabi 
M usa sebagai guru sihir yang telah mengajarkan sihirnya kepada para pesihir 
tersebut, untuk bersama-sama memperdayakan Fir'aun untuk dan para 
pengikutnya untuk mengusirnya dari negeri M esir, agar mereka kemudian 
dapat memegang kekuasaan di negeri M esir, dan Fir'aun pun mengatakan: 


Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. 
(? h420: 71) 


Juz 9 7. AL-A'RAF 445 


(124) Dalam ayat ini diceritakan bahwa Fir'aun melanjutkan ancamannya 
kepada mereka: Pasti aku akan memotong tangan dan kakimu secara 
bersilang, kemudian sungguh aku akan menyalib kamu semua. 

Demikianlah Fir'aun memandang para pesihir itu bersalah, akibat mereka 
beriman kepada Allah tanpa meminta izinnya lebih dahulu. Oleh sebab itu, ia 
merasa berhak dan berkuasa untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada 
mereka, dengan memotong tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. 
Sesudah itu masing-masing mereka akan disalibnya. Hukuman tersebut 
dimaksudkan juga untuk menakut-nakuti orang-orang lain yang berniat pula 
untuk melakukan tipu daya semacam itu terhadapnya atau bermaksud untuk 
memberontak dan membebaskan diri dari kekuasaannya. 

Fir'aun sangat khawatir kalau rakyatnya, bangsa M esir mengikuti pula 
jejak para pesihir itu untuk beriman kepada Musa a.s, karena hal itu akan 
mengakibatkan keruntuhan bagi kerajaan dan kekuasaannya sebagai tuhan 
bagi rakyatnya yang selama ini telah dipaksa untuk menyembahnya sebagai 
Tuhan. Di samping itu, ia mencoba pula untuk berbuat seolah-olah ia 
membela kepentingan rakyatnya yaitu memelihara kemerdekaan mereka 
serta melindungi agama mereka. Oleh sebab itu ia mengatakan bahwa para 
pesihir telah berkomplot dengan M usa untuk merebut kekuasaan M esir dari 
negeri mereka sendiri. 

Demikianlah umumnya sikap penguasa yang zalim dan angkara murka. Ia 
sangat khawatir apabila rakyatnya memalingkan muka kepada pemimpin 
yang lain. Namun bangsa yang punya harga diri dan ingin memelihara hak- 
hak azasinya, pasti akan bersatu padu menentang kekuasaan yang zalim itu, 
betapa pun hebatnya sang penguasa. 

(125) Dalam ayat ini Allah menceritakan bahwa para pesihir sedikit pun 
tidak merasa gentar menghadapi ancaman Fir'aun kepada mereka. Bahkan 
dengan mantap dan penuh keyakinan, mereka berkata kepada Fir'aun, 
sesungguhnya hanya kepada Tuhan kami akan kembali. 

Ucapan mereka ini menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak peduli 
terhadap ancaman Fir'aun kepada mereka. Meskipun Fir'aun akan 
membunuh mereka, maka hal itu akan memberikan kemungkinan bagi 
mereka untuk segera bertemu dengan Tuhan, serta mendapatkan ampunan 
dan rahmat-Nya yang sangat mereka dambakan. Mereka yakin, Fir'aun dan 
mereka semua akan kembali kepada Tuhan. Andaikan Fir'aun membunuh 
mereka, Fir'aun tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Dia akhirnya 
akan kembali kepada Tuhan Semesta alam, sehingga Tuhan akan mengadili 
mereka dan Fir'aun. 

Dengan pengertian yang terakhir ini, dapat dipahami, bahwa ucapan 
mereka mengandung sindiran yang tajam, bahwa Fir'aun bukan Tuhan 
seperti yang diakuinya selama ini: bahkan dibalik kekuasaannya, ada 
kekuasaan yang lebih tinggi. Dan mereka lebih mengutamakan rahmat dan 
rida Allah dari pada memuaskan hawa nafsu keduniawian di samping 
Fir'aun dan para pembesarnya. 


446 7. AL-A'RAF Juz 9 


Di dalam kisah yang terdapat dalam Surah asy-Syu'art Allah 
menyebutkan ucapan para pesihir tersebut sebagai berikut : 


2, 3 


NN Ta TT AT AN EN KA TAKE ta KAT AN SEO RA APA rar PPA Ya 
OEEN EL AU al 0 KEGNN KA G6 


M ereka berkata, “Tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali 
kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya 
Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang- 
orang yang pertama-tama beriman." (asy-Syu' ar#26: 50-51) 


(126) Dalam ayat ini Allah menceritakan ucapan selanjutnya dari para 
pesihir kepada Fir'aun. Mereka menyingkapkan kejahatan Fir'aun terhadap 
mereka, yaitu bahwa Fir'aun ingin membalas dendam kepada mereka 
dengan menyiksa mereka secara kejam. Dan semuanya itu hanyalah karena 
mereka telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan ketika ayat-ayat tersebut 
datang kepada mereka. 

Ucapan mereka ini mengandung arti bahwa Fir'aun tidak akan 
mempengaruhi mereka, karena keimanan kepada Allah adalah suatu yang 
amat berharga dan sesuai dengan fitrah manusia yang asli, dan menjadi 
pokok bagi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat kelak. 

Fir'aun mencela para pesihir sebab mereka telah sujud dan beriman 
kepada Allah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Fir'aun. Di samping 
itu, Fir'aun telah menuduh mereka berkomplot dengan Nabi M usa untuk 
merebut kekuasaan dari tangannya, dan untuk mengusir bangsa M esir dari 
tanah air mereka. Akhirnya Fir'aun mengancam untuk memotong tangan dan 
kaki mereka. ditambah dengan siksaan berupa penyaliban. Semua itu pada 
hakikatnya merupakan kemurkaan Fir'aun terhadap mereka. Sesudah itu 
Fir'aun berusaha melakukan balas dendam dengan perbuatan mereka dan 
siapa saja yang beriman kepada Allah serta memenuhi seruan Nabi M usa. 
Usaha apapun yang dilakukan oleh Fir'aun tetap tidak mendatangkan hasil 
baginya. Bahkan sebaliknya, Fir'aun bersama para pembesarnya akan 
menemui nasib yang amat buruk. 

Dalam ayat lain disebutkan firman Allah kepada Nabi M usa dan Harun 
sebagai berikut: 





“Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang.” (al- 
Gajaj/28: 35) 


Selanjutnya Allah menceritakan tentang para pesihir tersebut, bahwa 
setelah mereka memberikan jawaban yang tegas seperti di atas, mereka lalu 
berdoa kehadirat Allah, semoga mereka diberi kesabaran, dan apabila Allah 
mewafatkan mereka hendaklah dalam keadaan berserah diri kepada-Nya. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 447 


Doa mereka kepada Allah agar diberi kesabaran menunjukkan betapa 
pentingnya kesabaran dalam setiap perjuangan, terutama perjuangan 
melawan kezaliman. 

Kesabaran tidak hanya berarti kemampuan menahan diri mereka dari 
kemarahan, akan tetapi juga berarti mawas diri, mengendalikan hawa nafsu, 
serta tangguh menghadapi segala rintangan dan penderitaan. 

Orang yang sabar, tidak akan membalas dendam, walaupun ia mampu 
untuk melakukannya. Orang yang sabar senantiasa dapat memelihara 
pertimbangan akal yang sehat, sehingga ia tidak akan terjerumus ke dalam 
tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya dan perjuangan umatnya. 

Jalan untuk mencapai kesabaran ialah iman yang kokoh kepada Allah dan 
hari akhirat. Hal ini telah dibuktikan oleh kenyataan sejarah umat manusia, 
yaitu bahwa umat yang kuat imannya adalah merupakan umat yang paling 
sabar dan tangguh dalam perjuangan dan mempunyai keberanian yang 
tinggi. Karena kesabaran serta keberanian itu, timbullah ide dan usaha-usaha 
pada sementara pimpinan angkatan perang pada beberapa negara, untuk 
menggalakkan pendidikan agama dan binaan rohani bagi para prajurit dan 
perwira angkatan perang, agar mereka memiliki iman yang kokoh yang akan 
membuahkan sifat kesabaran dan keberanian. 

Dalam pada itu, Allah berulang kali dalam firman-Nya menjanjikan 
pertolongan-N ya bagi orang-orang yang sabar, dan ia memberikan petunjuk 
agar manusia senantiasa bersabar dan menganjurkan orang lain untuk 
bersabar. Allah berfirman: 


LG NP 6 .. 3 
VA — AE) Prog 


(Yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. 
(an-N aYI/16: 42) 


Firman-Nya lagi: 
t,. pi BL ohh s ker 
KBS Ie MIN EEA GAN SY 


Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling 
menasihati untuk kebenaran, dan menasihati untuk kesabaran. (al-'A jr/103: 3) 

Ajaran tentang kesabaran ini sangat dipentingkan agama Islam, sehingga 
dalam Al-@ur'an terdapat sekitar 100 kali disebutkan, baik berupa perintah 
tentang bersabar, maupun berupa pujian bagi orang-orang yang bersabar, 
ataupun janji kemenangan, keberuntungan dan pertolongan Allah bagi 
orang-orang yang bersabar. Dan seringkali kata-kata sabar itu digandengkan 
dengan kata-kata iman, takwa, tawakal, kebenaran, perjuangan, kekuatan 
tekad dan sebagainya. 


448 7. AL-A'RAF Juz 9 


Dalam hadis-hadis Rasulullah pun banyak terdapat ajaran tentang 
kesabaran. Mengenai hubungan antara kesabaran dan keberanian beliau 
bersabda: 


SA Ag) KPAN Aio deni las GAN AHA UI MEA HAN “ah 


Sap Il os 


“Orang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang, tetapi 
orang kuat adalah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika dia sedang 
marah”. (Riwayat Imam al-B ukh-#53, dari Abu Hurairah ra) 

Orang yang sabar senantiasa tenang dan mempunyai pikiran terang, 
sehingga segala ucapan dan tindak tanduknya dapat dikendalikan dengan 
baik. Pendiriannya tidak tergoyahkan oleh ancaman dan bujukan bagaimana 
pun juga. Oleh sebab itu, dalam suatu hadis yang lain Rasulullah saw 
bersabda: 


(03 Sie, la ol) 2 aa 


“Kesabaran itu adalah sinar yang terang.” (Riwayat M uslim, at-Tirmi@, dan 
lain-lain) 

Sebaliknya orang yang tidak sabar tentu akan kehilangan akal sehat, serta 
mudah dipengaruhi setan, sehingga ucapan dan tindakannya tidak dapat 
dikendalikannya. Hal ini akan membawa kepada akibat yang jelek dan akan 
menimbulkan kerugian dan penyesalan. Oleh sebab itu Rasulullah saw 
memperingatkan dengan sabdanya : 


(esis ya) SAN ya AI 


“Sifat tergesa-gesa itu perbuatan setan.” (Riwayat at-T irmi @) 

Karena pentingnya sifat kesabaran itu, maka tidaklah mengherankan 
mengapa orang-orang yang telah beriman kepada Nabi M usa as dalam kisah 
tersebut memohon kepada Allah agar dilimpahi kesabaran yang banyak, 
sehingga iman mereka tidak akan digoyahkan oleh ancaman Fir'aun dan 
pembesar-pembesarnya. 


Kesimpulan 

1. Kemurkaan dan ancaman Fir'aun kepada para pesihir yang telah beriman 
dan bersujud kepada Allah tanpa seizinnya, menunjukkan kecongkakan 
dan kebodohan Fir'aun tentang hakikat kekuasaan dan kebesaran Allah 
swt. 

2. Jawaban para pesihir terhadap Fir'aun menunjukkan kebulatan tekad 
mereka untuk tetap beriman, memperoleh ampunan dan rahmat Allah 
swt, sehingga ancaman Fir'aun untuk membunuh mereka tidak 
menimbulkan ketakutan di hati mereka. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 449 


3. Para pesihir segera sujud dan menyatakan iman kepada Allah swt setelah 
mereka melihat bukti kebesaran dan kekuasaan Allah serta kebenaran dari 
kerasulan Nabi M usa. 

4. Balas dendam yang dilakukan Fir'aun kepada para pesihir yang telah 
beriman itu dimulai dengan fitnahan, ancaman, kemudian dengan tindakan- 
tindakan kekejaman. 

5, Kesabaran adalah sifat yang terpuji di sisi Allah dan makhluk-N ya, dan 
merupakan modal utama untuk mencapai kemenangan dan rida Allah. 


FITNAH PARA PEMBESAR FIR'AUN 
TERHADAP NABI MUSA AS 


- 


AAA SE MPN eligtan NI AK Anin, Da2 AAA 
5 DA gua! Kdi dA939 SA SAI HS 2D ANT 
Lag 2 NN ) 0 23 (Cara 1 


OSN AOA AAN SAYA AMAN KYT 


(HN CART SA AE UMMI UAN GA UC TC Wen edeke CDI Beri ad 1 YAOI ta 
etorlay AO LIEUN JES aed 33 IS OehARaJ ASIA 9 oya 
t egron PG 7 Aa anne ban Getaran Pa belati 
NYA AN Ip UN ATI NIN AP INA 
Terjemah 
(127) Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, “Apakah engkau 
akan membiarkan M usa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini 
(Mesir) dan meninggalkanmu dari tuhan-tuhanmu?” (Fir'aun menjawab, 
“Akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak- 
anak perempuan mereka dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas 
mereka.” (128) Musa berkata kepada kaumnya, “Mohonlah pertolongan 
kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah: 
diwariskan-N ya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba- 
hamba-Nya. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang 
bertakwa.” (129) Mereka (kaum Musa) berkata, “Kami telah ditindas (oleh 
Fir'aun) sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang." 
(Musa) menjawab, “Mudah-mudahan Tuhanmu menbinasakan musuhmu 
dan menjadikan kamu khalifah di bumi: maka Dia akan melihat bagaimana 
perbuatanmu." 


450 7. AL-A'RAF Juz 9 


Kosakata: al-Oahir WI jamak oysWI (al-A'raf/7: 127) 
Artinya sifat perkasa, menaklukkan, mengalahkan atau berkuasa atas 
seseorang atau sesuatu, ,wi salah satu sifat Allah, 4 bentuk wu dari aw, 


penekanan yang mutlak yang hanya ada pada Allah, tak dapat dipakai untuk 
yang lain: M ahakuasa, M ahaperkasa. Latar belakangnya, karena orang M esir 
masih menganut kepercayaan bermacam-macam tuhan, mereka menyembah 
Apis, Osiris, Baalzebub dan sebagainya, sekarang akan dirusak oleh M usa, 
maka Firaun yang merasa dirinya tuhan yang sangat berkuasa, segera 
menegaskan, bahwa dia lebih berkuasa dari mereka semua. Oleh karena itu 
ia berkata ia berkuasa, seperti dulu yang sudah mengeluarkan perintah, 
bahwa semua bidan di Mesir harus membunuh bayi laki-laki Israil dan 
membiarkan hidup anak-anak perempuan, dan dia pula yang kemudian 
mengumumkan, bahwa dia tuhan yang tertinggi (an-Nazi at/79: 24). 


Munasabah 

Ayat 109 yang telah lalu disebutkan bahwa setelah menyaksikan mukjizat 
Nabi M usa yang pertama kali, para pembesar Fir'aun memfitnah Nabi M usa 
sebagai tukang sihir, sehingga mereka menganjurkan agar Fir'aun 
mengumpulkan ahli-ahli sihirnya untuk melawan mukjizat Nabi M usa yang 
mereka katakan sebagai sihir. 

Pada ayat ini Allah swt menyebutkan fitnah yang kedua kalinya dari para 
pembesar Fir'aun kepada Nabi Musa setelah mereka menyaksikan 
kemenangan mukjizat dan mereka saksikan pula bahwa semua pesihir 
tersebut sekonyong-konyong telah bersujud dan menyatakan iman kepada 
Allah swt, yang berarti pula telah menundukkan dirinya kepada Nabi M usa a.s. 


Tafsir 

(127) Dalam ayat ini diceritakan bahwa orang-orang terkemuka dari 
kaum Fir'aun berkata kepadanya, “Hai Fir'aun apakah kamu akan 
membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di negeri ini? Serta 
meninggalkan kamu dan Tuhan-tuhanmu?” 

Fitnahan ini untuk kesekian kalinya memperlihatkan kecemasan mereka 
akan kehilangan kekuasaan, pengaruh dan harta benda, karena mereka telah 
melihat gejala-gejala bahwa rakyat telah mulai memalingkan muka dari 
Fir'aun kepada Nabi Musa a.s, setelah menyaksikan kemenangan 
mukjizatnya. Apalagi setelah melihat para pesihir sudah bersujud 
menyatakan iman, dan tidak memperdulikan lagi ancaman Fir'aun terhadap 
mereka. 

Dalam melancarkan fitnahan ini, para pembesar ini menggunakan unsur 
politik dan unsur agama. M ereka menuduh bahwa M usa akan meruntuhkan 
kedudukan Fir'aun sebagai penguasa tunggal di Mesir. Di samping itu, 
kedudukan Fir'aun sebagai orang yang dipertuhan selama ini dengan 
sendirinya akan lenyap pula. Lebih dari itu, tuhan-tuhan yang menjadi 


Juz 9 7. AL-A'RAF 451 


sesembahan bangsa Mesir pada masa itupun akan ditinggalkan pula, 
misalnya Tuhan “Osiris” yang menurut anggapan mereka rohnya menjelma 
pada seekor sapi yang mereka sebut “Apis", selain itu, mereka juga 
menyembah “segala macam hewan”. Demikian pula mereka menyembah 
kegelapan, serta patung A kron yang mereka anggap sebagai pengusir lalat. 

Pendek kata rakyat Fir'aun pada masa itu telah berada di puncak 
kesesatan, karena mereka menyembah matahari, bulan dan bintang-bintang, 
serta manusia dan hewan, baik hewan yang besar maupun serangga yang 
paling kecil. 

Fir'aun sendiri adalah penganut kepercayaan penyembah binatang, 
kemudian ditinggalkannya kepercayaan tersebut, lalu ia mengaku menjadi 
tuhan dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah kepadanya. Ini setelah ia 
melihat dirinya mempunyai kekuasaan yang begitu besar di kalangan 
rakyatnya. (Keterangan ini terdapat dalam buku Al-M ilal wan-Nihal oleh 
asy-Syahrastany) 

Fitnah para pembesar Fir'aun telah berhasil mengenai sasarannya, yaitu 
mempengaruhi Fir'aun yang telah kehilangan keseimbangannya, sehingga 
membangkitkan emosi dan amarahnya. Oleh sebab itu, ia menjawab: 
“Baiklah, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka, dan kita biarkan 
hidup anak-anak perempuan mereka, dan kita berkuasa penuh di atas 
mereka. 

Maksudnya, bahwa dalam rangka untuk mencegah berkuasanya Nabi 
Musa as di Mesir, maka Fir'aun akan melakukan berbagai tindakan, antara 
lain ialah membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan- 
perempuan Bani Israil, yaitu kaum yang sebangsa dengan Nabi M usa yang 
berdiam di Mesir waktu itu. Sedang anak-anak perempuan yang mereka 
lahirkan akan dibiarkan hidup untuk kemudian dapat dimanfaatkan oleh 
Fir'aun dan para pembesarnya sebagai budak. Dengan tindakan ini Fir'aun 
mengharapkan dapat membendung tumbuhnya kekuasaan Nabi Musa di 
Mesir, karena ia akan tetap mempunyai tenaga laki-laki yang lebih banyak 
dan kekuasaan yang lebih besar, sedang sebaliknya, Nabi Musa dan Bani 
Israil umumnya semakin kekurangan tenaga laki-laki, sehingga mereka tidak 
akan menentang kekuasaan Fir'aun, dan membebaskan diri dari rantai 
perbudakannya. 

Rencana jahat ini benar-benar dilaksanakan oleh Fir'aun dan para 
pembesarnya, sehingga Bani Israil yang berdiam di Mesir pada masa itu 
sangat menderita, lahir dan batin. 

(128) Dapat dimengerti, mendengar ancaman Fir'aun ini Bani Israil yang 
berdiam di Mesir pada masa tersebut merasa takut dan amat gelisah, 
ancaman ini terbukti kemudian, mereka diperlakukan sebagai budak. Di 
samping itu, setiap anak lelaki yang mereka lahirkan dibunuh oleh kaki 
tangan Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa as berkata kepada mereka: 
“Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah: sesungguhnya bumi 
ini kepunyaan Allah, diwariskan kepada siapa yang dikehendaki-Nya di 


452 7. AL-A'RAF Juz 9 


antara hamba-hamba-Nya, dan kesudahan yang baik adalah untuk orang- 
orang yang bertakwa”. 

Nabi Musa menghibur dan menenteramkan kaumnya dengan 
mengingatkan kepada mereka kekuasaan Allah, bahwa Dialah yang memiliki 
dan menguasai bumi, dan segala apa yang terjadi di bumi ini adalah sesuai 
dengan Sunnah-N ya, yaitu setiap umat yang ingkar dan zalim pasti menemui 
kehancuran, dan setiap umat yang beriman dan bersabar tentu akan 
memperoleh pertolongan-Nya, sehingga memperoleh kemenangan dan 
kesudahan yang baik. Sebab itu hendaklah mereka memohon pertolongan 
kepada-Nya, disertai dengan kesabaran, keimanan, persatuan dan keberanian 
dalam membela kebenaran dan keadilan. 

Ucapan Nabi Musa ini selain menimbulkan harapan tentang pertolongan 
Allah serta rahmat-Nya untuk membebaskan mereka dari kekejaman Fir'aun 
serta menjadikan Bani Israil sebagai penguasa di belakang hari di bagian 
bumi yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka, juga mengandung suatu 
peringatan yang sangat penting bagi kaumnya, yaitu apabila di belakang hari 
mereka menjadi penguasa, janganlah berbuat sewenang-wenang seperti 
Fir'aun dan para pembesarnya, karena Allah senantiasa mengawasi 
perbuatan dan tindak-tanduk dari setiap makhluk-Nya, oleh sebab itu, 
apabila mereka berkuasa dan melakukan kezaliman pula, pastilah Allah 
mendatangkan azab kepada mereka. 

Ayat ini mengandung pelajaran yang sangat berharga, tentang sikap 
manusia pada waktu ia sedang menghadapi penderitaan tersebut, atau 
sebelum mereka memperoleh rahmat Allah, dan pada waktu setelah 
memperoleh rahmat tersebut. Sikap yang amat tercela ialah berkeluh kesah 
dan memohon pertolongan Allah pada waktu memperoleh kesusahan, dan 
kemudian mengingkari atau melupakan rahmat Allah setelah 
memperolehnya. 

Sikap yang seharusnya dilakukan ialah sabar dan tawakal serta memohon 
pertolongan Allah pada waktu menghadapi kesukaran, dan mensyukuri 
rahmat Allah setelah memperoleh kebahagiaan. Mensyukuri rahmat A Ilah, 
tidak hanya dengan ucapan, melainkan yang terpenting ialah melaksanakan 
dengan perbuatan. Sebab itu, apabila seseorang memperoleh kekuasaan, 
kemudian kekuasaannya itu digunakan untuk berbuat kezaliman atau 
memperkaya diri sendiri atas kerugian orang lain, maka ini berarti bahwa ia 
tidak mensyukuri rahmat Allah yang diperolehnya, yaitu pangkat dan 
kekuasaan, dan karenanya telah sepatutnyalah bila Allah menimpakan azab 
kepadanya. 

(129) Bani Israil mengeluh kepada M usa a.s, bahwa nasib mereka sama 
saja, baik sebelum kedatangan Musa a.s, untuk menyeru mereka kepada 
agama Allah dan melepaskan mereka dari perbudakan Fir'aun maupun 
sesudahnya. Mereka merasa tidak mendapat faedah dari kedatangan Nabi 
Musa as itu. Dahulu mereka diazab dan diperbudak oleh Fir'aun, anak-anak 
mereka dibunuh, mereka disuruh kerja paksa, sekarang pun demikian. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 453 


Keluhan ini menunjukkan kekerdilan jiwa dan kelemahan daya juang dan 
tidak adanya kesabaran pada mereka. 

Mendengar keluhan ini, maka Nabi Musa berkata, “M udah-mudahan 
Allah membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di bumi, 
maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu,” maksudnya: meskipun 
yang terjadi demikian akan tetapi harapan bahwa Allah akan membinasakan 
musuh-musuhmu, dan menjadikan kamu berkuasa di bagian bumi yang telah 
dijanjikan Tuhanmu harus tetap ada. 

Di dalam ucapan kepada kaumnya, Nabi M usa as memakai ungkapan 
“mudah-mudahan.” Ia memakai ungkapan tersebut untuk tidak memastikan 
datangnya pertolongan dan rahmat Allah kepada mereka. Sebab andaikata ia 
menggunakan ungkapan yang memastikan, boleh jadi umatnya akan 
mengabaikan kewajiban-kewajiban yang perlu mereka lakukan untuk 
memperoleh pertolongan Allah, karena pertolongan Allah kepada hamba- 
Nya tidaklah diberikan begitu saja, melainkan tergantung kepada usaha- 
usaha yang dilakukan umat yang bersangkutan, misalnya kesungguhan, 
disiplin, persatuan, dan sebagainya. 


Kesimpulan 

1. Para pembesar Fir'aun telah memfitnah Nabi M usa dengan mengatakan 
bahwa ia dan kaumnya akan berbuat kerusakan di negeri Mesir. 
Tujuannya untuk menghasut Fir'aun agar melakukan tindakan-tindakan 
kejam kepada Nabi M usa dan Bani Israil. 

2. Firaun benar-benar melaksanakan ancamannya kepada Bani Israil 
dengan membunuh anak laki-laki, sehingga mereka sangat menderita 
lahir dan batin, di bawah kekuasaan dan kekejaman Fir'aun. 

3. Nabi M usa menasihati kaumnya agar bersabar, dan mengingatkan kepada 
mereka kekuasaan Allah yang lebih tinggi daripada kekuasaan Fir'aun. 

4. Nabi M usa juga menasihati kaumnya, agar bila kelak mereka berkuasa di 
bumi, hendaklah menggunakan kekuasaan itu untuk berbuat kebajikan, 
jangan berbuat kerusakan dan kezaliman. 


454 7. AL-A'RAF Juz 9 


AZAB TUHAN TERHADAP 
FIR'AUN DAN KAUMNYA 


IA Pd a 5 
Penuh Aa . Pra (se #. ketat aa Led Lea .. ar re ala Bet 
. ” .. ” 
50 OLI Pan KENA seb gurami OS Gia al 9 
8 Pe 


Pa et AA 322 
KANAN IAI AAA KAIN OI MP aya yA ya 


Gi1a375 v.. Tega TA 285 £. 
s 
' 


naa Maa e ni Merr NA Aa AA 
Oke Loss LN AA TE sala AA 


Terjemah 

(130) Dan sungguh, Kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya 
dengan (mendatangkan musim kemarau) bertahun-tahun dan kekurangan 
buah-buahan, agar mereka mengambil pelajaran. (131) Kemudian apabila 
kebaikan (kemakmuran) datang kepada mereka, mereka berkata, “Ini adalah 
karena (usaha) kami.” Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka 
lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. K etahuilah, 
sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka 
tidak mengetahui. (132) Dan mereka berkata (kepada M usa), “Bukti apa pun 
yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan 
beriman kepadamu.” (133) Maka Kami kirimkan kepada mereka topan, 
belalang, kutu, katak dan darah (air minum berubah menjadi darah) sebagai 
bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka 
adalah kaum yang berdosa. 


Kosakata: ? g'iruhum Hb (al-A'raf/7: 131) 

Kata benda, ka perbuatan: kesialan: burung, unggas, ramalan, 
pertanda, nasib baik atau buruk: dapat juga dipakai untuk kata kerja. Dalam 
ayat ini berarti nasib sial. Dalam tradisi Arab jahiliah misalnya, ada 
kepercayaan, jika seseorang akan bepergian, ia melihat dulu burung yang 
terbang di udara, ke arah kanan atau ke arah kiri, yang menurut 
kepercayaan mereka akan menentukan nasib mereka dalam perjalanan. 


M unasabah 
Pada ayat yang lalu telah disebutkan bahwa Nabi Musa as telah 
mengharap bagi kaumnya agar Allah swt membinasakan musuh-musuh 


Juz 9 7. AL-A'RAF 455 


mereka, dan menjadikan mereka khalifah di bumi, maka pada ayat ini Allah 
menyebutkan berbagai ujian dan cobaan sebagai azab terhadap Fir'aun dan 
para pengikutnya yang setia kepadanya, akibat dari kekafiran dan kedustaan 
mereka terhadap utusan Allah. Azab yang disebutkan dalam ayat-ayat ini 
merupakan pendahuluan, sebelum datangnya azab terakhir yang menyebabkan 
kehancuran total bagi mereka. 


Tafsir 

(130) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa cobaan yang ditimpakan kepada 
Firaun berupa musim kemarau yang panjang, yang mengakibatkan 
timbulnya kesulitan hidup bagi mereka, cobaan ini seharusnya menimbulkan 
keinsafan dalam hati mereka, bahwa kekuatan dan kekuasaan yang mereka 
miliki selama ini bukanlah merupakan kekuatan dan kekuasaan tertinggi, 
masih ada kekuatan dan kekuasan Allah Yang Kuasa mendatangkan azab 
yang tidak dapat mereka atasi. Jika ada kesadaran semacam itu dalam hati 
mereka tentu mereka akan mengubah sikap dan perbuatan mereka, terutama 
kepada Bani Israil. Di samping itu, mereka menerima seruan Nabi Musa 
serta meninggalkan keingkaran mereka terhadap Allah. 

Azab yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya senantiasa mengandung 
pelajaran dan pendidikan. Sebab, pada saat manusia menghadapi kesulitan 
dan kesukaran hidup, hatinya akan menjadi lembut, akan menghadapkan 
wajahnya kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk 
memohon pertolongan dan belas kasih-Nya. Di samping itu, ia juga akan 
berusaha memperbaiki tingkah lakunya dengan melakukan perbuatan yang 
diridai Allah. Akan tetapi, bila kesulitan dan kesukaran itu tidak mengubah 
sikap dan tingkah lakunya, dan tetap ingkar kepada Allah serta senantiasa 
berbuat kemaksiatan, maka mereka benar-benar orang yang merugi dan amat 
sesat karena kesulitan yang mereka hadapi tidak menimbulkan keinsafan dan 
kesadaran bagi mereka, bahkan sebaliknya menambah keingkaran dan 
kedurhakaan mereka terhadap Allah. Demikianlah keadaan Fir'aun dan para 
pengikutnya. 

(131) Dalam ayat ini Allah menerangkan sifat dan tabiat Fir'aun dan 
pengikutnya, bahwa pada saat mereka mengalami kemakmuran hidup, 
mereka mengatakan bahwa hal itu sudah sewajarnya, karena negeri mereka 
subur dan mereka pun rajin bekerja. Tidak terbayang dalam hati mereka 
bahwa semuanya itu adalah rahmat dari Allah yang patut mereka syukuri. 
Sebaliknya, apabila mereka mengalami bahaya kekeringan, kelaparan, 
penyakit, mereka lalu melemparkan kesalahan dan umpatan kepada Nabi 
Musa. Mereka katakan bahwa semua malapetaka itu disebabkan kesalahan 
Nabi Musa dan kaumnya. Mereka lupa kepada kejahatan dan kezaliman 
yang mereka perbuat terhadap kaum Nabi Musa, karena mereka 
menganggap bahwa perbudakan dan perbuatan kejam yang mereka lakukan 
terhadap Bani Israil itu adalah wajar dan merupakan hak mereka sebagai 


456 7. AL-A'RAF Juz 9 


bangsa yang berkuasa. Itu adalah gambaran yang paling jelas tentang sikap 
dan tabiat kaum imperialis sepanjang masa. 

Pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa cobaan yang menimpa diri 
orang-orang kafir itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahuinya. M aksudnya ialah bahwa semua kebaikan yang 
mereka peroleh, dan segala cobaan yang mereka hadapi, semua itu sudah 
merupakan gaxa dan gadar yang telah ditetapkan Allah, sesuai dengan 
sunnah-Nya yang berlaku bagi semua makhluknya, yaitu sesuai dengan 
sebab dan akibat, sehingga apa-apa yang terjadi pada manusia adalah 
merupakan akibat belaka dari sikap, perbuatan dan tingkah lakunya. Akan 
tetapi, kebanyakan mereka tidak mau menginsafinya. M ereka tetap berada 
dalam kekufuran dan kezaliman. 

(132) Pada ayat ini dijelaskan keingkaran mereka walaupun Nabi M usa 
telah memberikan berbagai keterangan dan bukti yang jelas tentang 
kerasulannya. Mereka berkata kepada Nabi Musa: “Bagaimana pun kamu 
telah mendatangkan berbagai keterangan itu, namun kami sekali-kali tidak 
akan beriman kepada kamu." 

Semua keterangan-keterangan yang telah dikemukakan Nabi Musa 
kepada mereka yang membuktikan kerasulannya, mereka anggap sebagai 
sihir untuk mempengaruhi mereka, agar meninggalkan agama nenek moyang 
mereka. Kemudian mereka menegaskan bahwa mereka sekali-kali tidak akan 
membenarkan semua keterangan dan bukti-bukti tersebut. Ini berarti bahwa 
mereka tidak akan menerima agama Allah yang disampaikan kepada Nabi 
Musa untuk mereka semuanya. Tetapi mereka tetap melakukan kezaliman 
terhadap Bani Israil dan Nabi M usa. 

(133) Dalam ayat ini diceritakan bahwa sebagai akibat dari keingkaran, 
kekufuran dan kezaliman mereka, maka Allah menurunkan azab yang lebih 
dahsyat kepada mereka berupa topan yang melanda rumah dan pohon- 
pohonan, kebun dan sawah-sawah mereka, kemudian datang lagi hama 
belalang yang membinasakan tanaman-tanaman mereka, dan akhirnya 
muncul wabah lain yang menjadikan air minum mereka berubah rasa, 
berubah bau, dan berubah warnanya seperti darah yang tidak dapat mereka 
minum. 

M eskipun lima macam azab yang ditimpakan Allah bertubi-tubi kepada 
Fir'aun dan kaumnya. M ereka tetap menyombongkan diri dan berbuat dosa, 
dan itu merupakan sifat mereka yang paling menonjol. 


Kesimpulan 

1. Meskipun Fir'aun dan kaumnya ditimpa azab berupa musim panas yang 
panjang serta kekurangan bahan makanan dan buah-buahan. Tetapi hal 
itu tidak menjadikan mereka jera dari kekafirannya. 

2. Mereka tidak mengakui bahwa kebaikan yang mereka peroleh dan 
kesengsaraan yang menimpa diri mereka adalah ketentuan dari Allah. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 457 


3. Mereka menolak semua keterangan dan bukti-bukti yang ditunjukkan 
Nabi M usa kepada mereka. 

4. Allah menurunkan lagi lima macam azab kepada mereka, yaitu topan, 
hama belalang, kutu, katak, dan perubahan air minum menjadi darah. 

5. Walaupun semua itu telah merupakan keterangan dan bukti yang jelas 
tentang kekuasaan Allah, namun mereka tetap menyombongkan diri dan 
berbuat dosa. 


HUKUMAN TERAKHIR BAGI 
FIR'AUN DAN KAUMNYA 


PTidL, Par Pa PAP “inn 3 Pd 

AAN CAK U UU B3 33 5 3 ga “n Ae) Pr ” 

SA nela la Hg sn nah 
| AT ah: Pelan aaa Saraf Teh Hata rod 

See lai Oa aa Sih seat Ns 

PI OIET LEN AAN IT 032 Conan 

PPA YAN AA sni Yam 5 NP) 





(134) Dan ketika mereka ditimpa azab (yang telah diterangkan itu) 
mereka pun berkata, “Wahai Musa! Mohonkanlah untuk kami kepada 
Tuhanmu sesuai dengan janji-Nya kepadamu. Jika engkau dapat 
menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu 
dan pasti akan kami biarkan Bani Israil pergi bersamamu.” (135) Tetapi 
setelah Kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus 
mereka penuhi ternyata mereka ingkar janji. (136) Maka Kami hukum 
sebagian di antara mereka, lalu Kami tenggelamkan mereka di laut karena 
mereka telah mendustakan ayat-ayat K ami dan melalaikan ayat-ayat K ami. 


Kosakata: ar-Rijzu “& J1 (al-A 'raf/7: 134) 

Artinya: azab, siksa yang disimpulkan dalam ayat sebelumnya 
(al-A'raf/7: 134), - rijz dan ..&, rijs (dalam al-An'am/6: 125) punya arti 
yang sama, yakni azab atau siksa. Dalam susunan huruf yang sama tetapi 
ejaan yang berbeda dapat berbeda pula arti dan tujuannya, seperti : rujz 


(al-M uddafir/74: 5) dalam arti perbuatan dosa atau keji. Pengertian ini 
biasanya ditujukan pada dosa dalam penyembahan berhala. 


458 7. AL-A'RAF Juz 9 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah diterangkan bahwa karena Fir'aun dan 
kaumnya tetap dalam keingkaran dan kezaliman, maka Allah telah 
menurunkan kepada mereka lima macam azab yang lebih dahsyat. Pada 
ayat-ayat ini diterangkan tentang permintaan Fir'aun kepada Nabi M usa agar 
beliau mendoakan kepada Allah agar dia menghilangkan azab itu dari 
mereka, dan mereka berjanji akan beriman kepadanya. Akan tetapi karena 
mereka tidak menepati janji setelah mereka diselamatkan dari azab tersebut, 
maka Allah menimpakan azab terakhir kepada mereka yaitu membinasakan 
mereka. 


Tafsir 

(134) Dalam ayat ini Allah menceritakan bagaimana keadaan Fir'aun dan 
kaumnya ketika mereka ditimpa lima macam azab itu. Mereka sudah tidak 
dapat berkutik, lalu meminta pertolongan Nabi Musa agar ia mendoakan 
kepada Allah untuk membebaskan mereka dari penderitaan akibat azab 
tersebut. Mereka berkata, “Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada 
Tuhanmu dengan perantaraan kenabianmu, jika kamu dapat menghilangkan 
azab itu dari kami, sesungguhnya kami berjanji bahwa kami akan beriman 
kepadamu, dan akan kami biarkan Bani Israil pergi bersamamu." 

Demikianlah setelah mereka tidak mampu menyelamatkan diri dari siksa 
itu maka mereka berpura-pura beriman dan berjanji akan membebaskan Bani 
Israil dan membiarkan mereka meninggalkan M esir bersama Nabi Musa. 
Akan tetapi dapatkah dipercaya janji orang-orang kafir? 

(135) Berkat doa Nabi Musa yang memohon kepada Allah agar 
melepaskan Fir'aun dan kaumnya dari azab Allah yang menimpa mereka, 
akhirnya Fir'aun dan kaumnya terlepas dari azab tersebut, sebelum mereka 
ditenggelamkan Allah, namun terlepasnya mereka dari azab Allah, tidak 
membuat mereka beriman dan menepati janjinya untuk membebaskan Bani 
Israil keluar dari Mesir dan dari penindasan mereka. Bahkan mereka tetap 
bertekad menentang A Ilah dan tetap dalam kekufuran. 

(136) Pada ayat ini Allah menceritakan tentang datangnya saat 
kebinasaan bagi Fir'aun dan kaumnya, setelah berbagai azab yang 
ditimpakan kepada mereka sebelumnya ternyata tidak mengubah sikap dan 
perbuatan mereka, lantaran kekufuran dan kezaliman mereka. 

Fir'aun dan kaumnya telah mengingkari janji untuk membiarkan Bani 
Israil meninggalkan negeri M esir bersama Nabi M usa. Oleh sebab itu, ketika 
Nabi Musa membawa kaumnya meninggalkan negeri itu menuju Palestina 
melalui Laut Merah, Fir'aun dan kaumnya mengejar mereka. Musa dan 
kaumnya selamat menyeberangi Laut Merah, tetapi Fir'aun dan kaumnya 
tenggelam ketika berada di tengah-tengah laut itu, maka mereka binasa. 

Pada akhir ayat ini Allah menjelaskan bahwa hukuman tersebut 
dijatuhkan lantaran mereka senantiasa mendustakan ayat-ayat-N ya, dan tidak 
mau menyadari akibat yang menimpa mereka lantaran kekufuran dan 


Juz 9 7. AL-A'RAF 459 


kezaliman mereka, baik malapetaka di dunia ini, maupun azab sengsara di 
akhirat kelak. Sebagian dari kaum Fir'aun telah binasa bersamanya, karena 
mengikuti kesesatan dan kekufurannya. Sedang sebagiannya lagi binasa 
karena kekejaman dan kezaliman Fir'aun terhadap mereka. 


Kesimpulan 

1. Setelah Fir'aun dan kaumnya tidak dapat menyelamatkan diri dari azab 
yang ditimpakan Allah, maka mereka minta bantuan Nabi M usa untuk 
memohonkan kepada Allah untuk menghentikan azab tersebut dari 
mereka. 

2. Mereka berjanji akan beriman kepada Allah dan akan membiarkan Bani 
Israil meninggalkan negeri M esir bersama Nabi Musa. Akan tetapi janji 
tersebut mereka ingkari setelah mereka diselamatkan A Ilah dari azab. 

. Karena keingkaran tersebut, Allah menimpakan azab yang menghabisi 
Fir'aun dan kaumnya yang sesat itu, dengan menenggelamkan mereka di 
Laut M erah ketika mereka mengejar Nabi M usa dan kaumnya. 

. Orang-orang kafir senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka 
tidak menginsafi akibatnya atas diri mereka, yaitu kerugian di dunia dan 
di akhirat kelak. 


(ee) 


HR 


NIKMAT ALLAH SWT KEPADA BANI ISRAIL 


9”, Lada se " Anin 23 PN, Masi yng Pra 
GI en ag NO Utan rajaten W AN as C5 91 
Ps # 4 


pe » 
8 Na Oman 2 & 2 
PLAN AIA A0 AANG AA TA IR OA aa CA 
TANAMAN AAA NOTA KAT EGA 
3 ” 
AKN ata Pe on 3 ana Sa 
Oia Apel LAI SB mena 
Terjemah 


(137) Dan Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian 
timur dan bagian baratnya yang telah Kami berkahi. Dan telah sempurnalah 
firman Tuhanmu yang baik itu (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan 
kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan 
kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. 


Kosakata: Ya'risyuna 0:54 (al-A"raf/7: 137) 


Bentuk jamak, kata kerja masa sedang berlangsung (fi'il muxari”) 
'“Arsya, makna harfiah berarti “membangun”, yaitu pembangunan gedung- 
gedung atau taman-taman, yang dibangun oleh Fir'aun. 


460 7. AL-A'RAF Juz 9 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah dijelaskan kebinasaan Fir'aun dan 
kaumnya, akibat tidak menepati janjinya untuk beriman kepada Allah setelah 
Musa menolong mereka dengan berdoa kepada Allah agar mereka 
dilepaskan dari azab-Nya. Pada ayat ini diterangkan nikmat Allah yang 
paling besar yang dilimpahkan-N ya kepada Bani Israil yang beriman, sabar 
dan tabah dalam menghadapi penderitaan dan kesengsaraan yang mereka 
alami, yaitu mewarisi kawasan barat dan timur yang penuh berkah, sebagai 
balasan atas kesabaran mereka menyikapi kekejaman Fir'aun dan 
pembesarnya ketika mereka berada di bawah kekuasaannya di M esir. 


Tafsir 

(137) Dalam ayat ini dijelaskan nikmat Allah yang terbesar kepada Bani 
Israil setelah ditindas dan diperbudak oleh Fir'aun dan kaumnya. Nikmat 
tersebut adalah mewarisi kawasan barat dan timur yang subur dan diberkahi 
Allah. Dengan demikian janji Allah terhadap Bani Israil telah terlaksana 
dengan sempurna, kenikmatan ini merupakan imbalan dari kesabaran mereka 
mengikuti ajaran Nabi M usa dan agama Allah yang benar. Sebaliknya Allah 
memberi ganjaran yang setimpal kepada Fir'aun dan kaumnya berupa 
kebinasaan mereka dan semua apa yang pernah dibangun oleh Fir'aun, 
sebagai lambang kesombongannya. 

Diantara penderitaan yang pernah dialami Bani Israil adalah dengan 
membunuh setiap anak lelaki mereka yang lahir, dan membiarkan hidup 
anak-anak perempuannya. M ereka diwajibkan mengabdi kepada kepentingan 
Fir'aun dan kaumnya yang menindas dan memperbudak mereka, dengan 
memungut pajak-pajak yang sangat tinggi, menjadikan mereka sebagai 
pekerja-pekerja paksa dan berat, dan berbagai bentuk penindasan dan 
perbudakan yang lain. 

Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi M usa untuk membebaskan mereka 
dari perbudakan Fir'aun, dan mengeluarkannya dari negeri M esir. Pada ayat 
ini diterangkan bahwa setelah pembebasan itu Allah menganugerahkan 
kepada Bani Israil negeri bagian timur dan bagian baratnya yang telah diberi 
berkah oleh Allah. Ayat ini adalah sebagai pelaksanaan dari janji Allah 
dalam firman-N ya: 


Os 3 an Ta AK (AT AKI BA 24 AG 2 N pesat 33 2 
eh Al K2 » II ld pt Pb /Y 
KANG bea er Lea ai Inna 


Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di 
bumi (M esir) itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan 
mereka orang-orang yang mewarisi (bumi), dan Kami teguhkan kedudukan 
mereka di muka bumi dan Kami perlihatkan kepada Fir'aun dan H #man 


Juz 9 7. AL-A'RAF 461 


beserta bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. 
(al-@ajaj/28: 5-6) 


Adapun yang dimaksud dengan negeri-negeri bagian timur dan bagian 
baratnya yang telah Kami berkahi dalam firman Tuhan tersebut, ialah negeri 
Syam (Syria, Libanon, Palestina dan Yordania) bagian timur, dan M esir 
bagian barat, serta negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai 
Fir'aun dahulu. Negeri-negeri tersebut adalah negeri yang amat besar dan 
subur, banyak diberi berkah dan kebaikan, firman A lah: 





“Dan Kami selamatkan dia (Ibrahim) dan Ljt ke sebuah negeri yang telah 
Kami berkahi untuk seluruh alam.” (al-A nbiy#21: 71) 
Dan firman Allah: 


CASN den NI CN en Ae NE Ga 
8, 1. Pa, Led 
bljatdap- 

“Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (M uhammad) 

pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil Agsa yang telah Kami 


berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda 
(kebesaran) kami." (al-Isr #17: 1) 


Dengan selamatnya Bani Israil dan tenggelamnya Fir'aun dan tentaranya, 
maka terpenuhilah janji Allah, untuk memberikan pertolongan dan nikmat 
kepada orang-orang yang menegakkan agama-N ya, menegakkan kebenaran, 
dan menghancurkan orang-orang yang meruntuhkan agama-Nya dan 
menghilangkan kebatilan. Dengan demikian sempurnalah janji Allah, yaitu 
berkuasanya Bani Israil di bagian timur yang subur dan penuh berkah itu. Ini 
adalah pemberian nikmat yang besar kepada Bani Israil. 

Nikmat yang dilimpahkan itu, sesuai dengan keputusan dan ketetapan 
Allah, karena ketabahan dan kesabaran Bani Israil dalam menghadapi 
kekejaman dan penindasan Fir'aun dan kaumnya. Allah telah 
menghancurkan semua yang dibangun Fir'aun yang tujuannya untuk 
menyombongkan diri dan menghancurkan agama Allah, seperti kota-kota 
dan istana-istana yang indah, bangunan-bangunan yang besar untuk orang 
Mesir, taman-taman dan kebun-kebun yang permai, menara yang dibuat 
H #man untuk melihat Tuhan dan sebagainya. 

Allah menghancurkan semua yang dibangun oleh Fir'aun dan kaumnya 
itu adalah, untuk: 

1. Memperkuat kenabian Musa a.s, dan membuktikan kebenaran yang 
pernah disampaikan Musa kepada Fir'aun dan kaumnya, seperti 
perkataan, “Allah akan mengazab setiap orang yang durhaka kepada-Nya. 


462 7. AL-A'RAF Juz 9 


Karena itu Allah mengazab mereka dengan mengirimkan angin topan, 
hama belalang, dan sebagainya kepada mereka, yang membawa 
malapetaka dan kerusakan." 

2. Membebaskan Bani Israil dari perbudakan Fir'aun dan kaumnya. 

3. Menghancurkan Fir'aun dan kaumnya, sehingga mereka tidak lagi 
menjajah negeri-negeri lain dan penduduknya. Sebelum Fir'aun dan 
tentaranya tenggelam di Laut Merah, mereka telah diberi peringatan oleh 
M usa as, tetapi mereka mengabaikan peringatan itu. Kezaliman mereka 
semakin bertambah, bahkan mereka bermaksud membunuh M usa as dan 
orang-orang yang beriman bersamanya. Maka Allah menghancurkan 
mereka karena kezaliman mereka, sesuai dengan firman A Ilah: 


YAN Pernik Ka aa 2 IE K3 


Allah tidak mezalimi mereka, 2 mereka yang menzalimi diri sendiri. 
(2 Ti “1mr4n/3: 117) 


Dari ayat ini dipahami, bahwa keimanan yang teguh pada diri Musa as 
dan Harun as serta wahyu yang diterimanya dari Allah mendorongnya untuk 
membebaskan Bani Israil dari penindasan Fir'aun dan kaumnya, dengan 
penuh ketabahan serta kesabaran Nabi M usa mengajak Bani Israil beriman 
kepada Allah. Ia percaya bahwa usahanya termasuk usaha menegaskan 
agama Allah dan menegakkan kebenaran akan mendapat pertolongan A lah. 
Setelah melalui perjuangan yang sangat berat dan waktu yang lama, maka 
Allah memberikan pertolongan dan kemenangan dengan hancurnya Fir'aun 
dan kaumnya. 

Hal ini dapat dijadikan tamsil dan ibarat oleh kaum Muslimin, bahwa janji 
Allah kepada orang beriman adalah sama dengan janji Allah yang pernah 
dijanjikan-N ya kepada para Rasul dahulu, pada waktu berjuang menegakkan 
agama Allah yaitu menolong dan membela setiap usaha menegakkan agama 
Allah, dan menegakkan kebenaran, sebagaimana firman A Ilah: 


SAS SEA AANG 


Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, 
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. 
(M uhammad/47: 7) 


Dan firman Allah lagi: 
Tn AG ee, AG saka Bi 


at) 


Juz 9 7. AL-A'RAF 463 


“Dan sungguh, Kami telah mengutus sebelum engkau (Muhammad) 
beberapa orang rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan 
membawa keterangan-keterangan (yang cukup), lalu Kami melakukan 
pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak Kami 
untuk menolong orang-orang yang beriman.” (ar-R um/30: 47) 


Kesimpulan 

1. Allah swt menganugerahkan kepada Bani Israil nikmat yang besar dan 
kemuliaan setelah mereka menderita kesengsaraan dan kehinaan di 
bawah kekuasaan Fir'aun dan kaumnya. 

2. Segala usaha untuk menghancurkan agama Allah dan menegakkan 
kebatilan akan dihancurkan Allah. Sebaliknya, segala macam usaha untuk 
membela agama Allah dan menegakkan kebenaran pasti mendapat 
pertolongan dari Allah, serta pasti memperoleh kemenangan dan 
keridaan-N ya. 


SIKAP BANI ISRAIL KEPADA MUSA AS 
SETELAH TERBEBAS DARI PENINDASAN FIR'AUN 


3” He 


Gara (2 MAL LN aan aa Ca 5 "nya 
dan Ag Aa TERAS 33 YEN ud Ji ra aa bialerg 


GIE “3 4 2. “Les IA 
KEMASAN O SAN KN SU 
- Ten SA AN La PAN AAA SAT 

BANGKA RENA 

TE AYAN aster daan Ag ts 2031 Amoy A2 4 3 KAA KPA 

GE ABE LAN AN 
p 3 


Terjemah 

(138) Dan Kami selamatkan Bani Israil menyeberangi laut itu (bagian 
utara dari Laut Merah). K etika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap 
menyembah berhala, mereka (Bani Israil) berkata, “Wahai Musa! Buatlah 
untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai 
beberapa tuhan (berhala).” (M usa) menjawab, “Sungguh, kamu orang-orang 
yang bodoh.” (139) Sesungguhnya mereka akan dihancurkan (oleh 
kepercayaan) yang dianutnya dan akan sia-sia apa yang telah mereka 
kerjakan. (140) Dia (M usa) berkata, “Pantaskah aku mencari tuhan untukmu 


464 7. AL-A'RAF Juz 9 


selain Allah, padahal dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat 
(pada masa itu) (141) Dan (ingatlah wahai Bani Israil) ketika Kami 
menyelamatkan kamu dari (Fir'aun) dan kaumnya, yang menyiksa kamu 
dengan siksaan yang sangat berat, mereka membunuh anak-anak laki-lakimu 
dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu 
merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. 


Kosakata: Y a'kufuna 24X (al- A'raf/7: 138) 


Dalam kaidah bahasa, makna harfiah kata ya'kufuna adalah “menekuni 
penyembahan, tekun beribadah.” Kata i'tikaf yang berarti berdiam diri di 
mesjid, juga satu akar kata dengan kata ini. Al-Gur'an tidak menyebutkan 
siapa mereka. Kemungkinan mereka ini sekelompok kabilah Arab dari 
kaum Amalig (Amalek) yang tinggal di ujung selatan Palestina, di sekitar 
Semenanjung Sinai. M ereka banyak disebut-sebut dalam Bibel. 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu diterangkan berbagai macam nikmat yang pernah 
diberikan Allah kepada Bani Israil, seperti telah mengalahkan musuh-musuh 
mereka, menganugerahkan negeri yang subur untuk mereka sebagai tempat 
kediaman. Pada ayat ini Allah menyebutkan nikmat lainnya yang pernah 
dianugerahkan kepada Bani Israil, yaitu membebaskan mereka dari 
penindasan Fir'aun dan kaumnya, dengan menyelamatkan mereka sampai ke 
seberang Laut Oulzum (Laut Merah), dan menenggelamkan Fir'aun dan 
tentaranya ke dalam laut itu. Diterangkan pula sikap Bani Israil terhadap 
Musa as setelah mendapat berbagai nikmat yang besar itu, yaitu mereka 
murtad serta mengingkari M usa a.s dan Harun a.s, dengan meminta hal-hal 
yang aneh, seperti meminta agar dibuatkan sebuah patung yang akan mereka 
jadikan sebagai sembahan. 


Tafsir 

(138) Ayat ini menerangkan bahwa dengan inayah (pertolongan) dan 
kekuasaan Allah, Bani Israil telah diselamatkan sampai ke seberang Laut 
Oulzum (laut merah) sehingga mereka terlepas dari penindasan Fir'aun dan 
kaumnya. Dari ayat ini dipahami, bahwa Musa dan Bani Israil dengan 
mudah mengarungi laut merah karena pertolongan Allah, bukan karena hal- 
hal yang lain seperti karena air laut waktu sedang surut dan sebagainya. 
Peristiwa ini merupakan mukjizat bagi Nabi M usa. 

Pada ayat yang lain diterangkan bahwa setelah penindasan Fir'aun dan 
kaumnya kepada Bani Israil mencapai puncaknya, maka Allah 
memerintahkan M usa pergi pada suatu malam meninggalkan M esir dengan 
membawa Bani Israil untuk melepaskan diri dari penindasan Fir'aun. Maka 
Musa pun melaksanakan semua perintah Tuhan. Setelah mendengar 
kepergian M usa dan kaumnya, Fir'aun pun marah, dan dalam waktu yang 


Juz 9 7. AL-A'RAF 465 


singkat bala tentaranya dikumpulkan dan langsung mengejar M usa dan Bani 
Israil malam itu juga. Pada pagi harinya, di kala matahari mulai 
memancarkan sinarnya, Fir'aun pun dapat menyusul dari belakang, kedua 
belah pihak telah saling melihat, sedang Musa dan Bani Israil waktu itu 
sudah berada di pinggir laut. Mereka dihadapkan pada situasi yang sulit jika 
terus lari terhalang oleh laut, akan kembali, pedang musuh telah terhunus 
menanti. Pada saat itulah Allah memperlihatkan kekuasaan-Nya dengan 
memerintahkan Musa agar memukulkan tongkatnya ke laut. Musa pun 
memukulkannya, air laut pun terbelah, dan di antara belahan air itu terdapat 
jalan membentang sampai ke seberang. Maka Musa dan Bani Israil segera 
melaluinya, dan dari belakang Fir'aun dan bala tentaranya terus mengikuti 
mereka. Akhirnya Musa dan Bani Israil selamat sampai di seberang, 
sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya yang mencoba meniti jalan yang 
dilalui M usa dan kaumnya disergap air laut yang tiba-tiba kembali bersatu, 
jalan yang membentangpun lenyap, sehingga Fir'aun dan kaumnya mati 
tenggelam ke dasar laut. 

Peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan tentaranya ini, diterangkan pula oleh 
ayat-ayat yang lain. Allah berfirman: 


2 2 star » va 
Un 3 aa ea 
She DAS done pH tote 
- NA AE TN r AOA, 


“Dan sungguh, telah Kami wahyukan kepada Musa, “Pergilah bersama 
hamba-hamba-Ku (Bani Israil) pada malam hari, dan pukullah (buatlah) 
untuk mereka jalan yang kering di laut itu, (engkau) tidak perlu takut akan 
tersusul dan tidak perlu khawatir (akan tenggelam).” Kemudian Fir'aun 
dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak 
laut yang menenggelamkan mereka.” (T 41420: 77-78) 


Kisah tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya di laut Gulzum 
disebutkan pula dalam Perjanjian Lama, Kitab Keluaran XIV: 15-31. 

Setelah Musa dan Bani Israil selamat sampai ke seberang laut Gulzum, 
yaitu daerah sekitar tanah Arab yang terletak di ujung benua Asia di bagian 
Barat Daya, mereka pun meneruskan perjalanannya. Maka sampailah 
mereka ke suatu negeri yang penduduknya taat menyembah berhala. M elihat 
keadaan yang demikian, ingatan mereka kembali kepada adat kebiasaan dan 
kepercayaan nenek-moyang mereka, yang biasa mereka kerjakan bersama- 
sama dengan Fir'aun, seperti menyembah sembahan selain Allah, baik yang 
berupa binatang, patung, batu, dan sebagainya. Karena itu dengan spontan 
mereka meminta kepada Nabi Musa, “Hai Musa, buatkanlah untuk kami 


" 


sebuah berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan ........ : 


466 7. AL-A'RAF Juz 9 


Dari permintaan Bani Israil kepada Musa a.s, ini dipahami bahwa 
sekalipun M usa a.s, telah menyampaikan risalahnya dengan sebaik mungkin 
kepada Bani Israil, namun Bani Israil belum memahami dan menghayati 
betul agama tauhid yang disampaikan M usa. Adat istiadat dan kepercayaan 
nenek-moyang mereka, seperti menyembah berhala, masih sangat besar 
pengaruhnya pada diri mereka, sehingga kepercayaan tauhid yang baru 
ditanamkan M usa dengan mudah dapat digoyahkan. 

Telah diketahui bahwa orang-orang Bani Israil di zaman Fir'aun 
termasuk golongan yang rendah dan kurang pengetahuannya. Hampir tidak 
ada cerdik-cendekiawan berasal dari mereka, semua cendekiawan berasal 
dari penduduk Mesir asli, turunan bangsawan. Kebanyakan Bani Israil pada 
waktu itu hidup sebagai rakyat biasa, pekerja-pekerja kasar, bahkan banyak 
hidup sebagai budak yang dipaksa membangun piramida dan kuburan raja- 
raja. 

Karena keadaan mereka yang demikian, timbul sifat apatis di antara 
mereka, tidak ada cita-cita untuk membebaskan diri dari perbudakan Fir'aun, 
tidak ada keinginan yang kuat untuk merdeka. Tidak ada sikap yang tegas 
dan cita-cita yang kuat itu pada diri mereka, hal ini terlihat pada reaksi, 
tindak-tanduk dan sikap mereka dalam menerima ajakan M usa, sedikit saja 
halangan dan kesulitan yang mereka hadapi, dengan spontan mereka 
menyatakan rasa putus asa kepada Musa, bahkan menyatakan lebih suka 
hidup diperbudak dan penindasan Fir'aun. 

Sikap Bani Israil terhadap ajakan M usa a.s, untuk hidup sebagai bangsa 
yang merdeka tidak berbeda dengan sikap mereka terhadap ajakan M usa a.s, 
untuk mengikuti agama yang benar. Sekalipun Nabi Musa telah 
menerangkan dengan baik dan jelas agama tersebut, sehingga mereka 
memahami dan mengikutinya, namun begitu mereka melihat patung-patung, 
orang yang menyembah berhala, orang yang memuja dewa-dewa dan segala 
macam bentuk kemusyrikan, ingatan mereka kembali kepada kepercayaan 
mereka terdahulu, karena itu mereka dengan spontan meminta kepada M usa, 
agar dibuatkan berhala untuk sembahan mereka. Mereka lebih merasa 
mantap menyembah sesuatu yang dapat dilihat dan diraba, dihiasi dan 
sebagainya daripada menyembah sesuatu yang gaib, tidak nampak oleh mata 
dan tidak dapat diraba dengan tangan. 

Berbeda dengan pesihir yang beriman kepada M usa, setelah kepandaian 
ilmu sihirnya dikalahkan oleh mukjizat M usa. Mereka termasuk orang-orang 
yang mempunyai ilmu pengetahuan dan cerdik-cendekiawan pada waktu itu. 
Karena itu mereka bisa membedakan sesuatu yang salah dengan yang benar 
dengan pengetahuan mereka itu, sehingga dapat mengetahui mana tanda- 
tanda kekuasaan Allah dan mana yang bukan, mana yang dapat dicapai oleh 
panca indera dan mana yang tak dapat dicapai, dan sebagainya. Karena itu 
setelah mereka beriman kepada Allah dan Nabi M usa, mereka pun beriman 
dengan sepenuh hati, tidak dapat digoyahkan oleh keadaan apa pun dan oleh 
ancaman apa pun, termasuk ancaman Fir'aun kepada mereka. Iman mereka 


Juz 9 7. AL-A'RAF 467 


telah mempunyai landasan yang kokoh, sehingga merupakan keyakinan yang 
kuat sebagai hasil dari pengetahuan, perasaan, pengalaman, dan apa yang 
ada pada mereka. 

Bani Israil seperti yang diterangkan di atas adalah orang-orang yang tidak 
mengetahui sifat-sifat Tuhan, tidak mengetahui keharusan menyembah 
hanya kepada Allah semata dengan tidak menyekutukan-N ya dengan sesuatu 
pun tidak mengetahui akan keharusan beribadah langsung ditujukan kepada 
Allah tanpa mengambil perantara dengan sesuatu pun, seperti patung-patung, 
bangunan-bangunan, kuburan-kuburan, atau benda-benda yang lain yang 
mereka jadikan sebagai perantara dalam menyembah Allah. Mereka harus 
percaya bahwa hanya Allah Y ang M aha Esa. 

Jenis iman seperti iman Bani Israil yang disebabkan kebodohan dan 
pengaruh kepercayaan nenek-moyang itu, terdapat juga pada manusia 
umumnya, dan kaum M uslimin khususnya, serta dijumpai pula pada tiap-tiap 
periode dalam sejarah, sejak masa Nabi Muhammad sampai kepada zaman 
mutakhir ini, sebagaimana yang diisyaratkan hadis Nabi saw: 


PE ISA RAN Jo Sp OA DE ah A3 


Resi "3 bi 55 oa Ba & Jen aa ha 
UB ja Sad JAN V3 HB ah Uh" Us SA 5 


(Ag Rn) KE al ap Sa aus) 


Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abi Wagid Al-Laify, ia berkata: 
“Kami keluar dari M edinah bersama Rasulullah saw menuju perang Hunain, 
maka kami melalui sebatang pohon sidrah, aku berkata: “Ya Rasulullah 
jadikanlah bagi kami pohon “Situ anwt” (pohon yang bisa menjadi 
gantungan) sebagaimana orang kafir mempunyai “84tu anwt”. Rasulullah 
menjawab: “(Allah Maha Besar). Permintaanmu ini adalah seperti 
permintaan Bani Israil kepada Musa: (Jadikanlah bagi kami sebuah 
sembahan, sebagaimana mereka mempunyai sembahan), sesungguhnya 
kamu mengikuti kepercayaan orang sebelum kamu.” (Riwayat Ahmad dan 
an-Nasti) 


Kenyataan adanya kepercayaan itu diisyaratkan hadis di atas pada masa 
dahulu dan masa sekarang hendaknya merupakan peringatan bagi kaum 
Muslimin agar berusaha sekuat tenaga untuk memberi pengertian dan 
penerangan, sehingga seluruh kaum Muslimin mempunyai akidah dan 
kepercayaan sesuai dengan yang diajarkan agama Islam. Masih banyak di 
antara kaum Muslimin yang masih memuja kuburan, mempercayai adanya 


468 7. AL-A'RAF Juz 9 


kekuatan gaib pada batu-batu, pohon-pohon, gua-gua, dan sebagainya. 
Karena itu mereka memuja dan menyembahnya dengan ketundukan dan 
kekhusyukan, yang kadang-kadang melebihi ketundukan dan kekhusyukan 
kepada Allah. Banyak juga di antara kaum Muslimin yang menggunakan 
perantara wajilah dalam beribadah, seakan-akan mereka tidak percaya 
bahwa Allah Maha dekat kepada hamba-Nya dan bahwa ibadah yang 
ditujukan kepada-Nya itu akan sampai tanpa perantara. Kepercayaan seperti 
ini tidak berbeda dengan kepercayaan syirik yang dianut oleh orang-orang 
Arab Jahiliyah dahulu, kemungkinan yang berbeda hanyalah namanya saja. 
Kepercayaan seperti ini bertentangan dengan ayat: 


IE Pahagine 
“.. dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (0f/50:16) 


Dan pengakuan Ibrahim as yang tersebut dalam firman-N ya: 


» 


ia Melisa Wiro SEN Ga) Ma) 


“Aku hadapkan wajahku kepada (Allah) yang menciptakan langit dan bumi 
dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan aku bukanlah 
termasuk orang-orang yang musrik." (al-A n' tm/6: 79) 


Bahkan Allah menegaskan dalam firman-Nya lagi: 


KA ena Arash 


“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (M uhammad) tentang 
Aku, maka sesungguhnya A ku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang 
berdo'a apabila dia berdo'a kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi 
(perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh 
kebenaran." (al-B agarah/2: 186) 


no Lt 
JIE 2 DENN JAN 1523 LA La P3 


Orang yang menyembah suatu sembahan di samping Allah adalah orang 
yang memperbodoh dirinya sendiri, seperti firman A Ilah: 


Dan orang yang membenci agama Ibrahim, hanyalah orang yang 
memperbodoh dirinya sendiri... (al-B agarah/2: 130) 


Juz 9 7. AL-A'RAF 469 


Permintaan Bani Israil itu dijawab oleh Nabi M usa: “Sesungguhnya kamu 
hai Bani Israil tidak mengetahui sifat-sifat Allah, apa yang wajib bagi-N ya 
dan apa yang mustahil bagi-Nya. Dia adalah Esa dan tidak ada sekutu bagi- 
Nya. " 

Agama yang dibawa para rasul Allah sejak zaman dahulu sampai 
sekarang, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, sebagai nabi 
dan rasul penutup adalah agama yang mengakui keesaan Allah dengan 
sebenar-benarnya, tidak ada di dalamnya unsur syirik sedikit pun juga. Hal 
ini adalah karena ibadah atau menyembah itu merupakan suatu perasaan 
yang timbul dari hati sanubari. Perasaan itu menimbulkan ketundukan hati 
dan jiwa kepada Yang Maha Agung, menumbuhkan keyakinan bahwa dia 
sajalah yang berhak disembah: sedangkan yang lain adalah makhluk ciptaan- 
Nya yang sama kedudukannya dengan ciptaan-Nya yang lain. Karena itu 
menyembah sembahan selain Allah akan merusak ketauhidan yang timbul 
dari perasaan yang ada dalam diri seorang, dan menunjukkan ketergantungan 
seseorang kepada sembahan, di samping tergantung kepada Allah. Karena 
itu Nabi Musa menolak dengan tegas permintaan kaumnya. 

(139) Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang taat dan tekun 
menyembah sembahan selain Allah akan dihancurkan dan dibinasakan 
Allah, dan berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak sanggup memberi 
manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepada siapapun. Perbuatan 
mereka menyembah berhala itu tidak diberi pahala sedikit pun bahkan 
mereka diberi siksaan yang besar. Ayat ini merupakan obat penawar bagi 
Nabi M uhammad dan kaum Muslimin yang sedang menghadapi ejekan dan 
penganiayaan dari kaum musyrik Mekah, karena ayat ini mengisyaratkan 
kemenangan Nabi M uhammad dan kaum Muslimin dalam waktu dekat dan 
lenyapnya kepercayaan syirik di jazirah Arab. 

(140) Permintaan Bani Israil agar dibuatkan sembahan selain Allah, 
dijawab oleh Musa as: “Apakah aku akan membuatkan tuhan selain Allah 
yang akan kamu sembah, padahal Allah Pencipta alam semesta yang telah 
menjadikan kamu semua sebagai umat yang utama di masamu dan 
menjadikan Islam sebagai agama bagimu, yaitu agama tauhid, agama yang 
dibawa oleh Nabi Ibrahim agama para Nabi dan Rasul yang telah diutus 
Allah. Kenapa kamu masih mencari agama yang lain?” Ayat ini menyatakan 
bahwa permintaan Bani Israil adalah permintaan yang aneh dan 
mengherankan, karena mereka telah diberi sesuatu yang baik, yaitu agama 
tauhid, kemudian mereka hendak menukarnya dengan yang jelek, yaitu 
agama syirik. 

(141) Pada ayat ini Allah mengingatkan kepada Bani Israil yang ingin 
dibuatkan tuhan selain Allah itu, bahwa mereka telah diberi nikmat yang 
berlimpah berupa diutusnya Nabi M usa kepada mereka, untuk melepaskan 
mereka dari belenggu penindasan dan perbudakan Fir'aun yang telah 
membunuh setiap anak lelaki mereka yang lahir, dan membiarkan hidup 
anak perempuan mereka dengan maksud agar Bani Israil tetap dalam 


470 7. AL-A'RAF Juz 9 


keadaan lemah dan tetap dalam perbudakan untuk ditindas selama-lamanya. 
Hendaknya segala macam cobaan dan pengalaman-pengalaman yang pahit 
itu dapat dijadikan pelajaran dengan mendekatkan diri kepada Allah Y ang 
Maha Kuasa dan berusaha setiap waktu agar pengalaman-pengalaman itu 
tidak terulang lagi. 


Kesimpulan 

1. Dengan pertolongan dan inayah (pertolongan) Allah swt, Bani Israil 
selamat sampai ke seberang Laut Gulzum (laut merah) sehingga mereka 
terlepas dari penindasan dan perbudakan Fir'aun dan kaumnya. 

2. Setelah selamat dari pengejaran Fir'aun dan tentaranya, Bani Israil tidak 
bersyukur kepada Allah, bahkan mereka meminta agar Musa as 
membuatkan untuk mereka suatu sembahan yang akan mereka sembah 
selain Allah, setelah mereka melihat dalam perjalanan suatu kaum yang 
sedang menyembah berhala. 

3. Permintaan Bani Israil agar Musa a.s. membuatkan untuk mereka 
sembahan adalah karena mereka belum memahami sifat-sifat Allah dan 
karena pengaruh kepercayaan nenek-moyang mereka, yaitu kepercayaan 
syirik yang menular kepada mereka dari bangsa M esir. 

4. Allah mengancam Bani Israil jika mereka tetap mengingkari Allah dan 
mengikuti — kepercayaan  nenek-moyang mereka, Allah akan 
menghancurkan mereka. 

5. Allah tidak akan memberi pahala amal yang dikerjakan oleh orang yang 
mengingkari agama A Ilah. 

6. Bani Israil mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepada 
mereka, dan tidak mau mengambil pelajaran dari pengalaman- 
pengalaman yang telah mereka alami. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 41 


MUSA AS MENERIMA TAURAT 


Ca“ ».. 3 ." NO pn NG “ 
EA CIANA WLAN EA PEN AAN CA MAT CON CERISA Tara Ud 
akad Ma Aa AN Gta TAK AA AYI 


Lg TI Ny 3 Gaga Ny naa 22 KAIN ng NASA 
ai AA LAN GR A9 LN sn Sad) 
Ape 2 aa TN Aeeran Keane Ina BT PAN san 
Ser3de SAN IA SN EA MAYA, 


GT AA ea EN Ta AAN TAN ti se Pa 
JASA JELANG SA ISU 


2, BIA harap sn L2 An 3 An AAN Hanan 
HIT 42 Na Jd ud 


Gara gara TEA 7 pa TA AS 
SENIN CAS WegN ETAKA sasa 


4 
OI Lg MAA NG 0 ED AAN MANA NO K3 
KEP RANK SA NN E A| 

Kan 1 GK Pata ga ain ALL UK 
Oinaa yak aneh dulan Okag3 PAN Bd Lnsiaa 


Terjemah 

(142) Dan Kami telah menjanjikan kepada Musa (memberikan 
Taurat) tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 
sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan 
Tuhannya empat puluh malam. Dan M usa berkata kepada saudaranya (yaitu) 
Harun, “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah 
(dirimu dan kaummu), dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang 
yang berbuat kerusakan. (143) Dan ketika Musa datang untuk (munajat) 
pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) 
kepadanya, (M usa) berkata, “Y a Tuhanku tampakkanlah (diri-M u) kepadaku 
agar aku dapat melihat Engkau.” (Allah) berfirman, “Engkau tidak akan 
(sanggup) melihat-K u, namun lihatlah gunung itu, jika ia tetap di tempatnya 
(sebagai sediakala) niscaya engkau dapat melihat-Ku.” Maka ketika 
Tuhannya menampakkan (keagungan-N ya) kepada gunung itu, gunung itu 
hancur luluh dan M usa pun jatuh pingsan. Setelah M usa sadar, dia berkata. 
“Mahasuci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang 
pertama-tama beriman. (144) (Allah) berfirman, “Wahai Musa! 
Sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) engkau dari manusia lain (pada 


472 7. AL-A'RAF Juz 9 


masamu) untuk membawa rrisalah-Ku dan firman-Ku, sebab itu 
berpegangteguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah 
engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. (145) Dan telah Kami 
tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh (Taurat) segala sesuatu sebagai 
pelajaran dan penjelasan untuk segala hal: maka (Kami berfirman), 
“Berpegangteguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang 
kepadannya dengan sebaik-baiknya, Aku akan memperlihatkan kepadamu 
negeri orang-orang fasik. 


Kosakata: Tajalla ses (al-A “raf/7: 143) 


Dalam kaidah bahasa susunan kata ini termasuk kata kerja masa lampau, 
makna harfiah, “tampak,” yang pengertiannya menampakkan cahaya 
keagungan Allah. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah swt menerangkan tentang nikmat-nikmat 
yang telah dilimpahkan-N ya kepada Bani Israil, yaitu lepasnya mereka dari 
perbudakan Fir'aun, sehingga mereka menjadi umat yang telah mempunyai 
kesanggupan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi 
larangan-N ya. Pada ayat ini diterangkan turunnya wahyu Allah kepada Nabi 
M usa yang mengandung hukum-hukum ibadah dan muamalat yang berupa 
Kitab Taurat, sedang wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi 
Musa ialah waktu beliau hendak kembali ke Mesir dari Madyan bersama 
keluarganya. Wahyu pertama ini belum lagi memuat hukum-hukum, karena 
waktu itu Bani Israil masih di bawah perbudakan Fir'aun yang harus 
melaksanakan semua kehendak Fir'aun, sehingga mereka tidak mungkin 
melaksanakan hukum-hukum lain selain hukum-hukum Fir'aun. Setelah 
Bani Israil merdeka dan lepas dari perbudakan Fir'aun barulah diturunkan 
Kitab Taurat yang mengandung hukum-hukum sebagai pedoman hidup 
mereka. 


Tafsir 

(142) Ayat ini menerangkan peristiwa turunnya Kitab Taurat kepada 
Nabi Musa. Allah telah menetapkan janji-N ya kepada Nabi M usa bahwa Dia 
akan menurunkan wahyu kepadanya yang berisikan pokok-pokok agama dan 
pokok-pokok hukum yang menjadi pedoman bagi Bani Israil dalam usaha 
mereka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Waktu 
penurunan wahyu yang dijanjikan itu selama tiga puluh malam di gunung 
Sinai, kemudian ditambah sepuluh malam lagi sehingga menjadi empat 
puluh malam. 

Mengenai turunnya Kitab Taurat kepada Nabi Musa diriwayatkan oleh 
Ibnul M unGr dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu “Abbas, waktu menafsirkan ayat 
ini, bahwa M usa berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya Tuhanku (Allah) 


Juz 9 7. AL-A'RAF 4733 


menjanjikan kepadaku tiga puluh malam. Aku akan menemui-N ya dan aku 
jadikan Harun untuk mengurusimu.” M aka setelah M usa sampai ke tempat 
yang dijanjikan, yaitu pada bulan “ ulkaidah dan sepuluh malam bulan 
“ulhijjah, lalu Musa menetap dan menunggu di atas bukit Sinai selama 
empat puluh malam, dan Allah menurunkan kepadanya T aurat dalam bentuk 
kepingan-kepingan bertulis, Allah mendekatkan Musa kepada-Nya untuk 
diajak bicara. Sesudah itu berbicaralah Allah, dan Musa pun mendengar 
bunyi getaran pena. 

Dari kedua riwayat ini dapat diambil kesimpulan, bahwa M usa a.s pergi 
ke bukit Sinai sendirian, tak ada yang menemani, dalam arti kata ia 
memisahkan diri dari kaumnya Bani Israil. Sepeninggal M usa a.s. Bani Israil 
terpengaruh oleh ajakan Samiri, sehingga mereka ikut menyembah patung 
anak sapi. 

Sebelum Musa a.s. berangkat ke tempat yang telah ditentukan Allah 
untuk menerima Taurat, ia menyerahkan pimpinan kaumnya kepada 
saudaranya Harun a.s, dan menyatakan Harun sebagai wakilnya, mengurus 
kepentingan-kepentingan Bani Israil selama ia pergi, M usa memperingatkan 
agar Harun jangan mengikuti kemauan dan pendapat orang yang sesat dan 
suka berbuat kerusakan. 

Harun adalah saudara tua Musa a.s. dan diangkat oleh Allah sebagai 
Rasul dan Nabi. Pada ayat yang lain disebutkan bahwa Musa sebelum 
menghadapi Fir'aun berdoa kepada Allah agar Harun diangkat sebagai 
wazirnya, karena lidahnya lebih petah (fasih) dibanding dengan lidah M usa. 

Allah berfirman: 


Dan jadikankanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) 
Harun, saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan (adanya) dia, dan 
jadikanlah dia teman dalam urusanku. (? 41420: 29-30-31-32) 


(143) Ayat ini menerangkan, manakala M usa as sampai ke tempat dan 
waktu yang dijanjikan Allah untuk menerima wahyu, Allah telah 
menyampaikan wahyu-Nya secara langsung tanpa perantara, maka timbul 
pada diri Musa keinginan untuk memperoleh kemuliaan lain di samping 
kemuliaan berkata-kata langsung dengan Allah yang baru saja diterimannya. 
Keinginan itu ialah mendapat kemuliaan melihat Allah dengan jelas, lalu 
Musa berkata, “Ya Tuhanku, perlihatkanlah zat Engkau yang suci dan 
berilah aku kekuatan untuk dapat melihat Engkau dengan jelas, karena aku 
tidak sanggup melihat dan mengetahui Engkau dengan sempurna. Allah 
menjawab, “Hai Musa kamu tidak akan dapat melihat-Ku.” Dalam hadis 
Nabi saw, disebutkan: 


474 7. AL-A'RAF Juz 9 


Ba In KENA AU Sea 


|) 


(en tao al 5 Bat CI Ga SL 


“Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, “Hijab (pembatas) 
Allah ialah nur (cahaya). Sekiranya nur itu disingkapkan niscaya keagungan 
sinar wajahnya akan membakar seluruh makhluk yang sampai pandangan 
Tuhan kepadanya.” (Riwayat M uslim) 


Selanjutnya Allah berkata kepada M usa, “M elihatlah ke bukit, jika bukit 
itu tetap kokoh dan kuat seperti sediakala setelah melihat-K u, tentulah kamu 
dapat pula melihat-Ku, karena kamu dan gunung itu adalah sama-sama 
makhluk ciptaan-K u. Tetapi jika bukit yang kokoh dan kuat itu tidak tahan 
dan hancur setelah melihat-Ku bagaimana pula kamu dapat melihat-K u. 
Karena seluruh makhluk yang aku ciptakan tidak mampu dan tidak sanggup 
untuk melihat-K u.” 

Diriwayatkan dari Ibnu “Abbas, ia berkata, “Ketika Musa as memohon 
kepada Tuhannya, “Perlihatkanlah zat Engkau kepadaku” Allah menjawab: 
“Kamu sekali-kali tidak akan dapat melihat-Ku.” Kemudian Allah 
menegaskan lagi, “Kamu tidak akan dapat melihat-Ku untuk selama- 
lamanya hai Musa.” Tidak seorang pun yang sanggup melihat-Ku, lalu 
sesudah itu ia tetap hidup.” Akhirnya Allah berkata, “M elihatlah ke bukit 
yang tinggi lagi besar itu, jika bukit itu tetap di tempatnya, tidak bergoncang 
dan hancur, tentulah ia melihat kebesaran-K u, mudah-mudahan kamu dapat 
melihatnya pula, sedangkan kamu benar-benar lemah dan rendah. 
Sesungguhnya gunung itu berguncang dan hancur bagaimana pun juga kuat 
dan dahsyatnya, sedang kamu lebih lemah dan rendah.” 

Ada beberapa pendapat mufassir tentang yang dimaksud dengan ayat: 
“Ketika Tuhannya menampakkan diri kepada gunung-gunung itu” sebagian 
mufassir mengatakan bahwa yang nampak bagai gunung itu ialah zat Allah. 
Bagaimana pun juga pendapat para mufassir, namun nampaknya Allah itu 
bukanlah seperti nampaknya makhluk. Namun penampakan Tuhan tidak 
sama dengan penampakan manusia sesuai dengan sifat-sifat A Ilah yang tidak 
dapat diukur dengan ukuran manusia. 

Setelah Musa as, sadar dari pingsannya, dan sadar pula bahwa ia telah 
meminta kepada Allah sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, ia merasa 
telah berbuat dosa, karena itu ia memohon dan berdoa kepada Allah, M aha 
Suci Engkau, “Ya Tuhanku, aku berdosa karena meminta sesuatu kepada 
Engkau yang di luar batas kemampuanku menerimanya, karena itu aku 
bertaubat kepada Engkau dan tidak akan mengulangi kesalahan seperti yang 
telah lalu itu, dan aku termasuk orang-orang yang pertama beriman kepada- 
Mu." 


Juz 9 7. AL-A'RAF 475 


Mujahid berkata, “Tubtu ilaika” (Aku bertaubat kepada Engkau), 
maksudnya ialah: Aku bertaubat kepada Engkau, karena aku telah memohon 
kepada Engkau agar dapat melihat zat Engkau, “wa ana awwalul mu' minin”, 
(Aku orang yang pertama beriman kepada Engkau) maksudnya aku adalah 
orang Bani Israil yang pertama beriman kepada Engkau. Sedang dalam suatu 
riwayat yang lain dari Ibnu “Abbas, ialah orang yang pertama-tama beriman 
dan tidak seorang pun yang dapat melihat Engkau (di dunia). 

(144) Selanjutnya Allah menerangkan bahwa Dia telah memilih M usa di 
antara manusia yang ada di zaman-N ya dengan memberikan karunia yang 
tidak diberikannya kepada manusia lainnya, yaitu mengangkat M usa sebagai 
Nabi dan Rasul, memberinya kesempatan langsung berbicara dengan Allah, 
sekali pun dibatasi oleh suatu yang membatasinya antara Allah dan M usa. 

Di dalam Al-Our'an disebutkan cara Allah menyampaikan wahyu kepada 
para Rasul-Nya, sebagaimana firman A Ilah: 


SAI AE AN ENYA EU 
Pai AA 


Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara 
kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau 
dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya 
dengan seizin-N ya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia M aha tinggi, 
M ahabijaksana. (A sy-Syur#42: 51) 


Jadi menurut ayat ini ada tiga macam cara Allah menyampaikan wahyu 
kepada para Rasul-Nya yaitu: 

1. Dengan mewahyukan kepada Rasul yang bersangkutan, yaitu dengan 
menanamkan suatu pengertian ke dalam hati seseorang yang diturunkan 
wahyu kepadanya. 

2. Berbicara langsung dengan memakai pembatas yang membatasi antara 
Allah dan hamba yang diajak berbicara. Cara yang kedua inilah yang 
dialami oleh M usa dalam menerima wahyu, sehingga ia dikenal dengan 
kalimullah. 

3. Dengan perantaraan malaikat Jibril as. Al-Our'an disampaikan melalui 
cara ini. 


M engenai persoalan dapatkah manusia melihat Allah dengan nyata, maka 
jika dipahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mustahil manusia melihat Allah selama mereka hidup di dunia, 
sebagaimana ditegaskan Allah kepada Nabi Musa as. 


476 7. AL-A'RAF Juz 9 


2. Orang-orang yang beriman dapat melihat Allah di akhirat nanti,! sesuai 
dengan : 


a. Firman Allah : 
T y 


OT ATOpe 


“Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. M emandang 
Tuhannya.” (A I-Oiy4mah/75:22-23) 


E DG BoM AI 


Iran opa 


Dari ayat ini dipahami bahwa “melihat Tuhan” pada hari Kiamat itu 
termasuk nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman, 
karena itu mereka selalu mengharap-harapkannya. 


b. Sabda Rasulullah saw : 
an ana Ana en JAN Net 
Gea! Aly) BUS SA SA LUAS CV 3 Kd AS 
(ela3 


Sesungguhnya manusia berkata (kepada Rasulullah saw), “Ya Rasulullah 
adakah kita melihat Tuhan kita pada hari Kiamat nanti?” Rasulullah 
menjawab, “Adakah yang menghalangi kalian melihat bulan pada bulan 
purnama?” Mereka berkata, “Tidak, ya Rasulullah.” Rasulullah berkata, 
“Maka sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan seperti melihat bulan 
purnama itu.“ (Riwayat al-B ukh#? dan M uslim) 


c. Semua yang wujudnya dapat dilihat. Hanyalah yang tidak ada wujudnya 
yang tidak dapat dilihat. Tuhan adalah wajibul wujud, karena itu Tuhan 
dapat dilihat jika ia menghendaki-Nya. Dalam pada itu Tuhan melihat 
segala yang ada, termasuk melihat diri-Nya sendiri. Kalau Tuhan dapat 
melihat diri-Nya tentu Dia berkuasa pula menjadikan manusia melihat 
diri-N ya jika Dia menghendaki. 

Pada potongan ayat berikutnya Nabi Musa dan kaumnya diperintahkan 
untuk menerima kitab suci yang Allah turunkan, dan syariat yang harus 
dijalankan untuk dijadikan pegangan hidup dan diamalkan di dunia. Hanya 
dengan cara inilah mereka baru bisa dianggap sebagai orang yang bersyukur 
dan menghargai pemberian nikmat A Ilah. 





1) Golongan M u'tazilah berpendapat bahwa mustahil manusia dapat melihat Tuhan 
karena Dia mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat manusia benda 
yang telah diciptakan-Nya. Demikian pula Dia tidak mengambil tempat. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 477 


(145) Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa Dia telah menurunkan 
kepada Nabi Musa as, beberapa keping lauh yang berisi petunjuk-petunjuk 
dan pengajaran-pengajaran, janji dan ancaman pokok-pokok agama, berupa 
pokok-pokok akidah, budi pekerti dan hukum-hukum. 

Pendapat para ahli berbeda-beda tentang yang dimaksud dengan lauh itu 
termasuk bagian Kitab Taurat, dan ada yang berpendapat bahwa lauh 
diturunkan sebelum Kitab Taurat diturunkan. Dari berbagai pendapat itu 
yang kuat ialah pendapat yang mengatakan bahwa lauh itu adalah wahyu 
yang pertama diturunkan kepada Musa as, karena itu ia memuat hukum- 
hukum, akidah, dan keterangan-keterangan yang bersifat umum dan global. 
Kemudian diturunkan wahyu lain untuk menjelaskan secara berangsur- 
angsur sesuai dengan keperluan, keadaan masa, dan tempat. 

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang jumlah lauh yang diturunkan 
kepada Nabi M usa as. Ada yang mengatakan sepuluh dan sebagainya. Tidak 
ada naj yang tegas menerangkan jumlah lauh yang diturunkan itu. 

Allah memerintahkan agar M usa berpegang teguh dengan pokok-pokok 
agama yang telah diturunkan kepadanya, melaksanakan segala petunjuk- 
petunjuk dan hukum-hukumnya, agar berbahagia hidup di dunia dan di 
akhirat nanti. Dan Allah memerintahkan agar M usa dan kaumnya berpegang 
teguh kepada ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, dan hukum-hukum yang ada 
di dalam lauh itu. Sehingga Bani Israil akan baik budi-pekertinya, baik 
ibadahnya, dan tertutuplah pintu-pintu syirik. Jika kamu dan kaummu tidak 
mengambil dan memegang teguh apa yang telah Kami turunkan dengan 
sesungguhnya, maka kamu akan menjadi fasik, seperti yang telah dialami 
oleh kaum "2 d, samud, dan kaum Fir'aun dan sebagainya, atau Kami akan 
memperlihatkan kelak apa yang dialami orang-orang yang tidak mau taat 
kepada-K u. 

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil beberapa iktibar (pelajaran) sebagai 
berikut: 

1. Wajib menyampaikan ajaran rasul dengan sungguh-sungguh, sesuai 
dengan risalah yang dibawa Rasul, agar dengan demikian tercapailah 
pembentukan umat yang baru, penuh kedamaian di bawah lindungan 
Tuhan Yang Maha Pengampun. Hal ini dapat dilihat pada perbuatan 
Rasulullah saw, sendiri. Beliau merupakan suri teladan bagi umatnya 
dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Hal ini dapat dilihat pada 
perkataan, perbuatan dan tindakannya. Karena itu orang Arab tertarik 
kepada agama yang dibawanya, sehingga dalam waktu yang sangat 
pendek, penduduk Jazirah Arab telah menganut agama Islam. Cara-cara 
yang dilakukan oleh Rasulullah ini telah dilakukan pula oleh para sahabat 
dan beberapa khalifah yang terkenal dalam sejarah, maka mereka pun 
telah berhasil sebagaimana Rasulullah telah berhasil. Dalam pada itu ada 
pula di antara kaum M uslimin yang telah berbuat kesalahan. 

2. Kita lihat dalam sejarah bahwa Bani Israil menjadi bangsa yang besar dan 
berkuasa di saat mereka melaksanakan dengan baik agama Allah, dan 


478 7. AL-A'RAF Juz 9 


mereka menjadi bangsa terjajah, hidup sengsara di saat mereka 
memandang enteng dan mengingkari agama A Ilah. 

Demikianlah halnya kaum Muslimin, menjadi kuat dan besar di saat 
mereka melaksanakan dengan baik agama Allah, di saat timbul 
persaudaraan yang kuat sesama kaum Muslimin, dan mereka menjadi 
lemah di saat mereka tidak mengacuhkan lagi agama Allah. 


Kesimpulan 


Le: 


2. 
3. 
4, 


Dalam ayat ini Allah menerangkan kisah permulaan turunnya wahyu 

yang berisi syariat kepada Nabi M usa as, sebagai berikut: 

a. Allah swt telah menjanjikan kepada M usa as, akan menurunkan Lauh- 
lauh (lempengan-lempengan) yang berisi syariat yang akan 
disampaikan kepada kaumnya setelah empat puluh hari dan empat 
puluh malam dia berada di bukit Sinai. 

b. Selama kepergian Musa as, menemui Tuhannya ia menyerahkan 
pimpinan kaumnya kepada Harun as. 

c. Setelah empat puluh hari dan empat puluh malam M usa berada di bukit 
Sinai, Allah swt menurunkan Lauh kepadanya. 

d. Allah berkata-kata dengan Musa dibatasi oleh sesuatu (hijab) yang 
membatasi antara keduanya. 

e. Musa as, mohon kepada Allah swt agar Allah memperlihatkan diri 
kepadanya tetapi Allah tidak memperkenankannya. 

Setelah M usa menyadari dan mengetahui bahwa mustahil manusia dapat 

melihat Allah di alam fana ini, maka ia pun bertaubat atas 

kelancangannya tersebut. 

Allah swt telah memilih Musa as, di antara manusia yang ada pada 

zamannya, dengan mengangkatnya sebagai Rasul A Ilah. 

Allah memerintahkan M usa dan umatnya agar berpegang teguh dengan 

agama yang telah diturunkan A Ilah. 

Lauh (Taurat) yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah wahyu yang 

berisi petunjuk-petunjuk dan hukum-hukum syariat. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 479 


AKIBAT TAKABUR DAN MENDUSTAKAN 
AYAT-AYAT ALLAH 


11 aa ', IL, ? Lai ot 35 aan (2 NP Pa ag 
| TP IN SS AMAN RA Lo 
82 3 Af EA TA MAAN “, Yana Aga " & 
Mantap Jaa daa Lala AN Kang 4 
s3 A TA ian Ca ahararni 3 3726 K3 , 
AN uya as aah Tn otAh KA 
4 35, 2103213, 2 
SN aa nS 
Terjemah 


(146) Akan Aku palingkan dari tanda-tanda (kekuasaan-Ku) orang- 
orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. 
Kalaupun mereka melihat setiap tanda (kekuasaan-K u) mereka tetap tidak 
akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa 
kepada petunjuk, mereka tidak (akan) menempuhnya, tetapi jika mereka 
melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah 
karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lengah 
terhadapnya. (147) Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda 
(kekuasaan) Kami dan (mendustakan) adanya pertemuan akhirat, sia-sialah 
amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka 
kerjakan. 


Kosakata: Y atakabbaruna 05X (al-A 'raf/7: 146) 


Dalam kaidah bahasa seperti di atas, dalam pengertian harfiah berarti 
menyombongkan diri, seperti sudah jelas dalam ayat, dan sudah dijelaskan 
lebih jauh artinya dalam tafsir. Akar katanya (, -— -s) artinya besar. 


Seorang yang menyombongkan diri merasa dirinya lebih besar dari lainnya, 
dia akan meremehkan orang lain. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan hal-ihwal Fir'aun dan tentaranya 
yang telah punah dan tenggelam ke dasar laut Gulzum (laut merah), karena 
ketakaburan, keangkuhan, kezaliman, dan sikap mereka yang mendustakan 
kenabian Musa beserta risalah yang dibawanya. Pada ayat ini dijelaskan 
bahwa orang yang sombong dan mendustakan kekuasaan Allah dan adanya 
akhirat, mereka akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. 


480 7. AL-A'RAF Juz 9 


Tafsir 

(146) Allah akan memalingkan hati orang-orang yang takabur, 
menyombongkan diri untuk memahami bukti-bukti dan dalil-dalil yang 
dibawa para rasul, terutama yang berhubungan dengan kekuasaan dan 
kebesaran Allah, dan memalingkan pula hati mereka untuk melaksanakan 
agama Allah dan mengikuti petunjuk kejalan yang benar. Hal ini sesuai pula 
dengan firman A Ilah: 

& po bah ae aa 


Ora AN Sa TAN (ejGAN PI ALAN 


“Maka ketika mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati 
mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik." 
(A i-taff/61: 5) 


Takabur menurut bahasa berarti, “menganggap dirinya besar”, atau 
“merasa agung”. Yang dimaksud oleh ayat ini ialah menolak kebenaran dan 
meremehkan orang lain. Perangai dan sifat seorang yang takabur itu 
memandang enteng orang lain, seakan-akan dia sajalah yang pandai, yang 
berkuasa, yang menentukan terjadinya segala sesuatu dan sebagainya. 
Karena itu dalam tindak-tanduknya ia mudah melakukan perbuatan yang 
melampaui batas, berbuat sewenang-wenang dan suka berbuat kerusakan. 

Dalam ayat ini sifat takabur itu digandengkan dengan perkataan “ bigairil 
Yag” tanpa alasan yang benar. Hal ini menunjukkan sikap dan tindakan 
orang yang takabur itu dilakukan tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan 
oleh tindakan yang semata-mata dilakukan untuk memuaskan hawa-nafsu 
sendiri, sekali pun merugikan orang lain. 

Takabur adalah penyakit jiwa yang diakibatkan oleh kesalahan dalam 
menilai dan menerima sesuatu. Kadang-kadang keberhasilan seseorang yang 
terus menerus dalam usahanya dapat juga menimbulkan sifat takabur, 
sehingga timbul keyakinan yang berlebihan pada dirinya sendiri, bahwa apa 
saja yang dicita-citakannya dan direncanakannya pasti tercapai dan berhasil. 
Merasa yakin akan kemampuan diri sendiri, ini akhirnya menimbulkan 
keyakinan bahwa dirinya tidak tergantung kepada siapa pun, juga tidak 
tergantung kepada Allah. 

Dalam ayat ini diterangkan sifat-sifat orang yang takabur itu, yaitu: 

1. Jika mereka melihat bukti-bukti kekuasaan dan kebesaran Allah, atau 
membaca ayat-ayat Allah, mereka tidak mempercayainya dan tidak mau 
mengambil iktibar serta pelajaran dari padanya. Dalil-dalil, bukti-bukti 
kekuasaan dan keesaan Allah serta ayat-ayat Al-Gur'an yang 
mengandung kebenaran mereka tolak. Dalil-dalil dan bukti-bukti itu tidak 
berfaedah bagi orang yang ragu-ragu dan tidak menginginkan kebenaran, 
karena ia merasa bahwa kebenaran itu sendiri akan membatasi dan 
menghalangi mereka dari perbuatan sewenang-wenang, sehingga cita-cita 
dan keinginan mereka tidak terkabul. Ayat ini merupakan isyarat bagi 


Juz 9 7. AL-A'RAF 481 


Nabi Muhammad saw, bahwa orang-orang musyrik dan kafir yang 
memperolok-olokkannya serta mendustakan Al-Our'an dan mengadakan 
kekacauan dengan mencari-cari kesalahan dan kelemahan ayat-ayat 
Al-Guran dan memutarbalikkan isinya dan kebenaran Al-Our'an. 
Seandainya Nabi Muhammad mau mengikuti tuntutan mereka yang 
merupakan syarat beriman mereka kepadanya, mereka tetap tidak akan 
beriman sekali pun tuntutan mereka telah dipenuhi. 

2. Jika melihat petunjuk dan jalan yang benar, mereka tidak mau 
mengikutinya, bahkan mereka menghindar dan menjauh padahal jalan 
itulah yang paling baik dan satu-satunya jalan yang dapat membawa 
mereka ke tempat yang penuh kebahagiaan. 

3. Jika melihat jalan yang menuju kepada kesengsaraan, mereka 
mengikutinya, karena jalan itu telah dijadikan oleh setan dalam 
pikirannya sebagai yang paling baik dan indah. Mereka merasa dengan 
menempuh jalan itu segala keinginan dan hawa-nafsu mereka pasti akan 
terpenuhi. M enurut keyakinan mereka itulah surga yang dicita-citakan. 


Pada akhir ayat ini diterangkan apa sebab hati mereka dipalingkan Allah, 
sehingga mereka tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, 
karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah. 

Telah menjadi hukum Allah, bahwa sering mengerjakan suatu pekerjaan, 
menyebabkan pekerjaan itu semakin mudah dikerjakan bahkan akhirya 
antara pekerjaan dengan orang-orang yang mengerjakannya menjadi satu, 
seakan-akan tidak dapat dipisahkan lagi. Demikian pula halnya antara 
perbuatan jahat dengan orang yang selalu mengerjakannya, tidak ada 
perbedaannya, sehingga akhirnya antara orang itu dengan perbuatan yang 
jahat yang dikerjakannya telah menjadi satu dan telah bersenyawa dengannya. 

Karena itu pada hakikatnya bukanlah Allah yang memalingkan dan 
mengunci hati seseorang yang sesat itu, tetapi orang-orang yang sesat itu 
sendiri. Sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan manusia sejak lahir 
menjadi orang yang beriman atau menjadi orang yang kafir dan Dia tidak 
pula memaksa hambanya menjadi kafir atau beriman, tetapi seseorang 
menjadi beriman atau menjadi kafir atas usahanya sendiri. M ereka sendirilah 
yang memilih dan berusaha menjadi orang yang beriman dengan mengikuti 
petunjuk dan ajaran agama dengan melaksanakan perintah Allah dan 
menjauhkan larangan-Nya. Ia selalu memperhatikan tanda-tanda kekuasaan 
dan kebesaran A Ilah sehingga iman mereka bertambah lama bertambah kuat. 
Sebaliknya manusia itu sendirilah yang berusaha dan memilih jalan yang 
sesat atau menjadi orang yang kafir dengan mendustakan ayat-ayat Allah, 
meremehkan dan mengacuhkan ayat-ayat Allah, agar mereka dapat 
memuaskan keinginan dan hawa nafsu. Oleh karena perbuatan dosa itu 
selalu mereka kerjakan, maka perbuatan itu telah bersatu dengan dirinya, 
sehingga kebenaran apa pun yang datang selalu ditolak, seolah-olah hati 


482 7. AL-A'RAF Juz 9 


mereka telah terkunci mati, telah berpaling dari kebenaran. Contoh ini 
disebutkan dalam firman Allah swt: 


Pn 2 


GEA EA Kaga Is IA SEE al) 
BKI RN AAN Pan OMA) Yeh Lara 


Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan 
manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk 
memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka 
mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat- 
ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. M ereka 
itulah orang-orang yang lengah. (al-A “r#/7: 179) 


Perilaku orang seperti diterangkan ayat di atas banyak terdapat dalam 
masyarakat sepanjang sejarah hidup manusia. Mereka adalah orang yang 
sangat terpengaruh oleh kehidupan duniawi, seperti pangkat, kekuasaan, 
harta, kesenangan, dan sebagainya, mereka selalu memperturutkan hawa 
nafsunya. Mereka lupa dan sengaja melupakan ajaran-ajaran agama, baik 
yang berhubungan dengan pelaksanaan perintah-perintah Allah maupun 
larangan-larangan-N ya. Jika disampaikan kepada mereka ajaran Allah, maka 
mereka melaksanakannya sekadar mencari simpati, sehingga dengan demikian 
nafsu dan keinginan mereka lebih mudah terpenuhi. 

(147) Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang telah diturunkan 
kepada Rasul-Nya, tidak mempercayai akan adanya pertemuan dengan Allah 
pada hari akhir nanti, tidak percaya akan adanya pembalasan yang akan 
diberikan pada hari itu. Maka segala amal baik yang telah mereka kerjakan 
di dunia tidak akan diberi pahala oleh Allah, karena perbuatan itu tidak 
dilandasi oleh keinginan mencari keridaan Allah, dan Allah tidak menganiaya 
sedikit pun, mereka akan disiksa sesuai dengan perbuatan dosa yang telah 
mereka kerjakan. 


Kesimpulan 
1. Sunnatullah berlaku bagi orang-orang yang takabur dan menyombongkan 
diri, yaitu mereka dibiarkan terus-menerus dalam kesesatan, hati mereka 
terkunci mati karena mereka sendiri yang mengabaikan Allah. 
2. Sifat-sifat orang yang takabur dan menyombongkan diri itu ialah: 
a. Tidak mau beriman dan tidak mau mengambil faedah dari ayat-ayat 
Allah. 
b. Jika diberi petunjuk mereka menghindar dan menjauhkan diri, mereka 
tidak mau mengikutinya. 
Cc. Jika melihat kesesatan, mereka segera mengikuti jalan itu. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 483 


d. M erendahkan martabat orang lain. 

3. Sifat-sifat di atas ada pada diri orang-orang yang menyombongkan diri 
dan angkuh karena mereka mendustakan ayat-ayat A Ilah. 

4. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah amal-amal baik yang telah 
mereka kerjakan di dunia tidak diberi pahala. Dan mereka hanyalah akan 
diazab sesuai dengan perbuatan dosa yang telah mereka kerjakan, dan 
mereka selalu berada dalam kerugian. 


BANI ISRAIL MENYEMBAH 
PATUNG ANAK SAPI 


,) PELAN 


4 Aa perna NAS P KU sa bas AA 
LAGI TANYA HA Okeb dah KE Susah, Tari 


 .. 


OI Rajah PENA SA 


Terjemah 

(148) Dan kaum Musa, setelah kepergian (Musa ke Gunung Sinai) 
mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh 
(bersuara) dari perhiasan (emas). Apakah mereka tidak mengetahui bahwa 
(patung) anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat 
(pula) menunjukkan jalan kepada mereka? M ereka menjadikannya (sebagai 
sembahan). Mereka adalah orang-orang yang zalim. (149) Dan setelah 
mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka 
pun berkata, “Sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami 
dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. 


Kosakata: Sab'la LX (al-A“raf/7: 148) 
Dari kata benda (L-- yang berarti “jalan.” Ada dua kata J-- (sabil) 


dalam satu ayat sab:l ar-rusydi dan sabsl al-gayyi, yang pertama berarti 
“jalan yang benar” dan yang kedua “jalan yang sesat.” 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan bahwa Nabi M usa pergi ke 
Bukit Sinai bermunajat kepada Tuhannya selama empat puluh malam, 
menerima Lauh yang berisi petunjuk dan hukum yang akan disampaikan 


484 7. AL-A'RAF Juz 9 


kepada kaumnya nanti. Pada ayat ini diterangkan perbuatan Bani Israil 
sepeninggal Musa a.s. yaitu mereka tidak menghiraukan peringatan- 
peringatan Harun dan mereka menyembah patung anak sapi yang mereka 
buat sendiri. 


Tafsir 

(148) Bani Israil telah menyembah patung anak sapi selama kepergian 
Musa ke Bukit Sinai menerima wahyu dari Allah. Patung anak sapi itu 
dibuat oleh Samiri (20: 85,87). Samiri membuat patung itu atas anjuran para 
pemuka Bani Israil, padahal ia manusia yang patuh dan taat serta 
mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. 

Nama Samiri disebutkan dalam Firman Allah sut: 


Dia (Allah) berfirman, “sungguh, Kami telah menguji kaummu setelah 
engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.” (" 4n420: 85) 


Patung anak sapi itu dibuat dari emas, yang berasal dari emas perhiasan 
wanita-wanita Mesir yang dipinjam oleh wanita-wanita Bani Israil yang 
dibawanya waktu mereka meninggalkan negeri M esir itu. Emas perhiasan itu 
dilebur dan dibentuk oleh Samiri menjadi patung anak sapi. Menurut 
a-" abari emas-emas itu dipinjam dari gelang emas tanda perbudakan Bani 
Israil oleh penduduk asli M esir. (Tafsir selengkapnya lihat surah Taha/20: 85) 

Keinginan Bani Israil menyembah patung anak sapi sebagai tuhan selain 
Allah ini adalah pengaruh dari kebiasaan mereka di Mesir dahulu. 
Sebetulnya nenek-moyang mereka adalah orang-orang muwahhidin (ahli 
tauhid) karena mereka adalah keturunan Nabi Ya' gub. Akan tetapi setelah 
bergaul dengan orang Mesir, maka gejala-gejala wasaniyah (menyembah 
selain Allah) itu menular kepada mereka. Ibadah wasaniyah ini telah 
mendarah daging dalam diri mereka selalu timbul keinginan mereka hendak 
melakukan kebiasaan tersebut. 

Patung anak sapi yang disembah sebagai tuhan oleh Bani Israil itu, 
berupa patung anak sapi yang dibentuk sedemikian rupa, sehingga jika 
ditiupkan angin ke dalamnya ia akan dapat bersuara. 

Suara dari patung anak sapi itu keluar adalah karena masuknya angin ke 
dalam rongga mulut dan keluar dari lubang yang lain, sehingga 
menimbulkan suara. Hal ini dapat dibuat dengan memasukkan alat semacam 
pipa yang dapat berbunyi dalam rongga patung anak sapi itu. Jika pipa itu 
dihembus angin, maka berbunyilah patung anak sapi itu seperti bunyi anak 
sapi sebenarnya. Karena hal seperti itu dipandang aneh oleh Bani Israil, 
maka dengan mudah timbul kepercayaan pada diri mereka bahwa patung 
anak sapi itu berhak disembah, sebagaimana halnya menyembah Allah. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 485 


Allah mencela perbuatan Bani Israil yang lemah iman itu, yang tidak 
dapat membedakan antara Tuhan yang berhak disembah dengan sesuatu 
yang ganjil yang baru pertama kali mereka lihat dan ketahui. Mereka tidak 
dapat membedakan antara Tuhan yang menurunkan wahyu kepada para 
Rasul dan makhluk Tuhan yang hanya dapat bersuara. Jika mereka mau 
berpikir kemampuan diri mereka sendiri mungkin lebih baik, dan lebih 
mampu berbicara dari patung anak sapi itu. 

Bani Israil berbuat demikian itu bukanlah berdasar sesuatu dalil yang 
kuat, mereka berbuat demikian hanyalah karena pengaruh adat kebiasaan 
nenek-moyang mereka yang ada di Mesir dahulu yang menyembah anak 
sapi. Padahal kepada mereka telah diturunkan bukti-bukti yang nyata, seperti 
membelah laut, tongkat menjadi ular dan sebagainya. Karena mereka tidak 
mau memperhatikan bukti-bukti dan dalil-dalil, mereka mengingkari Allah, 
yang berakibat buruk pada diri mereka sendiri. (lihat surah ? adha ayat 85-87) 

(149) Akhirnya Bani Israil menyadari bahwa perbuatan mereka 
menyembah patung anak sapi adalah perbuatan yang sesat karena 
mempersekutukan Allah. Karena itu mereka pun menyesali perbuatan itu 
dan berkata: “Sesungguhnya dosa kami sangat besar dan demikian pula 
kedurhakaan dan keingkaran kami, tidak akan dapat melepaskan dari dosa 
perbuatan ini, kecuali rahmat Allah dan ampunan-N ya. Seandainya Tuhan 
tidak mengasihi kami dengan menerima tobat kami pastilah kami menjadi 
orang yang merugi di dunia dan di akhirat mendapat azab yang pedih”. 


Kesimpulan 

1. Sepeninggal Musa bermunajat kepada Allah di Bukit Sinai, Bani Israil 
telah menyembah patung anak sapi. 

2. Patung anak sapi itu dibuat Samiri dari emas yang berasal dari perhiasan 
wanita-wanita Bani Israil. Emas itu dilebur dan terbentuklah dari padanya 
patung anak sapi. 

3. Karena masih kuatnya pengaruh kepercayaan paganisme M esir pada Bani 
Israil, maka dengan mudah mereka terpengaruh oleh ajakan Samiri, 
sehingga mereka menyembah patung anak sapi itu. 

4. Akhirnya Bani Israil menyadari kesesatannya dan mereka pun bertobat 
kepada Allah atas kesalahan yang mereka perbuat. 


486 7. AL-A'RAF Juz 9 


SIKAP NABI MUSA 
TERHADAP KESESATAN KAUMNYA 


Jaa 1G Aa NA 


TN GAN ANN TO PISA 
KAA S8 Aan GAS SA 
watalan IG Lai En LGA Sa Aa 
Eh MEA AA LN ea 

2D 
Terjemah 


(150) Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah 
dan sedih hati dia berkata, “Alangkah buruknya perbuatan yang kamu 
kerjakan selama kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji 
Tuhanmu? M usa pun melemparkan jauh-jauh (Taurat) itu dan memegang 
kepala saudaranya (Harun) sambil menarik ke arahnya. (Harun) berkata, 
“Wahai anak ibuku! Kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja 
mereka membunuhku, sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh 
menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku 
sebagai orang-orang yang zalim.” (151) Dia (M usa) berdo'a, “Ya Tuhanku, 
ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat 
Engkau, dan Engkau adalah M aha Penyayang dari semua penyayang." 


Kosakata: Al-Way : AI (al-A“raf/7: 150) 


Kata benda jamak dari bentuk kata tunggal -$ yakni lauh, 


lempengan, lembaran dan sebagainya, mungkin dari papan, batu, tulang, 
daun lontar, kertas dan seterusnya untuk mencatat dan menuliskan naskah- 
naskah suci, naskah sejarah, sastra dan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan itu. Pada masa itu tentu kertas belum ada. Dalam ayat ini tidak 
disebutkan bahwa lauh-lauh Taurat yang dilemparkan itu pecah atau rusak, 
sebab setelah kemarahan M usa reda ia mengambil kembali naskah yang 
berisi ajaran Allah itu masih dalam keadaan utuh (7: 154), berbeda dengan 
yang terdapat dalam Bibel (Keluaran xxxii. 19) yang mengatakan sengaja 
dipecahkan oleh M usa. Rasanya sulit dapat diterima bahwa seorang utusan 
Allah, betapapun marahnya akan melemparkan naskah suci yang berisi 
ajaran-ajaran Allah akan memecahkan dan merusaknya. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 487 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa Bani Israil telah menyembah 
patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri sepeninggal M usa pergi ke Bukit 
Sinai memenuhi panggilan Tuhannya. Pada ayat ini menerangkan tentang 
sikap Nabi M usa terhadap perbuatan kaumnya yang lemah imannya itu, serta 
menerangkan sikap M usa terhadap Harun, yang seolah-olah tidak melarang 
kaumnya yang berbuat sesat itu. 


Tafsir 

(150) Ayat ini menjelaskan Sikap Nabi Musa terhadap perbuatan 
kaumnya yang telah menyembah anak sapi. Ia sedih karena merasa segala 
usaha dan perjuangannya yang berat selama ini tidak memperoleh hasil yang 
diinginkannya. Ia sangat marah kepada saudaranya Harun yang telah 
dijadikan sebagai wakilnya untuk memimpin kaumnya sepeninggal ia pergi 
menemui panggilan Tuhannya ke bukit Sinai, seakan-akan Harun tidak 
melaksanakan tugasnya, dan membiarkan kaumnya sesat, tidak menegur dan 
mengambil tindakan sedikit pun terhadap mereka yang ingkar. Musa pun 
merasa takut kepada Allah dan merasa khawatir akan menerima kemurkaan 
Allah kepadanya dan kaumnya yang telah menjadi musyrik. 

Dalam keadaan sedih, putus asa yang bercampur marah terlontarlah 
perkataan yang keras yang ditujukan kepada saudaranya Harun dan 
kaumnya, yang menyatakan tugas dan amanat yang diberikannya kepada 
Harun telah sia-sia, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. D engan susah 
payah ia telah mengajar dan mendidik kaumnya, sehingga mereka telah 
beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada-Nya saja. Ia baru saja 
menerima wahyu A Ilah yang berisi petunjuk dan syariat yang akan diajarkan 
kepada kaumnya. Apa yang terjadi pada kaumnya ketika ia kembali sangat 
berlawanan dengan yang dikehendakinya. Yang diinginkannya ialah agar 
kaumnya tetap menyembah Allah Yang Maha Esa sepeninggalnya, 
kemudian ketundukan dan kepatuhan itu akan bertambah, setelah ia dapat 
mengajarkan wahyu yang baru diterimanya dari Allah itu. Sedang yang 
terjadi adalah pekerjaan yang paling buruk dan yang paling besar dosanya 
yaitu memperserikatkan T uhan. 

Selanjutnya Musa berkata kepada kaumnya. Mengapa kamu sekalian 
tidak sabar menanti kedatanganku kembali sesudah bermunajat kepada 
Tuhan, sampai kamu membuat patung dan menyembahnya seperti 
menyembah Allah, padahal aku hanya terlambat sepuluh malam. Apakah 
kamu mempunyai prasangka lain terhadapku karena keterlambatanku itu. 

M enurut suatu riwayat, bahwa Samiri pernah berkata kepada Bani Israil 
sewaktu ia memperlihatkan patung anak sapi yang baru dibuatnya kepada 
mereka: Ini adalah tuhanmu dan tuhan M usa, sesungguhnya M usa tidak akan 
kembali dan sesungguhnya ia telah mati. 

Dalam kemarahannya Nabi Musa melemparkan lauh-lauh yang ada di 
tangannya, tetapi bukan bermaksud hendak merusaknya, seperti disebutkan 


488 7. AL-A'RAF Juz 9 


dalam Perjanjian Lama, "maka bangkitlah amarah M usa: dilemparkannyalah 
kedua lauh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu." 
(Keluaran 32:19). Nyatanya dalam 7:154 benda-benda itu masih utuh, berisi 
ajaran Allah. Rasanya kurang hormat (kalau tidak akan dikatakan menghina 
Tuhan) bila menduga bahwa Utusan Allah telah menghancurkan lauh-lauh 
yang berisi ajaran-ajaran Allah dalam kemarahannya yang tak terkendalikan 
itu, lalu memegang ubun-ubun Harun, karena ia mengira bahwa Harun tidak 
berusaha sungguh-sungguh mencegah perbuatan kaumnya menyembah 
patung anak sapi itu, dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama ia 
pergi ke Bukit Sinai, atau melaporkan perbuatan kaumnya yang telah sesat 
itu. Sangkaan M usa kepada Harun ini dilukiskan dalam firman Allah sebagai 
berikut: 


DEAL » PT Or tape AA AN KTA AAA 


“Dia (Musa) berkata, “Wahai Harun! apa yang menghalangimu ketika 
engkau melihat mereka telah sesat, (sehingga) engaku tidak mengikuti aku?” 
Apakah engkau telah (sengaja) melanggar perintahku?” (“ 4h420: 92-93) 


Perkataan Musa dijawab oleh Harun, “Wahai anak ibuku, janganlah 
engkau tergesa-gesa mencela aku, dan jangan pula tergesa-gesa memarahi 
aku, karena menyangka aku tidak bersungguh-sungguh melaksanakan 
perintahmu dan tidak menghalangi mereka. Sebenarnya aku telah berusaha 
menghalangi mereka dari mengerjakan perbuatan sesat itu dan memberi 
nasihat kepada mereka. Tetapi mereka memandangku orang yang lemah, 
bahkan mereka hampir saja membunuhku. Janganlah engkau bertindak 
terhadapku dengan tindakan yang menyenangkan musuh: mereka gembira 
dan tertawa lantaran bencana yang menimpa diriku, janganlah engkau 
masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang suka mengerjakan 
perbuatan yang berakibat kerugian bagi diriku sendiri, yaitu golongan yang 
menyembah patung anak sapi, aku sendiri bukanlah termasuk golongan itu.” 

Sikap Musa dan Harun yang berbeda terhadap perbuatan kaumnya itu 
menunjukkan pula perbedaan watak kedua orang Nabi Allah ini. Musa 
adalah orang yang keras dan tegas menghadapi suatu perbuatan sesat yang 
dilarang Allah, sedang Harun adalah orang yang lemah lembut dan tidak 
mau menggunakan kekerasan dalam menghadapi perbuatan sesat. 

(151) Mendengar jawaban Harun itu, lembutlah hati M usa, dan beliau 
pun berkata sambil berdoa, “Wahai Tuhanku, ampunilah aku terhadap 
perbuatanku yang terlalu kasar terhadap saudaraku, baik berupa perkataan 
maupun perbuatan, dan ampunilah segala kelemahan saudaraku sebagai 
wakil dan penggantiku dalam bertindak terhadap orang-orang yang sesat itu. 
Wahai Tuhanku masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu yang luas dan 
Engkaulah Tuhan Y ang Maha Pengasih." 


Juz 9 7. AL-A'RAF 489 


Dengan doa Nabi Musa itu hilanglah harapan-harapan orang yang 
menginginkan terjadinya perpecahan antara M usa dan Harun, dan orang-orang 
yang menginginkan agar M usa bertindak keras terhadap saudaranya Harun itu. 

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Harun tidak terlibat sedikit pun 
dalam perbuatan kaumnya yang menyembah anak sapi, sesuai dengan 
pernyataannya kepada saudaranya M usa itu. 


Kesimpulan 

1. Setelah Musa melihat kaumnya menyembah patung anak sapi, maka ia 
pun sedih dan marah kepada Harun, karena ia menyangka bahwa Harun 
tidak melakukan suatu tindakan terhadap kaumnya yang sesat itu. 

2. Setelah Harun menjelaskan duduk perkaranya kepada M usa, maka Musa 
pun mohon ampun dan petunjuk kepada Allah atas kekasarannya kepada 
saudaranya. 

3. Ayat ini menegaskan bahwa Harun adalah Nabi yang tidak terlibat sedikit 
pun dalam perbuatan syirik bersama kaumnya, bahkan ia berusaha keras 
melarangnya. 


AMPUNAN ALLAH BAGI BANI ISRAIL YANG BERTOBAT 


GnyduAssng AB GAYA SERING 


3A ai ia 


ga r M4 AB AAN pea NA GAdA ANGIN 
BI TA eh SKA Gor: Bina 


Long G3 


22322 T9 
DI Aya PAP KA NA isa ia 


Terjemah 

(152) Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan (patung) anak sapi 
(sebagai sembahannya), kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka 
dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah Kami memberi 
balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. (153) Dan orang- 
orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertobat dan beriman, 
niscaya setelah itu Tuhanmu M aha Pengampun, M aha Penyayang. (154) Dan 
setelah amarah M usa mereda, diambilnya (kembali) lauh-lauh (Taurat) itu: 
di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang 
takut kepada Tuhannya. 


490 7. AL-A'RAF Juz 9 


Kosakata: 'ijl J-s (al-A'rat/7: 152) 
“jl, kata benda tunggal, jamak 'ujul, 'ijalah J'-- kas anak sapi. Dalam 


ayat ini seperti dalam ayat-ayat yang lain anak sapi yang disebutkan, anak 
sapi sembahan yang terbuat dari emas. Masyarakat Israil yang sebelum itu 
tinggal di M esir, mereka hidup dalam kebodohan, mereka samasekali tidak 
mengenal arti tauhid dan keimanan. Y ang mereka kenal hanya orang M esir 
yang sangat mendewakan Apis, anak sapi yang menjadi sembahan 
masyarakat M esir. Ketika Bani Israel sudah keluar dari M esir pengaruh ini 
sangat dalam pada mereka. Sementara M usa pergi ke Gunung Horeb (Sinai) 
untuk memenuhi janjinya dengan Tuhan, ada orang yang pandai dan lihai, 
yang oleh Al-Our'an disebut Samiri memanfaatkan kesempatan itu dengan 
membuat anak sapi dari emas yang dapat bersuara seperti suara sapi 


(melenguh) untuk menjadi sembahan mereka (al-A'raf/7: 148, 20: 85-97). 
Bibel (Keluaran bab 32) menyebutkan bahwa anak sapi itu dibuat oleh Harun, 
padahal sebelum itu Harun telah mengatakan kepada kaumnya bahwa yang 
patut disembah hanya Tuhan Y ang M aha Esa (20: 90). 


Munasabah 

Pada ayat-ayat terdahulu telah diterangkan tentang kesedihan dan 
kemarahan Nabi M usa terhadap Nabi Harun K emudian ia menyesali dirinya 
dan berdoa kepada Tuhan agar diampuni atas perbuatannya yang kurang 
baik itu. Pada ayat ini diterangkan akibat yang akan diterima oleh para 
penyembah patung anak sapi itu dan ampunan bagi mereka yang benar-benar 
bertobat kepada Allah. Dan Musa pun mengumpulkan kembali lauh-lauh 
yang telah dilemparkannya oleh sebab kemarahannya melihat perbuatan 
kaumnya menyembah anak sapi. 


Tafsir 

(152) Semua orang Bani Israil yang telah menyembah patung anak sapi, 
seperti Samiri dan pengikut-pengikutnya, dan yang tidak mau bertobat 
kepada Allah kelak akan mendapat kemarahan Allah dan tobat mereka tidak 
akan diterima lagi, kecuali dengan membunuh nafsu mereka, sebab akan 
hidup terhina di dunia ini. Sebagaimana firman Alah dalam AI-B agarah/2: 54 : 


“ 


PeaaNTA LINA K3 AR ASIN 
MEP NK se Ka Laut 


“Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku! 
Kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan 
(patung) anak sapi (sebagai sesembahan), karena itu bertobatlah kepada 


Juz 9 7. AL-A'RAF 491 


Penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi Penciptamu. 
Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, Dialah Y ang Maha Penerima tobat, 
M aha Penyayang. (al-B agarah/2: 54) 


Menurut sebagian ahli tafsir bahwa kalimat, “Demikian kami memberi 
balasan kepada orang-orang yang membuat kebohongan” dalam ayat ini 
ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, sebagai peringatan bagi orang- 
orang Yahudi yang berada di sekitar Medinah waktu itu. Akibat sikap dan 
tindak-tanduk mereka (kaum Y ahudi) kepada Nabi M usa dahulu. Seandainya 
orang Yahudi di sekitar Medinah tetap bersikap demikian, tidak mau 
mengikuti Rasulullah saw, dengan seruannya, maka mereka akan mendapat 
kebinasaan dan kehinaan di dunia dan di akhirat tentu saja mereka akan 
mendapat azab yang pedih. 

Menganut salah satu dari kedua pendapat ini, tidaklah menyalahi isi 
kandungan ayat, karena salah satu tujuan pendapat ini adalah untuk 
menyebutkan kisah umat-umat yang dahulu sebagai tamsil dan ibarat bagi 
generasi yang akan datang kemudian. Semoga kesalahan yang pernah 
dilakukan oleh orang-orang dahulu itu tidak terulang oleh generasi yang 
akan datang. 

Ayat ini juga memperingatkan bahwa seperti pembalasan yang tersebut 
dalam ayat ini, Allah memberikan pembalasan kepada mereka yang 
mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Diriwayatkan dari Abi @atadah, 
ia berkata, “Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada Bani Israil pada waktu 
Nabi Musa saja, tetapi ditujukan kepada semua orang yang mengadakan 
kedustaan terhadap A Ilah.” 

(153) Orang yang mengerjakan kejahatan dan kemaksiatan, kemudian ia 
bertobat setelah mengerjakan kejahatan itu dengan bertobat yang sebenar- 
benarnya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, serta 
berusaha mengerjakan amal saleh sebanyak-banyaknya, maka tobat mereka 
akan diterima Allah, dan Allah akan memberikan ampunan kepada orang- 
orang yang benar-benar bertobat dengan hati yang ikhlas. 

Dalam ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa berapa pun besar dosa 
yang telah dikerjakan oleh seseorang, pasti akan diampuni Allah, asal saja ia 
mau bertobat dengan sebenarnya, dan mau melaksanakan semua syarat- 
syarat tobat agar diterima Allah. Sesungguhnya Allah tidak langsung 
mengazab hamba-Nya yang bersalah, tetapi selalu memberikan kesempatan 
kepada mereka untuk bertobat dan menyesali kejahatan yang telah 
dikerjakannya itu dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang 
diridai oleh Allah. 

(154) Setelah Musa tenang kembali dan hilang amarahnya, akibat salah 
sangka kepada saudaranya Harun, dan setelah memohon rahmat dan 
ampunan dari Tuhannya, maka ia mengumpulkan kembali lauh-lauh yang 
dilemparkannya itu, dan dari padanya disalin Taurat yang mengandung 
petunjuk dan rahmat bagi kaumnya. 


492 7. AL-A'RAF Juz 9 


Kesimpulan 

1. Allah mengingatkan mereka yang menyembah patung anak sapi itu 
dengan azab yang berupa kehinaan di dunia, serta azab yang pedih di akhirat. 

2. Allah akan menerima tobat hamba-hamba-Nya yang telah melakukan 
kejahatan, asal mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, dan 
melaksanakan syarat-syarat tobat yang diterima A Ilah. 

3. Setelah Musa hilang amarahnya ia pun mengumpulkan lauh-lauh yang 
dilemparkan karena kemarahannya itu. 


BERITA KERASULAN MUHAMMAD 
DALAM TAURAT DAN INJIL 





£ Rm - , “ :: 


3035 Ing ALA PA hg 1 KE OKE ANK, Ian ya 322 
09 m0903 AR PA NAN YAN nol 
Ea ARIE WAT AM GOA AT 
OLS PA II Ara JA SAN pa 
Terjemah 


(155) Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk 
(memohon tobat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 493 


Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, “Ya Tuhanku, jika 
Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. 
Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang 
yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari-M u, Engkau 
sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri 
petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, 
maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun 
yang terbaik.” (156) Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di 
akhirat. Sungguh, kami kembali (bertobat) kepada Engkau. (Allah) 
berfirman, “Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa saja yang Aku 
kehendaki dan rahmat-K u meliputi segala sesuatu. Maka akan A ku tetapkan 
rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan 
orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.” (157) (Yaitu) Orang- 
orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang 
(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada 
mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari 
yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan 
mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban- 
beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang 
yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti 
cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (A I-Gur' an), mereka itulah 
orang-orang beruntung. 


Kosakata: al-U mmiy (AS! (al-A 'raf/7: 157) 


al-Ummiy secara bahasa berarti “yang tidak dapat membaca dan 
menulis.” Yi artinya pemberantasan buta huruf. Dalam Al-Gur'an 
lafal —i dalam bentuk mufrad disebutkan dua kali, yaitu pada surah al-A'raf 
ayat 157 dan 158, dalam bentuk jamak disebutkan empat kali, yaitu » 
(orang-orang yang buta huruf) dalam surah al-Bagarah ayat 78 dan vi 
(orang-orang buta huruf) dalam surah Ali “Imran ayat 20 dan 75, serta surah 
al-Jumu'ah ayat 2. Pada ayat 157 surah al-A'raf ini Allah menerangkan 
beberapa sifat Rasul Muhammad saw yaitu Nabi yang tidak dapat tulis baca 
huruf, kedatangannya telah diisyaratkan dalam kitab Taurat dan Injil, 
menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, menghalalkan yang 
baik dan mengharamkan yang buruk, dan menghilangkan beban-beban serta 
belenggu yang memberatkan. Meskipun Rasul Muhammad saw seorang 
yang tidak dapat baca tulis huruf (buta huruf) tetapi beliau seorang yang 
cerdas (faanah), arif bijaksana dan pandai membaca situasi dan keadaan 
yang dihadapi. Sifat tidak dapat membaca huruf ini mengandung pengertian 
bahwa Al-Gur'an yang mengandung hukum-hukum, petunjuk untuk 
kehidupan yang baik dan berisi kisah-kisah para Nabi terdahulu adalah dari 
Allah, bukan buatan Muhammad sendiri, dan bukan dari hasil belajar dan 


494 7. AL-A'RAF Juz 9 


membaca kitab-kitab suci terdahulu seperti Taurat dan Injil meskipun isinya 
ada persamaannya, beliau adalah tidak dapat membaca huruf dari kitab 
manapun. Hadis-hadis yang keluar dari beliau juga bukan hasil dari 
membaca, tetapi semuanya adalah petunjuk dari Allah, baik melalui wahyu 
yang dibacakan (wahyun matluw) yaitu A I-Our'an maupun wahyu yang tidak 
dibacakan (wahyu gairu matluw) yaitu Hadis. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa Bani Israil telah menyembah 
patung anak sapi selama kepergian M usa bermunajat kepada Tuhannya di 
Bukit Sinai, dan Musa marah kepada Harun akibat perbuatan mereka itu, 
kemudian Musa memohon rahmat dan ampunan kepada Allah atas segala 
kesalahannya diikuti pula oleh pernyataan tobat oleh sebagian Bani Israil 
kepada Allah atas perbuatan sesat mereka. Pada ayat ini diterangkan bahwa 
M usa memilih tujuh puluh orang pemuka kaumnya untuk bermunajat kepada 
Tuhan di Bukit Sinai, dan sebagai pernyataan tobat atas kesalahan yang 
mereka lakukan. Pada waktu munajat ini Allah menurunkan wahyu-N ya 
kepada Musa berupa syariat yang berisi perintah-perintah dan larangan- 
larangan, dan juga berisi isyarat tentang kedatangan Muhammad saw di 
kemudian hari sebagai Nabi dan Rasul terakhir. 


Tafsir 

(155) M usa memilih tujuh puluh orang pilihan dari kaumnya untuk pergi 
bersama-sama ke suatu tempat di Bukit Sinai untuk bermunajat kepada 
Tuhannya. Menurut para mufassir, siapa orang yang dipilih dan di mana 
tempatnya yang ditentukan itu telah diwahyukan Allah sebelumnya kepada 
Musa. Para mufassir berbeda pendapat: apakah Musa diperintahkan oleh 
Allah pergi ke Bukit Sinai bersama tujuh puluh orang pilihan Bani Israil itu 
setelah mereka menyembah patung anak sapi dengan maksud menyatakan 
tobat kepada Allah atau bersamaan waktunya dengan waktu memohon 
kepada Allah agar Dia memperlihatkan diri-Nya dengan jelas. Jika dilihat 
susunan ayat dan urutan kisah M usa dalam Surah al-A'r4f ini, dapat diambil 
kesimpulan bahwa kepergian M usa bersama tujuh puluh orang pilihan ini 
setelah Bani Israil menyembah patung anak sapi, yakni sesudah kepulangan 
M usa menemui Tuhannya ke Bukit Sinai selama empat puluh hari dan empat 
puluh malam. 

M usa berangkat bersama tujuh puluh orang pilihan menuju tempat yang 
telah ditentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi yang 
disebabkan petir yang amat dahsyat, Musa pun berdoa kepada Tuhannya, 
“Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau membinasakan mereka, maka aku 
berharap agar Engkau membinasakan mereka sebelum mereka pergi 
bersamaku ke tempat ini, dan agar Engkau membinasakan aku pula, 
sehingga aku tidak menghadapi kesulitan yang seperti ini, yang memberi 
kesempatan bagi mereka untuk mencela dan menuduhku, bahwa aku telah 


Juz 9 7. AL-A'RAF 495 


membawa orang-orang pilihan ke tempat ini untuk dibinasakan. Oleh karena 
Engkau tidak membinasakan mereka sebelum mereka aku bawa bersamaku 
ke sini, maka janganlah mereka Engkau binasakan sekarang, sesudah aku 
bawa kemari.” 

Dalam ayat ini diterangkan mengapa pemuka Bani Israil pilihan itu 
diazab Allah dengan petir yang dahsyat. Pada firman Allah yang dijelaskan 
sebab-sebabnya mereka disambar petir dan akibat yang mereka alami. 
Sebagaimana firman-N ya: 


24 


Saba Ia AL Ben BL ALE A2 aa Da Pe EA Aa Bag 
DEA kan II SET AT AN NP SR 


p . j, Gen 3 - bungo tee 
“23 1.» EN UAN KAK, 1 vb 
AN pan AANG 


“Dan (ingatlah) ketika kamu berkata, “Wahai Musa! Kami tidak akan 
beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas,” maka 
halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikannya. Kemudian, K ami 
bangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.” (al-B agarah/2: 
55-56) 


Tetapi dalam Perjanjian Lama diterangkan bahwa Bani Israil yang 
menyembah berhala (di dalam Al-Gur'an patung anak sapi) itu ialah Bani 
Israil tujuh puluh orang pilihan bersama-sama dengan Harun. Perbuatan 
menyembah berhala itu mereka lakukan sewaktu berada di Bukit Sinai, pada 
waktu Nabi M usa sendiri menghadap Tuhan (baca perjanjian Lama 31:2-35). 

Dalam Kitab Bilangan xvi:20-25, disebutkan tentang keingkaran dan 
kedurhakaan Bani Israil terhadap Musa, lalu mereka diazab Allah. 
Sedangkan Bani Israil yang sempat lari dibakar oleh sambaran petir. 

Selanjutnya Musa memohon kepada Allah, “Janganlah Engkau Ya 
Tuhan, membinasakan kami disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh 
orang-orang yang kurang akal yang meminta agar dapat melihat Engkau." 

Semua itu merupakan cobaan dari Allah terhadap mereka. Tetapi mereka 
tidak tahan dan tidak kuat menghadapi cobaan itu sehingga mereka tetap 
mendesak Musa agar Tuhan memperlihatkan zat-Nya kepada mereka. 
Karena tindakan mereka itulah mereka diazab dengan petir (halilintar) 
sehingga mereka mati semua. Kemudian Allah menghidupkan mereka 
kembali agar mereka bertobat dan bersyukur terhadap nikmat Allah yang 
telah dilimpahkan-N ya kepada mereka. Cobaan itu merupakan ujian Tuhan 
kepada hamba-hamba-Nya, dengan cobaan itu akan sesat orang-orang yang 
tidak kuat imannya, dan dengan cobaan itu pula Dia memberi petunjuk 
kepada hamba-N ya yang kuat imannya. 

Selanjutnya Musa berdoa, “Wahai Tuhan kami, Engkaulah yang 
mengurus segala urusan kami, mengawasi segala apa yang kami kerjakan, 
maka ampunilah kami terhadap segala perbuatan dan tindakan kami yang 
mengakibatkan azab bagi kami. Beri rahmatlah kami, karena Engkaulah 


496 7. AL-A'RAF Juz 9 


sebaik-baik Pemberi rahmat dan Pemberi ampun. Hanya Engkaulah yang 
mengampuni segala dosa dan memaafkan segala kesalahan kami. 
M engampuni dan memaafkan itu bukanlah karena sesuatu maksud tertentu, 
tetapi semata-mata karena sifat-Mu yang Maha Pengampun dan Maha 
Pemaaf.” 

(156) Selanjutnya M usa berdoa, “Berilah kami kebajikan di dunia, yaitu 
sehat jasmani dan rohani, diberi keturunan penyambung hidup dan penerus 
cita-cita, diberi kehidupan dalam keluarga yang diliputi rasa kasih sayang, 
dianugerahi rezeki yang halal, serta taufik dan hidayah, sehingga bahagia 
pula hidup di akhirat. Sesungguhnya kami berdoa dan bertobat kepada 
Engkau, kami berjanji tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan terlarang 
dan kami kembali kepada iman yang sebenar-benarnya, serta mengamalkan 
amal yang saleh yang Engkau ridai." 

Allah berfirman, “rahmat-Ku lebih cepat datangnya kepada hamba- 
hamba-K u daripada amarah-K u, dan azab-K u khusus A ku limpahkan kepada 
hamba-hamba-Ku yang Aku kehendaki, yaitu orang-orang yang berbuat 
kejahatan, ingkar dan durhaka.” Tentang rahmat, nikmat dan keutamaan-K u, 
semuanya itu meliputi alam semesta, tidak satu pun dari hamba-Ku yang 
tidak memperoleh-Nya, termasuk orang-orang kafir, orang-orang yang 
durhaka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang 
Muslim, penyembah patung anak sapi dan sebagainya. Sesungguhnya jika 
bukanlah karena rahmat, nikmat, dan keutamaan-Ku, niscaya telah aku 
binasakan seluruh alam ini, karena kebanyakan orang kafir, durhaka, yang 
selalu mengerjakan kemaksiatan. 


HN isa aye PA Te Ai, 


K3 


KANAN Tae 


“Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah 
mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk 
bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan (hukuman)- 
nya, sampai waktu yang sudah ditentukan.” (F tir/35: 45) 


Allah menegaskan bahwa rahmat, nikmat Allah yang diberikannya 
kepada orang-orang kafir, sifatnya sementara, tidak abadi, dan tidak 
sempurna, sedangkan rahmat yang sempurna dan abadi akan dianugerahkan- 
Nya kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang menunaikan 
zakat. 

Dalam ayat ini disebut zakat, tidak disebut amal lain yang tidak kalah 
nilainya dari zakat. Hal ini ada hubungannya dengan banyaknya orang yang 
enggan mengeluarkan zakat dibanding banyaknya orang yang enggan 
mengerjakan amal lain yang diperintahkan Allah. Juga merupakan isyarat 


Juz 9 7. AL-A'RAF 497 


kepada sifat orang Yahudi yang sangat cinta kepada harta dan enggan 
menyerahkan sebagian hartanya di jalan A Ilah. 

Penetapan rahmat, nikmat dan keutamaan secara istimewa kepada orang- 
orang yang takwa dan menunaikan zakat itu adalah seperti ketetapan Allah 
secara istimewa kepada orang-orang yang membenarkan ayat-ayat-N ya, dan 
mengakui keesaan Allah dan kebenaran rasul-rasul-Nya yang telah diutus- 
Nya dengan pengakuan yang didasarkan atas pengetahuan dan keyakinan, 
bukan berdasarkan taklid dan pengaruh adat kebiasaan nenek-moyang 
mereka. 

(157) Sifat-sifat Muhammad sebagai Rasul ialah: 

1. Nabi yang ummi (buta huruf) 

Dalam ayat ini diterangkan bahwa salah satu sifat Muhammad saw ialah 
tidak pandai menulis dan membaca. Sifat ini memberi pengertian bahwa 
orang yang ummi tidak mungkin membaca Taurat dan Injil yang ada pada 
orang-orang Yahudi dan Nasrani, demikian pula cerita-cerita kuno yang 
berhubungan dengan umat-umat dahulu. Hal ini membuktikan bahwa risalah 
yang di bawa oleh Muhammad saw itu benar-benar berasal dari Tuhan Y ang 
M aha Esa. Mustahil seseorang yang tidak tahu tulis baca dapat membuat dan 
membaca Al-Our'an dan hadis yang memuat hukum-hukum, ketentuan- 
ketentuan ilmu pengetahuan yang demikian tinggi nilainya. Seandainya 
Al-@ur'an itu buatan Muhammad, bukan berasal dari Tuhan Semesta Alam 
tentulah manusia dapat membuat atau menirunya, tetapi sampai saat ini 
belum ada seorang manusia pun yang sanggup menandinginya. 


Aoa 2, £ aa Yen 33 ate » s2 9 poet Pa 
EN TENIS IS nd ET, 
“Dan engkau (Muhammad) tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum 
(Al-Gur'an) dan engkau tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan 
kananmu: sekiranya (engkau pernah membaca dan menulis), niscaya ragu 
orang-orang yang mengingkarinya." (al-'A nkabut/29: 48) 


2. Kedatangan Nabi M uhammad telah diberitakan dalam T aurat dan Injil 

Kedatangan M uhammad sebagai Nabi dan Rasul penutup diisyaratkan di 
dalam Taurat (Kejadian xxi. 13,18: Ulangan xvili. 15) dan Injil (Yohanes 
xiv. 16), di dalam Al-Our'an disebutkan dengan jelas bahwa mereka pun 
sudah mengenal pribadi Muhammad dan akhlaknya : 


G5 2 Pa AD PEG BA NataA on Cenoh pe " SA 2 AT 
SI PST AA PUT AE RAS AS EN AAGAN 
tp3. Sp Ahe 
Opok ey 


Orang-orang yang telah Kami beri Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya 
(Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. 


498 7. AL-A'RAF Juz 9 


Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal 
mereka mengetahui(nya). (al-B agarah/2: 146) 


Yahudi dan Nasrani telah menyembunyikan pemberitaan tentang akan 
diutusnya Muhammad saw dengan menghapus pemberitaan ini dan 
menggantinya dengan yang lain di dalam Taurat dan Injil. Banyak ayat 
Al-Gur'an yang menerangkan tindakan-tindakan orang-orang Yahudi dan 
Nasrani mengubah isi Taurat. 

Sekalipun demikian masih terdapat ayat-ayat Perjanjian Lama dan 
Perjanjian Baru mengisyaratkan akan kedatangan M uhammad itu. Dalam 
kitab Kejadian xi:13 diterangkan bahwa akan datang seorang Nabi akhir 
zaman nanti dari keturunan Ismail. 

Dari Taurat ada beberapa isyarat yang dapat dijadikan dalil untuk 
menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw adalah seorang nabi di antara 
nabi-nabi. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dinobatkan oleh 
Tuhan itu akan timbul dari saudara-saudara Bani Israil, tetapi bukan dari 
Bani Israil itu sendiri. Adapun saudara-saudara Bani Israil itu ialah Bani 
Ismail (ras Arab), sebab Ismail adalah saudaranya yang lebih tua dari Ishak 
bapak Nabi Y a' gub. Dan Nabi Muhammad saw sudah jelas adalah keturunan 
Bani Ismail. 

Kemudian dalam kitab Kalnest terdapat kata, “Y ang seperti engkau" 
yang memberikan arti bahwa nabi yang akan datang haruslah seperti Nabi 
M usa, Nabi yang membawa syariat baru (agama Islam) yang juga berlaku 
untuk bangsa Israil, kemudian diterangkan lagi bahwa nabi itu tidak 
sombong, sejak sebelum menjadi nabi. Sebelum menjadi Nabi beliau sudah 
disenangi orang, terbukti dengan pemberian gelar oleh orang Arab 
kepadanya “Al-Amin”: yang artinya, “Orang yang dipercaya”. Jika beliau 
orang yang sombong, tentu beliau tidak akan diberi gelar yang amat terpuji 
itu. Setelah menjadi Nabi beliau lebih ramah dan rendah hati. 

Umat Nasrani menyesuaikan Nubuat itu kepada Nabi Isa di samping 
mereka mengakui bahwa Isa mati terbunuh (disalib). Hal ini jelas 
bertentangan dengan ayat Nubuat itu sendiri. Sebab Nabi itu haruslah tidak 
mati terbunuh. Disebutkan pula bahwa Tuhan telah datang dari Bukit Sinai, 
maksudnya memberikan wahyu kepada M usa dan telah terbit bagi mereka di 
Seir (Ulangan ii. 1-8)”, maksudnya menurunkan kepada Nabi Isa wahyu, 
serta gemerlapan cahayanya dari gunung Paran, maksudnya menurunkan 
wahyu kepada M uhammad saw. Paran (Faron) adalah nama salah satu bukit 
di Mekah. 

Dalam Yohanes xiv.16, xv.26 dan xvi.7 disebutkan Nubuat Nabi 
Muhammad saw sebagai berikut: “Maka ada pun apabila telah datang 
Periclytos, yang Aku telah mengutusnya kepadamu dari bapak, roh yang 
benar yang berasal dari bapak, maka dia menjadi saksi bagiku, sedangkan 
kamu menjadi saksi sejak semula. Perkataan “Periclytos” adalah bahasa 


Juz 9 7. AL-A'RAF 499 


Yunani, yang artinya sama dengan “Ahmad” dalam bahasa Arab. Hal ini 
sesuai dengan firman Allah sut: 


PA KT 5 PAN Ao ba aa Ao Teo KN eny RI 2 NET 
Pita ANTA AAA BIA IT AA Tab na sae JGN 


8 
era 


2139 sa La Ta 
Kes An ga Oudre 


“Dan (ingatlah) ketika Isa putera Maryam berkata, “Wahai Bani Israil! 
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab 
(yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan 
seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad 
(M uhammad).” (aj-taff/61: 6) 


Demikianlah sekali pun ada bagian Taurat dan Injil yang diubah, 
ditambah, dan dihilangkan, juga masih terdapat isyarat-isyarat tentang 
kenabian dan kerasulan Muhammad saw. Itu pulalah sebabnya sebagian 
ulama Y ahudi dan Ibrani yang mengakui kebenaran berita itu segera beriman 
kepada M uhammad dan risalah yang dibawanya, seperti Abdullah bin Salam 
dari kalangan Y ahudi, Tamim ad-Dari dari kalangan Nasrani. 

3. Nabi menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar 

Perbuatan yang ma'ruf ialah perbuatan yang baik, yang sesuai dengan 
akal sehat, bermanfaat bagi diri mereka sendiri, manusia dan kemanusiaan 
serta sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan perbuatan yang mungkar ialah 
perbuatan yang buruk, yang tidak sesuai dengan akal yang sehat, dan dapat 
menimbulkan mudarat bagi diri sendiri, bagi manusia dan kemanusiaan. 
Perbuatan ma'ruf yang paling tinggi nilainya ialah mengakui keesaan Allah, 
dan menunjukkan ketaatan kepada-Nya, sedang perbuatan mungkar yang 
paling buruk ialah menyekutukan A Ilah sut. 

4. M enghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk 

Yang dimaksud dengan yang baik ialah yang halal lagi baik, tidak 
merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani. Sedangkan yang dimaksud 
dengan buruk ialah yang haram, yang merusak akal, pikiran, jasmani dan 
rohani. 

5. Menghilangkan berbagai beban dan belenggu yang memberatkan 

M aksudnya ialah bahwa syariat yang dibawa Nabi M uhammad saw tidak 
ada lagi beban yang berat seperti yang dipikulkan kepada Bani Israil. 
Umpamanya mensyariatkan membunuh diri atau membunuh nafsu untuk 
sahnya tobat, mewajibkan gijai pada pembunuhan, baik yang disengaja 
ataupun yang tidak disengaja, tanpa membolehkan membayar diat, 
memotong bagian badan yang melakukan kesalahan, membuang atau 
menggunting kain yang terkena najis, dan sebagainya. Sesuai dengan firman 
Allah swt: 


500 7. AL-A'RAF Juz 9 


, 
Aa Pan ni 5:5 Lu A aer 22 —— Ea 2 Kamu Z1 steya 
PENA P3 La GP 


“Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 
kamu dan menyempurnakan nikmat-N ya bagimu, agar kamu bersyukur". (al- 
M #idah/5: 6) 


Demikian juga Rasululllah saw bersabda : 
(eng SI ly )) VyAE3 YG 1590653 cg pagi Yg Ig mag Ig ,A Yg Ng pia 


“Berilah kabar gembira dan janganlah memberikan kabar yang menakut- 
nakuti, mudahkanlah dan jangan mempersukar, bersatulah dan jangan 
berselisih.” (Riwayat al-B ukhzri dan M uslim) 


Sesungguhnya kepada Bani Israil telah diisyaratkan hukum-hukum yang 
berat, baik hukum ibadah, maupun hukum muamalat. Kemudian kepada 
Nabi Isa as diisyari'atkan hukum ibadah yang berat. Sedang syariat Nabi 
Muhammad saw, sifatnya tidak memberatkan, tetapi melapangkan dan 
memperingan tanggungan, baik yang berhubungan dengan hukum-hukum 
ibadah maupun yang berhubungan dengan hukum-hukum muamalat. 

Allah menerangkan cara-cara mengikuti Rasul yang telah disebutkan ciri- 
cirinya, agar bahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti, ialah beriman 
kepadanya dan kepada risalah yang dibawanya, menolongnya dengan rasa 
penuh hormat, menegakkan dan meninggikan agama yang dibawanya, 
mengikuti A I-@ur'an yang dibawanya. 


Kesimpulan 

1. Musa telah memilih tujuh puluh orang Bani Israil yang akan dibawanya 
pergi bersama ke Bukit Sinai sebagai yang telah dijanjikan Tuhan 
kepadanya untuk menerima wahyu dari Alah. 

2. Tujuh puluh orang Bani Israil pilihan itu kemudian disambar petir karena 
mereka meminta sesuatu yang mustahil, yaitu agar A Ilah memperlihatkan 
zat-Nya dengan jelas kepada mereka. 

3. Musa memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa yang telah 
diperbuat kaumnya. 

4. Rahmat Allah swt amat luas, dan rahmat-Nya itu ditetapkan-Nya untuk 
orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan beriman kepada-Nya, dan 
kepada Rasul yang diutus-N ya, yaitu Nabi Muhammad saw. 

5, Allah menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad saw yang diutus-Nya itu 
ialah: 

a. Tidak dapat menulis dan membaca. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 501 


b. Kedatangannya telah diberitakan dalam T aurat dan Injil. 

Cc. Menyuruh melakukan perbuatan ma'ruf dan melarang pekerjaan yang 
mungkar. 

d. M enghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. 

e. Agama yang dibawanya tidak sukar, tidak memberatkan, tetapi 
memudahkan dan meringankan. 

6. Bani Israil diminta untuk mengimani Nabi Muhammad, membantunya, 
dan menjalankan ajaran yang dibawanya. 


NABI MUHAMMAD DIUTUS 
KEPADA SELURUH UMAT MANUSIA 


Pe » an z - ATA | In 3 Agar 
KP ia SR ANAUAGAN ea jaan ANA AG 
h) P3. '. tag 


AGEN AA! Nsarsan Bahana In Sea 
geulis 
19 Te9 
Terjemah 


(158) Katakanlah (M uhammad), “Wahai manusia! Sesungguhnya aku ini 
utusan Allah bagi kamu semua, Yang memiliki kerajaan langit dan bumi: 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Y ang menghidupkan dan 
mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, (yaitu) 
Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat-N ya 
(kitab-kitab-N ya). Ikutilah dia, agar kamu mendapat petunjuk.” 


Kosakata: Rasulullah &J',.-, (al-A raf/7: 158) 

AJ, artinya utusan Allah, nabi atau Rasul Allah. Kata rasi! adalah 
bentuk jigah mubalagah dengan wazan fa'ul yang berarti maf'ul yaitu 
orang-orang yang diutus, maksudnya diutus oleh Allah. Muhammad saw 
adalah manusia biasa yang lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 53 tahun 
sebelum Hijrah, atau 20 April 570 M. Ayahnya bernama Abdullah dan 
ibunya bernama Aminah. Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Nabi 
dan Rasul, menerima wahyu pertamanya pada usia 40 tahun. Melaksanakan 
da'wah di Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke M edinah dan wafat 
disana pada usia 63 tahun. Ayat 158 surah al-A'raf ini menegaskan bahwa 
Nabi Muhammad saw diutus untuk seluruh umat manusia, tidak seperti 
Nabi-nabi terdahulu yang hanya diutus untuk suku atau bangsa tertentu saja. 


502 7. AL-A'RAF Juz 9 


Pada surah al-A Yzab/33: 40 Allah juga menegaskan bahwa Nabi M uhammad 
saw adalah Rasul Allah yang terakhir, artinya Allah tidak mengutus nabi 
atau rasul lain setelah beliau. Risalah atau misi kerasulan M uhammad saw 
berlaku universal (seluruh manusia) dan abadi (untuk selamanya) sampai 
hari Kiamat. 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu telah diterangkan bahwa kerasulan M uhammad saw 
telah diisyaratkan dalam Taurat dan Injil, dan menyebutkan kemuliaan 
orang-orang yang mengikuti agamanya, ia akan bahagia hidup di dunia dan 
di akhirat nanti. Maka pada ayat ini diterangkan tentang keumuman risalah 
yang dibawa Nabi Muhammad saw, yaitu agama yang berlaku seluruh umat 
manusia di dunia, tidak seperti risalah-risalah rasul yang sebelumnya hanya 
khusus untuk sesuatu umat saja. Dan beliau mengajak seluruh umat manusia 
agar mengikuti agama tersebut. 


Tafsir 

(158) A Ilah memerintahkan kepada M uhammad, agar ia menyeru seluruh 
umat manusia mengikuti agama yang dibawanya, di mana saja mereka 
berada, dan bangsa apa pun dia, agar dia menerangkan bahwa dia adalah 
Rasul Allah yang diutus kepada mereka semua. Keumuman risalah 
M uhammad saw dinyatakan lagi oleh firman A Ilah: 


Dan Kami tidak mengutus engkau (M uhammad), melainkan kepada semua 
umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 
peringatan... (Sab /34: 28) 


Dan firman Allah juga: 
Ae Ba 28 Io PN AG 
A3 SSEN AN d3 


.Al-Our'an ini diwahyukan kepadaku agar dengannya itu aku memberi 
peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Our'an 
kepadanya)... (al-A n' tm/6: 19) 


Demikian pula hadis Nabi yang menerangkan keumuman risalahnya 
sebagai berikut: 


0 L-09 - 08 o P ox Er LE 0 0 £ 0. oo? 
AB Tapak Sh Lipat 1 aa SCANI ya IE leg AS Una Cabai 


# 


£ Peer 3 E 0 GE - EC s0. 2 0 - SET 5 0. - 
Jess Se SI At J5 Bb ab demam PN 3 Hax3 


Juz 9 7. AL-A'RAF 503 


Dean LA 5, BAN Hileh TAS ASN Jai Sh ah Oh, 


(bag Sel stay) zale AS P1 tan RA up 


“Telah diberikan kepadaku lima hal, yang belum pernah diberikan kepada 
seorang Nabi pun sebelumku. Aku ditolong dengan memasukkan rasa takut 
kepada musuhku dalam jarak perjalanan sebulan, dan dijadikan bagiku bumi 
sebagai masjid (tempat salat) dan alat bersuci. Maka siapa saja dari umatku 
yang telah datang padanya waktu salat maka hendaklah ia salat (dimana pun 
ia berada), dan dihalalkan bagiku harta rampasan yang tidak dihalalkan 
kepada orang sebelumku, diberikan kepadaku syafa'at, dan Nabi lain diutus 
kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada semua umat manusia". 
(Riwayat al-B ukhxi dan M uslim) 


Allah menerangkan keesaan-Nya, yaitu tidak ada tuhan selain Dia, 
hanyalah Dia yang berhak disembah, karena Dialah yang mengurus langit 
dan bumi, mengatur alam seluruhnya. Dia menghidupkan segala yang hidup 
dan mematikan segala yang mati. Dalam ayat ini diterangkan bahwa ada tiga 
kekuasaan Tuhan yang utama: yaitu pemilik yang ada di langit dan bumi, 
satu-satunya Tuhan yang dapat disembah, Tuhan yang menghidupkan dan 
mematikan. 

Kemudian Allah memerintahkan seluruh manusia agar beriman kepada 
Allah dan beriman kepada Nabi yang ummi, beriman kepada wahyunya 
yaitu kitab-kitab terdahulu dan memerintahkan manusia agar mengikuti nabi 
tersebut. 

Rasul yang ummi itu memurnikan pengabdian kepada Allah, beriman 
kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para Nabi yang terdahulu. 
Setelah perintah beriman, Allah mengiringi dengan perintah agar manusia 
melaksanakan semua syariat yang dibawa Nabi M uhammad saw. 


Kesimpulan 

1. Nabi Muhammad saw diutus Allah kepada seluruh umat manusia. 

2. Allah yang berhak disembah, ialah Tuhan Yang Maha Esa dalam 
penciptaan-Nya, Esa dalam perbuatan-Nya, dan dalam keadaan-Nya, 
Dialah yang menghidupkan dan mematikan, hanya Dia sajalah yang 
berhak disembah. 

3. Nabi yang ummi, yang diutus Allah sebagai Nabi terakhir itu, benar- 
benar beriman kepada Tuhan Y ang Maha Esa, dan beriman pula kepada 
kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada rasul-rasul-N ya yang terdahulu. 


504 7. AL-A'RAF Juz 9 


NIKMAT ALLAH 
KEPADA BANI ISRAIL 


Gn inna 3 A93 ,63 


LI & iya 2tu PETA 
Waras Fian BASA paid 
LL AN -TPa AG Ne LOW Is Sega pa ad 3G Cat 
taat yg an 33, 2 Sa 2? » 2 
- 2 59 Kn dub demam TA 


ea TAAT A3 AAA Sa GPS AANG Kar Kd Ojur SAN 
Old ANE Ni 


Terjemah 

(159) Dan di antara kaum M usa itu terdapat suatu umat yang memberi 
petunjuk (kepada manusia) dengan (dasar) kebenaran dan dengan itu (pula) 
mereka berlaku adil menjalankan keadilan. (160) Dan Kami membagi 
mereka menjadi dua belas suku yang masing-masing berjumlah besar, dan 
Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, 
“Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” M aka memancarlah dari (batu) itu 
dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing- 
masing. Dan Kami naungi mereka dengan awan dan Kami turunkan kepada 
mereka mann dan salwa. (Kami berfirman), “Makanlah yang baik-baik dari 
rezeki yang telah Kami berikan kepadamu.” M ereka tidak menzalimi K ami, 
tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri. 


Kosakata: Inbajasat c-.-5! (al-A "raf/7: 160) 


Kata inbajasat merupakan kata kerja masa lalu (masi), dan bentuk 
musari” darinya adalah tanbajisu. Sedang arti dari inbajasat adalah 
memancar atau keluar (untuk air). Selain inbajasat, kata kerja lain yang 
mempunyai makna serupa adalah infajarat (yang terdapat antara lain pada 
surah al-Bagarah/2: 60). Namun demikian, antara keduanya terdapat 
perbedaan makna. Bila inbajasat berarti memancar atau keluar sedikit demi 
sedikit, maka infajarat maknanya memancar atau keluar dengan deras. 
Perbedaan makna ini tidak berarti bahwa di antara ayat-ayat itu terdapat 
pertentangan antara yang satu dengan lainnya. Y ang sedemikian ini karena 
pada surah al-A'raf yang dijelaskan adalah keadaan ketika air itu keluar atau 
memancar pada awalnya, sedang pada surah al-Bagarah menerangkan 
keadaan keluar atau memancarnya air setelah sekian lama. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 505 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu diterangkan keadaan umat Nabi Musa yang benar- 
benar mengikutinya, mereka mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. 
Pada ayat ini diterangkan pula tentang kaum Musa yang benar-benar 
mengikuti risalah yang dibawanya, dan diterangkan tentang nikmat Allah 
yang telah dianugerahkan kepada mereka. 


Tafsir 

(159) Di antara kaum Musa ada segolongan besar yang menunjukkan 
kepada manusia jalan yang benar sesuai dengan yang diperintahkan Allah, 
mengajak manusia berbuat kebajikan, menetapkan hukum di antara manusia 
dengan adil, tidak mengikuti hawa nafsu mereka, tidak makan makanan yang 
diharamkan Allah, tidak mengerjakan perbuatan yang terlarang, baik mereka 
itu berada pada masa M usa, maupun mereka berada pada masa sesudahnya. 

Keadaan kaum Musa ini dijelaskan lagi dalam firman A Ilah swt: 


yaa BPA B3 JNE Sa an palu el OA KITA yan 


Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang 
jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka (juga) 
bersujud (salat). (Ali “lmr4n/3: 113) 


Kaum M usa ada yang menerima dan melaksanakan petunjuk A Ilah swt 
dengan sepenuh hati. M ereka itu ada tiga macam: 

a. Kaum Musa yang ada pada masa Nabi Muhammad saw, atau setelah 
beliau meninggal, mereka membaca kitab Taurat, lalu beriman kepada 
Muhammad saw, sesuai dengan isyarat yang mereka baca dalam kitab 
Taurat. 

b. Kaum Musa yang benar-benar beriman kepada M uhammad saw setelah 
beliau meninggal dunia. 

c. Kaum Musa yang hidup dalam dua periode yaitu periode sebelum 
Muhammad diutus. Mereka beriman sepenuhnya kepada Nabi Musa. 
Setelah Muhammad diutus mereka beriman kepada M uhammad sesuai 
dengan petunjuk yang mereka dapati dalam T aurat. 


(160) Allah membagi kaum Musa (Bani Israil), baik yang beriman 
kepada Allah maupun yang ingkar kepada-Nya menjadi dua belas suku yang 
dinamakan “Sib”. Pada suatu perjalanan di tengah padang pasir, kaumnya 
menderita kehausan, maka Allah mewahyukan kepada Musa agar ia 
memukulkan tongkatnya kesebuah batu. Setelah Musa memukulkannya, 
maka terpancarlah dari batu itu dua belas mata air, sesuai dengan banyaknya 
suku-suku Bani Israil (al-B agarah/2: 60). Untuk masing-masing suku disediakan 
satu mata air dan mereka telah mengetahui tempat minum mereka, untuk 
menjaga ketertiban dan menghindarkan berdesak-desakan. 


506 7. AL-A'RAF Juz 9 


Kejadian ini merupakan mukjizat bagi Nabi Musa untuk membuktikan 
kerasulannya, dan untuk memperlihatkan kekuasaan Allah. Kalau dahulu dia 
memukulkan tongkatnya ke laut sehingga terbentanglah jalan yang akan 
dilalui Bani Israil untuk menyelamatkan diri dari pengejaran Fir'aun dan 
tentaranya, maka pada kejadian ini Musa memukulkan tongkatnya ke batu, 
sehingga keluarlah air dari batu itu untuk melepaskan haus kaumnya. K ejadian 
ini di samping merupakan mukjizat bagi Nabi M usa juga menunjukkan besarnya 
karunia Allah yang telah dilimpahkan-N ya kepada Bani Israil. 

Di samping karunia itu Allah menyebutkan karunia lain yang telah 
diberikan-N ya kepada Bani Israil, yaitu: 

1. Allah melindungi mereka dengan awan pada waktu mereka berjalan di 
tengah padang pasir dan pada waktu panas terik matahari yang membakar 
itu. Jika tidak awan yang melindungi, tentulah mereka terbakar oleh 
panasnya matahari. Hal ini terjadi ketika mereka meninggalkan negeri 
Mesir dan setelah menyeberangi Laut Merah. Mereka sampai di gurun 
pasir di Semenanjung Sinai dan ditimpa panas yang terik. Karena itu 
mereka minta agar Musa berdoa kepada Tuhan agar memberikan 
pertolongan-Nya. Maka Allah menolong mereka dengan mendatangkan 
awan yang dapat melindungi mereka dari panas terik matahari. 

2. Di samping itu Allah mengaruniakan pula kepada mereka makanan yang 
disebut “al-manna”, semacam makanan yang manis seperti madu, yang 
turun terus-menerus dari langit, sejak fajar menyingsing sampai matahari 
terbit. Di samping itu dianugerahkan Allah pula kepada mereka bahan 
makanan sejenis burung puyuh yang disebut “calwa”. 

3. Allah memerintahkan kepada mereka agar makan makanan yang halal, 
yang baik, berfaedah bagi jasmani dan rohani, akal dan pikiran. 


Allah telah melimpahkan karunia-Nya yang amat besar kepada Bani 
Israil, tetapi mereka tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengerjakan 
perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, ingkar kepada-Nya dan kepada 
Rasul-rasul-Nya, yang berakibat mereka mendapat azab dan siksaan-Nya. 
M ereka disiksa itu semata-mata karena perbuatan mereka sendiri, bukanlah 
karena Allah hendak menganiaya mereka. Tersebut dalam sebuah hadis Gudsi: 


GA 3 Ui AG ln ya dj FUN el2 GA lonte 
(Ha ot) JAS SN 33 er S2 MALAS Ksote 


“Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan 
(mengerjakan), kezaliman atas diri-Ku, dan Aku menjadikan perbuatan 
zalim itu (sebagai suatu perbuatan) yang diharamkan di antaramu, maka 
janganlah kamu saling berbuat zalim (di antara sesamamu). Wahai hamba- 
hamba-K u, kamu sekali-kali tidak akan dapat menimbulkan kemudaratan 
kepada-K u, sehingga Aku memperoleh kemudaratan karenanya, dan kamu 


Juz 9 7. AL-A'RAF 507 


sekalian tidak dapat memberi manfaat kepada-Ku, sehingga Aku 
memperoleh manfaat karenanya”. (Hadis Gudsi ialah firman Allah yang 
diucapkan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad, tetapi dia bukan 
merupakan ayat Al-Our'an. Riwayat M uslim) 


Kesimpulan 

1. Allah swt membagi Bani Israil dua belas suku, sesuai dengan asal 
keturunan mereka. 

2. Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada Bani Israil, di antaranya 
ialah memberi mereka minuman di saat mereka kehausan, melindungi 
mereka dengan awan di saat mereka di timpa panas yang amat terik, dan 
menurunkan kepada mereka makanan di saat mereka kelaparan, tetapi 
mereka tidak sedikitpun bersyukur kepada Allah swt. 

3. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia tidak akan merugikan Allah 
sedikit pun, akan tetapi tentu akan merugikan dirinya sendiri. 


PENGINGKARAN BANI ISRAIL TERHADAP PERINTAH 
ALLAH KETIKA MASUK BAITUL MAKDIS 


AI pa ena 2. CAT ega AN SKA 23 333 
Io Hita Rt se KO SES 


. 


Ne. KE sala BENANG atn33 Pa #3 
sgt 
Terjemah 


((161) Dan (ingatlah), ketika dikatakan kepada mereka (Bani Israil), 
“Diamlah di negeri ini (Baitulmagdis) dan makanlah dari (hasil bumi)nya di 
mana saja kamu kehendaki.” Dan katakanlah, “Bebaskanlah kami dari dosa 
kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya K ami 
ampuni kesalahan-kesalahanmu.” Kelak akan Kami tambah (pahala) kepada 
orang-orang yang berbuat baik. (162) Maka orang-orang yang zalim di 
antara mereka mengganti (perkataan itu) dengan perkataan yang tidak 
dikatakan kepada mereka, maka Kami timpakan kepada mereka azab dari 
langit disebabkan kezaliman mereka. 


508 7. AL-A'RAF Juz 9 


Kosakata: ' (“ah 4 (al-A "raf/7: 161) 


Kata hi“ah merupakan bentuk majdar dari kata kerja ha'a -yahu u, 
yang artinya adalah turun atau meluncur ke bawah. Sedangkan hi ah sendiri 
merupakan ungkapan bagi seseorang yang ingin membebaskan dirinya dari 
semua dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Selain 
itu, kata ini dapat pula diartikan sebagai do'a seseorang yang ingin 
melepaskan diri dari dosa-dosanya, sehingga hi'“ah dapat bermakna 
“bebaskanlah kami dari segala dosa dan kesalahan kami yang banyak lagi 
besar”. Al-Gur'an menggunakan kata dengan makna yang sama seperti ini 
sebanyak dua kali, yaitu pada surah al-A'raf ayat 161 dan pada Surah 
al-Bagarah ayat 58. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah diterangkan tentang banyaknya karunia 
yang telah dilimpahkan Allah kepada Bani Israil yang diberikan-N ya di saat- 
saat mereka sangat memerlukan karunia itu, seperti menganugerahkan air 
minum di saat mereka kehausan, melindungi mereka dengan awan di saat 
mereka ditimpa panas terik matahari, mendatangkan makanan di saat mereka 
kelaparan, dan memerintahkan mereka makan makanan yang halal lagi baik, 
tetapi mereka tetap tidak mensyukuri nikmat itu. Maka pada ayat ini 
diterangkan tindakan mereka yang paling durhaka, yaitu mereka 
diperintahkan memasuki Baitulmakdis dengan bersujud, merendahkan diri, 
tetapi yang mereka lakukan adalah sebaliknya, mereka mengingkari semua 
yang diperintahkan Allah itu. 


Tafsir 

(161-162) Ayat 161 dan 162 Surah al-A'raf ini pada hakikatnya 
merupakan kelanjutan dari ayat 58 dan 59 Surah al-Bagarah bahkan 
merupakan kelengkapan dan penjelasan dari ayat tersebut. Pada ayat 58 dan 
59 Surah al-B agarah Allah memerintahkan agar Bani Israil memasuki Baitul 
makdis dengan menundukkan diri sebagai tanda ketaatan dan tanda 
bersyukur kepada Allah, karena mereka telah selamat dari pengejaran 
musuh, dan selamat pula dalam perjalanan yang amat berat dan sulit itu, dan 
selanjutnya memohonkan ampunan kepada Allah dari segala dosa yang telah 
mereka perbuat. Jika mereka lakukan semua perintah itu. Allah akan 
mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka dan akan memberikan 
tambahan karunia dan pahala kepada mereka. 

Pada ayat 161 dan 162 Surah al-A'raf ini dipahami bahwa Bani Israil 
telah memasuki Baitulmakdis sebagaimana yang diperintahkan Allah itu. 
Juga mereka diperintahkan Allah agar berdiam dan menetap di negeri itu. 
Akan tetapi orang-orang zalim di antara mereka tidak melaksanakan 
perintah-perintah Allah dengan sempurna, bahkan mereka telah melakukan 
perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan 


Juz 9 7. AL-A'RAF 509 


perintah itu, walaupun perintah itu datangnya dari penolong yang 
membebaskan mereka dari kesengsaraan dan kesulitan. Mereka dengan 
mudah memutarbalikkan perintah-perintah itu. M ereka memasuki Baitulmakdis 
tidak dengan merendahkan diri, dan mereka tidak memohon agar dibebaskan 
dari dosa. Akibat keingkaran dan pembangkangan mereka itu, mereka 
ditimpa azab yang berat. Menurut sebagian ahli tafsir, azab yang ditimpakan 
kepada mereka itu ialah berupa wabah penyakit kolera yang berjangkit dan 
menular sebagian mereka. 


Kesimpulan 

1. Allah swt memerintahkan kepada Bani Israil untuk berdiam dan 
bertempat tinggal di Baitulmakdis, makan makanan yang halal dimana 
saja mereka peroleh, bersyukur dan menundukkan diri kepada Allah, 
serta memohon ampunan pada waktu memasuki kota itu. 

. Bani Israil di Baitulmakdis sebagian dari mereka tidak melaksanakan 
yang diperintahkan Allah, bahkan mereka berbuat sebaliknya, karena itu 
Allah swt menimpakan azab kepada mereka. 


ND 


PENGINGKARAN BANI ISRAIL TERHADAP PERINTAH DAN 
LARANGAN ALLAH PADA HARI SABAT 


te 


PN Tt TUM TTNT TA P4 PAN, PMA un sign 
BILA NP KAN gran 


221» ( P TE £ P. : “ 
GEA KENA in UE kaAg 


kd Aan an ani 


IU an Gta 202 sat 
ya BINA LAN ye Dag CNG HN S3 


OX 


sa Ane PP ,. Hara n ? 
Pe ya dua Iga GAN A3 BA aa 


510 7. AL-A'RAF Juz 9 


Terjemah 

(163) Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di 
dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, (yaitu) ketika 
datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung- 
apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan 
itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami menguji mereka 
disebabkan mereka berlaku fasik. (164) Dan (ingatlah) ketika suatu umat di 
antara mereka berkata, “Mengapa kamu menasihati kaum yang akan 
dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?” M ereka 
menjawab, “Agar Kami mempunyai alasan (lepas tanggungjawab) kepada 
Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa.” (165) Maka setelah mereka 
melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang- 
orang yang melarang berbuat jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang 
yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. 
(166) Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang 
dilarang. Kami katakan kepada mereka, “Jadilah kamu kera yang hina.” 


Kosakata: Nabluhum »&'45 (al-A 'raf /7: 163) 


Nablu merupakan kata kerja dalam bentuk muxari' (untuk sekarang dan 
yang akan datang). Sedang bentuk maxi (masa lalu) darinya adalah bala- 
yablu-bala', yang artinya menguji atau mencoba. Kata ini banyak 
dipergunakan dalam Al-Our'an yang tersebar pada berbagai surah dan 
ayatnya. Pemakaian kata ini, dalam banyak ayat dan berbagai bentuknya, 
untuk memberikan informasi bahwa segala hal yang diberikan Allah kepada 
manusia, baik yang berupa anugerah kenikmatan atau musibah dan bencana 
sesungguhnya merupakan cobaan atau ujian bagi mereka. Apakah dengan 
segala rahmat yang berupa anak, harta, kedudukan, dan lain sebagainya itu 
seseorang akan menjadi yang bersyukur atau yang kufur. Demikian pula 
halnya dengan musibah, seseorang diuji seteguh apa imannya kepada A Ilah. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan sikap Bani Israil yang tidak 
taat kepada perintah Allah ketika mereka memasuki Baitulmakdis. Pada ayat 
ini Allah menerangkan lagi ketidaktaatan mereka terhadap larangan Allah 
menangkap ikan pada hari Sabat. 


Tafsir 

(163) Ayat ini diturunkan di Mekah, pada saat agama Islam mulai 
disiarkan dan disampaikan Nabi Muhammad saw, yang waktu itu beliau 
belum pernah berhubungan langsung dengan ulama-ulama Y ahudi, dan 
beliau adalah seorang yang tidak tahu menulis dan membaca, sebagaimana 
firman Allah swt : 


Juz 9 7. AL-A'RAF 511 


33, ar 
“ 


FA D3, £ P3 Pa Fa LL» MIL so 
AA EA Ap NAS MAAN Ap FA Per AN TELP 


“Dan engkau (Muhammad) tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum 
(Al-Gur'an) dan engkau tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan 
kananmu: sekiranya (engkau pernah membaca dan menulis), niscaya ragu 
orang-orang yang mengingkari.” (al-'A nkabt/29: 48) 


Ayat ini menunjukkan kemukjizatan Al-Our'an yang menerangkan berita, 
peristiwa, atau kejadian yang telah terjadi pada masa yang lalu, tanpa 
seorang pun yang memberikan beritanya, selain dari Tuhan Y ang M ahatahu. 

Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad agar beliau menerangkan 
kepada orang Yahudi di Medinah pada waktu itu, tentang tindakan yang 
telah dilakukan oleh nenek-moyang mereka, yang selalu mengingkari seruan 
para Nabi, walau bukti-bukti apa pun yang telah dikemukakan kepada 
mereka. Yang menceritakan tentang tindakan dan sikap nenek-moyang 
mereka itu adalah Nabi Muhammad seorang Nabi yang buta huruf, belum 
pernah berhubungan dengan orang-orang Y ahudi pada waktu menerima ayat 
ini. Apakah hal ini tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa 
M uhammad benar-benar utusan Allah? 

Oaryah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut: ada 
yang menyebut Ailah, ada juga yang menyebutkan Tobaiah dan ada juga 
yang menyebut kota lain.Pada masa dahulu nenek-moyang Bani Israil yang 
berdiam di Ailah, suatu kota di pantai Laut Merah antara kota M adyan dan 
Sinai yang bermata pencaharian menangkap ikan, pernah diuji dan dicoba 
oleh Allah, untuk menguji keimanan dan ketaatan mereka. Mereka 
diperintahkan melakukan ibadah pada tiap Sabtu, dan dilarang menangkap 
ikan pada hari itu. Ketika ikan banyak bermunculan di permukaan air (laut) 
pada hari Sabtu yang nampak jinak dan mudah ditangkap, mereka melanggar 
larangan Allah pada hari tersebut untuk menangkap ikan dan tidak 
melakukan ibadah sebagaimana yang diperintahkan A Ilah pada hari itu. 

Demikianlah Allah memberi ujian dan cobaan kepada Bani Israil. M ereka 
tidak tahan dan tidak tabah menghadapinya, bahkan mereka melanggar 
larangan Allah dan tidak melaksanakan perintah-Nya. Karena sikap dan 
tindakan mereka, maka bagi mereka berlaku Sunnatullah (ketentuan A Ilah), 
yaitu barang siapa yang menaati perintah Allah dan menghentikan larangan- 
Nya akan dianugerahi kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Sebaliknya 
barang siapa yang ingkar kepada-Nya akan sengsara hidupnya di dunia, 
sedangkan di akhirat mereka mendapat azab yang pedih. Tentu Sunnatullah 
ini berlaku pula terhadap orang-orang yang fasik dan orang-orang Y ahudi 
yang berada di M edinah, seperti yang berlaku pada nenek-moyang mereka. 

(164) Sikap segolongan nenek-moyang Bani Israil yang mencela 
segolongan Bani Israil yang lain, yaitu memperingatkan Bani Israil yang 
telah mengingkari perintah Allah dan tidak menghentikan larangan-N ya. 


512 7. AL-A'RAF Juz 9 


Dalam ayat ini dipahami pula bahwa tidak semua nenek-moyang Bani Israil 
mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangan-Nya pada hari Sabat 
itu, ada di antara mereka yang melaksanakannya. 

Dari ayat ini juga dapat diketahui bahwa dalam menyikapi perintah dan 
larangan Allah mereka terbagi kepada tiga kelompok, yaitu: 

1. Kelompok yang mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangan- 

Nya pada hari Sabat. 

2. Kelompok yang memberi nasihat pada kelompok yang mengabaikan 
perintah Allah dan melanggar larangan-N ya. 

3. Kelompok yang membantah tindakan kelompok yang memberi nasihat 
itu. 

Kelompok kedua mengatakan kepada kelompok ketiga: “Kami memberi 
pelajaran kepada mereka itu, adalah untuk membebaskan diri dari perbuatan 
dosa dan untuk melaksanakan tugas kami, yaitu mencegah perbuatan yang 
mungkar. Kami berharap agar orang-orang yang durhaka itu sadar dan 
kembali ke jalan yang benar dan lurus”. 

Ketika Bani Israil tetap membangkang dan tidak mau kembali ke jalan 
Allah, dan tetap mengabaikan nasihat-nasihat yang telah diberikan, maka 
Allah menimpakan azab yang berat kepada mereka dan menyelamatkan 
orang-orang yang memberi nasihat tersebut. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa azab Allah tidak menimpa golongan 
ketiga, sedang sebagian ulama lagi berpendapat bahwa azab itu juga 
menimpa golongan ketiga, karena yang taat itu hanyalah golongan kedua 
saja, sedangkan golongan ketiga tidak melarang dari mengerjakan perbuatan 
yang mungkar, bahkan membantah dan menyalahkan orang yang melarang 
mengerjakan perbuatan yang mungkar. 

(165) Orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah pada hari Sabat 
itu disebut “Orang-orang yang melupakan peringatan”. Maksudnya ialah 
orang-orang yang tidak menghiraukan ancaman-ancaman Allah yang 
ditujukan kepada orang-orang yang ingkar kepada-Nya, tidak mengindahkan 
nasihat dan peringatan-Nya, dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran-N ya. 
Bahkan telah berpaling dari ajaran itu. Seolah-olah mereka telah 
melupakannya dan tidak ada bekas sedikit pun dalam diri mereka tentang 
peringatan yang telah diberikan itu. 

Karena itu, Allah menegaskan bagi mereka berlaku Sunnatullah, yaitu 
Allah menyelamatkan orang-orang yang taat kepada-Nya, dan mengazab 
orang-orang yang fasik dan durhaka, Allah menerangkan bahwa Bani Israil 
itu diazab bukanlah semata-mata karena kefasikan mereka yang melanggar 
ketentuan-ketentuan Allah pada hari Sabtu itu, tetapi juga perbuatan- 
perbuatan fasik yang selalu mereka kerjakan. Menurut Sunnatullah pula 
bahwa Dia mengazab orang-orang yang durhaka secara langsung di dunia, 
karena perbuatan dosa yang telah mereka lakukan, sebagaimana firman 
Allah swt: 


Juz 9 7. AL-A'RAF 513 


Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak 
akan ada yang ditinggalkan-Nya (di bumi) dari makhluk yang melata 
sekalipun.... (an-N aXl/16: 61) 


Dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan hamba- 
hamba-N ya seperti dalam firman-N ya: 


Saka adan KE aa PA: Nu 


Dan apa saja musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan 
tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan- 
kesalahanmu). (asy-Syura/42: 30) 


Dalam ayat ini Allah akan langsung mengazab satu umat atau bangsa di 
dunia sebelum mereka menerima azab di akhirat, jika kezaliman umat atau 
bangsa itu besar pengaruhnya dan sukar menghilangkannya pada kehidupan 
manusia dan kemanusiaan, sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman- 
Nya: 


MABA DA MEA ANYA NN or: SY KAI 


“Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang- 
orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat 
keras siksa-Nya." (al-A nf4/8: 25) 


Azab yang dimaksud telah ditimpakan kepada umat-umat yang terdahulu 
yang mengingkari seruan Nabi-nabi yang diutus kepada mereka. 

(166) Ketika Bani Israil bertambah kezalimannya tidak mengindahkan 
nasihat-nasihat, maka Allah mengazab mereka dengan menjadikan mereka 
sebagai kera yang hina. Menurut para mufassirin merupakan tafsiran dari 
perkataan “azab yang sangat pedih” yang terdapat pada ayat di atas. 
Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa hal ini merupakan azab 
yang lain yang ditimpakan Allah di samping azab yang pedih itu. 

Para mufassir berbeda pendapatnya tentang: Apakah Bani Israil itu 
dijadikan kera yang sebenarnya atau hanya sifat dan watak mereka saja yang 
seperti kera, sedang badan mereka seperti badan manusia biasa. Jumhur 
ulama berpendapat bahwa mereka benar-benar menjadi kera, seperti kera 
yang sebenar-benarnya. Akan tetapi tidak beranak, tidak makan, tidak 
minum dan tidak hidup lebih dari tiga hari. 

Menurut Mujahid yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan pendapat 
al-M anar: Rupa mereka tidak ditukar menjadi kera, tetapi hati, jiwa dan sifat 


514 7. AL-A'RAF Juz 9 


merekalah yang diubah menjadi kera. (uraian lengkapnya lihat Tafsir Surah 
al-Bagarah/2: 65). 


Kesimpulan 

1. Allah swt telah memerintahkan kepada Bani Israil agar mereka 
melakukan peribadatan pada hari Sabat, dan tidak menangkap ikan pada 
hari tersebut, tetapi Bani Israil mengabaikan perintah Allah dan 
melanggar larangan-N ya. 

2. Tidak semua Bani Israil mengabaikan perintah dan melanggar larangan 
Allah, bahkan diantara mereka ada yang memberi nasihat kepada orang- 
orang yang ingkar itu. 

3. Allah menimpakan azab yang pedih kepada orang-orang yang ingkar 
terhadap Allah. 

4. Karena keangkuhan dan pembangkangan Bani Israil itu, maka Allah 
mengazab mereka, dengan menjadikan mereka sebagai kera yang hina 
dina. 


BALASAN YANG DITERIMA OLEH ORANG YAHUDI 
YANG INGKAR DAN YANG MENAATI ALLAH 


Td 


AAN EN ta Ge LX Lee Ap ber TA UN AANG: 
On lolallega pped ah an II MASK 


Li 
had - 


NA 
“Gua 
Cc 
Ls" 
Gs 
Ai 
ton 


An Nu ge “LA KAA arik Io LA TA6 ALL ID AA 
opaanas MN mAaban Ken AJA, Ikan al 
Ag AA LAI SAN aa NN AN LA AN 333 

22 oto 22 2 et atu 3 - 2.9 AA 
PN ya Da INA MAH SISA 
Gara Fe AA Ba R ata NAN Ketan Moh nh hie 
SENI SAN IA Na BAGASI, 3 Ale 
aa Lu PPA 


BASA nga Ia 


APE Ip, “Ge 
. 


NS» 


PA Pe PARA RaR aa AA LANTAI Ela 
SIR TN ORA Gak Pe AN LAN GAB lasn59 
L pn 7275 Bh g 


YAA, KAA Daan PN PLAN TE NE An 

Par PAN LA Bae as 
AAA LEK. 20380 La Laga SA 2 Fa ete1 2 aIA 

SN aa SET 


» 


Juz 9 7. AL-A'RAF 515 


Terjemah 

(167) Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu memberitahukan, bahwa 
sungguh, Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang 
seburuk-buruknya kepada mereka (orang Yahudi) sampai hari Kiamat. 
Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksa-Nya, dan sesungguhnya Dia 
M aha Pengampun, Maha Penyayang. (168) Dan Kami pecahkan mereka di 
dunia ini menjadi beberapa golongan: di antaranya ada orang-orang yang 
saleh dan ada yang tidak demikian. Dan Kami uji mereka dengan (nikmat) 
yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali 
(kepada kebenaran). (169) Maka setelah mereka, datanglah generasi (yang 
jahat) yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang 
rendah ini. Lalu mereka berkata, “Kami akan diberi ampun.” Dan kelak jika 
harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu (pula), niscaya mereka 
akan mengambilnya (juga). Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam 
Kitab (Taurat) bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah, kecuali 
yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di 
dalamnya? Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka 
tidaklah kamu mengerti? (170) Dan orang-orang yang berpegang teguh pada 
Kitab (Taurat) serta melaksanakan salat, (akan diberi pahala). Sungguh, 
Kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang saleh. (171) Dan 
(ingatlah) ketika Kami mengangkat gunung ke atas mereka , seakan-akan 
(gunung) itu naungan awan dan mereka yakin bahwa (gunung) itu akan jatuh 
menimpa mereka. (Dan Kami firmankan kepada mereka), “Peganglah 
dengan teguh apa yang telah Kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu 
(amalkan) apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang yang 
bertakwa." 


Kosakata: K halfu 234 (al-A'raf /7: 169) 


Kata khalfu merupakan bentuk maj dar dari kata kerja khalafa-yakhlifu- 
khalfan, yang artinya yang datang belakangan, datang kemudian, atau 
mengganti. Dari segi bahasa, kata ini dapat dibaca khalf (tanpa huruf a 
setelah huruf I) dan dapat pula dibaca khalaf (dengan huruf a setelah huruf I). 
Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, seperti yang telah disebutkan 
di atas. Namun demikian, dalam penggunaannya, para ulama berbeda 
pendapat. Di antaranya ada yang memahami bahwa kata pertama (khalf) 
digunakan bagi pengganti yang berlaku buruk, sehingga redaksi yang 
menggunakan kata ini mesti diartikan sebagai pengganti yang tidak baik. Di 
samping itu, ada pula yang menggunakannya dalam pengertian netral, yaitu 
dapat berarti baik atau buruk sesuai dengan konteks redaksi yang 
menyertainya. Adapun kata yang kedua (khalaf), menurut pendapat 
mayoritas ulama, dipahami dalam arti pengganti yang baik. Oleh karena itu, 


516 7. AL-A'RAF Juz 9 


yang selalu disebutkan dalam pembicaraan sehari-hari adalah ulama khalaf, 
dan bukan ulama khalf. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan keburukan dan kejahatan 
segolongan orang-orang Yahudi beserta siksaan yang ditimpakan atas 
mereka dengan menjadikan mereka berwatak kera, maka dalam ayat-ayat ini 
Allah menerangkan lagi ketetapan-Nya atas bangsa Yahudi secara 
keseluruhan, yaitu Allah menetapkan kehinaan dan kemelaratan sampai hari 
Kiamat atas orang Yahudi, sebagai hukuman atas perbuatan mereka yang 
melawan perintah-perintah A Ilah. 


Tafsir 

(167) Nabi Muhammad dalam ayat ini diingatkan oleh Allah tentang 
pemberitahuan-Nya kepada orang-orang Yahudi, bahwa Dia akan 
mengirimkan manusia lain yang lebih perkasa dari mereka untuk menjajah 
dan menyiksa mereka. Mereka selalu akan hidup dalam kehinaan dan 
penderitaan sampai akhir zaman, disebabkan tindakan mereka yang 
bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalam sejarah telah terbukti 
dengan jelas ancaman Allah tersebut. Sesudah zaman Nabi Sulaiman, bangsa 
Yahudi diperangi oleh bangsa Babilonia di bawah raja Nebukadnezar, 
mereka hancur, laki-laki banyak yang dibunuh dan wanita-wanitanya banyak 
yang dijadikan hamba sahaya. Banyak pula di antara mereka yang di bawa 
ke Babilonia sebagai tawanan, sesudah itu mereka dijajah berganti-ganti oleh 
bermacam-macam kerajaan, karena itu mereka mengalami penderitaan 
berabad-abad lamanya akibat peperangan yang tak henti-hentinya. Akhirnya 
mereka jatuh ke tangan bangsa Romawi sampai zaman Nabi Isa. Zaman 
Romawi Kristen mereka tidak mempunyai kekuasaan lagi, bahkan mereka 
diusir dari negeri mereka dan terpencar-pencar di beberapa negeri. Sebagian 
mereka melarikan diri ke Jazirah Arab. Tinggallah mereka di daerah ini 
dengan aman. Tetapi kemudian sesudah agama Islam datang, mereka 
memusuhi Nabi Muhammad. Padahal beliau telah memberikan kebebasan 
kepada mereka hidup di daerah Islam berdasarkan perjanjian dengan mereka. 
Karena sikap permusuhan dan pengkhianatan mereka, terpaksa kaum 
Muslimin mengusir mereka dari daerah Islam. Ada pula di antara mereka 
yang dibunuh atau terbunuh karena berpihak kepada kaum musyirikin waktu 
peperangan (Perang A Yzab). 

Pada abad ke 20, mereka mengalami penderitaan yang tak terperikan. 
Dalam perang dunia kedua yang lalu, banyak orang Y ahudi menjadi korban 
kekuasaan Nazi Jerman. Di Amerika, di Eropa dan di Rusia, dewasa ini 
mereka masih banyak mengalami penghinaan. Meskipun orang Y ahudi 
sekarang sudah mempunyai tanah air (Negara Israel) namun mereka tetap 
dalam penderitaan, karena sikap mereka juga, disebabkan umat manusia di 
dunia ini, terutama umat Islam memusuhi mereka. Negara Israel itu dibentuk 


Juz 9 7. AL-A'RAF 517 


dengan mengusir rakyat Palestina yang menjadi penduduk asli negara 
tersebut. Demikianlah nasib bangsa Y ahudi itu. Sesungguhnya hukum Allah 
berlaku terhadap umat yang mendurhakai perintah-perintah-Nya dan 
membuat onar. Tetapi pengampunan dan kasih sayang Allah sangatlah besar 
dan luas bagi mereka yang taubat dari dosanya, kembali ke jalan Allah 
dengan penuh kesadaran, dan dengan jalan mengadakan perbaikan. Allah 
pasti menghapus penderitaan mereka. 

(168) Dalam ayat ini Allah menguraikan siksaan dan penderitaan mereka 
yakni mereka diceraiberaikan di atas bumi ini satu golongan berada di suatu 
daerah sedang golongan yang lain berada di daerah lain. 

Sebagian mereka ada yang menjadi orang-orang yang selalu mengadakan 
perbaikan dan beriman kepada Nabi-nabi, tetapi ada pula yang benar-benar 
tenggelam dalam kekafiran dan kefasikan hingga membunuh Nabi-nabi, 
memutar balikkan isi Kitab Taurat dan memusuhi Nabi M uhammad. 

Untuk membuat mereka sadar, mereka diuji dengan kesenangan dan 
penderitaan silih berganti, tetapi tidak membuat mereka jera. Mereka yang 
baik diberi anugerah kebaikan dan kebahagiaan. Mereka yang durhaka 
diturunkan bencana kesengsaraan. Semuanya itu cobaan bagi mereka agar 
mereka kembali ke jalan yang benar. 

(169) Dalam ayat ini Allah menerangkan satu generasi dari Y ahudi yang 
menggantikan golongan bangsa Yahudi tersebut di atas. Mereka adalah 
bangsa Y ahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad yang mewarisi T aurat 
dari nenek-moyang mereka dan menerima begitu saja segala apa yang 
tercantum di dalamnya. Hukum halal dan haram, perintah dan larangan 
dalam kitab itu mereka ketahui, tetapi mereka tidak mengamalkannya. 
M ereka mengutamakan kepentingan duniawi dengan segala kemegahan yang 
akan lenyap. Mereka mencari harta benda dengan usaha-usaha yang lepas 
dari hukum moral dan agama, mengembangkan riba, makan suap, pilih kasih 
dalam hukum dan lain sebagainya, karena mereka berpendapat bahwa Allah 
kelak akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Y ahudi itu menganggap 
dirinya kekasih Allah dan bangsa pilihan. Anggapan demikian hanyalah 
menyesatkan pikiran mereka. Oleh karena itu setiap ada kesempatan untuk 
memperoleh keuntungan duniawi seperti uang suap, riba dan sebagainya, 
tidaklah mereka sia-siakan. 

Allah menegaskan kesalahan pendapat dan anggapan mereka yang 
berkepanjangan dalam kesesatan dan tenggelam dalam nafsu kebendaan. 
Allah mengungkapkan adanya ikatan perjanjian antara mereka dengan Allah 
yang tercantum dalam Taurat, bahwa mereka tidak akan mengatakan 
terhadap Allah kecuali kebenaran. Tetapi mereka memutarbalikkan isi 
Taurat, karena didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan 
duniawi, padahal mereka telah memahami dengan baik isi Taurat itu dan 
sadar akan kesalahan perbuatan itu. Seharusnya mereka lebih mengutamakan 
kepentingan ukhrawi dengan berbuat sesuai dengan petunjuk Allah dan 
Taurat daripada keuntungan duniawi. Bagi orang yang takwa, kebahagiaan 


518 7. AL-A'RAF Juz 9 


akhirat lebih baik daripada kebahagiaan duniawi yang terbatas itu. M engapa 
mereka tidak merenungkan hal yang demikian? 

Ayat ini menjelaskan bahwa kecenderungan kepada materi dan hidup 
kebendaan, merupakan faktor yang menyebabkan kecurangan orang Y ahudi 
sebagai suatu bangsa yang punya negara. Karena kecintaan yang besar 
kepada kehidupan duniawi, mereka kehilangan petunjuk agama serta kering 
dalam kehidupan kerohanian. 

Apa yang menimpa orang Y ahudi zaman dahulu mungkin pula menimpa 
orang-orang Islam zaman sekarang, karena mereka lebih banyak 
mengutamakan kehidupan materiil dan menyampingkan kehidupan spirituil 
kerohanian sehingga sepak terjang mereka sangat jauh dari ajaran Al-Our'an. 

(170) Ayat ini menyebutkan sebagian orang Y ahudi yang patut mendapat 
anugerah penghargaan karena sikap mereka yang teguh berpegang kepada isi 
Taurat. M ereka menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan- 
Nya. Orang Yahudi tersebut sewaktu mendengar seruan Nabi M uhammad 
segera beriman kepadanya sesuai dengan petunjuk Taurat, seperti Abdullah 
Ibnu Salam dan kawan-kawannya. Mereka mendirikan salat yang menjadi 
tiang agama dan pembeda antara orang yang mukmin dengan orang yang 
kafir. Allah tidak akan menyia-nyiakan segala amal kebaikan yang telah 
mereka lakukan. Tentulah Dia akan memberikan ganjaran kepada mereka, 
karena mereka telah melakukan perbaikan atas perbuatan mereka. 

Allah swt berfirman: 


Dea MPA: Le PAN 2 


TE AA Dea NYA GG 


“Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, K ami benar- 
benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan 
yang baik itu.” (al-K ahf/18: 30) 


(171) Kemudian Allah mengakhiri kisah tentang orang Y ahudi dengan 
memperingatkan kembali peristiwa ketika mereka pertama kali menerima 
Taurat. Sewaktu Bukit Sinai diangkat ke atas kepala mereka sehingga 
gunung itu bagaikan gumpalan awan yang gelap, mereka melihat gunung 
yang terapung di udara itu akan jatuh menimpa mereka. Sadarlah mereka 
terhadap ancaman Allah bahwa jika mereka menentang perintah agama, 
tentulah mereka akan binasa. Saat itu Allah berseru kepada mereka agar 
mereka menerima dan menaati hukum-hukum agama yang tercantum dalam 
Taurat dengan sungguh-sungguh. Dan mereka hendaklah mengingat perintah 
dan  larangan-Nya dalam Taurat, mengamalkannya dan tidak 
mengabaikannya, walaupun mereka mengalami kesulitan dan penderitaan. 
Ketaatan mereka kepada hukum-hukum agama serta perintah dan 
larangannya dengan sebenarnya, membawa mereka kepada pembinaan 
pribadi dan takwa. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 519 


Kesimpulan 
1. Penderitaan bangsa Yahudi berabad-abad lamanya disebabkan watak 
mereka yang keras kepala. 
2. Penderitaan mereka yang paling besar ialah kehilangan negara, sehingga 
mereka terpencar-pencar di beberapa negeri. 
3. Orang Yahudi zaman Nabi Muhammad saw menentang kenabian 
M uhammad disebabkan beberapa faktor antara lain: 
a. Fanatisme yang berlebihan terhadap ras mereka. 
b. Menginginkan kemegahan hidup duniawi, seperti kekuasaan dan 
kekayaan. 
c. Pandangan mereka bahwa orang Y ahudi itu bangsa pilihan yang selalu 
akan mendapat pengampunan dari Allah swt. 
4. Sebagian orang Yahudi mengakui kenabian Muhammad saw dan masuk 
agama Islam. 


KETAUHIDAN SESUAI DENGAN FITRAH MANUSIA 


2 2? ar 53 2 3|2A 
AAN PAN AN ANT RO LAN TAAT 
Panen ny Ga 06 TELP 


P4 ega 


ASEAN Aa ERA 


Terjemah 

(172) Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang 
belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil 
kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini 
Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami 
bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar pada hari Kiamat kamu 
tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini,” 
(173) atau agar kami mengatakan, “Sesungguhnya nenek moyang kami 
telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan 
yang (datang) setelah mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan 
kami karena perbuatan orang-orang (dahulu) yang sesat?” (174) Dan 


520 7. AL-A'RAF Juz 9 


demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu, agar mereka kembali (kepada 
kebenaran). 


Kosakata: Asyhadahum »4145! (al-A 'raf /7: 172) 


Kata asyhada berasal dari kata syahida-yasyhadu-syuhudan wa 
syahadatan, yang artinya memberi khabar yang pasti atau bersumpah. 
Asyhada merupakan kata kerja yang mendapat imbuhan, sehingga maknanya 
adalah menjadikan seseorang bersaksi atau bersumpah. Kata ini 
dipergunakan dalam Al-Gur'an untuk menegaskan bahwasanya manusia 
telah diambil ikrar atau sumpahnya tentang keesaan Tuhan. Persaksian ini 
dari mereka atas diri mereka sendiri, yaitu meminta pengakuan mereka 
masing-masing melalui potensi yang dianugerahkan Allah kepada mereka, 
seperti akal, hati nurani, dan hamparan bukti-bukti tentang keesaan Allah 
yang tersebar di alam raya. Tanda-tanda yang sedemikian banyak ini tampak 
sudah sangat mencukupi untuk digunakan sebagai dalil terhadap keesaan 
Allah. 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu Allah swt mengisahkan keingkaran dan penolakan 
orang Yahudi terhadap ajaran para Nabi, baik ajaran Nabi Musa ataupun 
ajaran Nabi Muhammad saw. Maka pada ayat ini Allah menerangkan bahwa 
fitrah manusia itu menerima ajaran Allah dan ini sudah mereka ikrarkan 
dalam diri mereka, seperti isi ayat ini. 


Tafsir 

(172) Dalam ayat ini Allah menerangkan tentang janji yang dibuat pada 
waktu manusia dilahirkan dari rahim orang tua (ibu) mereka, secara turun 
temurun, yakni Allah menciptakan manusia atas dasar fitrah. Allah 
menyuruh roh mereka untuk menyaksikan susunan kejadian diri mereka 
yang membuktikan keesaan-N ya, keajaiban proses penciptaan dari setetes air 
mani hingga menjadi manusia bertubuh sempurna, dan mempunyai daya 
tanggap indra, dengan urat nadi dan sistem urat syaraf yang mengagumkan, 
dan sebagainya. Berkata Allah kepada roh manusia “Bukankah Aku ini 
Tuhanmu?” Maka menjawablah roh manusia, “Benar (Engkaulah Tuhan 
kami), kami telah menyaksikan.” Jawaban ini merupakan pengakuan roh 
pribadi manusia sejak awal kejadiannya akan adanya Allah Y ang M aha Esa, 
yang tiada Tuhan lain yang patut disembah kecuali Dia. 

Dengan ayat ini Allah bermaksud untuk menjelaskan kepada manusia, 
bahwa hakikat kejadian manusia itu didasari atas kepercayaan kepada Allah 
Yang Maha Esa. Sejak manusia itu dilahirkan dari rahim orang tua mereka, 
ia sudah menyaksikan tanda-tanda keesaan Allah pada kejadian mereka 
sendiri, Allah berfirman pada ayat lain: 


Juz 9 7. AL-A'RAF 521 


Sy 2. AP Pa at” “13 an er 4 ii Na LT maa 
AAA Den Jas al Sa sa PA Oa 
M aka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Islam): (sesuai) 


fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 
Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (ar-R ym/30: 30) 


Fitrah Allah maksudnya ialah tauhid. Rasulullah bersabda: 
NI Us alan ana Indi aan ml na ala naa Sa 
(na IN 33 Hay Ob olga) Sea La Oni JA ska Ang Kata 


“Tak seorang pun yang dilahirkan kecuali menurut fitrah, kedua orang 
tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau M ajusi. Sebagaimana 
halnya hewan melahirkan anaknya yang sempurna telinganya, adakah kamu 
ketahui ada cacat pada anak hewan itu?” (Riwayat al-Bukh4? Muslim, dari 
Abu Hurairah) 


Rasulullah dalam hadis Oudsi: 
A3 1 HIU LIAT Mella sah Toote Lis NI IK AI JB 
Ot Pl ye Wae ey) AI AL LA 


Berfirman Allah Ta'ala, “Sesungguhnya A ku ciptakan hamba-K u cenderung 
(ke agama tauhid). Kemudian datang kepada mereka setan-setan dan 
memalingkan mereka dari agama (tauhid) mereka, maka haramlah atas 
mereka segala sesuatu yang telah Kuhalalkan bagi mereka.” (Riwayat al- 
Bukha#s dari Iy:x bin! im) 


Penolakan terhadap ajaran Tauhid yang dibawa Nabi itu sebenarnya 
perbuatan yang berlawanan dengan fitrah manusia dan dengan suara hati 
nurani mereka. Karena itu tidaklah benar manusia pada hari Kiamat nanti 
mengajukan alasan bahwa mereka alpa, tak pernah diingatkan untuk 
mengesakan Allah. Fitrah mereka sendiri dan ajaran Nabi-nabi senantiasa 
mengingatkan mereka untuk mengesakan Allah dan menaati seruan Rasul 
serta menjauhkan diri dari syirik. 

(173) Kemudian dalam ayat ini, Allah menegaskan lagi bahwa tidaklah 
benar orang kafir itu berkata pada hari Kiamat sebagai alasan bahwa nenek- 
moyang merekalah yang pertama kali menciptakan kemusyrikan kemudian 
meneruskan kebiasaan syirik itu kepada mereka. Sebagai keturunan dari 
mereka, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui kesalahan- 
kesalahan yang dilakukan leluhur mereka sehingga tidak mengetahui jalan 


522 7. AL-A'RAF Juz 9 


menuju tauhid. Apakah kami harus binasa dan disiksa akibat kesalahan dan 
perbuatan nenek moyang kami. 

Taklid kepada leluhur tidaklah dapat dijadikan alasan untuk mengingkari 
keesaan Allah, karena bukti keesaan Allah sangat jelas di hadapan mereka, 
dan mereka mampu menarik kesimpulan dari bukti-bukti itu sehingga 
mereka sampai kepada tauhid. 

(174) Kemudian Allah menyatakan bahwa segala yang telah disebutkan 
di atas yaitu tentang diciptakannya manusia atas dasar fitrah yang cenderung 
kepada agama tauhid, dan kelemahan alasan-alasan mereka dalam menolak 
ajaran tauhid, adalah sebagai peringatan Allah kepada manusia, tentang ayat- 
ayatnya, agar mereka mempergunakan akal dan pikiran mereka dan kembali 
ke jalan tauhid, kembali kepada fitrahnya dan menjauhkan diri dari taklid 
kepada nenek-moyang mereka dan dari kealpaan dan kejahilan. 


Kesimpulan 

1. Allah menciptakan manusia atas dasar fitrah, yaitu tabiat dasar manusia 
yang cenderung kepada tauhid. 

2. Kepercayaan akan adanya tuhan selain Allah bertentangan dengan tabiat 
kejadian manusia. 

3. Manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas 
penyelewengan mereka dari tauhid. 


PERUMPAMAAN ORANG-ORANG YANG 
MENDUSTAKAN AYAT-AYAT ALLAH 


Kana SEE ANA AA SN as 
aral “| Ta PAI KP ara ia ' Ta 
BAN KA PO GANGA LEAN Tekad 


Pra 2 3g 


Ba (Kedu gan Han Saja Pn 
GIS LAN EKA LAN AI Le 


. 319) 
Ong 23 - , TAK 
4 ' & 255 » (23 3 th Pa Pra 
Odoa Ji SATA ATU AN EKO tra 
cas Da 


OLI 


- 


Juz 9 7. AL-A'RAF 523 


Terjemah 

(175) Dan bacakanlah (M uhammad) kepada mereka, berita orang yang 
telah Kami berikan ayat-ayat Kami kepadanya, kemudian dia melepaskan 
diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan (sampai dia tergoda), maka 
jadilah dia termasuk orang yang sesat. (176) Dan sekirannya Kami 
menghendaki niscaya Kami tinggikan (derajat)nya dengan (ayat-ayat) itu, 
tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya (yang 
rendah), maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya 
dijulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya ia menjulurkan lidahnya 
(juga). Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 
Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. 
(177) Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 
Kami: mereka menzalimi diri sendiri. (178) Barang siapa diberi petunjuk 
oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk: dan barang siapa 
disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. 


Kosakata: Utlu Jf (al-A 'raf /7: 175) 


Utlu merupakan kata kerja dalam bentuk perintah (amr). Sedang bentuk 
asalnya adalah rala-yatli-tilawatan, yang artinya membaca. Kata ini dengan 
berbagai bentuknya banyak sekali disebutkan dalam Al-Our'an. Penggunaan 
kata ini biasanya dimaksudkan untuk menyampaikan berita kepada suatu 
umat secara bertahap. Seperti dalam ayat ini misalnya, perintah yang 
disampaikan adalah agar Rasulullah menyampaikan informasi kepada umat 
yang dikehendaki secara bertahap, yang tujuannya adalah agar berita itu 
dapat diterima dengan baik dan benar. 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu Allah swt menjelaskan fitrah manusia yang 
cenderung kepada agama tauhid dan penolakan terhadap alasan dari 
perbuatan syirik itu karena alpa atau ikut-ikutan, maka pada ayat ini Allah 
menjelaskan keadaan manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah yang 
dibawa oleh Rasul-Nya, sebagai contoh bagi manusia yang berbuat sesuatu 
yang berlawanan dengan fitrahnya. 


Tafsir 

(175) Allah dalam ayat ini menyuruh Rasul-Nya agar membacakan 
kepada orang-orang Y ahudi dan kaum musyrikin, sebuah riwayat kehidupan 
seorang laki-laki yang telah diberi Allah ilmu pengetahuan tentang isi Al- 
Kitab dan ke-Tuhan-an dan dia memahami dalil-dalil keesaan Allah 
sehingga dia menjadi seorang yang alim. 

Tentang siapa orang dimaksud dalam ayat ini, beberapa mufasir berbeda 
pendapat. Ada beberapa orang terkemuka pada masa Nabi yang sudah 
membaca kitab-kitab suci dan mengetahui bahwa Allah akan mengutus 


524 7. AL-A'RAF Juz 9 


seorang rasul pada waktu itu. Mereka yang berambisi berharap-harap 
sekiranya dialah yang akan diutus menjadi nabi, seperti Umayyah, penyair 
dari suku Sagif yang terkenal, ada yang mengatakan orang itu adalah Abu 
'Amir ar-Rahib, yang lain berkata ayat tidak ditujukan kepada pribadi, 
melainkan kepada golongan, mereka adalah orang-orang Ouraisy dengan 
ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi, tetapi mereka menolak. Pendapat 
mengatakan bahwa yang dituju adalah kaum munafik Ahli Kitab yang sudah 
mengenal Rasulullah seperti mengenal sanak keluarga mereka sendiri, tetapi 
mereka juga menolak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud 
adalah seseorang di zaman Nabi Musa, pendapat lain mengatakan ditujukan 
kepada Firaun dan golongannya yang menolak seruan Musa. Beberapa 
mufasir cenderung menerima pernyataan Oatadah, Ikrimah dan Abu Muslim 
dari kalangan salaf, bahwa tujuan ayat ini adalah umum sebagai suatu 
pelajaran rohani yang amat agung, bukan ditujukan kepada pribadi atau 
golongan tertentu, seperti dikemukakan oleh beberapa mufassir yang 
kemudian. Macam manusia yang dimaksud di sini ialah orang yang 
memahami risalah ilahi, tetapi ia menolak menerima kebenaran itu, ia sudah 
dikuasai oleh kehidupan dunia materi seperti diisyaratkan dalam ayat 
berikutnya, “dan ia cenderung pada dunia dan menurutkan hawa nafsunya 
yang rendah.” 


(176) Dalam ayat ini Allah menjelaskan sekiranya Allah berkehendak 
mengangkat laki-laki itu dengan ilmu yang telah diberikan kepadanya ke 
martabat yang lebih tinggi, tentulah Dia berkuasa berbuat demikian. Tetapi 
laki-laki itu telah menentukan pilihannya ke jalan yang sesat. Dia menempuh 
jalan yang berlawanan dengan fitrahnya, berpaling dari ilmunya sendiri, 
karena didorong oleh keingkaran pribadi, yakni kemewahan hidup duniawi. 
Dia mengikuti hawa nafsunya dan tergoda oleh setan. Segala petunjuk dari 
Allah dilupakannya, suara hati nuraninya tidak didengarnya lagi. 

Firman A Ilah: 


La 3 Lo BAL ho ti Aa NUNNn aU td Yan Ted Ui tetek 
Masi Uta 32 Joe la LB 


“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai 
perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang 
terbaik perbuatannya." (al-K ahf/18: 7) 


Semestinya, orang yang diberi ilmu dan kecakapan itu, meningkatkan 
kejiwaanya, menempatkan dirinya ke tingkat kesempurnaan, mengisi ilmu 
dan imannya dengan perbuatan-perbuatan yang luhur disertai niat yang 
ikhlas dan itikad yang benar. Tetapi laki-laki itu setelah diberi nikmat oleh 
Allah berupa ilmu pengetahuan tentang keesaan Allah, ia keluar “seperti ular 
yang keluar dari lapisan kulit luarnya dan menanggalkannya untuk 


Juz 9 7. AL-A'RAF 525 


selamanya.” Dalam ayat ini dipakai kata insalakha, Jl “keluar dari kulit, 
selubung atau selongsong,” yakni menanggalkan ilmu yang diberikan Allah 
kepadanya, dan tetap kafir seperti halnya dia tidak diberi apa-apa. Karena itu 
dalam ayat berikutnya Allah mengumpamakannya seperti anjing yang 
keadaannya sama saja diberi beban atau dibiarkan, dia tetap menjulurkan 
lidahnya. Laki-laki yang memiliki sifat seperti anjing ini, tergolong manusia 
yang paling buruk. 

Hal demikian menggambarkan kerakusan terhadap harta benda duniawi. 
Dia selalu menyibukkan jiwa dan raganya untuk memburu benda duniawi, 
sehingga tampak sebagai seorang yang sedang lapar dan haus tak mengenal 
puas. Keadaannya seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, tampaknya 
selalu haus dan lapar tidak mengenal puas menginginkan air dan makanan. 

Demikian pula perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. 
Mereka menentangnya, baik disebabkan kebodohan ataupun karena 
fanatisme mereka terhadap dunia yang menyebabkan mereka menutup mata 
terhadap kebenaran dan meninggalkannya. Mereka menyadari kebenaran 
yang dibawa Muhammad, dan mengakui kesesatan dan kesalahan nenek- 
moyang mereka setelah mereka merenungkan bukti kebenaran yang dibawa 
oleh Rasulullah. Tetapi kesadaran dan pengakuan demikian itu lenyap dari 
jiwa mereka sebab hawa nafsu mereka yang hanya mengejar kenikmatan 
duniawi, misalnya ingin kekuasaan dan kekayaan. Kaum Y ahudi dan kaum 
musyrikin Arab menolak ayat-ayat Allah karena mereka ingin 
mempertahankan kekuasaan dan kepentingan mereka. Mereka takut 
kehilangan kenikmatan dan kemewahan hidup. Setan telah menggoda 
mereka agar tergelincir dari fitrah kejadian mereka yakni kecenderungan 
kepada agama tauhid. 

Cerita laki-laki yang mempunyai banyak persamaan dengan kaum 
penentang ayat-ayat Allah itu, patut mendapat perhatian agar mereka mau 
merenungkan dan memikirkan ayat-ayat Allah dengan jujur dan obyektif 
lepas dari rasa permusuhan dan kepentingan pribadi. 

(177) Pada ayat ini Allah menegaskan lagi betapa buruknya 
perumpamaan bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka 
disamakan dengan anjing baik karena kesamaan kelemahan keduanya yakni 
mereka tetap dalam kesesatan diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, 
atau karena kesamaan kebiasaan keduanya. Anjing itu tidak mempunyai cita- 
cita kecuali keinginan mendapat makanan dan kepuasan. Siapa saja yang 
meninggalkan ilmu dan iman lalu menjurus kepada hawa nafsu, maka dia 
serupa dengan anjing. Orang yang demikian tidak siap lagi berfikir dan 
merenungkan tentang kebenaran. Orang yang demikian itu sebenarnya 
menganiaya dirinya sendiri. 

(178) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang 
mendapat hidayat dari Allah ialah orang yang diberi bimbingan oleh-Nya 
dalam mempergunakan akal pikirannya, indranya, dan tenaganya sesuai 


526 7. AL-A'RAF Juz 9 


dengan fitrahnya dan tuntunan agama sendiri. Dia syukuri nikmat Allah, dia 
tunaikan kewajiban-kewajiban agama, maka berbahagialah dia di dunia dan 
di akhirat. Sebaliknya yang merugi di dunia dan di akhirat ialah mereka yang 
dijauhkan dari pedoman yang ditetapkan Allah dalam mempergunakan akal 
pikirannya, indranya, dan tenaganya, dia ikuti hawa nafsunya, tidak mau 
memahami ayat-ayat Allah dan tidak mau mensyukuri nikmat yang 
diberikan Allah kepadanya. Sesungguhnya jalan kepada petunjuk Allah itu 
hanyalah satu, yaitu beribadah kepada-Nya dengan amal kebajikan yang 
lahir karena iman itu. Sedangkan jalan yang menuju kepada kesesatan 
banyak ragamnya, karena manusia berpecah-belah, satu sama lain saling 
bermusuhan, dan menimbulkan pada bermacam-macam kejahatan. 
Bau Allah: 


da ATA ARSA) gann Ja TI A AAS alive . 2 Sreldanl 


Dan Tar inilah jalan-Ku yang lurus. M aka ikutilah! Jangan kamu ikuti 
jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-N ya. 
(al-A n' tm/6: 153) 


Kesimpulan 

1. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mempunyai pengetahuan 
tentang keesaan Allah dan agama-Nya, tetapi kemudian karena didorong 
oleh hawa nafsu duniawi, dia meninggalkan ilmunya dan berubah 
menjadi kafir kepada Allah. 

. Sifat-sifat anjing dijadikan perumpamaan bagi seseorang atau kaum yang 
jatuh ke dalam pengaruh setan dan sudah kehilangan akal pikiran untuk 
merenungkan ayat-ayat Allah swt. 


ND 


SIFAT-SIFAT PENGHUNI NERAKA 


“ “ IG Sal rs 
LEG ANN PN HERAN 
IP AAS AA Lae LAN , tia saga T23 03 

SE ATA LALU Tp Year Gaga 
A9 
@i3ka AI 

Terjemah 


(179) Dan Sungguh, akan Kami isi neraka Jahannam banyak dari 
kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak 
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki 


Juz 9 7. AL-A'RAF 527 


mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan 
Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya 
untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, 
bahkan lebih sesat lagi. M ereka itulah orang-orang yang lengah. 


Kosakata: 2 ara'na U1,5 (al-A 'raf /7: 179) 


2 ara'na merupakan kata kerja dalam bentuk lampau (maxi). Sedang 
bentuk muxari” (sekarang dan yang akan datang) adalah yaGa'u, yang 
artinya menciptakan atau memperbanyak. A I-Our'an menyebutkan kata kerja 
ini dengan beberapa perubahannya sebanyak enam kali, yaitu pada surah al- 
An'am ayat 136, surah an-NaXl ayat 13, surah al-A'raf ayat 179, surah al- 
Mulk ayat 24, surah al-Mu'minun ayat 79, dan surah asy-Syura ayat 11. 
Pada semua ayat itu Gara' a diartikan dengan makna menciptakan. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah mengisahkan kepada orang musyrik dan 
Yahudi tentang orang yang berilmu, beragama tapi tidak mengamalkan 
ilmunya bahkan memilih jalan setan dan kehinaan, maka pada ayat ini Allah 
menggambarkan bahwa orang-orang yang sesat itu seperti binatang yang 
tidak menggunakan akal dan hati nuraninya untuk memahami ayat Allah. 


Tafsir 

(179) Kemudian Allah dalam ayat ini menguraikan apa yang tidak 
terperinci pada ayat-ayat yang lampau tentang hal-hal yang menyebabkan 
terjerumusnya manusia ke dalam kesesatan. Allah menjelaskan banyak 
manusia menjadi isi neraka Jahanam seperti halnya mereka yang masuk 
surga, sesuai dengan amalan mereka masing-masing. 

Hal-hal yang menyebabkan manusia itu diazab di neraka Jahanam ialah: 
bahwa akal dan perasaan mereka tidak dipergunakan untuk memahami 
keesaan dan kebesaran Allah, padahal kepercayaan pada keesaan Allah itu 
membersihkan jiwa mereka dari segala macam was-was dan dari sifat hina 
serta rendah diri, lagi menanamkan pada diri mereka rasa percaya terhadap 
dirinya sendiri. 

Demikian pula mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka untuk 
kehidupan rohani dan kebahagiaan abadi. Jiwa mereka terikat kepada 
kehidupan duniawi, sebagaimana difirmankan Allah: 


PP IT Tan 2 #nhe ad Nanya 
Ge Da CAANGaYa 


“Mereka mengetahui yang lahir (tampak) dari kehidupan dunia, sedangkan 
terhadap (kehidupan) akhirat mereka lalai.” (ar-R um/30: 7) 


528 7. AL-A'RAF Juz 9 


Mereka tidak memahami bahwa tujuan mereka diperintahkan menjauhi 
kemaksiatan, dan berbuat kebajikan, adalah untuk kebahagiaan dunia dan 
akhirat. M ereka tidak memahami hukum-hukum masyarakat dan pengaruh 
kepercayaan agama Islam dalam mempersatukan umat. Mereka tidak 
memahami tanda-tanda keesaan Allah, baik dalam diri manusia maupun 
yang ada di permukaan bumi. M ereka tidak memahami dan merenungkan 
wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Rasul-Nya. 

M ereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat bukti 
kebenaran dan keesaan Allah. Segala kejadian dalam sejarah manusia, segala 
peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari, yang dilihat dan 
yang didengar, tidak menjadi bahan pemikiran dan renungan untuk dianalisa 
dan hal ini disimpulkan Allah dalam firman-N ya: 

Pan ear an LA 2 PL ISL YAA, # BATA aa PAT 
MAKA YG LARI LE AT SAR GDA tah 
2 at.» Aa 12. 


t » 2 ,  » (Ae , | 5 Via 2» 
55 Ap Gn og en DAA Ii 


“Dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan 
hati: tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna 
sedikit pun bagi mereka, karena mereka (selalu) mengingkari ayat-ayat Allah 
dan (ancaman) azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya telah 
mengepung mereka.” (al-A Yg#f/46: 26) 


Mereka tidak dapat memanfaatkan mata, telinga, dan akal sehingga 
mereka tidak memperoleh hidayat Allah yang membawa mereka kepada 
kebahagiaan dunia dan akhirat. Keadaan mereka seperti binatang bahkan 
lebih buruk dari binatang, sebab binatang tidak mempunyai daya-pikir untuk 
mengolah hasil penglihatan dan pendengarannya. Binatang bereaksi dengan 
dunia luar berdasarkan naluri dan bertujuan hanyalah untuk 
mempertahankan hidup. Dia makan dan minum, serta memenuhi 
kebutuhannya, tidaklah melampaui dari batas kebutuhan biologis hewani. 
Tetapi bagaimana dengan manusia, bila sudah menjadi budak hawa-nafsu. 
Dan akal mereka tidak bermanfaat lagi. M ereka berlebihan dalam memenuhi 
kebutuhan jasmani mereka sendiri, berlebihan dalam mengurangi hak orang 
lain. Diperasnya hak orang lain bahkan kadang-kadang di luar 
perikemanusiaan. 

Bila sifat demikian menimpa satu bangsa dan negara, maka negara itu 
akan menjadi serakah dan penindas bangsa dan negara lain. Mereka 
mempunyai hati (perasaan dan pikiran), tetapi tidak digunakan untuk 
memahami ayat-ayat (Allah). Mereka lupa dan melalaikan bukti-bukti 
kebenaran Allah pada diri pribadi, pada kemanusiaan dan alam semesta ini, 
mereka melupakan penggunaan perasaan dan pikiran untuk tujuan-tujuan 


Juz 9 7. AL-A'RAF 529 


yang luhur dan meninggalkan kepentingan yang pokok dari kehidupan 
manusia sebagai pribadi dan bangsa. 


Kesimpulan 

1. Manusia diberi akal pikiran oleh Allah untuk merenungkan diri 
pribadinya dan alam semesta ini. Orang yang diberi Allah petunjuk ialah 
orang yang tepat mempergunakan akal pikiran itu, sedang orang yang 
sesat ialah orang yang salah mempergunakannya. 

2. Ciri orang yang sesat itu ialah yang tidak mempergunakan daya pikirnya, 
perasaannya, dan kemauannya, serta inderanya sesuai dengan fitrahnya. 


ASMAUL ! USNA 


abal ta AP 2, ts 3m an 
EPA KA Jade CA (PP AS , 
ep ak al K 


Oak 
Terjemah 


(180) Dan Allah memiliki Asmtul ! usna (nama-nama yang terbaik), 
maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asm-tul ! usna itu dan 
tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama-N ya. M ereka 
kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 


Kosakata: Y ulXiduna 053k (al-A'raf /7: 180) 

Y ulXiduna merupakan kata kerja untuk orang ketiga jamak. Sedang kata 
kerja asalnya adalah alfada-yulXidu-ilYadan, yang artinya menyimpang. 
Kata kerja ini terambil dari kata layada yang mengandung makna 
menyimpang dari arah tengah ke samping. Kuburan dinamakan liang lahad, 
karena setelah digali ke bawah, lubang itu digali lagi ke samping. 
Selanjutnya, makna asal (menyimpang dari tengah ke samping) berkembang 
menjadi batil, atau menyimpang dari kebenaran. Pengembangan yang 
demikian terjadi karena sesuatu yang di tengah itu biasanya memberi kesan 
baik, benar, dan hagg. Oleh sebab itu, yang menyimpang dari arah tengah 
dinilai buruk dan batil. Dari perkembangan makna ini, kata ilYad diartikan 
sebagai keburukan, kekufuran atau kesesatan. 


M unasabah 
Sesudah Allah menguraikan sifat-sifat manusia yang sesat pada ayat 
yang lalu, maka pada ayat ini Allah menyatakan bahwa Dia mempunyai 


530 7. AL-A'RAF Juz 9 


“Asmtul ! usna” dan menyerukan agar hamba-hamba-Nya berdoa dan 
memuji-N ya dengan menyebut Asmtul ! usna. 


Sabab Nuzul 

Ada riwayat dari M ugatil mengatakan bahwa seorang laki-laki berdoa 
sesudah salat dan mengucapkan, “Wahai Ar-Rahmm (Yang Maha 
Penyayang).” Maka berkatalah sebagian orang musyrikin, “Sesungguhnya 
M uhammad dan pengikutnya mengatakan bahwa mereka menyembah Tuhan 
Yang Maha Esa, tetapi mengapa laki-laki itu berdoa kepada dua Tuhan 
(Alah dan Ar-Rahmn).” M aka kemudian turunlah ayat ini. 


Tafsir 
(180) Al-Asmtul ! usna artinya nama-nama Allah yang paling baik, 
paling luas, dan paling dalam pengertiannya, sebagaimana sabda Rasulullah: 


Gasal lg) ai J3 BU La Ml v 5 “Lal Ga) Was SO) 

- 03 ag 
“Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus 
kurang satu, barangsiapa menghafalnya masuklah dia ke surga.” (Riwayat al- 
Bukh#? dan Muslim dari Abu Hurairah) 

Jumlah sembilan puluh sembilan itu tidaklah berarti batas jumlah, 
sesungguhnya nama Allah itu tidaklah terbatas. Dalam Al-Our'an nama 
Allah lebih dari jumlah angka tersebut. Nama-nama itu merupakan sifat dari 
zat Allah Y ang M aha Esa, bukan zat Tuhan yang dikira orang musyrikin. 

Mengenai Asmtul !' usna yang sembilan puluh sembilan itu 
diriwayatkan oleh at-Tirmizi dan al-! #kim dari jalan (sanad) al-Walid bin 
M uslim sebagai berikut: 


PAN Ga da 
Sah tah AA YA 
SAN BEAN 2 ea a "ed -A 


Sa Se SI ir 


Juz 9 


ai 
bakat, 
SEA - YA 
HAN 
Pelan 
Om tt 
Andi - EA 
PA 
An AE 
KOP EYA 
PARA! 
Bad V1 


IA 


7. AL-A'RAF 


Aa - 14 
SA NY 
ja YYV 
Pelan 
jx yo 
LK - YA 
SPN 
SAI - £V 
Si - o0 
GAY 
AYI -1V 
BN VI 
ABI - NO 


#3 - YA 


CA 


Ap NY 


Sa YA 
Anak: 
bea YA 
SA 
SA 
Ka 0 
bsath - OA 
AW 
An AAN 
ph 
ANN 


SI - YA 


CAN 
akan 
Jah - Yo 
Na 


Haa - YY 


TN 


ai #1 
Ho 
se - 44 
Lio 
SN ON 
EL 
dota - 10 
jai 14 
TA TES oi 


PI - VV 


531 


532 7. AL-A'RAF Juz 9 


Sh anu A8 BpBI-AY Gadi-AY oo 


- 


AS - AV Jai LAN MSG II s3 -Ae 
wa - AN SIM AM 
KAN-AO gag 1L oo SAAT gadi 
Ia AA MIA DUGAAN adan 
(sg SI sy) 


Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. (1) Yang Maha Pengasih, (2) 
Yang Maha Penyayang, (3) Maharaja, (4) Yang Mahasuci, (5) Maha 
Sejahtera, (6) Yang Maha M enenteramkan, (7) Yang M aha M emelihara, (8) 
Yang Mahaperkasa, (9) Yang Mahakuasa, (10) Yang Maha Memiliki 
Kebesaran, (11) Yang Maha Menciptakan, (12) Yang Mengadakan, (13) 
Yang Membentuk Rupa, (14) Yang Maha Pengampun, (15) Yang Maha 
M engalahkan, (16) Yang Maha Pemberi, (17) Yang M aha Memberi Rezeki, 
(18) Yang Maha Memberi Keputusan, (19) Yang Maha Mengetahui, (20) 
Yang Maha Membatasi Rezeki, (21) Yang Maha M elapangkan Rezeki, (22) 
Yang Maha Merendahkan, (23) Yang Maha M eninggikan, (24) Yang Maha 
Menjadikan Mulia, (25) Yang Menjadikan Hina, (26) Yang Maha 
Mendengar, (27) Yang Maha Melihat, (28) Yang Jadi Hakim, (29) Yang 
Mahaadil, (30) Yang Mahahalus, (31) Yang Mahateliti, (32) Yang 
Mahasantun, (33) Yang Mahaagung, (34) Yang Maha Mengampuni, (35) 
Yang Maha M ensyukuri, (36) Yang M ahatinggi, (37) Yang M ahabesar, (38) 
Yang Maha Memelihara, (39) Yang M aha Penentu Waktu, (40) Y ang M aha 
Membuat Perhitungan, (41) Yang Penuh Kebesaran, (42) Yang Maha 
Pemurah, (43) Yang Jadi Pengawas, (44) Yang Maha Mengabulkan, (45) 
Yang Mahaluas, (46) Yang Maha Bijaksana, (47) Yang Maha 
M encintai,(48)Yang Mahamulia, (49) Yang Maha Membangkitkan, (50) 
Yang Maha Menjadi Saksi, (51) Yang Penuh Kebenaran, (52) Yang M aha 
M enjadi Tempat Bertawakkal, (53) Y ang M ahakuat, (54) Y ang M ahakokoh, 
(55) Yang Maha Melindungi, (56) Yang Maha Terpuji, (57) Yang Maha 
Menghitung, (58) Yang Maha Menciptakan, (59) Yang Maha 
Mengembalikan, (60) Yang Menghidupkan, (61) Yang Mematikan, (62) 
Yang Maha Hidup, (63) Y ang Berdiri Sendiri, (64) Y ang M aha M enemukan, 
(65) Yang Mahamulia, (66) Yang Mahamandiri, (67) Yang Maha Esa, (68) 
Yang Maha Tumpuan, (69) Yang Maha Kuasa, (70) Yang Maha 


Juz 9 7. AL-A'RAF 533 


Menentukan, (71) Yang Maha Mendahulukan, (72) Yang Maha 
Mengakhirkan, (73) Yang Mahaawal, (74) Yang Mahaakhir, (75) Yang 
Mahanyata, (76) Yang Maha Tersembunyi, (77) Yang Maha M elindungi, 
(78) Yang Maha Meninggikan, (79) Yang Maha Pelimpah K ebajikan, (80) 
Yang Maha Penerima Tobat, (81) Yang Maha Pembalas, (82) Yang Maha 
Pemaaf, (83) Yang Maha Penyantun, (84) Yang M emiliki Kekuasaan, (85) 
Yang Maha Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan, (86) Yang M ahaadil, 
(87) Yang Menghimpun, (88) Yang Mahakaya, (89) Yang Maha M emberi 
Kekayaan, (90) Yang Maha Mencegah, (91) Yang Maha Pemberi M udarat, 
(92) Yang Maha Pemberi Manfaat, (93) Yang Maha Bercahaya, (94) Y ang 
Maha Pemberi Petunjuk, (95) Yang Maha Pencipta Keindahan, (96) Y ang 
Mahakekal, (97) Yang Maha Mewarisi, (98) Yang Maha Pemberi 
Bimbingan, (99) Y ang M ahasabar. (Riwayat at-Tirmizi dan al-! #kim) 


Terjemahan nama-nama Allah sesungguhnya tidak dapat diterjemahkan 
secara tepat. Terjemahan ini sekedar untuk menjelaskan maknanya sesuai 
dengan keterbatasan bahasa Indonesia. 

Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menyebutkan nama- 
nama yang paling baik ini dalam berdoa dan berzikir. Karena dengan berdoa 
dan berzikir itu mereka selalu ingat kepada Allah, dan iman mereka 
bertambah hidup dan subur dalam jiwa mereka 

Dalam pada itu Allah memerintahkan pula kepada orang-orang yang 
beriman agar mereka meninggalkan perilaku orang-orang yang 
menyimpangkan pengertian nama-nama Allah dari pengertian yang benar, 
misalnya dengan memberikan ta'wil atau memutar-balikkan pengertian 
sehingga mengaburkan kesempurnaan yang mutlak dari sifat-sifat A Ilah. 
Mereka yang berbuat demikian kelak akan ditimpa azab Allah. 
Penyimpangan atau penyelewengan dari nama-nama Allah Yang Maha 
Sempurna itu bermacam-macam bentuknya, antara lain: 

1. Memberikan nama kepada Allah dengan nama yang tidak terdapat dalam 
Al-Our'an ataupun dalam hadis Rasul yang sahih. Semua ulama sepakat 
bahwa nama dan sifat Allah itu harus didasarkan atas penjelasan 
Al-@ur'an dan hadis Rasul (taugifi). 

2. Menolak nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah 
untuk zat-Nya, atau menolak untuk menisbahkan suatu perbuatan kepada 
Allah karena memandang yang demikian itu tidak patut bagi kesucian- 
Nya atau mengurangi kesucian-Nya. Mereka yang menolak ini 
memandang diri mereka seolah-olah lebih mengetahui dari Allah dan 
Rasul-Nya, mana yang layak dan mana yang tidak layak bagi Allah. 

3. Menamakan sesuatu selain Allah dengan nama yang hanya layak bagi 
Allah. 

4. Memutar-balikkan nama dan sifat-sifat Allah dengan penafsiran sendiri 
sehingga keluar dari pengertian dan maksud yang sebenarnya, seperti 
paham yang mengatakan bahwa sifat-sifat Allah sama dengan sifat 


534 7. AL-A'RAF Juz 9 


manusia, seperti mendengar, melihat, berkata-kata, punya muka, tangan, 
kaki, tertawa, marah, senang dan sebagainya. Kendati Allah memiliki 
sifat mendengar, melihat dan sebagainya, namun mendengarnya Allah 
tidak sama dengan mendengarnya makhluk, melihatnya A Ilah tidak sama 
dengan melihatnya makhluk. Atau paham yang memberikan takwil 
terhadap sifat-sifat Allah sedemikian rupa sehingga sifat Allah itu tidak 
memilikik arti sama sekali. 

5, Mempersekutukan Allah dengan sembahan selain Allah dalam segi nama 
yang khusus untuk Allah. Seperti memakai lafal Allah untuk sebuah 
berhala atau kata Rabbul '? lam3n. 


Kesimpulan 

1. Agar manusia itu mendapat taufik (bimbingan) dari Allah, hendaklah dia 
berdoa dan berzikir dengan menyebut A smtul ! usna. 

2. Asmiul ! usna (nama-nama Allah) yang terbaik adalah sifat-sifat Allah, 
yang berdasarkan Al-Gur'an dan hadis. Seseorang tidak boleh 
menamakan dirinya dengan nama yang hanya layak bagi Allah swt. 


AKIBAT YANG DIDERITA OLEH ORANG 
YANG MENDUSTAKAN AYAT-AYAT ALLAH 


API AO AD anta 
) 


ee rat 2 c P3 2 4 
C3 NOISE LAS 
Oa Sa Sa an EA 


red - 


-. 


tapi Pe 5 

Te Maa Ga Lg LA, Pa 2 AT 2 v9 P4 PI De sed Sae 

PERAN ORA! G0 YRlan Da Rga SANALA 

”30: Pd # ' Td -. 

AG TN 0 AAN TEA LN Km NE 2 TU0i 

BRIO CM geri AN Telaga) 
Sm AAA rd 


ANN 2. Pa ! SI Ia MU, “Tt ng. 
SO A22 gap PAN HIS GAS Kelar PASIA3 
P3 ba Ht nh ae areal tata HK PARA 

San Aib gala 


Terjemah 
(181) Dan di antara orang-orang yang telah Kami ciptakan ada umat 


yang memberi petunjuk dengan (dasar) kebenaran, dan dengan itu (pula) 
mereka berlaku adil. (182) Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 


Juz 9 7. AL-A'RAF 535 


Kami, akan Kami biarkan mereka berangsur-angsur (ke arah kebinasaan), 
dengan cara yang tidak mereka ketahui. (183) Dan Aku akan memberikan 
tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencana-K u sangat teguh. (184) 
Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka (M uhammad) 
tidak gila. Dia (Muhammad) tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan 
yang jelas. (185) Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit 
dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah 
dekat waktu (kebinasaan) mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang 
akan mereka percaya? (186) Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka 
tidak ada yang mampu memberi petunjuk. A Ilah membiarkannya terombang- 
ambing dalam kesesatan. 


Kosakata: Sanastadrijuhum 4 25. (al-A "raf /7: 182) 


Sanastadrijuhum (akan Kami tarik mereka) terambil dari kata darajah, 
yang artinya tangga atau anak tangga. Huruf sin dan ta' dalam kata itu 
merupakan imbuhan yang bermakna meminta, sehingga kata tersebut dapat 
diartikan meminta mereka untuk naik/turun melalui anak tangga sampai 
mencapai tingkat yang diinginkan. Penggunaan kata ini pada ayat yang 
dimaksud untuk menggambarkan bahwa orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Allah akan menuju suatu tempat dengan menggunakan tangga 
tanpa mereka ketahui bahwa tangga tersebut mengantar mereka menuju ke 
arah kebinasaan. 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu Allah swt menerangkan bahwa isi neraka Jahanam 
terdiri dari jin dan manusia yang tidak mau menggunakan akal dan 
nuraninya untuk beriman kepada Allah, selanjutnya Allah menjelaskan 
nama-N ya yang bisa diseru ketika berdoa. Pada ayat-ayat ini Alah kembali 
menjelaskan sifat-sifat umat yang menjadi ahli surga dan umat yang menjadi 
ahli neraka, karena kesesatan mereka ketika hidup di dunia. 


Tafsir 

(181) Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan juga 
satu umat yang besar jumlahnya untuk menempati surga. M ereka terdiri dari 
umat-umat dan suku-suku yang berjuang untuk membimbing manusia ke 
jalan yang benar serta mendidik mereka berpendirian teguh. M ereka 
menegakkan keadilan dan kebenaran yang telah ditetapkan Allah dan tidak 
ada pilihan lain bagi mereka kecuali jalan Allah itu. Mereka inilah umat 
Nabi M uhammad saw. 


Berkata Rasulullah saw berhubungan dengan ayat ini : 


536 7. AL-A'RAF Juz 9 


Hanny GS y)) Dalan) Url OPaK SAK GI LAI ain 
(oi 3 


“Inilah umatku dengan kebenaran mereka memerintah, menetapkan 
keputusan-keputusan, mengambil (hak mereka) dan memberikan (hak orang 
lain)”. (Riwayat al-Bukhar? dan M uslim dalam daxYain) 


Rasulullah saw berkata dalam hadis lain : 
#1 X & LAS La 


Loo.ada 


BA Gia GA TEA La sal JGN 


(ob ops deela spt alay) dl 


“Senantiasa ada segolongan umatku yang menegakkan kebenaran, siapa 
yang menentang mereka tidaklah dapat menyusahkan mereka hingga datang 
ketentuan Allah (hari Kiamat).” (Riwayat Ibnu M ajah dari gauban) 


Dari hadis-hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ijmak ulama menjadi 
hujah pada setiap masa, dan pada tiap masa itu pasti ada orang-orang yang 
ahli ijtihad. 

(182) Allah menerangkan dalam ayat ini, bahwa mereka yang 
mendustakan ayat-ayat Allah seperti orang-orang Ouraisy yang menentang 
dakwah Muhammad saw, tentu akan menerima hukuman Allah secara 
berangsur-angsur tanpa menyadari akibat kesesatan mereka itu. Hal 
demikian disebabkan mereka tidak memahami Sunatullah dalam 
pertumbuhan perkembangan manusia, bahwa pertarungan antara yang hak 
dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, tentulah yang hak 
akan memperoleh kemenangan. Apa yang bermanfaat bagi manusia 
mengalahkan apa yang memudaratkan mereka. 


Allah berfirman: 
NASA Nara GE Oa 


Sebenarnya Kami melemparkan yang hak (kebenaran) kepada yang batil 
(tidak benar) lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu (yang 
batil) lenyap. (al-A nbiy #21: 18) 


Dan ragi Allah swt berfirman: 
AT pia OBUS EN: SERA AP ih KG LANANG 


A dapun buih, hn hilang sebagai sesuatu yang tak ada gunanya: tetapi yang 
bermanfaat bagi manusia, akan tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat 
perumpamaan. (ar-Ra'd/13: 17) 


Juz 9 7. AL-A'RAF 537 


Peringatan Allah kepada mereka yang menentang dan mendustakan 
kerasulan Muhammad saw, mereka akan dibinasakan secara istidraj 
(berangsur-angsur), telah terbukti kebenarannya. Orang-orang kafir Ouraisy 
yang sangat keras memusuhi Nabi M uhammad dan sahabat-sahabatnya telah 
mengalami kekalahan dalam berbagai peperangan, dalam menghadapi kaum 
Muslimin. Orang-orang Ouraisy tertipu oleh kebesaran dan kekuatannya 
sendiri. M eskipun mereka selalu mengalami kekalahan, namun mereka tidak 
menyadari bahwa mereka berangsur-angsur menuju kehancuran. 

(183) Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa orang-orang yang 
mendustakan lambat laun menerima azab. Karena Allah membiarkan mereka 
berumur panjang, hidup makmur, dan mampu berperang, bukanlah lantaran 
Allah mengasihi mereka, tetapi sebagai tipuan terhadap mereka. Dengan 
kemewahan dan kekuatan yang mereka miliki, mereka berlarut-larut dalam 
kezaliman, mereka tidak memiliki norma moral, kecuali norma-norma yang 
sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka adalah orang-orang yang 
mendustakan agama, dan orang-orang yang kafir terhadap Allah. Dalam 
sejarah umat manusia, baik orang seorang atau sebagai bangsa jika berlaku 
zalim dan aniaya, akhir kezaliman itu adalah kehancuran bagi mereka 
sendiri. Allah swt berfirman: 


TA 3) id AL IA LL #O) 2 a21 ea 
2» 


Ogpatads 


“Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang 
ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa Kami memberikan harta dan 
anak-anak kepada mereka itu (berarti bahwa), Kami segera memberikan 
kebaikan-kebaikan kepada mereka? (Tidak), tetapi mereka tidak 
menyadarinya.” (al-M u' minyn/23: 54-55-56) 


Rasulullah saw, bersabda: 
lem Be amag Ga elo) Ba ia By JUN AN 


“Sesungguhnya Allah swt memberi tangguh (tidak segera menimpakan azab) 
bagi orang yang zalim, tetapi bilamana Allah swt mengazabnya, Allah tidak 
akan membiarkannya lepas”. (Riwayat al-Bukhar? dan Muslim dari Abu 
M usa) 


(184) Dalam ayat ini Allah mencela sikap orang-orang Ouraisy yang 
mendustakan Nabi Muhammad, dan tidak merenungkan kenyataan- 
kenyataan kepribadian Nabi sendiri. Bahkan karena kejujurannya beliau 
diberi gelar “Al-Amin”. (Orang yang terpercaya) oleh mereka sendiri. 
Mengapa mereka tidak merenungkan pula inti dakwahnya, sebagai bukti 


538 7. AL-A'RAF Juz 9 


kerasulannya dan ayat-ayat Al-OGuran yang menetapkan keesaan dan 
kekuasaan Allah. 

Sekiranya mereka bersedia merenungkan hal yang demikian, tentulah 
nampak bagi mereka kebenaran, dan tidaklah keluar dari mulut mereka 
tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu orang gila. Dia adalah sahabat mereka 
semenjak kecil, sedikit pun tidak ada tanda-tanda gila padanya sebagaimana 
mereka saksikan sendiri dalam perkembangan hidupnya. Allah menceritakan 
dalam Al-@ur'an tentang tuduhan mereka itu dengan firmannya: 


T KI PMA 2231 &, LA Ba pe ara TA IL GT 
BASA nga W RV 2 AA PNG IA TA AKSI 
GAN sen Sie sh sa. 17, KA ot boh 2d 
DA Eh Aa La 0 AA OI 
“Maka tidakkah mereka menghayati firman (Allah), atau adakah telah 
datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek-moyang 
mereka terdahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka 
(Muhammad), karena itu mereka mengingkarinya? Atau mereka berkata: 
“Orang itu (Muhammad) gila.” Padahal, dia telah datang membawa 


kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran." 
(al-M u' minun/23: 68-69-70) 


Firman Allah swt: 
Sg ho Praha KA Ad» K3 Sa Pena 
KSB SIB GUNG, 


Dan Mereka berkata, “Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Gur'an, 
sesungguhnya engkau (M uhammad) benar-benar orang gila.” (al-! ijr/15:6) 


Tuduhan gila kepada Nabi Muhammad oleh orang kafir Mekah itu 
sebenarnya sudah menjadi kebiasaan orang-orang kafir zaman dahulu 
kepada Nabi-nabi mereka, seperti Nabi Nuh, Nabi M usa, dan lain-lainnya. 

Firman Allah swt: 


ATA Ag DAG2 UD PD 3 Lea urat 'z 
PEN AN IA SANTA 


Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang 
sebelum mereka, mereka (kaumnya) pasti mengatakan, “Dia itu pesihir atau 
orang gila.” (AG? tiy4/51: 52) 

Sesungguhnya Nabi Muhammad, bukanlah orang gila, tetapi beliau 
adalah seorang Rasul, seorang yang menyampaikan peringatan kepada 
manusia tentang azab dan penderitaan yang akan mereka alami jika ingkar 
kepada Allah dan menolak agama-Nya. Nabi Muhammad hanya memberi 
nasihat kepada mereka, bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat, baik untuk 


Juz 9 7. AL-A'RAF 539 


pribadi ataupun masyarakat hanyalah dicapai dengan agama yang 
dibawanya. 

(185) Dalam ayat ini Allah mengecam mereka yang mendustakan Rasul. 
Mengapa mereka tidak memperhatikan apa yang terdapat pada kerajaan 
langit, dalam ruang angkasa yang sangat luas dengan jutaan bintang-bintang 
dan sejumlah planet-planet yang belum diketahui secara pasti keadaannya, 
beserta bulan-bulan yang beredar sekelilingnya di tiap-tiap planet itu. Dan 
mengapa pula mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi di bumi, lautan 
dan daratan dengan segala hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam 
keduanya? Semua makhluk itu bagaimana kecilnya tunduk kepada suatu 
hukum yang rapi dan pasti, “Siapakah yang menciptakan hukum atau 
Sunnah itu?” Sekiranya mereka sejenak merenungkan isi kerajaan langit dan 
bumi itu tentulah mereka akan memperoleh petunjuk untuk membenarkan 
kerasulan Muhammad saw, mereka beriman kepada ayat-ayat Al-Our'an 
yang dibawanya. 

Demikian pula halnya, sekiranya mereka memperhatikan dengan 
mendalam pada diri mereka sendiri. Manusia sebagai makhluk yang hidup 
pastilah akan berakhir dengan kematian, cepat atau lambat. Apakah mereka 
akan menghadap Tuhan dengan membawa amal kejahatan itu? Orang-orang 
kafir akan menyadari betapa bijaksananya jika sekiranya mereka menerima 
peringatan-peringatan dan ajaran-ajaran yang dibawa Rasul. Apa yang 
dibawa oleh Rasul itu sebenarnya bermanfaat bagi mereka di dunia dan di 
akhirat, yakni kepercayaan tentang adanya hari Kiamat dan hari pembalasan, 
buruk dan baik dan berita kehidupan sesudah mati. Jika mereka tidak 
percaya kepada ajaran Al-Gur'an yang dibawa oleh Rasul itu, maka adakah 
ajaran lain atau berita lain yang patut mereka percayai? Jika mereka tidak 
menemukan berita dan ajaran lainnya, maka Al-Gur'an-lah satu-satunya 
pilihan dan pegangan bagi mereka. 

(186) Kemudian Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa orang yang 
disesatkan oleh Allah, tidak ada baginya yang memberi petunjuk. Seorang 
menjadi sesat karena dia telah kehilangan potensi dalam dirinya (fitrah) 
untuk menerima petunjuk. Kehilangan potensi itu disebabkan kelengahan 
dirinya sendiri dalam memeliharanya dari pengaruh dan godaan setan dan 
hawa nafsu. Karena tidak adanya potensi itu, maka jiwanya tidak 
menanggapi isi Al-Gur'an sewaktu datang kepadanya. Bahkan dia 
mengadakan reaksi yang negatif, yakni menolak, tidak menerima A I-Gur'an. 
Meskipun Rasul yang datang membawa Al-9ur'an itu kepadanya 
mempunyai akhlak yang mulia, akal yang sempurna, tetapi karena dia telah 
kehilangan kesediaan itu, maka Al-@ur'an tetap tidak berpengaruh pada jiwa 
orang yang disesatkan Allah itu. Jiwanya telah gelap, tidak menerima ajaran 
A I-Our'an. Karena itu tak ada cahaya petunjuk baginya. 

Hatinya gelap bertambah gelap akibat perbuatan yang mungkar serta 
kelaliman yang melampaui batas. Keraguan semakin mencekam hati 


540 7. AL-A'RAF Juz 9 


manusia yang demikian, dan akhirnya sulitlah baginya untuk memperoleh 
jalan keluar dari kesesatan itu. 


Firman Allah swt: 
2 


202 KA AS Ae ter NU, 
KEK NA NA PI 


Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati 
mereka. (al-M u affif3n/83: 14) 

Setiap perbuatan yang jahat menambah gelap hati manusia. Hati yang 
gelap menimbulkan perbuatan-perbuatan yang jahat kembali. Demikianlah 
akhirnya manusia yang sesat itu berputar-putar dalam lingkaran kesesatan. 
M ereka bergelimang dalam lumpur dosa dan kesesatan. Dia dapat lepas dan 
tertolong dari lingkaran kesesatan ini bilamana dia memiliki kemauan yang 
keras untuk kembali kejalan Allah dan Nur Ilahi. 


Kesimpulan 

1. Umat Islam ialah umat yang diciptakan untuk membawa kebenaran, 
keadilan, di antara umat manusia. Oleh karena itu mereka ditetapkan 
menjadi penghuni surga. 

2. Hukum Allah secara cepat atau lambat akan ditimpakan kepada mereka 
yang mendustakan ayat-ayat Allah swt. 

3. Kenikmatan dan kemewahan yang diberikan kepada orang-orang kafir 
adalah kenikmatan semu, yaitu cobaan Alah kepada mereka. 

4. Tuduhan orang musyirikin kepada Nabi Muhammad saw, bahwa dia 
orang gila, bertentangan dengan kenyataan sejarah hidupnya seperti yang 
mereka saksikan sendiri. 

5. Segala benda yang terdapat dalam kerajaan langit dan bumi dan dalam 
kehidupan manusia yang diakhiri dengan kematian, menunjukkan kepada 
kebenaran Al-9ur'an. 

6. Setiap diri manusia mempunyai kesediaan dalam dirinya untuk menerima 
hidayah dari Al-Our'an, yang datang dari Allah swt. 

1. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah swt ialah orang yang kehilangan 
potensi tersebut, disebabkan godaan hawa nafsu. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 541 


HANYA ALLAH YANG MENGETAHUI 
DATANGNYA HARI KIAMAT 


nsp & Sg mean 3 
See SAINS TA Gta 3 
Terjemah 


(187) Mereka menanyakan kepadamu (M uhammad) tentang K iamat, 
“Kapan terjadi?” Katakanlah, “Sesungguhnya pengetahuan tentang K iamat 
itu ada pada Tuhanku: tidak ada (seorang pun) yang dapat menjelaskan 
waktu terjadinya selain Dia. (Kiamat) itu sangat berat (huru-haranya bagi 
makhluk) yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali 
secara tiba-tiba.” Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau 
mengetahuinya. Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya pengetahuan 
tentang (hari Kiamat) ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui.” (188) Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak kuasa 
mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa 
yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku 
membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. 
Aku hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang- 
orang yang beriman." 


Kosakata: Istak£artu X1 (al-A'raf/7: 188) 


Istakfartu merupakan kata kerja untuk orang pertama dalam bentuk 
masi (lampau). Kata ini terambil dari kafura-yakfuru, yang artinya banyak. 
Tambahan alif, sin dan ta' berfungsi untuk meminta, sehingga maknanya 
menjadi memperbanyak atau mengharapkan yang lebih banyak. Al-Our'an 
menyebutkan kata ini dengan perubahannya sebanyak tiga kali, yaitu pada 
surah al-A'raf/7 ayat 188, surah al-An'am/6 ayat 128, dan surah al- 
M uddaffir ayat 6. Penggunaan kata ini untuk menjelaskan adanya keinginan 
untuk memperbanyak sesuatu, terutama bila diketahui bahwa dalam sesuatu 


542 7. AL-A'RAF Juz 9 


itu terdapat kebaikan-kebaikan atau manfaat yang akan memberikan 
keuntungan bagi yang menginginkannya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan tentang akibat yang diderita 
orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka pada ayat ini Allah 
menerangkan kapan terjadinya Kiamat, karena pada hari itu ancaman Allah 
bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu benar-benar terjadi 
mereka tidak bisa lagi mengelak dari azab Allah, salah satu dari ayat Allah 
yang mereka dustakan adalah hari Kiamat. 


Tafsir 

(187) Allah dalam ayat ini menegaskan bahwa hanya Dialah yang 
mengetahui saat terjadinya hari Kiamat itu. Kepastian terjadinya hari Kiamat 
dan apa yang terjadi pada hari Kiamat sudah banyak dijelaskan oleh 
Al-Gur'an. Akan tetapi khusus yang berkenaan dengan saat terjadinya hari 
Kiamat itu tidak ada dijelaskan dalam Al-@ur'an. Hal itu hanya berada dalam 
ilmu Allah semata-mata. 

Kita dapat menarik pelajaran dari peringatan ini, bahwa tak seorang 
manusia pun yang tahu, kapan akan terjadi pada hari Kiamat. Dengan 
demikian berarti kita tidak boleh mempercayai ramalan orang atau berita 
bahwa hari Kiamat akan terjadi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sekian 
atau saat tertentu. Peringatan ini berlaku umum untuk masa kapan pun. 
Ternyata sampai masa kita sekarang hal ini memang sering terjadi, entah di 
dunia Barat, di Afrika atau di tanah air kita sendiri, ada saja orang atau 
golongan yang percaya, bahwa hari Kiamat sudah dekat, akan terjadi pada 
waktu-waktu tertentu dengan menyebutkan saat akan terjadinya. Banyak 
orang yang percaya dan tertipu dengan ramalan atau berita yang dibuat orang 
dengan mengaku pemuka agama, akibatnya ada yang sampai menelan korban. 

Yang menanyakan saat terjadinya hari Kiamat itu ialah orang Ouraisy. 
Ayat ini turun di Mekah. Di Mekah tidak ada orang Yahudi yang 
memberitahukan dan mengajarkan kepada orang-orang Ouraisy tentang 
kerasulan, hari berbangkit, surga dan neraka. Berbeda halnya dengan orang 
Arab Medinah yang sudah banyak bergaul dengan bangsa Y ahudi. Mereka 
sudah mempunyai pengertian tentang kenabian dan hari berbangkit. 

Jika orang Guraisy menanyakan tentang hari Kiamat itu maka sebenarnya 
pertanyan itu dilatar belakangi anggapan mereka bahwa hari Kiamat itu tidak 
mungkin terjadi dan merupakan suatu berita bohong, A Ilah menggambarkan 
An mereka dengan firman-N ya: 


“dg NYA PEN ENYA PEP AAA pra App 2319 : 
PAMA BEN sni 


Juz 9 7. AL-A'RAF 543 


Orang-orang yang tidak percaya adanya hari Kiamat meminta agar hari itu 
segera terjadi, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan 
mereka yakin bahwa Kiamat itu adalah benar (akan terjadi). K etahuilah 
bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya 
Kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh. (asy-Syura/42: 18) 


Karena isi pertanyaan itu merupakan keingkaran, maka Nabi M uhammad 
disuruh untuk menjawabnya dengan jawaban yang sangat bijaksana, Nabi 
menjawab bahwa persoalan kapan terjadinya hari Kiamat itu bukan 
persoalan manusia, bukan pula persoalan Nabi, tetapi persoalan itu 
kepunyaan Allah semata-mata. Hanyalah Dia yang mengetahui saat 
terjadinya peristiwa kiamat itu, dan bagaimana proses terjadinya. Nabi 
ditugaskan oleh Allah, untuk memperingatkan tentang kepastian hari Kiamat 
dan kedahsyatan yang terjadi pada waktu itu sesuai dengan berita Al-Gur'an. 

Orang Ouraisy ingin memancing jawaban dari Rasulullah saw, dan dari 
jawaban itu mereka bermaksud mencemoohkan dan mendustakannya. 
Dirahasiakannya saat terjadinya hari Kiamat mengandung hikmah yang 
besar bagi orang-orang yang beriman. Mereka dengan hati pasrah 
menyerahkan persoalan yang bakal terjadi pada hari Kiamat itu hanya 
kepada Allah. Dialah yang akan membuka tabir kerahasiaan itu, tak ada 
orang lain yang menyertainya ataupun yang menjadi perantara dengan 
hamba-hamba-N ya untuk memberitahukan saat terjadinya hari Kiamat itu. 
Para nabi hanya bertugas memperingatkan tentang adanya hari Kiamat. 

M emang hari Kiamat merupakan beban yang berat bagi penduduk langit 
dan bumi, karena pada hari itu segala amal perbuatan mereka akan 
diperhitungkan. Dan juga sukar bagi mereka, karena mereka tidak 
mengetahui saat kiamat itu terjadi. Kiamat itu akan terjadi dengan tiba-tiba 
pada saat mereka lalai dan tidak menyadarinya. Bagi orang yang sibuk 
dengan amal kebajikan, serta tawakal kepada Allah untuk menghadapai hari 
akhir itu. Kapan pun terjadi peritiwa dahsyat itu, dia sudah siap sedia 
menghadapinya. 

Kemudian Allah menegaskan lagi kepada Nabi Muhammad, bahwa 
orang-orang musyrik itu bertanya kepada beliau tentang hari Kiamat, karena 
mereka menganggap seakan-akan Nabi mengetahuinya. Jika Nabi tidak 
mengetahunya, Nabi dapat langsung bertanya kepada Allah. Maka Allah 
memerintahkan kembali kepada Nabi untuk menandaskan bahwa saat 
terjadinya hari Kiamat itu tetap rahasia Allah, Dia sajalah yang mengetahui 
saat terjadinya kiamat itu. tidak ada orang lain yang mengetahuinya, dan 
tidak ada orang yang akan diberi ilmu untuk mengetahui mengapa Allah 
merahasiakan terjadinya kiamat itu dan apa hikmat yang terkandung dalam 
merahasiakan itu. Dan banyak manusia yang tidak tahu mana yang patut 
ditanyakan dan mana yang tidak patut ditanyakan. 

M enurut Zahir, Nabi Muhammad, tidaklah mengetahui saat hari Kiamat 
itu, beliau hanya mengetahui dekatnya hari Kiamat. 


544 7. AL-A'RAF Juz 9 


Nabi M uhammad saw bersabda: 
(esa AI ha) SEA MEI JB yA BUG UI ui 


“Aku diutus dan datangnya hari Kiamat itu seperti dua ini, sambil 
memperlihatkan telunjuknya dan jari tengahnya”. (Riwayat at-T irmizi) 


Maksudnya jarak waktu antara beliau dengan hari Kiamat amat dekat 
seperti jarak antara dua jari tersebut. Meski pun Allah merahasiakan saat 
terjadinya hari Kiamat itu, namun Allah telah memberitahukan kepada Nabi 
M uhammad tanda-tanda sebelum kiamat terjadi. Sebagaimana firman Allah 
swt: 


LGA IS Ns Ke Bisu NE IS 


Maka apa lagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari Kiamat, yang akan 
datang kepada mereka dengan tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh 
telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu, apabila 
(hari Kiamat) itu sudah datang? (M uhammad/47: 18) 


Maka suatu tanda yang nyata bahwa kiamat itu sudah dekat, ialah 
diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir kepada umat manusia. 
Dengan kebangkitan beliau itu sempurnalah bimbingan keagamaan oleh 
Allah kepada manusia, berarti sempurna pula kehidupan kerohanian dan 
kehidupan materil namun sesudah kehidupan materi itu mencapai puncaknya 
tibalah kehancuran dan kemusnahan. 

Dalam hadis banyak pula tanda yang menerangkan tentang terjadinya hari 
Kiamat itu. Di antaranya ialah keinginan manusia memiliki harta-benda atau 
kebutuhan materinya saling bertentangan dengan keinginannya kepada 
kepuasan rohani. Pada suatu masa manusia mengutamakan kebutuhan 
spiritual yang diutamakan, dan kebutuhan materi yang dikalahkan. 
Kemudian dimenangkan lagi kebutuhan materil bersamaan dengan 
perkembangan kesesatan, kejahatan, kemungkaran dan kekufuran, hingga 
datanglah hari Kiamat pada saat manusia bergelimang dalam kejahatan. 

(188) Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, untuk 
menegaskan kepada umat manusia, bahwa segala perkara di dunia ini 
membawa baik yang manfaat atau mudarat adalah berasal dari Allah. Nabi 
Muhammad sendiri walau pun dekat pada Allah tidaklah menguasai 
kemanfaatan dan kemudaratan sehingga dia dapat mengatur menurut 
kehendak-N ya. 

Kaum Muslimin pada mulanya beranggapan bahwa setiap orang yang 
menjadi Rasul tentulah dia mengetahui perkara-perkara yang gaib, memiliki 
kemampuan di luar kemampuan manusia biasa, baik untuk mencari sesuatu 
keuntungan ataupun menolak sesuatu kemudaratan untuk dirinya ataupun 


Juz 9 7. AL-A'RAF 545 


untuk orang lain. Untuk memperbaiki kekeliruan pandangan ini, Allah 
menyuruh Rasulullah untuk menjelaskan bahwa kedudukan Rasul tidak ada 
hubungannya dengan hal yang demikian itu. Rasul hanyalah pemberi 
petunjuk dan bimbingan, tiadalah dia mempunyai daya mencipta atau 
meniadakan. Apa yang diketahuinya tentang hal-hal yang gaib adalah yang 
diberi tahu oleh Allah kepadanya. 

Sekiranya Nabi saw mengetahui hal-hal yang gaib, misalnya mengetahui 
peristiwa-peristiwa pada hari mendatang, tentulah Nabi saw mempersiapkan 
dirinya lahir batin, moril dan materil untuk menghadapi peristiwa itu dan 
tentulah beliau tidak akan ditimpa kesusahan. 

Sebenarnya Rasul saw adalah manusia biasa. Perbedaan dengan orang 
biasa hanyalah terletak pada wahyu yang diterimanya dan tugas yang 
dibebankan kepada beliau, yakni memberikan bimbingan dan pengajaran 
yang telah digariskan Allah untuk manusia. Nabi hanyalah memberi 
peringatan dan membawa berita gembira kepada orang yang beriman. 


Kesimpulan 

1. Tidak ada seorang pun yang mengetahui terjadinya hari Kiamat, kecuali 
Allah swt saja. 

2. Latar belakang pertanyaan orang-orang kafir tentang saat terjadinya hari 
Kiamat itu kepada Nabi ialah ketidakpercayaan mereka akan hari K iamat 
dan bermaksud menjadikannya bahan cemoohan kepada Nabi apabila 
Nabi memberi tahukan saat kiamat itu. 

3. Allah swt merahasiakan saat terjadinya hari Kiamat. Hal itu mengandung 
hikmat dan pelajaran sangat besar. 

4. Allah swt hanya memberitahukan tanda-tanda dekatnya hari Kiamat. Di 
antara tanda-tanda itu ialah diutusnya Nabi M uhammad saw. 

5, Nabi Muhammad saw dan nabi-nabi lain pada hakikatnya tidaklah kuasa 
memberi manfaat atau mudarat. Kemanfaatan dan kemudaratan hanya 
datang dari Allah swt. 


546 7. AL-A'RAF Juz 9 


ALLAH MENGINGATKAN MANUSIA 
TENTANG ASAL-USUL KEJADIANNYA 


CIK AN aJaajo SI Pi Sa KE eteA 
Ra aman Pa SEE 
IK e angan genNaNa 
aa 3, along, NASA J3 AS Tan A5 

KASI DA ARA NI 22 ren 
22 EN RKA an 


AA TALI SAR NG Ona 
ORA Aayasgai 


na 


Terjemah 

(189) Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan 
daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang 
kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan 
yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian 
ketika ia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, 
Tuhan mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang 
saleh, tentulah kami akan bersyukur." (190) Maka setelah Dia memberi 
keduanya seorang anak yang saleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah 
terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya itu. Maka M ahatinggi Allah 
dari apa yang mereka persekutukan. (191) Mengapa mereka 
mempersekutukan (Allah dengan) sesuatu (berhala) yang tidak dapat 
menciptakan sesuatu apa pun? Padahal (berhala) itu sendiri diciptakan. (192) 
Dan (berhala) itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada 
penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi 
pertolongan. (193) Dan jika kamu (wahai orang-orang musyrik) menyerunya 
(berhala-berhala) untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala- 
berhala itu dapat memperkenankan seruanmu: sama saja (hasilnya) buat 
kamu menyeru mereka atau berdiam diri. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 547 


Kosakata: Ja'ala Jx5 (al-A'raf /7: 189) 


Ja'ala merupakan kata kerja dalam bentuk mai (lampau), yang bentuk 
sekarang atau yang akan datang (muxari') adalah yaj'alu. Makna dari kata 
kerja ini adalah menjadikan atau mewujudkan sesuatu dari bahan yang telah 
ada sebelumnya sambil menekankan bahwa yang wujud itu sangat 
bermanfaat dan harus diraih faedahnya. Manfaat itu terutama diciptakan 
untuk manusia, karena seluruh makhluk yang ada di alam ini diadakan untuk 
kesejahteraan manusia. Karena itu, manusia harus dapat meraih manfaat dari 
segala yang ada. Selain ja'ala, kata yang hampir sama maknanya adalah 
khalaga. Namun demikian, antara keduanya tetap ada perbedaan. K halaga 
maknanya mencipta. Dalam kata ini terkesan bahwa terciptanya sesuatu itu 
melalui bahan yang telah ada sebelumnya atau yang belum ada. Selain itu, 
pada kata ini juga terkesan bahwa wujud yang tercipta itu sangat hebat, dan 
akan menjadi lebih hebat lagi bila Allah yang mewujudkannya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang telah lalu Allah swt menerangkan tingkah laku dan 
sikap mental orang musyrik Mekah yang menyimpang dari fitrahnya. 
M ereka ingkar kepada keesaan Allah swt, kepada kenabian dan kepada hari 
Kiamat. Maka pada ayat-ayat ini Allah swt mengungkapkan sejarah 
penyimpangan manusia dari fitrahnya, yang sebenarnya telah ada jauh 
sebelum zaman Guraisy di M ekah itu. 


Tafsir 

(189) Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan 
dari jenis yang satu, dan dari jenis yang satu itu diciptakan pasangannya, 
maka hiduplah mereka berpasangan pria-wanita (suami-isteri) dan 
tenteramlah dia dengan isterinya itu. Hidup berpasangan suami-isteri 
merupakan tuntutan kodrati manusia rohaniyah dan jasmaniah. Bila 
seseorang telah mencapai usia dewasa, timbullah keinginan untuk hidup 
berpasangan sebagai suami-isteri, dan dia akan mengalami keguncangan 
batin apabila keinginan itu tidak tercapai. Sebab dalam berpasangan suami- 
isteri itulah terwujud ketenteraman. Ketenteraman tidak akan terwujud 
dalam diri manusia diluar hidup berpasangan suami-isteri. Maka tujuan 
kehadiran seorang isteri pada seorang laki-laki di dalam agama Islam ialah 
menciptakan hidup berpasangan itu sendiri. Islam mensyariatkan manusia 
agar mereka hidup berpasangan suami-isteri, karena dalam situasi hidup 
demikian itu manusia menemukan ketenteraman dan kebahagian rohaniyah 
dan jasmaniah. 

Bila kedua suami-isteri itu berkumpul, mulailah isterinya mengandung 
benih. Saat permulaan dari pertumbuhan benih itu terasa ringan. Pertama- 
tama terhentinya haid dan selanjutnya benih itu terus berproses, perlahan- 
lahan. M aka ketika kandungannya mulai berat, ibu-bapak memanjatkan doa 


548 7. AL-A'RAF Juz 9 


kepada Allah agar keduanya dianugerahi anak yang saleh, sempurna 
jasmani, berbudi luhur, cakap melaksanakan tugas kewajiban sebagai 
manusia. Kedua, isteri itu berjanji akan mewajibkan atas dirinya sendiri 
untuk bersyukur kepada Allah karena menerima nikmat itu dengan 
perkataan, perbuatan dan keyakinan. 

(190) Allah memperkenankan doa kedua suami-isteri itu dengan 
menganugerahkan anak yang saleh kepada keduanya. Tetapi kemudian 
mereka tidaklah bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, bahkan mereka 
menisbahkan anak yang saleh itu kepada berhala-berhala dengan 
mengatakan bahwa anak itu hamba dari patung-patung, atau mereka 
hubungkan anak itu kepada binatang-binatang atau kepada alam. M ereka 
tidak mengatakan anak itu sebagai anugerah Allah. Oleh karena itu mereka 
tidak bersyukur kepada Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka 
sekutukan. 

(191) Kemudian Allah dalam ayat ini mencela keras sikap, pikiran dan 
tingkah laku orang-orang yang menyembah berhala yang tidak dapat 
menciptakan sesuatu pun walaupun hanya benda-benda yang rendah 
nilainya, karena berhala-berhala itu sendiri dibikin oleh tangan manusia. 
Tidaklah wajar bagi orang-orang yang punya pikiran menjadikan berhala itu 
sebagai sembahan, baik dia dipandang sebagai sekutu Allah dalam 
menerima ibadah ataupun sebagai perantara antara manusia dengan Allah. 
Sebab segala pujian atau sembahan kepada selain Allah sedikitpun tidak ada 
faedahnya. Firman Allah sut: 


Ba, , DA» koe 2. EN 7 Kanan Pertod 

aa Dan TN 3 ba Popo 
» »e 2 aa Aoa PRP» 

PE Aa PERANG (201 SN el TA TAN 


Sa 


Wahai manusia! Telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah! 
Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan 
seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika 
lalat itu merampas sesuatu dari mereka. Mereka tidak dapat merebut 
kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. 
(al-! ajj/22: 73) 

(192) Ayat ini seperti ayat-ayat yang lalu menggambarkan penyembah- 
penyembah berhala pada umumnya, termasuk kemusyrikan Arab M ekah. 
Allah menjelaskan bahwa sembahan-sembahan kaum musyrikin itu tidak 
punya kesanggupan apa-apa, baik dalam memberi pertolongan terhadap diri 
mereka sendiri, ketika terjadi serangan dari musuh kepada penyembah- 
penyembah itu, ataupun mereka ditimpa oleh malapetaka, patung-patung itu 
tidak dapat memberikan pertolongan. Bahkan bila ada seseorang mengotori 
patung-patung itu atau mencuri perhiasannya, niscaya patung itu tidak dapat 


Juz 9 7. AL-A'RAF 549 


membela dirinya sendiri. Demikianlah patung-patung itu hanya disembah 
dan dibela, tetapi menyembah itu tak dapat imbalan apa-apa dari patung itu. 

(193) Allah swt menyatakan dalam ayat ini kepada kaum musyrikin 
bahwa jika mereka memohon kepada berhala-berhala itu agar memberi 
petunjuk kepada mereka sebagaimana mereka memohon kepada Allah agar 
memberi kebaikan, tentulah berhala-berhala itu tidak dapat memberi 
petunjuk ke jalan yang menuju cita-cita mereka atau ke jalan yang menuju 
keselamatan mereka dari kesulitan dan kesukaran yang menimpa mereka. 
Berhala-berhala itu tidak dapat mengikuti keinginan mereka, dan tidak pula 
memperkenankan permohonan mereka. Keadaannya sama saja apakah 
penyembah-penyembah berhala itu memohon sesuatu kepada berhala itu 
ataukah mereka tidak minta apa-apa. Berhala itu tidak akan paham 
permohonan mereka, tidak mendengar dan tidak pula memikirkan apa yang 
diucapkan kepada mereka. 

Patutkah sesuatu yang memiliki sifat-sifat di atas itu disembah. 
Seharusnya yang disembah itu ialah Allah Yang memberi manfaat kepada 
yang menyembah-Nya. Yang memberi hukuman kepada yang berbuat 
maksiat kepada-Nya. Yang menghancurkan musuh-musuh-Nya. Yang 
memberikan petunjuk kepada yang taat kepada-Nya, dan mendengarkan 
doa-doa orang-orang yang berdoa kepada-Nya. 


Kesimpulan 

1. Hidup berpasangan suami-isteri adalah tuntutan kodrati manusia, dan 
dalam situasi hidup berpasangan itulah manusia menemukan 
ketenteraman lahir batin. 

2. Sepasang suami-isteri hendaklah mengharapkan dan berdoa agar diberi 
Allah swt anak yang saleh dan wajib mensyukuri nikmat Allah itu. 

3. Termasuk perbuatan syirik, menisbahkan sesuatu kepada sembahan 
selain Allah swt, baik penisbahan itu sebagai anak atau hamba selain 
Allah. 

4. Sembahan-sembahan selain Allah swt itu tidak memiliki sedikitpun 
kekuatan, tidak dapat memberi petunjuk ataupun pertolongan. 


550 7. AL-A'RAF Juz 9 
BERHALA TIDAK PATUT DISEMBAH 


- 2 bd Petai 
Ce ENG PARA AK PA KUNNGT KUAT REI AI 


pr £8, Par g 
geo! ja Na AAA) 





Terjemah 

(194) Sesungguhnya mereka (berhala-berhala) yang kamu seru selain 
Allah adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu. Maka 
serulah mereka lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, 
jika kamu orang benar. (195) Apakah mereka (berhala-berhala) mempunyai 
kaki untuk berjalan, atau mempunyai tangan untuk memegang dengan keras, 
atau mempunyai mata untuk melihat, atau mempunyai telinga untuk 
mendengar? Katakanlah (Muhammad), “Panggillah (berhala-berhalamu) 
yang kamu anggap sekutu Allah, kemudian lakukan tipu daya (untuk 
mencelakakan)ku, dan jangan kamu tunda lagi. (196) Sesungguhnya 
pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Kitab (Al-Our'an). Dia 
melindungi orang-orang saleh. (197) Dan berhala-berhala yang kamu seru 
selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong 
dirinya sendiri.” (198) Dan jika kamu menyeru mereka (berhala-berhala) 
untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Dan kamu 
lihat mereka memandangmu padahal mereka tidak melihat. 


Kosakata: Falyastaj?by —-£.6 (al-A 'raf /7: 194) 


Kata ini terambil dari ajaba-yuj'bu, yang artinya menjawab, 
mengabulkan, memenuhi. Y astaj'bu dalam ayat ini dapat diartikan sebagai 
mereka memenuhi segala perintah Allah. Makna yang demikian 


Juz 9 7. AL-A'RAF 551 


mengisyaratkan bahwa yang pertama dan utama dituntut atau harus dipenuhi 
oleh setiap orang yang berdoa adalah memenuhi segala perintah Allah. Hal 
ini merupakan konsekwensi logis dari permohonan yang diajukan tentu 
harus lebih dulu memenuhi syarat yang ada. Kondisi demikian juga selalu 
diingatkan Rasulullah kepada umatnya. Adalah merupakan sesuatu yang 
mustahil, bila seseorang berdoa dan memohon sesuatu kepada Allah, tetapi 
ia masih saja melakukan kemaksiatan. Bila seperti ini keadaannya, 
bagaimana mungkin doa dikabulkan. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu telah disebutkan larangan berbuat syirik dan 
mengikuti bisikan setan serta perintah mengesakan Allah dan mengikuti 
ajaran agama yang tertulis dalam Al-Our'an, pada ayat-ayat ini melengkapi 
dan mengulangi ayat-ayat sebelumnya, yakni mempertegas keyakinan 
tauhid dan membatalkan kemusyrikan dalam segala bentuknya. 


Tafsir 

(194) Dalam ayat ini ditandaskan bahwa sesembahan selain Allah yang 
menjadi tujuan doa kaum musyrikin itu sebenarnya makhluk seperti mereka. 
Doa adalah pengharapan dan permintaan dari orang yang mengucapkan 
kepada siapa saja yang dipandangnya mempunyai kekuatan yang lebih besar 
dari dia untuk memenuhi pengharapan, baik untuk mendapatkan 
kemanfaatan ataupun untuk menolak kesusahan dan kerugian. M engapa 
mereka memanjatkan doa kepada berhala-berhala yang sebenarnya adalah 
makhluk Allah seperti mereka, yang tunduk kepada kudrat dan iradat Allah 
swt. Sangat tidak logis jika mereka memohon kepada berhala-berhala itu 
sesuatu yang mereka sendiri, dan juga berhala-berhala itu tidak dapat 
mencapainya. Seharusnya mereka memanjatkan doa kepada Allah Pencipta 
dan Pengatur segala sebab dan akibat dalam alam ini. Segala benda mati dan 
benda hidup di dalam alam ini semua tunduk kepada Sunnah-N ya. 

Akan tetapi jika kaum musyrik itu meyakini bahwa kepercayaan mereka 
benar yaitu berhala itu mampu memberi kemanfaatan ataupun menolak 
kemudaratan yang tidak sanggup dikerjakan oleh manusia, biarlah mereka 
berdoa kepada berhala itu kalau doa itu memang dapat dikabulkan oleh 
berhala itu. Sungguh amat sesat pikiran orang-orang yang memandang 
bahwa benda mati itu punya daya dan kekuatan seperti Tuhan Pencipta-N ya. 

(195) Dalam ayat ini Allah memperingatkan para pemuja benda-benda 
itu, bahwa berhala-berhala itu bukan saja tidak sederajat dengan mereka 
bahkan lebih rendah dari mereka. Berhala-berhala itu tidak memiliki 
kelengkapan tubuh seperti kaki, tangan, mata dan lain-lain sebagainya, yang 
dapat mengabulkan permohonan dan tuntutan pemujanya. Benda-benda itu 
tidak seperti penyembahnya yang keadaannya lebih sempurna dan lebih 
lengkap. Peringatan Allah ini merupakan ejekan dan penghinaan kepada 
kaum musyrikin, tetapi kaum musyrikin itu tidak menginsyafi keadaan diri 


552 7. AL-A'RAF Juz 9 


mereka, bahkan mereka merasa sombong dan takabur. Mereka enggan 
menerima petunjuk dan pelajaran dari Rasul saw dengan alasan bahwa 
Rasul itu seorang manusia. Mereka berkata sesama mereka tentang 
kemanusiaan rasul, sebagimana difirmankan A Ilah: 


Be IEEE, 


Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu 
pasti rugi. (al-M u' minun/23: 34) 


Di sinilah kejanggalan pikiran mereka. Mereka menolak Rasul karena 
beliau seorang manusia. Padahal Rasul saw, mempunyai kelebihan 
pengetahuan, kebijaksanaan dan hidayah dari Allah dibanding dengan 
manusia lainnya. Mereka lebih mengutamakan patung-patung daripada 
seorang Rasul. Bahkan mengangkat patung-patung dan benda-benda 
sembahan sampai ke derajat tuhan. Maka Allah memerintahkan Rasul untuk 
menantang mereka dengan mengatakan kepada mereka bahwa jika benar 
berhala-berhalanya punya kekuatan, suruhlah mereka bersatu untuk 
membinasakan Rasul saw. Tidak perlu mereka memberi kesempatan 
menunggu Rasul saw membinasakannya lebih dulu. Tantangan yang 
demikian itu tidak akan terucapkan oleh Nabi saw sekiranya keimanan 
kepada pertolongan Allah tidak betul-betul diyakininya. 

Tantangan demikian harus diucapkan. Sebab dalil-dalil dan alasan 
ilmiyah tidak bermanfaat lagi untuk menyatakan keba'ilan kepercayaan 
masyarakat musyrikin Arab itu. Nabi Muhammad diperintahkan untuk 
meminta kepada mereka agar berhala-berhala mereka membinasakan nabi 
M uhammad. Tantangan yang demikian itu cukup membuat hati penyembah- 
penyembah berhala itu gentar. 

(196) Ayat ini menerangkan lanjutan ucapan Nabi Muhammad 
dihadapan kaum musyrikin, yaitu bahwa sesungguhnya Allah Y ang menjadi 
pelindungnya, Y ang mengurusi urusannya, dan Y ang menjadi penolongnya. 
Allah Yang menurunkan Al-Our'an, Yang menjelaskan keesaan-Nya dan 
yang mewajibkan manusia berbakti serta berdoa kepada-Nya dalam segala 
keadaan. Al-Gur'an itu membentangkan pula kekeliruan dan keba'ilan 
penyembahan berhala. Karena itu Rasulullah saw tidak memperdulikan 
berhala-berhala itu dan tidak pula merasa takut kepadanya, meskipun orang- 
orang musyrikin menakut-nakuti dengan berhala itu. Allah juga akan 
memberikan pertolongan dan perlindungan-Nya kepada hamba-Nya yang 
saleh, yakni mereka yang memiliki jiwa yang bersih berkat kebersihan 
akidahnya, dan dari kebersihan jiwa itu lahir amal perbuatan yang luhur, 
berguna bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. 

(197) Allah swt menegaskan kembali pada kaum musyrikin bahwa 
berhala-berhala yang mereka harapkan pertolongannya itu tidak dapat 
berbuat apa-apa bahkan menolong diri mereka sendiri tidak dapat, apalagi 


Juz 9 7. AL-A'RAF 553 


menolong diri orang lain. Baik memberi manfaat, maupun menolak 
kemuxaratan, seperti apa yang diperbuat Nabi Ibrahim as. Beliau 
menghancurkan patung-patung kaumnya, sehingga menjadi berkeping- 
keping. Patung-patung itu tidak dapat membela diri dan membalas dendam. 

Diceritakan oleh Ibnu Kafir, bahwa Mu'az bin Amr bin al- Jamuh 
beserta Mu'az bin Jabal ra, masuk agama Islam ketika Nabi Muhammad, 
tiba di M edinah. Keduanya masih muda-muda. Pada suatu malam mereka 
pergi menghancurkan patung-patung orang musyrikin dan dijadikan kayu 
bakar untuk para janda. Maksudnya agar kaumnya mengetahui dan 
mengambil pelajaran dari peristiwa itu. 

Orang tuanya yang bernama Amr bin al-Jamuh seorang kepala suku, 
memiliki sebuah patung yang selalu disembahnya dan diberinya wangi- 
wangian. Pada suatu malam kedua anak muda itu mendatangi patung 
tersebut. Lalu patung itu dibalikkannya, kepalanya dibawah dan diberinya 
kotoran manusia. B esok harinya Amr bin Al Jamuh datang ke tempat patung 
sembahannya, dilihatnya apa yang telah terjadi. Patung itu kemudian 
dibersihkanya dan diberinya wangi-wangian lalu dia letakkan sebuah 
pedang di sampingnya. Berkatalah dia kepada patung itu: “Belalah dirimu”. 
Tetapi keesokan harinya kedua anak muda itu kembali mengulangi 
perbuatannya dan orang tua itupun kembali pula berbuat seperti semula lagi. 

Akhirnya kedua anak muda itu mengambil patung itu dan mengikatnya 
bersama anjing yang mati, lalu diletakkannya di dekat sumur yang dekat 
dengan tempat itu. Kemudian ketika orang tua itu datang lagi dan melihat 
apa yang terjadi atas patungnya, sadarlah dia bahwa agama yang dianutnya 
selama ini adalah agama yang ba'il. Kemudian Amr bin Jamuh masuk 
agama Islam dan menjadi seorang muslim yang baik. Beliau mati syahid 
dalam Perang Uhud (Lihat Tafsir Ibnu Kafir jilid 2, hal 277). 

(198) Dalam ayat ini Allah menyatakan kembali bahwa meskipun orang 
musyrikin itu meminta berhala-berhala itu memberi petunjuk kepada 
mereka, namun berhala-berhala itu tidak akan mendengar permintaan itu. 
karena benda-benda itu tidak mempunyai pendengaran walaupun dia punya 
telinga. Kaum musyrikin itu melihat berhala-berhala itu memandang kepada 
mereka, padahal dia tidak melihat, karena berhala-berhala itu tidak punya 
penglihatan walaupun ia punya mata yang dipahat oleh pembuatnya. 


Kesimpulan 

1. Berhala-berhala itu makhluk Allah, sama halnya dengan manusia yang 
memujanya, sehingga berhala itu tidak dapat mengabulkan permohonan 
manusia pemujanya, bahkan dia lebih rendah dari manusia. 

2. Tantangan yang lebih tegas terhadap kaum musyrikin diperlukan bila 
dalil dan alasan tidak mempan lagi pada mereka. 

3. Allah swt menjadi Pelindung dan Penolong orang-orang saleh, sedang 
berhala-berhala tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi dirinya 
apalagi memberi pertolongan kepada manusia. 


554 7. AL-A'RAF Juz 9 


PEDOMAN BERDAKWAH 
KAA Aa Le ” -R NA 2... SL PA 
TER, ARSA RS AA jr 
Tn Zll Dio Oam naa AN B3 2 ia 


tr s9 AN NP Ii »7 » ea (2331 

Ope BII 3 ya: 4, Sea 5 P Heri (& SSI 
ca3 Is rrag Gi 

Oeatks ASAP 


Terjemah 

(199) Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, 
serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (200) Dan jika setan datang 
menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui. (201) Sesungguhnya orang yang bertakwa 
apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat (berbuat dosa) dari setan, 
mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat 
(kesalahan-kesalahannya). (202) Dan teman-teman mereka (orang kafir dan 
fasik) membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti- 
hentinya (menyesatkan). 


Kosakata: Al-'afwu 4iJ! (al-A'raf /7: 199) 


Kata al-'afwu terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf (, - 5 -« ). 


Maknanya berkisar pada dua hal, yaitu meninggalkan sesuatu atau 
memintanya. Dari akar kata itu muncul “afwu yang artinya meninggalkan 
sanksi terhadap yang bersalah atau yang lazim diungkapkan dengan kata 
memaafkan. Perlindungan Allah dari keburukan dari keburukan disebut 
'afiah. Perlindungan mengandung makna ketertutupan. Dari sini, kata “afwu 
juga diartikan menutupi dan juga terhapus. Selain itu, ada pula yang 
memahami kata al-'afwu dalam arti moderasi atau pertengahan. Yang 
memilih prendapat ini menilai bahwa kata itu mencakup segala kebaikan, 
karena moderasi adalah yang terbaik. Di samping itu, memahaminya dengan 
makna demikian, pada ayat ini, menghindarkan munculnya kesan 
pengulangan perintah, karena perintah memaafkan hampir sama dengan 
perintah terakhir ayat ini, yaitu berpaling dari orang-orang jahil. 


M unasabah 
Pada ayat-ayat yang lalu sesudah menunjukkan kelemahan dan 
kerendahan patung-patung, Allah swt memerintahkan Nabi Muhammad saw 


Juz 9 7. AL-A'RAF 555 


untuk mengadakan tantangan terhadap berhala-berhala, dan Allah-lah Y ang 
menjadi Pelindung baginya. Maka pada ayat ini Allah memberikan 
pedoman-pedoman untuk Nabi dalam menjalankan dakwahnya dan cara 
mengadapi pengaruh setan. 


Tafsir 
(199) Dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya, agar berpegang 
teguh pada prinsip umum tentang moral dan hukum. 


1, Sikap Pemaaf dan berlapang dada 

Allah swt menyuruh Rasul-Nya agar beliau memaafkan dan berlapang 
terhadap perbuatan, tingkah laku dan akhlak manusia dan janganlah beliau 
meminta dari manusia apa yang sangat sukar bagi mereka sehingga mereka 
lari dari agama. 

Sabda Rasullah saw: 


038 — 


ea OS enag Gale lg) MAININ IA YG Nag 
(sb, 


“M udahkanlah, jangan kamu persulit dan berilah kegembiraan, jangan kamu 
susahkan”. (Riwayat al-B ukhar? dan M uslim dari Abu M usa dan Mu'a9 


Termasuk prinsip agama, memudahkan, menjauhkan kesukaran dan 
segala hal yang menyusahkan manusia. Demikian pula halnya dalam bidang 
budi pekerti manusia banyak dipengaruhi lingkungannya. Bahkan banyak 
riwayat menyatakan bahwa yang dikehendaki pemaafan di sini ialah 
pemaafan dalam bidang akhlak atau budi pekerti (Tafsir Ibn Kafir dalam 
tafsir ayat tersebut) 

Rasulullah berkata sehubungan dengan ayat ini: 


BRA Sa Garip BAB ak pia MBA DI O| JB Jajar UG lila Uu 
(an oo ot or Fe alot Pr ol alyo) Cala3 Uya Jai 


“Apakah ini ya Jibril? Jawab Jibril, “Sesungguhnya Allah telah 
memerintahkan kamu agar memaafkan orang yang berbuat aniaya 
terhadapmu, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu dan 
menyambung hubungan kepada orang yang memutuskannya.” (Riwayat Ibn 
Jar?r dan Ibn Abi ! atim, dari Ibn Ubay dari bapaknya) 


2. Menyuruh manusia berbuat ma' ruf (baik) 
Pengertian "urf pada ayat ini adalah ma'ruf. Adapun Ma'ruf adalah adat 
kebiasaan masyarakat yang baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran 


556 7. AL-A'RAF Juz 9 


agama Islam. Dalam Al-Our'an kata”ma'ruf” dipergunakan dalam hubungan 
hukum-hukum yang penting, seperti dalam hukum pemerintahan, hukum 
perkawinan. Dalam pengertian kemasyarakatan kata “ma'ruf” dipergunakan 
dalam arti adat kebiasaan dan muamalah dalam suatu masyarakat. K arena itu 
ia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan bangsa, negara, dan waktu. Di 
antara para ulama ada yang memberikan definisi “ma'ruf” dengan apa yang 
dipandang baik melakukannya menurut tabiat manusia yang murni tidak 
berlawanan dengan akal pikiran yang sehat. Bagi kaum Muslimin yang 
pokok ialah berpegang teguh pada naj-naj yang kuat dari Al-Our'an dan 
Sunnah. Kemudian mengindahkan adat kebiasaan dan norma yang hidup 
dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan naj agama secara jelas. 


3. Tidak mempedulikan gangguan orang jahil 

Y ang dimaksud dengan orang jahil ialah orang yang selalu bersikap kasar 
dan menimbulkan gangguan-gangguan terhadap para Nabi, dan tidak dapat 
disadarkan. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, agar menghindarkan 
diri dari orang-orang jahil, tidak melayani mereka, dan tidak membalas 
kekerasan mereka dengan kekerasan pula. 

(200) Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kemungkinan Nabi 
M uhammad digoda setan, lalu dia tidak dapat melaksanakan prinsip di atas. 
Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, agar selalu 
memohonkan perlindungan kepada Allah jika golongan setan datang, dengan 
membaca “Ta'awwuz”, yaitu: 


SEN MAN Aa 4 SAI 
“Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk”. 


Allah swt Maha Mendengar segala permohonan yang diucapkan dan 
Maha Mengetahui apa yang terlintas dalam jiwa seseorang, yang dapat 
mendorong dia berbuat kejahatan atau kesalahan. Jika doa itu dibaca orang 
yang tergoda itu dengan hati yang ikhlas dan penghambaan diri yang tulus 
kepada Allah, maka Allah akan mengusir setan dari dirinya, serta akan 
melindunginya dari godaan setan itu. 

Firman Allah swt: 


CN EA WN be iga dik 26 ATA 
4 (A3 ee PRA 2 / 

Ga ja Hg Papa 

“Maka apabila engkau (M uhammad) hendak membaca AI-@ur'an, mohonlah 
perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak 


ada akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada 
Tuhan”. (an-N aX1/16:98-99) 


Juz 9 7. AL-A'RAF 557 


Sabda Rasulullah saw: 
Tan Ne ARA AA at M Dg 2 350 5 Bg an Ea 5 
S3 JB Sa Jang DG NE ce oa 8 IS A33 NY AA oa La 
(nyaa pal LES 58 pel algo) Aa alay ale TA AI ol 


“Tidak seorang pun di antara kamu sekalian melainkan didampingi temannya 
dari jenis jin. Berkatalah para sahabat: Engkau juga hai Rasulullah? Beliau 
menjawab, “Saya juga”. Hanya Allah menolong aku menghadapinya maka 
selamatiah aku dari padanya.” (Riwayat Muslim dari “Aisyah ra. dan Ibnu 
M as'ud) 


Meskipun dalam ayat ini perintah ditujukan kepada Rasul, namun 
perintah ini meliputi seluruh umatnya yang ada di dunia ini. 

(201) Dalam ayat ini Allah menjelaskan reaksi orang-orang yang 
bertakwa bila digoda setan. Ayat ini memperkuat pula ayat sebelumnya 
tentang keharusan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. 

Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah orang yang beriman kepada yang 
gaib, mendirikan salat, menginfakkan sebagian dari rezekinya. Bila mereka 
merasa ada dorongan dalam dirinya untuk berbuat kemungkaran, mereka 
segera sadar bahwa yang demikian itu adalah godaan setan dan mereka segera 
mengucapkan doa isti'tah dan menyerahkan diri kepada Allah agar 
dipelihara dari tipu muslihat setan. Berkat kesadaran itu, mereka terhindar dari 
jurang kebinasaan dan jaring-jaring setan, karena mereka bisa menahan diri 
agar tidak jatuh ke dalam perangkap setan, sedang yang masuk perangkap 
setan itu hanyalah orang yang lalai kepada Allah dan kurang mawas diri. 

Senjata yang paling ampuh mengusir setan, ialah ingat dan murztgabah 
(mendekatkan diri) kepada Allah di dalam segala keadaan. Ingat selalu 
kepada Allah akan menanamkan ke dalam jiwa cinta kebenaran dan 
kebajikan, melemahkan kecenderungan negatif/buruk. Jiwa yang dipenuhi 
iman ialah jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat seperti badan yang sehat yang 
punya kekebalan. Badan yang punya kekebalan, badan yang kuat, tidak 
mudah diserang penyakit. Bakteri-bakteri dan kuman penyakit tidak dapat 
berkembang biak dalam tubuh yang penuh dengan daya kekebalan itu. 
Demikian pula jiwa orang yang takwa, tidak mudah dikalahkan godaan 
setan. Orang yang bertakwa segera bereaksi terhadap rangsangan setan yang 
timbul dalam dirinya. Reaksi itu berupa ingatan kepada Allah disertai 
dengan kesadaran terhadap tipu muslihat setan dengan segala akibatnya. 

Memelihara jiwa yang sehat dari godaan setan sama halnya dengan 
memelihara badan yang sehat, yakni memerlukan perawatan yang terus 
menerus agar tetap bersih dan sehat, memerlukan murigabah yang tetap, 
ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Dengan demikian setan tidak 
mendapat kesempatan mengganggu diri. 


558 7. AL-A'RAF Juz 9 


(202) Ayat ini menerangkan bahwa orang jahil dan kafir membantu setan 
dalam menyesatkan dan berbuat kerusakan. Sebab orang-orang jahil itu 
selalu dipengaruhi setan dan tidak ingat kepada Allah. Jika timbul dalam diri 
mereka dorangan nafsu hewani, mereka melampiaskannya dalam bentuk 
tindakan dan perbuatan hewani. Tidak ada kekuatan jiwa yang membendung 
nafsu hewani itu. Karena itu mereka terus menerus melakukan kerusakan 
dan bergelimang dalam kesesatan. 


Kesimpulan 

1. Tiga dasar umum dalam berdakwah: 

a. Sikap pemaaf dan lapang dada, memudahkan pemahaman agama serta 
menghindarkan hal-hal yang merugikan umat. 

b. Melestarikan tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengn 
ketentuan syari'at. 

Cc. Menghindari permusuhan dengan orang-orang jahil dan musuh-musuh 
Islam. 

2. Ingat kepada Allah dan berdoa dengan membaca ta' awwu Omembebaskan 
diri dari pengaruh setan dan selalu memperoleh perlindungan dari Allah 
swt. 

3. Pemeliharaan jiwa dari pengaruh setan seperti halnya pemeliharaan 
tubuh, harus terus menerus karena setan itu datang dengan tiba-tiba. 

4. Manusia yang kafir dan jahil adalah teman setan, ikut membuat 
kerusakan dan kesesatan di atas bumi. 


ADAB MENDENGARKAN AL-9UR'AN DAN BERZIKIR 


Ka 53 “7 Te alan an sn Ta GLEN TIGER A06 


PP Ta (z 328 yA nang GI, ey 2 gan 
fo “a 22 5 Bertun 4 2 Kd PJ 
aga Kera “3 

A3 3 5 - 393 3 Gp rd 2 ny 03. .ya 
» “u9 2 7 ...9 . 
Na ena ena 
AAA 


Sara aa en 13 pena : 


3 


" BEN Dee TI Ho Tali C3 


ten33 AAA PM, 


D9 Hama 


? 
295 .. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 559 


Terjemah 

(203) Dan apabila engkau (M uhammad) tidak membacakan suatu ayat 
kepada mereka, mereka berkata, “M engapa tidak engkau buat sendiri ayat 
itu? “Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa 
yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. (Al-Gur'an) ini adalah bukti yang 
nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” 
(204) Dan apabila dibacakan Al-Gur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, 
agar kamu mendapat rahmat. (205) Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu 
dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, 
pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang 
yang lengah. (206) Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu 
tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka menyucikan-N ya 
dan hanya kepada-N ya mereka bersujud. 


Kosakata: Baja'ir Lb (al-A 'raf /7: 204) 


Baja@'ir merupakan bentuk jamak dari baj'rah. Kata ini dipahami dalam 
arti bukti-bukti yang dengannya dapat dilihat sesuatu sebagaimana adanya. 
Dalam konteks uraian ayat ini, bashair diberi pengertian sebagai dalil-dalil 
yang dikandung ayat Al-Our'an, yang bila digunakan dengan baik dan benar 
akan mengantar penggunanya kepada pembenaran akal dan hati terhadap 
ajaran yang disampaikan Nabi. Selain ini, ada juga yang mengartikan 
bashirah dengan akal yang membuahkan kejelasan hakekat sesuatu. Ulama 
membedakan antara baj'rah dan bajar. Yang pertama diartikan sebagai 
penglihatan dengan mata hati, dan yang kedua maknanya penglihatan 
dengan mata kepala. Terlepas dari perbedaan itu, yang jelas adalah bahwa 
bukti-bukti yang terhampar di alam raya atau tercantum dalam kitab suci 
A I-Our'an hanya dapat berfungsi dengan baik jika mata hati digunakan, baik 
dalam arti akal pikiran maupun dalam makna intuisi dan kesucian jiwa. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepada 
Rasul-Nya dalam menghadapi umatnya, juga memperingatkan Rasul-Nya 
tentang godaan setan dan perbuatannya. Pada ayat-ayat ini Allah swt 
menjelaskan salah satu contoh tingkah laku perbuatan setan itu dan 
kemudian Allah swt menutup Surah al-A'r4#f dengan perintah kepada umat- 
Nya, Nabi Muhammad saw untuk mendengarkan, memperhatikan A I-Our'an 
dan berzikir mengingat Allah terus menerus sebagai jalan untuk memelihara 
diri dari pengaruh setan dan kawan-kawannya. 

Kemudian surah ini ditutup dengan menyebut malaikat yang terus 
menerus beribadah, bertasbih dan sujud kepada-Nya untuk dicontoh oleh 
manusia. 


560 7. AL-A'RAF Juz 9 


Tafsir 

(203) Dalam ayat ini diterangkan tingkah laku teman-teman setan dalam 
usaha mereka menentang Nabi M uhammad, bilamana wahyu tidak datang 
kepada Nabi Muhammad disebabkan keterlambatan turunnya ayat, maka 
orang-orang musyrikin itu mendesak Nabi Muhammad agar beliau 
menciptakan sendiri ayat-ayat itu. Desakan mereka itu sebenarnya 
mengandung arti pengingkaran terhadap Al-Our'an yang diturunkan oleh 
Allah kepada Nabi Muhammad. Sebab mereka memandang Al-Gur'an itu 
ciptaan Nabi Muhammad belaka, karena itu bisa dibuat kapan saja. Maka 
Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menjelaskan kepada mereka bahwa 
Al-Gur'an itu wahyu Allah yang diwahyukan kepadanya. Nabi hanya 
mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Bukan haknya untuk mendesak 
Allah agar menciptakan sesuatu perkara, Nabi hanya dapat menunggu wahyu 
yang akan disampaikan kepadanya, untuk disampaikan pula kepada 
umatnya. Jika tidak ada dia tidak boleh mengubah sendiri Al-@ur'an karena 
Al-Our'an itu adalah kalam Allah, dia mempunyai tiga fungsi bagi orang- 
orang yang beriman sebagaimana dijelaskan A Ilah dalam ayat ini. 


Pertama 

Sebagai bukti yang nyata dari Allah untuk menunjukkan keesaan-N ya, 
kenabian Muhammad dan hari Kiamat. Siapa yang memperhatikan dan 
merenungkan isi Al-@ur'an, tentu akan yakin bahwa Al-Our'an itu dari A Ilah 
swt. 


Kedua 
Sebagai petunjuk atau pedoman yang membimbing manusia dalam 
mencari kebenaran dan jalan yang lurus. 


Ketiga 

Sebagai rahmat dalam kehidupan manusia dunia dan akhirat bagi orang- 
orang yang beriman. Al-Our'an memberikan peraturan-peraturan dan ajaran- 
ajaran yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh kaum M uslimin 
untuk kehidupan mereka sehari-hari. 


(204) Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ayat ini diturunkan karena 
sahabat salat di belakang Rasulullah sambil berbicara. Allah dalam ayat ini 
memerintahkan orang-orang yang beriman agar mereka memberikan 
perhatian yang sungguh-sungguh kepada Al-Our'an. Hendaklah mereka 
mendengarkan sebaik-baiknya ataupun isinya untuk dipahami, mengambil 
pelajaran-pelajaran dari padanya dan mengamalkannya dengan ikhlas. 

Sabda Rasulullah saw: 


Juz 9 7. AL-A'RAF 561 


3 


Pena 


GP IS BSE ag kabeh UD LS IN AS Iya il II kala ja 
(Sapa Gea 3 Gobel ola) ata aj 


Barangsiapa mendengarkan (dengan sungguh-sungguh) ayat dari 
A I-Our'an, dituliskan baginya kebaikan yang berlipat ganda dan barang siapa 
membacanya, adalah baginya cahaya pada hari Kiamat.” (Riwayat al- 
Bukhar? dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah) 


Hendaklah orang-orang mukmin itu bersikap tenang sewaktu Al-Our'an 
dibacakan, sebab di dalam ketenangan itulah mereka dapat merenungkan 
isinya. Janganlah pikiran mereka melayang-layang sewaktu Al-Our'an 
diperdengarkan, sehingga tidak dapat memahami ayat-ayat itu dengan baik. 
Allah akan menganugerahkan rahmat-N ya kepada kaum M uslimin bilamana 
mereka memenuhi perintah Allah tersebut dan menghayati isi Al-@ur'an. 

Ada beberapa pendapat seputar perintah untuk mendengarkan dan 
bersikap tenang sewaktu A I-Our'an dibacakan: 

1. Wajib mendengarkan dan bersikap tenang ketika Al-Our'an dibacakan 
berdasarkan perintah tersebut, baik di dalam salat ataupun di luar salat. 
Demikianlah pendapat ! asan al-Baj.ri dan Abu Muslim al-A jfahani. 

2. Wajib mendengarkan dan bersikap tenang, tetapi khusus pada bacaan- 
bacaan Rasul saw di zaman beliau dan bacaan iman dalam salat, serta 
bacaan khatib dalam khutbah J um' at. 

3. Mendengarkan bacaan Al-Gur'an di luar salat dan khutbah seperti 
resepsi dipandang sangat dianjurkan agar kita mendapat rahmat Allah. 


(205) Dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasul beserta umatnya untuk 
menyebut nama Allah atau berzikir kepada-Nya. Baik zikir itu dengan 
membaca Al-Our'an, tasbih, tahlil, doa, ataupun pujian lain-lainnya menurut 
tuntunan agama, dengan taxsarru' dan suara lembut pada setiap waktu 
terutama pagi dan sore, agar kita tidak tergolong orang yang lalai. Kemudian 
Allah menggariskan bagi kita adab dan cara berzikir atau menyebut nama 
Allah itu sebagai berikut: 

1. Zikir itu yang paling baik dilakukan dengan suara lembut, karena hal ini 
lebih mudah mengantar untuk tafakur yang baik. 

Diriwayatkan bahwa dalam suatu perjalanan. Nabi mendengar orang 
berdoa dengan suara yang keras, berkatalah beliau kepada mereka itu: 


AA oa LA Dee «et “Senat! ale Nana ME Lesi G 


(eta olga) Sa sit Ia SAE NA ka 


562 7. AL-A'RAF Juz 9 


“Hai manusia kasihanilah dirimu, sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada 
yang tuli atau yang jauh dari padamu. Sesungguhnya Y ang kamu seru itu 
adalah Alah Maha Mendengar dan Maha Dekat. Dia lebih dekat kepadamu 
dari leher (unta) kendaraanmu”. (Riwayat Ibnu M Hah) 


2. Zikir itu dapat dilakukan dalam hati atau dengan lisan, karena zikir dalam 
hati menunjukkan keikhlasan, jauh daripada riya', dan dekat pada 
perkenaan Allah swt. Zikir dapat dilakukan dengan lisan, lisan 
mengucapkan dan hati mengikutinya. 

3. Zikir dapat pula dilakukan secara berjamaah, dengan tujuan untuk 
mendidik umat agar terbiasa melakukan zikir. 


(206) Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa malaikat yang 
kedudukannya mulia di sisi Tuhan tiadalah merasa berat dan enggan 
menyembah Allah. Hendaklah manusia mencontoh ketaatan malaikat itu 
kepada Tuhan. Para malaikat itu selalu mensucikan Allah dari sifat-sifat 
yang tidak layak bagi-Nya, dan dari menyembah berhala-berhala. Para 
malaikat sujud dan salat kepada Allah swt. 

Ayat ini termasuk ayat sajadah yang pertama dalam Al-Our'an. Di 
sunatkan bagi orang Islam melakukan sujud setelah membaca atau 
mendengar ayat ini dibacakan. 

Abu Darda' meriwayatkan sebagai berikut: 


(eta aa lada an Ma ata ag ale Lo 


“Bahwasanya Rasulullah saw memandang ayat ini salah satu ayat sajadah 
dalam Al-Gur'an”. (Riwayat Ibnu M Hah) 


Kesimpulan 

1. Nabi Muhammad saw walaupun didesak oleh kaum musyrikin Arab, 
tidak akan menciptakan Al-Our'an. Sebab AI-Gur'an adalah wahyu Allah 
swt. 

2. Umat Islam pasti hidup bahagia, bilamana mereka benar-benar 
menghayati A I-Our'an sebaik-baiknya, dan mengamalkannya. 

3. Tiap-tiap orang Islam hendaklah melakukan zikir dengan penuh 
kerendahan hati, ikhlas, dan dengan suara yang lembut setiap waktu. 

4. Malaikat adalah contoh dari makhluk Allah swt yang taat beribadah 
kepada Allah swt dan terus menerus memujinya. 


Juz 9 7. AL-A'RAF 563 


PENUTUP 


Pokok-pokok kandungan dari Surah al-A'r# ini dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 

1. Ketauhidan, meliputi mengesakan Allah swt, dalam berdoa, beribadah 
dan menetapkan hukum (tasyri'). 

2. Wahyu dan kitab, meliputi fungsi dan peranan Al-Gur'an serta adab 
mendengar bacaan Al-Our'an. 

3. Kerasulan, meliputi tujuan pengutusan Rasul-rasul kepada seluruh umat 
manusia. 

4. Kehidupan akhirat, meliputi hari kebangkitan, penimbangan amal 
perbuatan, perdebatan antara ahli surga dengan ahli neraka, tabir antara 
isi surga dan isi neraka, dan lain-lain sebagainya. 

5. Dasar tasyri', meliputi kewajiban mengikuti agama, larangan bertaklid, 
mengindahkan hasil-hasil pikiran manusia, berpikir secara ilmiyah dalam 
membina iman, keadilan dalam pemerintahan, penjelasan dasar moral 
dalam tasyri'. 

6. Bukti keesaan Allah, dalam alam semesta dan sunnah-Nya yang berjalan 
dalam alam ini. 

1. Sunnatullah dalam kehidupan, masyarakat dan penghidupan manusia, 
meliputi sebab-akibat dari kemakmuran dan kehancuran suatu umat, 
cobaan Allah kepada umat manusia. 


564 8. AL-ANFAL Juz 9 


SURAH AL-ANF? L 


PENGANTAR 


Surah 8, al-AnfH terdiri dari 75 ayat. Menurut perhitungan para ulama 
Kufah, jumlah ayatnya ada 75: sedang perhitungan para ulama Hijaz ada 76, 
tetapi menurut perhitungan ulama Syam ayatnya ada 77. (1631 kata-kata, 
5294 huruf) dan termasuk kelompok Madaniyah. (ada riwayat yang 
mengecualikan ayat 30 s/d 36 Ayat ini termasuk kelompok M akiyah. Dan 
ada pula riwayat lain, yang mengecualikan ayat 64, bahwa ayat ini termasuk 
ayat M akiyah) karena seluruh ayat-ayatnya diturunkan di M edinah. 

Surah ini dinamakan al-Anf# (berarti harta rampasan perang), karena 
kata al-Anf4 terdapat pada permulaan Surah ini, atau karena persoalan yang 
menonjol dalam surah ini ialah harta rampasan perang. 

Surah ini dinamakan juga surah “Badarul Kubra”, karena diturunkan 
berkenaan dengan Perang Badar kubra, yang terjadi pada tahun kedua 
Hijrah. Perang ini sangat penting artinya. Karena menentukan jalan sejarah 
perkembangan Islam. Pada waktu itu umat Islam dengan kekuatan kecil, 
dapat mengalahkan kaum musyrikin yang berjumlah besar, dengan 
perlengkapan yang cukup. Umat Islam dalam peperangan ini memperoleh 
harta rampasan yang tidak sedikit. 

Oleh sebab itu, timbul masalah bagaimana membagi harta rampasan 
perang itu. M aka Allah menurunkan ayat pertama dari Surah ini. 

Selain hal tersebut di atas, pokok-pokok isinya adalah sebagai berikut: 


1. Keimanan: 

Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman dan melindungi 
mereka, Allah yang menentukan hukum-hukum agama: Allah menjamin 
kemenangan umat yang beriman: Allah melimpahkan inayah-Nya kepada 
orang-orang yang bertawakal: Allah sendiri yang dapat mempersatukan hati 
orang-orang yang beriman: Allah mendasarkan hukum-Nya atas kepentingan 
manusia: Allah mempunyai barisan malaikat: merekalah yang menolong 
barisan kaum M uslimin dalam Perang Badar. 


2. Hukum-hukum: 

Aturan pembagian harta rampasan perang: kebolehan makan harta 
rampasan perang: larangan lari (mundur) dalam peperangan: hukum 
mengenai tawanan perang: kewajiban taat kepada pemimpin dalam perang: 
keharusan mengusahakan perdamaian: kewajiban mempersiapkan diri 
dengan segala alat perlengkapan perang: ketahanan mental: sabar dalam 
Islam: larangan khianat pada Allah dan Rasul, dan larangan mengkhianati 
perjanjian. 


Juz 9 8. AL-ANFAL 565 


3. K isah-kisah: 

Keengganan beberapa orang Islam ikut Perang Badar, suasana kaum 
Muslimin pada waktu Perang Badar sebelum dan sesudahnya serta saat 
sedang berlangsungnya peperangan: keadaan Nabi M uhammad saw sebelum 
hijrah serta permusuhan kaum musyrikin kepadanya: tentang orang-orang 
Y ahudi yang membatalkan perjanjian damai dengan Nabi M uhammad saw, 
kisah orang kafir baik dari musyrikin dan ahli kitab serta keburukan orang 
munafikin. 


4. Dan lain-lain: 
Pengertian iman: tanda-tanda dan sifat-sifat orang beriman: Sunnatullah 
yang berlaku pada perorangan dan masyarakat. 


MUNASABAH SURAH AL-A'R? F DENGAN 
SURAH AL-ANF? L 


Hubungan Surah al-A'r#f# dengan Surah al-Anf4 ialah dalam Surah al- 
A'r4# Allah swt memberikan petunjuk bagi Rasulullah saw untuk membina 
rohani dan petunjuk-petunjuk dalam menghadapi umat, maka dalam Surah 
al-Anf4, diterangkan bahwa Nabi Muhammad saw telah berada di tengah- 
tengah umatnya membawa mereka kejalan agama Allah swt. 


566 8. AL-ANFAL Juz 9 


SURAH AL-ANF? L 





“Dengan nama Allah Y ang M aha Pengasih, Maha Penyayang.” 


CARA PEMBAGIAN RAMPASAN PERANG 


Aa ti LE kta LA IRR LE A aria,a 
PGA RIANA GIE IE 
“9 Ni Pa ” 72 Pu ” Pa Pat K3 
Okenbak AKAN ANA SS 

Terjemah 


(1) Mereka menanyakan kepadamu (M uhammad) tentang (pembagian) harta 
rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan 
Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada 
Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada 
Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. 


Kosakata: AiliXu "LA (al-Anf4/8:1) 


Kata ajliYu terambil dari kata ajlaYa-yujliXu-ijIt#an, yang artinya 
membenahi sesuatu yang rusak, atau meningkatkan nilai dan mutu sesuatu. 
Akar kata ini adalah jalih yang berarti baik atau kepatutan. Kata julh yang 
berarti perjanjian damai. Di dalam Al-Our'an, kata yang terambil dari kata 
iil#h terdapat pada 27 tempat. Sebagian besarnya memiliki arti membenahi 
atau memperbaiki. Namun ada juga yang berarti memperlakukan dengan baik 
atau dengan patut. Di antaranya terdapat dalam surah Al-B agarah ayat 220. 


M unasabah 

Dalam surah al-A'r4#f Allah swt menjelaskan keadaan beberapa orang Rasul 
pada waktu menghadapi kaumnya: sedang dalam Surah ini Allah swt 
menjelaskan keadaan Nabi Muhammad saw, dalam menghadapi umatnya. 
Dalam surah yang lalu, Allah swt menjelaskan permusuhan yang terjadi 
antara Nabi Adam dan Iblis di surga, yang dilanjutkan permusuhan yang 
terjadi antara Bani Adam, yaitu orang-orang yang menerima petunjuk Allah 
swt dan orang-orang yang mengingkarinya. Kemudian pada permulaan surah 
ini, Allah swt menjelaskan kejadian Perang Badar K ubra yang terjadi antara 
kedua golongan tersebut. 


Juz 9 8. AL-ANFAL 567 


Sabab Nuzul 

Perselisihan kaum Muslimin tentang harta rampasan perang, yang 
menjadi latar belakang turunnya ayat ini diriwayatkan Ubadah bin damit, 
katanya, “Kami pergi bersama-sama Rasulullah, dan saya turut menghadiri 
Perang Badar. Orang-orang pun telah berhadapan muka satu dengan yang 
lain. Maka Allah telah menghancurkan musuh-musuhnya. Kemudian satu 
kelompok mengejar sambil menyerang dan menggempur musuh, dan satu 
kelompok menghadapi barisan untuk menghimpun mereka, dan sekelompok 
lagi melindungi Rasulullah saw agar musuh tidak menyerang diri beliau 
secara tiba-tiba, (peristiwa ini berlangsung) hingga malam tiba dan orang- 
orang telah bergabung kembali satu dengan yang lain. Orang-orang yang 
bertugas mengumpulkan harta rampasan perang berkata, “Kamilah yang 
merampas dan mengumpulkannya maka tak ada seorangpun yang mendapat 
bagian selain kami. Sedang orang-orang yang maju mengejar musuh berkata, 
"Kamu tidak lebih berhak untuk mendapatkannya dari pada kami. Kamilah 
yang merampas dan mengumpulkannya maka tak ada seorangpun yang 
mendapat bagian selain kami. Sedang orang-orang yang maju mengejar 
musuh berkata, “Kamu tidak lebih berhak untuk mendapatkannya dari pada 
kami. Kamilah yang merampas harta rampasan perang itu dan kamilah yang 
menyerang mereka.” Sedang orang-orang yang melindungi Rasulullah, 
berkata, “Kamu tiadalah lebih berhak untuk mendapatkannya dari pada 
kami, Kamilah yang melindungi Rasulullah, sedang kami khawatir kalau- 
kalau musuh menyerang beliau, kami sibuk melindungi beliau.” Maka 
turunlah ayat ini. Setelah itu Rasulullah saw membagi harta rampasan itu di 
antara kelompok kaum Muslimin.” (Riwayat AYmad dan al-Bukh#? dari 
Ubadah bin d amit) 


Tafsir 

(1) Ayat ini membicarakan persoalan harta rampasan perang yang 
diperoleh kaum Muslimin setelah usainya Perang Badar Kubra. Perang ini 
berakhir dengan kemenangan kaum Muslimin. Mereka memperoleh harta 
rampasan perang yang banyak. 

Al-Anf4 (al-Ganimah) ialah segala macam harta yang diperoleh kaum 
Muslimin dari musuh dalam medan pertempuran. Harta rampasan perang ini 
dinamakan al-AnfH (bentuk jamak dari Nafal) karena harta-harta ini menjadi 
harta kekayaan kaum M uslimin. 

Setelah kaum Muslimin memperoleh harta rampasan perang itu, 
terjadilah perselisihan pendapat di antara mereka yang ikut berperang. 
Perselisihan itu mengenai cara-cara pembagiannya, dan pihak-pihak 
manakah yang berhak mendapatkan. Pihak pemuda ataukah pihak orang- 
orang tua, pihak-pihak orang Muhajirin atau pihak Anjar, ataukah pula 
masing-masing pihak sama-sama mendapat bagian. Persoalan itu dibawa 
kepada Rasulullah saw agar mendapat keputusan yang adil. 


568 8. AL-ANFAL Juz 9 


Sebagai jawaban atas pertanyan kaum Muslimin itu, Allah 
memerintahkan kepada Rasulullah saw untuk menetapkan hukumnya, bahwa 
harta rampasan perang itu adalah hak Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu 
yang menentukan pembagian harta rampasan itu bukan kelompok pemuda 
atau kelompok orang tua, bukan orang M uhajirin atau orang Anjar, bukan 
pula tim penyerang, tim pelindung, atau tim pengumpul harta rampasan 
perang, tetapi Allah-lah yang menentukan dengan wahyu yang diturunkan 
kepada Rasul-Nya. Rasulullah membagi harta rampasan perang itu secara 
merata di antara kaum M uslimin. 

Dalam ketentuan ini terkandung pelajaran yang tinggi bagi kaum 
Muslimin agar mereka tidak beranggapan, bahwa harta rampasan perang 
yang mereka peroleh itu, merupakan imbalan jasa peperangan, tetapi semata- 
mata mereka peroleh karena karunia Allah. Kalau mereka beranggapan 
bahwa harta rampasan perang itu mereka peroleh sebagai imbalan jasa, maka 
perjuangan mereka tidak murni karena Allah dan mengikuti perintah R asul- 
Nya. Ayat ini memberi dorongan pula kepada kaum Muslimin, agar mereka 
dalam menghadapi tanggung jawab yang berat, hendaklah mereka hadapi 
secara bersama-sama, dan apabila mendapat kenikmatan, agar dirasakan 
bersama-sama pula. 

M engenai pembagian harta rampasan perang secara rinci akan diuraikan 
penafsirannya pada ayat 41 surah ini. Allah memerintahkan pula kepada 
Rasulullah saw agar kaum Muslimin bertakwa, menjauhi perselisihan dan 
persengketaan yang menimbulkan kesusahan dan menjerumuskan mereka 
kepada kemurkaan Allah. Takwa diperlukan dalam setiap keadaan, terlebih 
dalam perang dan pembagian harta rampasan perang, akibat perselisihan 
dapat dirasakan, yaitu terganggunya persatuan dan timbulnya perpecahan 
yang mengakibatkan kekalahan. 

Sesudah itu Allah memerintahkan agar kaum Muslimin memperbaiki 
hubungan sesama muslim, yaitu menjalin cinta kasih dan memperkokoh 
kesatuan pendapat. Hal inilah yang dapat mengikat mereka dalam kesatuan 
gerak dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu mempertinggi kalimat A Ilah. 
Persatuan dan kesatuan ini menjadi dasar kekuatan umat dalam segala 
bidang. Itulah sebabnya, memperbaiki hubungan di antara sesama muslim 
diwajibkan, agar kaum Muslimin menyadari akan pentingnya menghindari 
bahaya yang mengancam mereka, bahaya keretakan yang menggoyahkan 
kesatuan umat. Hal ini jelas tergambar pada saat terjadinya perselisihan yang 
terjadi di antara kelompok-kelompok karena yang satu merasa lebih berjasa 
dari kelompok yang lain. Demikian pula hal ini terjadi karena mereka 
melupakan tugas mereka yang penting, yaitu bahwa tugas mempertahankan 
kebenaran itu adalah tugas bersama. 

Pada akhir ayat, Allah menegaskan agar kaum Muslimin menaati Allah 
dan Rasul, dalam hal ini menaati ketentuan perang, yang disampaikan 
kepada Rasulullah saw dengan perantaraan wahyu. Ketentuan Allah wajib 
ditaati, Dia adalah Tuhan seru sekalian alam dan Y ang M ahakuasa, sedang taat 


Juz 9 8. AL-ANFAL 569 


kepada Rasul, dalam urusan agama, berarti taat kepada Allah karena dialah 
yang menyampaikan agama itu dan memberikan penjelasan yang tertuang 
dalam perkataan, perbuatan serta keputusannya. 

Perintah ini ditegaskan pada saat kaum Muslimin dalam keadaan 
bersengketa mengenai pembagian harta rampasan perang, untuk 
mengingatkan mereka bahwa dalam saat-saat bagaimanapun juga kaum 
Muslimin harus tetap menaati Allah dan Rasul-Nya, agar mereka tidak 
menimbulkan perpecahan karena ambisi golongan dan kemauan hawa nafsu, 
yang biasanya menjerumuskan mereka kepada kehancuran. 

Di dalam ayat ini terdapat beberapa unsur penting yang dapat memelihara 
kesatuan umat yaitu: takwa, memperbaiki hubungan sesama muslim, dan 
menaati Allah dan Rasul di dalam setiap keadaan. 


Kesimpulan 

1. Ketentuan tentang pembagian harta rampasan perang adalah hak Allah 
dan Rasul-Nya. 

2. Wajib atas kaum Muslimin menjalankan keputusan Allah dan Rasul-Nya 
dalam setiap urusan. 

3. Ketakwaan, berbuat baik di antara sesama muslim, dan menaati Allah dan 
Rasul-Nya adalah tanda-tanda orang mukmin yang sempurna. 


SIFAT-SIFAT ORANG MUKMIN 


Pe BENANG BN 
LAN sean GAN RE N 
, 


B rena en Gee 3 Pn sal BN AT 
PETA ASEAN (AA KENA 
E Go g Ge 


OI 


Terjemah 

(2) Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang 
apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat- 
ayat-Nya kepada mereka bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada 
Tuhan mereka bertawakal, (3) (yaitu) orang-orang yang melaksanakan salat 
dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 


570 8. AL-ANFAL Juz 9 


mereka. (4) Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. M ereka 
akan memperoleh derajat (tinggi) di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki 
(nikmat) yang mulia. 


Kosakata: ? ukira 18 (al-A nf4/8:2) 


Kata @kira adalah fi'il masi mabni majhul yang berarti disebut. Ia 
terbentuk dari kata Gakara-ya&kuru- Gkran. Kata Gkr juga berarti menyebut 
dengan lisan, atau dengan hati, atau dengan keduanya. Al-Our'an juga 
menggunakan kata GOkr ini untuk makna keagungan dan kemuliaan, seperti 
yang terdapat dalam Surah dad ayat 2, “Demi Al-Gur'an yang mempunyai 
keagungan." 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menjelaskan sikap orang-orang mukmin 
pada saat terjadinya perselisihan pendapat tentang pembagian harta 
rampasan perang. Pada ayat-ayat ini Allah menjelaskan sifat-sifat orang 
mukmin dalam setiap keadaan sebagai penjelasan lebih lanjut dari ayat 
sebelumnya. 


Tafsir 

(2) Allah menjelaskan bahwa orang-orang mukmin ialah mereka yang 
menghiasi dirinya dengan sifat-sifat seperti tersebut dalam ayat ini. Tiga sifat 
disebutkan dalam ayat ini, sedang dua sifat lagi disebutkan dalam ayat 
berikutnya. 


1. Apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya karena ingat 
keagungan dan kekuasaan-Nya. Pada saat itu timbul dalam jiwanya 
perasaan penuh haru mengingat besarnya nikmat dan karunia-Nya. 
Mereka merasa takut apabila mereka tidak memenuhi tugas kewajiban 
sebagai hamba Allah, dan merasa berdosa apabila melanggar larangan- 
larangan-N ya. 

Bergetarnya hati sebagai perumpamaan dari perasaan takut, adalah 
sikap mental yang besifat abstrak, yang hanya dapat dirasakan oleh yang 
bersangkutan dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Sedang 
orang lain dapat mengetahui dengan memperhatikan tanda-tanda lahiriah 
dari orang yang merasakannya, yang terlukis dalam perkataan atau 
gerak-gerik perbuatannya. 

Sikap mental itu adakalanya tampak dalam perkataan, sebagaimana 
tergambar dalam firman A Ilah: 


Tag, Pn STAN aa TA 2 hrg 2333n 
Op Are Mer KRI SNA 


Juz 9 8. AL-ANFAL 571 


“Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan (sedekah) 
dengan hati penuh rasa takut, (karena mereka tahu) bahwa sesungguhnya 
mereka akan kembali kepada Tuhannya”. (al-M u'minun/23: 60) 


Dan adakalanya tampak pada gerak-gerik dalam perbuatan, firman 
Allah : 


2 Lt dan M hy» 
Ghar SENI AN ee 


“Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan, 
“salim.” Dia (Ibrahim) berkata, “Kami benar-benar merasa takut 
kepadamu." (al-! ijr/15: 52) 


2. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah iman mereka, 
karena ayat-ayat itu mengandung dalil-dalil yang kuat, yang 
mempengaruhi jiwanya sedemikian rupa, sehingga mereka bertambah 
yakin dan mantap serta dapat memahami kandungan isinya, sedang 
anggota badannya tergerak untuk melaksanakannya. 


Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa iman seseorang dapat 
bertambah dan dapat berkurang sesuai dengan ilmu dan amalnya, 
Rasulullah bersabda: 


Yi Ibu BU, AI Y/ 4 Y Of 331 GE AK Oa oy 
Bea ai 3 elang cl) HA 5s 


“Iman itu lebih dari 70 cabang, yang tertinggi adalah pengakuan bahwa 
tiada Tuhan selain Allah, dan yang terendah adalah menyingkirkan 
ganguan dari jalan.” (Riwayat al-Bukh4? dan Muslim dari Abu 
Hurairah) 


Dengan demikian bertambahnya iman pada seseorang dapat diketahui 
apabila ia lebih giat beramal. Iman dan amal adalah merupakan satu 
kesatuan yang bulat yang tak dapat dipisahkan. 

Firman Allah swt: 


ANN AA me Pa ank ea “an Nan 
ME Ba As Ion asa LN IS FI 
nia 


(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada 
orang-orang mengatakan kepadanya, “Orang-orang (Guraisy) telah 


572 8. AL-ANFAL Juz 9 


mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah 
kepada mereka,” ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka 
dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami 
dan Dia sebaik-baik pelindung." (2 li “lmr4n/3: 173) 


Dan firman Allah: 


. » PI ALL GM LAN LA 4 2, PI Tea Air nata ta 
Ce Bengal TERAPI Yui A81 Gaes Ula E ESA V1 yaaa ap 
& mg 


KAA BI AN 


Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan (yang 
bersekutu) itu, mereka berkata, “Inilah yang dijanjikan Alah dan Rasul-Nya 
kepada kita.” Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu 
menambah keimanan dan keislaman mereka. (al-A #z4b/33: 22) 


3. Bertawakal hanya kepada Allah Yang Maha Esa, tidak berserah diri 
kepada yang lain-Nya. Tawakal merupakan senjata terakhir seseorang 
dalam mewujudkan serangkaian amal setelah berbagai sarana dan syarat- 
syarat yang diperlukan itu dipersiapkan. Hal ini dapat dipahami, karena 
pada hakikatnya segala macam aktifitas dan perbuatan, hanya terwujud 
menurut hukum-hukum yang berlaku yang tunduk dibawah kekuasaan 
Allah. Maka tidak benar apabila seseorang itu berserah diri kepada 
selain A Ilah. 


(3) Allah menjelaskan sifat-sifat lahiriyah orang-orang mukmin sebagai 
kelanjutan dari sifat-sifat yang telah lalu. 


1. Selalu mendirikan salat lima waktu dengan sempurna syarat-syarat dan 
rukun-rukunnya, serta tepat pada waktunya, sedang jiwanya khusyu' 
mengikuti gerak lahiriyah dan tunduk semata kepada Allah. 

2. Menginfakkan sebagian dari harta yang diberikan kepadanya. Yang 
dimaksud dengan membelanjakan harta dalam ayat ini ialah meliputi 
pengeluaran zakat, memberi nafkah kepada keluarga dekat ataupun jauh, 
atau membantu kegiatan sosial dan kepentingan agama, serta 
kemaslahatan umat. 


(4) Allah menegaskan bahwa orang-orang yang menghiasi dirinya dengan 
sifat-sifat tersebut adalah orang-orang mukmin yang sejati. Ibnu Hazm 
menjelaskan bahwa sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang dapat diketahui 
orang lain dari dirinya, maka apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya 
telah beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya Muhammad saw dan 
meyakini bahwa apa yang dibawa Nabi itu benar, sedang orang itu 


Juz 9 8. AL-ANFAL 573 


mengikrarkan semua pengakuannya itu dengan lisan, maka ia wajib 
mengatakan bahwa ia telah menjadi orang mukmin yang benar. 

Di akhir ayat Allah menjelaskan imbalan yang akan diterima oleh orang- 
orang mukmin yang benar-benar beriman dan menghiasi dirinya dengan 
sifat-sifat yang telah disebutkan, yaitu mereka akan memperoleh derajat 
yang tinggi dan kedudukan yang mulia di sisi Allah, karena kuasa Allah 
semata. Kalau Allah berkuasa menciptakan segala macam bentuk kehidupan. 
Maka Dia berkuasa pula memberikan keutamaan kepada makhluk-N ya 
sesuai dengan kehendak-N ya. 

Derajat yang tinggi itu, dapat berupa keutamaan hidup di dunia dan dapat 
berupa keutamaan aa di akhirat, atau kedua-duanya. Allah berfirman: 


"3 Te 3 Haa ra | Fa fa “Is Bp Ka 
ANTA pai Baba Al Jaa SAR PKU 3 eat cpu 
TE 4 Ih YA, 

AON 

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, 


dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. 
M ereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. (at-T aubah/9:20) 


Dan firman Allah : 


Hati Pa 


SER BPA 2 an GAN 


Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan 
Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain. (al-A n' m/6: 
165) 


Kesimpulan 

1. Sikap mental orang-orang mukmin yang benar ialah mereka takut kepada 
Allah, ikhlas dan hanya bertawakal kepada Allah swt. 

2. Sikap mental mereka nampak dalam amalan mereka, seperti mengerjakan 
salat dan mengeluarkan zakat. 

3. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah orang-orang 
yang benar-benar beriman yang dijanjikan Allah akan mendapat rezeki 
yang berlimpah serta pengampunan dan surga. 


574 8. AL-ANFAL Juz 9 


KEENGGANAN SEBAGIAN ORANG MUKMIN 
PERGI KE PERANG BADAR 


E 7 Para na ag Anna, 
ar KAA NIPIAN AI TA ab IRR 


Td 


Ang manga CU Kia 


KEL HAB ABE 
pia & Pata Ja ge et palantat Pr 
Baal bantah NAN ge SI 
Ka Da 255 Pi ar 
SAR Ie ME ora 
Terjemah 


(5) Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan 
kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman 
itu tidak menyukainya, (6) mereka membantahmu (M uhammad) tentang 
kebenaran setelah nyata (bahwa mereka pasti menang), seakan-akan mereka 
dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat (sebab kematian itu). (7) 
Dan (ingatlah) ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 
dua golangan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu 
menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. 
Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan 
memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya, (8) agar Allah 
memperkuat yang hak (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik) 
walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya. 


Kosakata: Syaukah :,5 (al-A nf4/8: 7) 


Kata syaukah berarti duri. Kata syajarun syaikun atau musywikah berarti 
pohon berduri. Kata syaukatul-'agrab adalah penyengat kalajengking. Kata 
syaukah dalam ayat ini memiliki arti keberanian dan kekuatan perang. Kata 
ini hanya disebut satu kali di dalam Al-Our'an. Yang dimaksud dari lafal 
gaira Girisy-syaukah di sini adalah kelompok yang tidak punya kekuatan 
senjata, yaitu kelompok kafilah dagang. Pada waktu Perang Badar, 
Rasulullah saw dan para sahabat keluar dari Medinah untuk mencegat 
kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. M endengar berita tersebut, 
orang-orang Ouraisy segera menyiapkan pasukan untuk menghadapi kaum 
Muslimin. Kondisi pada waktu itu lebih memungkinkan bagi kaum 


Juz 9 8. AL-ANFAL 575 


Muslimin untuk menghadapi kafilah dagang, namun Allah memerintahkan 
Rasulullah saw dan para sahabat berperang untuk menghabiskan 
kemusyrikan dari muka bumi ini. 


M unasabah 


Pada ayat-ayat yang lalu Allah menjelaskan keadaan orang-orang 
mukmin pada saat usai Perang Badar, serta menjelaskan pula sifat-sifat 
orang mukmin yang benar dalam menghadapi ketetapan Allah dan Rasul- 
Nya. Pada ayat-ayat ini Allah menjelaskan keadaan orang-orang mukmin 
yang enggan maju ke medan perang, padahal semestinya mereka harus patuh 
akan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. 


Tafsir 


(5) Allah menjelaskan bahwa Dia mengatur harta rampasan perang itu 
secara adil, sebagaimana juga Allah memerintahkan kepada mereka pergi 
bertempur untuk membela agama Allah secara adil pula. Kemudian 
timbullah perselisihan pendapat mengenai harta rampasan perang sama 
halnya dengan perselisihan pendapat sewaktu mereka pergi untuk 
menghadapi kafilah yang dipimpin Abu Sufyan atau pasukan kafir @uraisy 
yang datang dari M ekah untuk membela kafilah Abu Sufyan itu. 

Apabila ada sebagian orang yang tidak menyukai ketetapan Allah 
mengenai pembagian harta rampasan perang, maka hal itu adalah tanda 
bahwa iman mereka belum sempurna, sebagaimana juga halnya yang 
demikian itu terjadi pada saat menjelang Perang Badar. Mereka tidak 
mengikuti perintah Allah dan Rasul-N ya enggan meninggalkan rumah untuk 
bertempur ke medan perang. Karena mereka masih belum menjadi orang 
mukmin yang sempurna imannya. 

Di akhir ayat Allah menjelaskan bahwa sebagian dari orang mukmin ada 
yang tidak senang akan keputusan Nabi Muhammad untuk menyerang 
musuh ke luar kota. Hal ini disebabkan karena persiapan perang mereka 
belum lengkap. Namun anggapan serupa ini tidak benar, karena betapapun 
juga kesulitan yang akan mereka hadapi, semestinya mereka tidak boleh 
mengelak lagi, karena hal itu telah menjadi keputusan yang harus ditaati. 

Perselisihan yang terjadi di antara mereka disebutkan dalam riwayat di 
bawah ini: 

“Setelah Rasulullah mendengar berita bahwa Abu Sufyan bin Harb 
membawa rombongan unta dari Syam, Nabi menggerakkan kaum Muslimin 
untuk menghadangnya. Nabi bersabda, “Kafilah ini membawa harta benda 
(barang dagangan) maka pergilah kamu untuk menghadapinya boleh jadi 
Allah menjadikan harta benda itu sebagai rampasan perang bagi kamu." 
M aka bergeraklah para sahabat. Di antara kaum M uslimin itu ada yang tidak 
merasa keberatan, dan ada pula yang merasa keberatan, hal ini karena 
mereka tidak yakin bahwa Rasulullah saw akan menghadapi peperangan, 
sedang Abu sufyan ketika mendekati Hijaz telah mengerahkan beberapa 


576 8. AL-ANFAL Juz 9 


orang yang mematai-matai, untuk memperoleh keterangan dengan jalan 
menanyakan kepada orang-orang yang berkendaraan yang ditemuinya, 
sehingga ia memperoleh berita dari mereka bahwa Muhammad telah 
mengerahkan para sahabatnya untuk menghadang kafilahnya. Maka Abu 
Sufyan mengupah -amxam bin Amr al-Giffari untuk pergi ke Mekah dan 
menyuruhnya agar menemui orang-orang Guraisy agar mereka mengirim 
orang-orang yang akan melindungi harta mereka dan agar disampaikan 
berita bahwa M uhammad telah menghadang harta benda itu. Maka pergilah 
-amx«am bin Amr dengan segera ke Mekah, dan Rasul pun pergi bersama 
para sahabatnya sehingga sampai ke lembah, yang disebut “afran. Setelah 
beliau sampai di wadi itu, sampailah berita keberangkatan orang-orang 
Ouraisy kepada beliau untuk melindungi kafilah mereka. Karena itu 
Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Lalu Abu Bakar bangkit 
dan berkata mengemukakan tanggapan yang baik pula. Sesudah itu M igdad 
bin Amir bangkit dan berkata, “Ya Rasulullah! Laksanakanlah apa yang 
telah diperintahkan Allah, kami selalu menyertaimu. Demi Allah, kami tidak 
akan berkata kepadamu seperti apa yang telah dikatakan Bani Israil kepada 
Musa pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, 
sesungguhnya kami hanyalah duduk menanti di sini saja, tetapi pergilah 
engkau bersama-sama Tuhanmu, maka sungguh kami akan menyertaimu 
demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar. Andaikata kamu pergi 
membawa kami ke Barkil Gimad (sebuah kota di Habasyah) niscaya kami 
tetap bersamamu menuju kota itu, sehingga engkau sampai ke sana." 
Kemudian Rasulullah saw mengucapkan perkataan yang baik dan berdoa 
untuknya dengan doa yang baik pula. Sesudah itu Rasullah saw bersabda, 
“Wahai manusia, berilah pertimbangan kepadaku. Perkataan itu ditujukan 
kepada orang-orang Anjar. Hal ini karena mereka telah membaiat Nabi di 
Agabah. Mereka berkata, “Hai Rasulullah! Sebenarnya kami telah 
melindungi engkau sebagaimana kami melindungi anak-anak kami dan 
isteri-isteri kami.” Rasulullah saw sebenarnya khawatir bahwa orang-orang 
Anjar tidak merasa perlu membantunya, terkecuali apabila musuh 
menyerang ke dalam kota, dan mereka tidak merasa berkewajiban membela 
Nabi apabila Nabi menyerang. Maka setelah Rasulullah saw mengatakan 
demikian, Sa'ad bin Mu'a$ berkata, “Demi Allah! Rupanya yang engkau 
maksud ialah kami (para Anjar).” Nabi menjawab, “Ya”. Kemudian Sa'ad 
berkata, “Sebenarnya kami telah beriman kepadamu dan telah 
membenarkan agamamu, serta menyaksikan bahwa apa yang engkau bawa 
itu telah memberikan perjanjian untuk dipatuhi, maka laksanakanlah apa 
yang telah diperintahkan Allah. Maka demi Tuhan yang mengutusmu 
dengan benar, andaikata engkau mengajak kami menyeberang lautan, 
tentulah kami akan menyeberanginya, tidak ada seorangpun di antara kami 
yang berkeberatan dan tidak pula yang mengingkari, apabila engkau 
mengajak kami menghadap musuh esok pagi. Sebenarnya kami ini adalah 
orang-orang yang tabah dalam peperangan serta ikhlas menghadapi musuh. 


Juz 9 8. AL-ANFAL 577 


Semoga Allah menampakkan kepadamu apa yang menyenangkan hatimu." 
M aka pergilah bersama kami di bawah lindungan Allah. Rasulullah merasa 
gembira dengan pendapat Sa'ad dan ketangkasannya menghadapi perang. 
Kemudian Rasulullah saw bersabda, “Pergilah kamu di bawah lindungan 
Allah dan bergembiralah bahwa Allah telah menjanjikan kemenangan di 
antara dua barisan musuh. Demi Allah seolah-olah kami melihat musuh 
dalam keadaan tersungkur.” (Riwayat Ibnu Ishak dari Ibnu A bbas) 

(6) Allah menjelaskan bahwa di antara orang-orang mukmin ada yang 
membantah keputusan yang telah ditetapkan, yaitu keputusan menyerang 
musuh yang datang dari Mekah di bawah pimpinan Abu Jahal, padahal 
keputusan itu adalah kebenaran yang sudah nyata dan mereka telah 
dijanjikan kemenangan oleh Allah di mana saja mereka berada. Akan tetapi 
mereka mengelak dari keputusan itu, karena lebih menyukai menghadapi 
rombongan musuh di bawah pimpinan Abu Sufyan. M ereka mengelak untuk 
bertempur dengan pasukan musuh yang datang dari M ekah dan digambarkan 
oleh Allah, seolah-olah mereka itu dihalau kepada kematian. M ereka 
memberikan alasan bahwa mereka belum mempersiapkan segala-galanya 
untuk berperang. Dalam hal ini mereka seolah-olah berusaha membelokkan 
pengertian bahwa janji kemenangan yang akan diberikan Allah kepada 
orang-orang Muslimin ialah kafilah Abu Sufyan. Itulah sebabnya maka 
Allah menggambarkan keadaan mereka seolah-olah mereka melihat sebab- 
sebab kematian itu. Apabila ditinjau dari segi strategi perang maka 
keputusan Nabi untuk menghadapi bala tentara Ouraisy meskipun yang 
dilengkapi dengan perlengkapan perang yang cukup adalah tepat, karena 
seumpama serangan Rasul ditujukan kepada rombongan unta yang datang 
dari Syam, niscaya kaum Muslimin akan menjadi sasaran yang empuk bagi 
bala tentara Guraisy yang datang memberi perlindungan kepada Abu Sufyan, 
karena orang-orang Ouraisy dapat memukul kaum Muslimin dari belakang. 
Hal ini karena bala tentara Guraisy sudah menduga sebelumnya bahwa 
orang-orang Islam sudah siap untuk menghadang rombongan unta Abu 
Sufyan. 

(7) Dalam ayat ini Allah mengingatkan kaum Muslimin akan suatu 
peristiwa yang penting, yaitu pada saat Allah menjanjikan kemenangan 
kepada kaum M uslimin melawan salah satu dari dua golongan yang dihadapi 
yaitu salah satu diantara rombongan unta yang membawa harta dagangan 
atau bala tentara Guraisy yang membawa peralatan perang yang lengkap. 
Pada saat itu kaum Muslimin cenderung memilih berhadapan dengan 
rombongan yang membawa dagangan yang jumlahnya tidak lebih dari 40 
unta. Hal ini adalah sebagai sindiran kepada sebagian kaum M uslimin yang 
takut terlibat dalam peperangan, tetapi mereka ingin mendapat harta yang 
banyak. 

Kecenderungan mereka ini jauh dari kebenaran, karena tujuan mereka 
telah berbalik pada kesenangan materiil. Mereka telah berbelok dari 
menegakkan tauhid dan menghancurkan kemugyrikan. Itulah sebabnya Allah 


578 8. AL-ANFAL Juz 9 


menjelaskan kepada meraka bahwa yang dikehendaki Allah tidak seperti 
yang mereka inginkan. Allah menghendaki agar kaum Muslimin 
menegakkan kebenaran sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan kepada 
Rasul-Nya, yang menyatakan bahwa kemenangan itu akan diperoleh kaum 
Muslimin dari salah satu di antara dua rombongan. Sasaran tempur yang 
harus dipilih itu tidak dijelaskan adalah untuk melatih kaum Muslimin agar 
dapat menentukan pilihan serta menetapkan strategi perang dengan jalan 
menanggapi situasi dan menilainya dengan jalan bermusyawarah serta 
mendidik mereka agar menaati hasil keputusan. 

Kemudian Allah menandaskan kehendak-N ya, yaitu untuk memusnahkan 
orang-orang musyrikin yang membangkang kepada agama Allah secara 
keseluruhan termasuk pula pendukung-pendukung mereka. Allah 
menggambarkan hancurnya keseluruhan bala tentara kafir Guraisy dengan 
ungkapan hancurnya barisan belakang adalah usaha yang paling sulit, yang 
hanya dapat dilaksanakan apabila barisan depan telah dihancurkan terlebih 
dahulu. Tujuan utama perang ini ialah memusnahkan kaum musyrikin 
karena kemenangan kaum Muslimin melawan mereka dalam Perang Badar 
adalah kemenangan pertama yang akan disusul oleh kemenangan- 
kemenangan yang lain pada peperangan-peperangan berikutnya, dan 
berakhir dengan penaklukan Mekah sebagai kemenangan total yang gilang 
gemilang bag kaum Muslimin dan kehancuran orang-orang kafir @uraisy 
secara menyeluruh. 

(8) Allah menjelaskan kepada kaum Muslimin bahwa kemenangan yang 
mereka peroleh itu tiada lain agar kebenaran agama Islam tegak menjulang 
dan lenyaplah keba'ilan syirik dari muka bumi. Inilah tujuan utama yang 
harus dipilih kaum M uslimin pada waktu melakukan peperangan. 

Tujuan untuk menegakkan agama Islam dan menghancurkan 
kemusyrikan itu tidak akan tercapai, kecuali apabila kaum Muslimin dapat 
mengalahkan bala tentara Guraisy yang datang dari M ekah dengan peralatan 
perang yang lengkap dengan tujuan menghancurkan kaum M uslimin. 

Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa tujuan untuk menegakkan agama 
Islam dan menghancurkan kemusyrikan itu pasti terwujud, betapapun 
sengitnya permusuhan dan kebencian orang-orang musyrikin. 


Kesimpulan 

1. Keengganan sebagian orang-orang mukmin mematuhi ketentuan Allah 
dan Rasul-Nya, baik keengganan mereka untuk berperang ataupun 
ketidakrelaan mereka terhadap pembagian harta rampasan perang adalah 
tanda bahwa iman mereka lemah. 

2. Bantahan mereka terhadap keputusan Rasul untuk berperang dengan 
alasan tidak berimbangnya jumlah kekuatan dan perlengkapan perang 
adalah melanggar disiplin dalam peperangan. 


Juz 9 8. AL-ANFAL 579 


3. Kemenangan kaum Muslimin terhadap musuh-musuh Allah akan 
terwujud apabila mereka tetap menaati Allah dan Rasul-Nya, bukan 
karena berimbang atau tidaknya kekuatan dan perlengkapan perang. 

4. Tujuan perang dalam Islam ialah untuk menegakkan agama tauhid dan 
menghancurkan kemusyrikan. 


PERTOLONGAN ALLAH KEPADA KAUM MUSLIMIN 
DALAM PERANG BADAR 


se Teri Pa L3 yg an &4 


my 4 (3 an? 
BIN BI SAAT EK GILA 
ta : 


ina P1 IN Ka EN Ba BASE TN RIS 33 
Apar) DE iban ra NA Is "A3 
Ora SAE sid AN Galge 


hai 

Ar ag, ! Ppt 2, PP Ted 

ati ta ear Haa & | Ag 32 33 Ona 
cragadgan)9 sal pn Sa AAA AI 
Lz ta AL ja 2 ja OP Ge , “3 
"., Ld naa 2 . - DA IPA 2 Aa 
30183 Soy em AI IN daa) 9 ») ps 
# Pa Pa 
OA De 


Terjemah 

(9) (Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada T uhanmu, lalu 
diperkenankan-Nya bagimu, “Sungguh, Aku akan mendatangkan bala 
bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.” (10) 
Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar 
hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi 
Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (11) (Ingatlah), ketika 
Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman dari-N ya, 


580 8. AL-ANFAL Juz 9 


dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan 
kamu dengan (hujan) itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari 
dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu 
(teguh pendirian). (12) (Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada 
para malaikat, “Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkanlah 
(pendirian) orang-orang yang telah beriman.” Kelak akan Aku berikan rasa 
ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher 
mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. (13) (Ketentuan) yang 
demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan 
Rasul-Nya: barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh, Allah 
sangat keras siksa-Nya. (14) Demikianlah (hukuman dunia yang ditimpakan 
atasmu), maka rasakaniah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang 
kafir ada (lagi) azab neraka. 


Kosakata: Tastag? una 542.5 (al-A nfal/8: 9) 


Kata tastag?'juna berasal dari kata istagafa-yastag”fu-istigafatan, artinya 
berteriak “wa gaufah"” (tolong!). Kata ini terambil dari kata gauf, atau 
gawaf, atau guwaf, yang artinya pertolongan. Kabilah dalam bahasa Arab 
juga disebut dengan kata gauf, karena para anggota kabilah saling tolong- 
menolong di antara sesama mereka. Kata ini juga memiliki akar gaif yang 
berarti air hujan. Jadi, kata istigafah dengan akar gaif ini berarti memohon 
hujan kepada Allah, seperti yang terdapat dalam surah al-K ahf ayat 29. Y ang 
dimaksud di sini adalah meminta tolong dan berdoa kepada Allah. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menjanjikan kemenangan kepada kaum 
Muslimin dalam pertempuran melawan kaum musyrikin meskipun mereka 
mempunyai kekuatan dan perlengkapan perang yang lebih cukup. Maka 
pada ayat-ayat ini Allah menjelaskan berbagai macam pertolongan Allah 
yang diberikan kepada kaum Muslimin pada saat mereka menghadapi 
kesulitan dalam pertempuran, sehingga mereka mendapat kemenangan yang 
gilang gemilang. 


Sabab Nuzul 

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmisi, Ibnu Jarir, Ibnu 
Mungir, dan Ibnu Abi ! 4tim dan lain-lain dari Umar bin Kha”ab, “Ketika 
Perang Badar berkobar, Nabi Muhammad saw melihat sahabat-sahabatnya 
yang berjumlah 313 orang dan melihat tentara musyrikin yang ternyata 
jumlahnya 1.000 orang. Kemudian Nabi menghadap ke arah kiblat dan 
menadahkan tangannya ke atas, lalu berdoa kepada Allah swt, “Ya Tuhanku, 
penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku, ya Allah, apabila 
sekelompok kecil dari pemeluk agama Islam ini Engkau kalahkan, tentu 
Engkau tidak disembah lagi di bumi ini.” Nabi terus berdoa kepada Allah 


Juz 9 8. AL-ANFAL 581 


dengan cara menadahkan tangannya ke atas sambil menghadap kiblat sampai 
sorbannya jatuh. Setelah itu datanglah Abu Bakar ra dan mengambil sorban 
itu lalu diletakkannya di atas kedua bahunya (Rasulullah). Sesudah itu, Abu 
Bakar berdiri di belakang Nabi, dan berkata, “Wahai Nabi, cukuplah kiranya 
Engkau bermunajat kepada Tuhanmu, Allah pasti akan menganugerahi apa 
yang telah dijanjikan kepadamu.” Maka Allah swt menurunkan ayat ini. 
(ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu) 


Tafsir 

(9) Allah mengingatkan kaum Muslimin akan pertolongan Allah yang 
diberikan kepada mereka pada saat mereka menghadapi kesulitan dan 
berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu dengan jalan berdoa kepada 
Allah swt agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka dalam 
menghadapi musuh-musuh-Nya, karena usaha mereka untuk mengatasi 
kesulitan dengan usaha lahir tidak memungkinkan. Menurut kenyataan, 
kekuatan bala tentara Islam pada waktu itu adalah terdiri dari 313 orang 
lebih, sedang tentara musyrikin 1000 orang, apalagi kalau ditinjau dari segi 
alat persenjataan. M ereka membawa alat-alat perang yang lebih lengkap dari 
pada perlengkapan kaum Muslimin. Sesudah itu Allah mengabulkan doa 
kaum Muslimin dengan jalan mendatangkan bala bantuan berupa malaikat 
yang datang berturut-turut. 

M engenai bantuan Allah kepada kaum M uslimin dengan jumlah malaikat 
yang banyaknya 3.000 dijelaskan dalam ayat lain, yaitu dengan firman A Ilah: 


YA Dah La Te AN ak 4,5 Pai bar 12 Ep ., 2A SEN 
Na GE NG 313 ISSN Ga 2 MHS 
(Ingatlah), Te Pa (Muhammad) mengatakan kepada orang-orang 
beriman, “Apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 
tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?” (2 Ii “Imr4n/3: 124) 
Dan firman Allah sut: 


Pa ye 2833 Bean pen GS 
Ken Ei 


KA Pa AN 
“Ya” (cukup). Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang 
menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan lima 
ribu malaikat yang memakai tanda. (? li “Imr4n/3: 125) 


Mengenai bantuan Allah, yaitu malaikat yang jumlahnya berbeda-beda 
seperti disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, para mufasir berbeda pendapat: 

Bagi mereka yang berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut mengenai kisah 
Perang Badar, maka hendaklah dipahami, bahwa pada pertama kalinya Allah 
swt membantu kaum M uslimin dengan seribu malaikat. Sesudah itu bantuan 


582 8. AL-ANFAL Juz 9 


tersebut dilengkapi dengan tiga ribu malaikat. Bantuan yang diberikan secara 
berturut-turut ini, dengan jumlah yang terus bertambah adalah untuk 
memberi kesan yang lebih tegas pada mental musuh, agar mereka lebih 
merasa takut dalam peperangan. 

Tetapi bagi mereka yang memahami bahwa kedua ayat ini adalah kisah 
Uhud, maka jumlah 3.000 itu akan diberikan kepada kaum Muslimin, 
bahkan kalau mereka bersabar akan diberi bantuan lima ribu malaikat lagi. 
Tetapi hal ini adalah merupakan janji, tetapi karena mereka tidak patuh, 
maka janji itu tidak dilaksanakan oleh Allah. 

(10) Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah tidak mengirimkan 
bala bantuan kecuali sebagai kabar gembira, yaitu agar kaum Muslimin 
menjadi tenteram karenanya, dan mempunyai semangat tempur yang tinggi 
serta mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kemenangan akan diperoleh 
mereka seperti yang telah dijanjikan Allah, juga agar terhindar dari 
kegoncangan jiwa, terlepas dari rasa takut karena melihat jumlah kekuatan 
dari daya tahan dan keyakinan yang kuat dalam mencapai kemenangan yang 
gemilang. 

Di dalam ayat ini dijelaskan pula bahwa kemenangan yang mereka 
peroleh, bukanlah karena kekuatan dan persenjataan, tetapi semata-mata 
karena bantuan Allah, dan hanya Allah sajalah yang dapat memberikan 
pertolongan dengan jalan mengirimkan bala tentara dari malaikat. 
Pernyataan Allah ini amat penting artinya bagi kaum M uslimin, agar mereka 
tidak merasa congkak dan takabur pada saat menghadapi musuh. Karena 
kedua sifat ini dapat menghilangkan kehati-hatian dan kontrol terhadap diri 
pribadi dalam peperangan. 

Di akhir ayat ini Allah menandaskan bahwa sesungguhnya Allah M aha 
kuasa lagi Mahabijaksana. Mahakuasa berarti kuasa memberikan 
kemenangan kepada umat Muhammad menurut yang Dia kehendaki. 
Sedangkan M ahabijaksana berarti memberikan kemenangan kepada hamba- 
Nya yang beragama tauhid dan menghancurkan hamba-Nya yang terjerumus 
ke dalam kemusyrikan. 

(11) Allah menjelaskan kepada kaum Muslimin bahwa di samping Allah 
memberikan bantuan berupa malaikat yang datang secara berturut-turut, juga 
memberikan bantuan yang lain berupa situasi dan kondisi yang 
menguntungkan bagi kaum Muslimin. Seperti pertolongan Allah pada saat 
kaum Muslimin berada dalam ketakutan menghadapi musuh, mereka 
diselimuti rasa kantuk, sehingga mereka tidak dapat merasakan ketakutan 
lagi. Ketakutan disebabkan mereka melihat jumlah bala tentara musuh yang 
banyak dan persiapannya yang lengkap. Maka dengan adanya rasa kantuk 
itu, rasa takut tidak lagi mereka rasakan dan mereka kembali menjadi 
tenteram. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai mengantuknya 
orang-orang Muslimin saat berperang, dapatlah diikuti hadis yang 
diriwayatkan oleh Abu Y a'la dan al-Baihagi dari “Ali berkata: 


Juz 9 8. AL-ANFAL 583 


Hay de 23 MI y BS USG kah BE AG A3 Ia C3 DS 
£ Pen & na ato 
(de 05 Atatl3 dat poly) aa Hb Hah LA da 


“Kami tidak mempunyai bala tentara berkuda pada Perang Badar kecuali A I- 
M igdad. Semua kami tertidur, kecuali Rasulullah saw, beliau salat di bawah 
pohon sampai pagi hari”. (Riwayat Abu Ya'la dan al-B aihagi dari “Ali) 


Menurut bunyi ayat yang dapat dipahami ialah, bahwa datangnya rasa 
kantuk itu terjadi pada saat pertempuran berlangsung. Rasa kantuk itu 
menghilangkan rasa takut dan gentar. Dengan sendirinya hilanglah perasaan 
takut menghadapi bahaya. 

Hal ini sama dengan peristiwa yang terjadi pada mereka sewaktu 
berlangsungnya perang Uhud, seperti tersebut dalam firman A Ilah: 


ehi 1 132 Ul th Ka dugg BA pir 


“Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman 
kepadamu, (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari kamu.” (? li- 
“Imr4n/3: 154) 


Sesudah itu Allah swt menyebutkan pertolongan-Nya yang lain kepada 
kaum Muslimin, yaitu pada saat terjadinya Perang Badar, Allah swt 
menurunkan hujan kepada kaum Muslimin dari langit, agar mereka dapat 
mensucikan diri dengan hujan itu. Gambaran tentang maksud Allah swt 
menurunkan hujan kepada kaum Muslimin, dan apa hikmatnya dapat dilihat 
dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mungir melalui Ibnu Jarir dari Ibnu 
"Abbas: 


Pan aa 
SALA IR SAS asha akn Ab Ie ED ada GS 
Nan sa Oa A Ju Koba £ Gara Dag Ka tar aa e Le 
Oa ago) SG 3) Hat LA Yi Olah Das sa —e 

(ts NN an aa 


“Orang-orang musyrikin di permulaan peperangan telah menguasai sumber- 
sumber air mendahului kaum Muslimin, sehingga orang-orang Islam 
menjadi kehausan. Mereka salat dalam keadaan junub dan berhadas (tanpa 
bersuci dengan air). Sedang di sekitar mereka hanya pasir belaka. Kemudian 
mereka digoda oleh setan, seolah-olah setan itu berkata, “Apakah kamu 


584 8. AL-ANFAL Juz 9 


mengira bahwa ada Nabi di antara kamu dan kamu adalah wali-wali Allah. 
Sedangkan kamu salat dalam keadaan junub dan berhadas? Karenanya A Ilah 
swt menurunkan hujan dari langit, sehingga mengalirlah air di lembah itu. 
M aka kaum Muslimin meminum air dan bersuci dengannya dan kuatlah hati 
mereka, serta hilanglah was-was mereka.” (Riwayat Ibnu M un@r dari Ibnu 
'Abbas) 


Allah juga menjelaskan bahwa Dia menurunkan hujan dari langit untuk 
menghilangkan gangguan-gangguan setan dan untuk menghilangkan rasa 
takut dan was-was, lantaran kaum Muslimin pada waktu itu berada dalam 
posisi yang kurang menguntungkan. M ereka berada di daerah padang pasir 
yang tidak strategis dijadikan kubu pertahanan, karena sukar untuk 
menggerakkan kaki apalagi untuk mengadakan penyerangan, bahkan di 
daerah tersebut tidak ada sumber air. 

Dari segi lain Allah menjelaskan bahwa dengan turunnya hujan kaki 
mereka mudah untuk berjalan di atas padang pasir, sehingga mereka 
mendapat kemantapan dan kepercayaan penuh agar dapat bertahan dan 
menyerang musuh serta dapat mempersatukan daya tempur mereka. 

Dengan demikian tujuan Allah menurunkan hujan dari langit dalam 
Perang Badar itu ialah: 

1. Untuk memberikan kemungkinan kepada kaum Muslimin agar mereka 
dapat bersuci dari junub dan hadas sehingga mereka dapat beribadah 
dalam keadaan suci lahir batin. 

2. Untuk menghilangkan was-was yang dibisikkan setan, dan 
menghilangkan rasa takut akibat tidak adanya persediaan air. 

3. Agar kaum Muslimin bebas untuk mengatur gerak dalam pertempuran, 
karena mereka tidak lagi terganggu oleh pasir yang lunak yang 
mengganggu gerakan kaki. 

(12) Dalam ayat ini Allah mengingatkan kaum Muslimin kepada 
pertolongan-N ya, yang lain lagi dalam Perang Badar, yaitu pada saat Allah 
swt mewahyukan kepada para malaikat untuk memberikan bantuan kepada 
kaum Muslimin. Malaikat-malaikat diperintahkan Allah agar menyertai 
kaum Muslimin untuk sewaktu-waktu dapat memberikan bantuan. Bantuan 
itu adalah memantapkan hati kaum Muslimin dalam pertempuran. Dan 
meyakinkan mereka agar Allah menciptakan ketakutan di dalam hati orang- 
orang kafir, lantaran mereka melihat jumlah malaikat yang menyertai tentara 
Islam itu. Dengan demikian kaum Muslimin dapat menguasai pertempuran, 
mereka dapat maju dengan tangkas dan dengan mudah pula mereka 
mematahkan serangan musuh. 

(13) Allah menerangkan sebab-sebab kemenangan kaum Muslimin dan 
kekalahan kaum musyrikin, yaitu karena bantuan Allah yang diberikan 
kepada kaum Muslimin dalam menghadapi kaum musyrikin dan perjuangan 
mereka dilandasi kebenaran, yaitu menegakkan agama tauhid. Sedang kaum 


Juz 9 8. AL-ANFAL 585 


musyrikin menderita kekalahan karena mereka itu memusuhi Allah dan 
Rasul-Nya dan perjuangan mereka dilandasi keba'ilan yaitu perjuangan- 
perjuangan mempertahankan berhala. 

Allah swt memberikan ancaman keras kepada siapa saja yang menentang 
Allah dan Rasul-Nya, baik menantang hukum-hukumnya atau mengingkari 
nikmat yang diberikan kepada mereka, bahwa Allah akan memberikan 
siksaan kepada mereka. Permusuhan orang-orang musyrikin kepada Allah 
dan Rasul-Nya berupa tantangan mereka terhadap seruan Rasul pada saat 
menyampaikan dakwah Islamiyah. Pada waktu itu Rasulullah bukan hanya 
didustakan dan dihina, bahkan dia diusir dari negerinya sehingga beliau 
hijrah ke Medinah. Sedang mereka berpegang teguh kepada agama nenek 
moyang mereka, yaitu agama syirik dan pemujaan berhala. Setelah Nabi 
Muhammad saw berada di Medinah bersama para sahabatnya mereka 
berusaha melenyapkan kaum Muslimin dari muka bumi dan melenyapkan 
ajaran Islam. Maka pantaslah mereka diberi siksaan yang keras yaitu 
kekalahan mereka dalam Perang Badar dan siksaan Allah yang akan 
ditimpakan kepada mereka yaitu siksaan api neraka di akhirat nanti. 

(14) Allah swt menegaskan ancamannya kepada orang-orang kafir bahwa 
hukuman dunia yang ditimpakan atas mereka adalah hukuman yang harus 
dirasakan sebagai imbalan keingkaran mereka terhadap hukum-hukum dan 
nikmat Allah. Di samping itu Allah menegaskan pula bahwa bagi mereka 
ada lagi siksaan yang paling pedih dirasakan yaitu siksaan api neraka yang 
akan ditimpakan kepada mereka di akhirat. 


Kesimpulan 

1. Berjuang untuk membela agama Allah pasti mendapat bantuan-N ya. 

2. Bantuan Allah terhadap perjuangan kaum M uslimin dalam Perang Badar 
adalah perwujudan dari jaminan Allah bagi orang-orang yang membela 
agamanya. 

3. Kemenangan kaum Muslimin dalam Perang Badar melawan kaum 
musyrikin adalah perwujudan bahwa perjuangan yang dilandasi 
kebenaran pasti mengalahkan keba ilan. 

4. Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya akan disiksa dengan 
siksaan yang pedih. 

5. Siksaan Allah yang akan ditimpakan itu dapat mereka rasakan dengan 
segera di dunia dan mereka akan merasakan azab yang pedih di akhirat 
kelak. 

6. Dalam kondisi sulit seorang mukmin dianjurkan mohon pertolongan A Ilah 
(istigafah). 


586 8. AL-ANFAL Juz 9 


LARANGAN MELARIKAN DIRI 
DARI PERTEMPURAN 


apa adan nur ne TEA GIF 
TT ah PASI ara KN YBPNG Dipa kana ds 


Ea eh 


ara KENA Age NG Ona aga anhu 
Kebo Fa Gaga Hy arena ae kerna 
begttaani. Psrsaat! Sengaak 

Ken NAN INA KEKE atas 


Terjemah 

(15) Wahai orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan orang- 
orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik 
membelakangi mereka (mundur) (16) Dan barang siapa mundur pada waktu 
itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri 
dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan 
membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan 
seburuk-buruk tempat kembali. (17) Maka (sebenarnya) bukan kamu yang 
membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan 
engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang 
melempar. (A Ilah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk 
memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan 
yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (18) 
Demikianlah (karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu), dan sungguh, 
Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. (19) Jika kamu meminta 
keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu, dan jika 
kamu berhenti (memusuhi Rasul), maka itulah yang lebih baik bagimu: dan 
jika kamu kembali, niscaya Kami kembali (memberi pertolongan): dan 
pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, 
biarpun jumlahnya (pasukan) banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang 
beriman. 


Juz 9 8. AL-ANFAL 587 


Kosakata: Bal an Yasanan Ke (al-Anfal/8: 17) 


Kata bala' terambil dari kata bala-yablu-bala'an-baliyyatan-balwan. 
Akar makna kata ini adalah mencari tahu. Kata ibtalaituhu fa'ablan? berarti 
aku meminta kabar darinya lalu ia mengabariku. Kalimat ablaitu fulanan 
yam?nan berarti aku menyelidiki kebenaran fulan dengan sumpah. Makna 
demikian terdapat dalam ayat, “Pada hari ditampakkan segala rahasia.” (a - 
2 arig/86: 9) Ujian yang diberikan Allah kepada seorang hamba disebut bala' 
karena ujian ini menarik berita apakah seorang hamba tetap istigamah di 
jalan Allah atau tidak. Kata bala' berkaitan dengan ujian baik (nikmat) dan 
ujian buruk (bencana). 

Kata bala' dengan berbagai derivasinya di dalam Al-@ur'an lebih banyak 
diartikan ujian. Namun ada beberapa kata bala' yang memiliki arti berbeda, 
seperti arti nikmat (al-Bagarah/2: 49), menerima bala/merasakan balasan 
(Y ynus/10: 30). Yang dimaksud dengan kata bala'an hasanan di sini adalah 
mati syahid dan luka-luka yang dialami kaum M uslimin. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin 
agar menaati keputusan Allah dan Rasul-Nya, ketika menghadapi orang- 
orang musyrikin yang akan memerangi mereka, serta melarang kaum 
M uslimin membantah ketentuan tersebut. Pada ayat-ayat ini Allah melarang 
kaum Muslimin lari dari pertempuran dan menerangkan pedoman apa yang 
harus dipegang pada waktu berperang. 


Tafsir 

(15) Allah menyeru orang-orang beriman bahwa apabila berhadapan 
dengan orang-orang kafir yang sedang datang menyerang, kaum Muslimin 
dilarang lari dari pertempuran. 

Orang-orang kafir itu bergerak dari Mekah dengan membawa jumlah 
pasukan yang banyak. M ereka sengaja menemui kaum Muslimin yang sudah 
ada di Badar. Mereka sudah mengetahui rencana kaum Muslimin yang akan 
menghadang kafilah yang dipimpin Abu Sufyan dengan alasan melindungi 
perdagangan mereka. Mereka bergerak dari Mekah, padahal sebenarnya 
mereka berniat untuk memusnahkan kaum M uslimin. Itulah sebabnya, Allah 
swt melarang kaum M uslimin membelakangi mereka. Lebih-lebih melarikan 
diri dari pertempuran melawan mereka, meskipun mereka membawa bala 
tentara yang cukup banyak dan peralatan perang yang lengkap. 

Y ang dilarang adalah melarikan diri dari pertempuran, tanpa alasan yang 
dibenarkan karena takut menghadapi musuh. Sedangkan mundur untuk 
mengatur siasat, bukan termasuk dalam larangan yang dikandung ayat ini. 

(16) Allah mengancam kaum Muslimin yang melarikan diri dari 
pertempuran bahwa mereka akan pulang dengan membawa kemurkaan 
Allah. Kemurkaan Allah itu berupa ancaman yang akan ditimpakan kepada 


588 8. AL-ANFAL Juz 9 


mereka, yaitu mereka akan disiksa dengan neraka Jahannam tempat 
kediaman yang sangat menakutkan. 

Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa melarikan diri dari 
peperangan adalah dosa besar. Nabi M uhammad saw bersabda: 


IU BIAN JB Ap SI Jp UNPE L SEUAN el) Se EA aa 
8 a 358 PNP AA 4 & £, gs. Dn Sing 3 2g Nae: 10 ” 

ex eran S JL JST LI JST Te ) Ya CP — pa d3 Penadlg 
(AI 0S enag GIE ay) SG AN MAAN Bis) AI 


“Jauhilah olehmu sekalian tujuh perkara yang membinasakan. Mereka 
bertanya: “Apakah yang tujuh perkara itu ya Rasulullah? Nabi menjawab: 
“Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh seseorang yang Allah 
haramkan membunuhnya, kecuali ada sebab-sebab yang membolehkan, 
makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri dari pertempuran 
(peperangan), dan menuduh berzina wanita mukmin yang baik-baik yang 
tidak berniat berbuat zina”. (Riwayat al-Bukh4#? dan Muslim dari Abu 
Hurairah) 


Dalam hal ini Allah menjelaskan beberapa pengecualian dari 
membelakangi musuh dan melarikan diri dari pertempuran, yaitu apabila 
kaum Muslimin pada saat perang terjadi, mundur untuk mengatur siasat 
seperti mencari posisi yang lebih menguntungkan dalam pertempuran, 
memancing musuh agar mengejar keluar medan pertempuran yang lebih 
strategis sehingga dengan demikian musuh dapat dimusnahkan, atau dengan 
mengadakan gerak tipu sehingga sasaran tempur menjadi kacau balau, atau 
membagi pasukan-pasukan untuk menyerang dari segala arah, agar kesatuan 
musuh dapat dipecah-belah dan sebagainya. 

Kaum Muslimin pada saat perang berkobar melarikan diri untuk 
bergabung dengan kesatuan yang lain agar sasaran tempur lebih kuat atau 
untuk memperoleh bantuan dari pasukan pada saat musuh dipandang 
mempunyai pasukan yang lebih kuat. 

(17) Dari Ibnu "Abbas bahwa Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi 
2 alib: Ambilkan segenggam tanah, Ali mengambilnya dan diberikan kepada 
Rasul lalu dilemparkan kepada orang-orang musyrik, maka tidak seorangpun 
dari mereka kecuali terkena matanya, maka turunlah ayat ini. 

Kemudian Allah memberikan penjelasan mengenai alasan kaum 
Muslimin dilarang membelakangi musuh yaitu karena kemenangan tidak 
akan dicapai kaum Muslimin kecuali dengan maju menyerang musuh, 
melemparkan tombak atau melemparkan kepalan tanah kepada mereka. 

Dari kemenangan dan bantuan Allah tersebut dapat dipahami bahwa 
setiap kali orang Muslimin menancapkan tombak untuk membunuh musuh 


Juz 9 8. AL-ANFAL 589 


dan setiap lemparan segenggam tanah dari mereka dijamin akan memenuhi 
sasaran, karena AIlah-lah yang menjamin dan membantu mereka. 
Allah berfirman: 


“. Pr PU aa bara 2 2 pan - AL 
aa HA ea Ide Sae pedia 3 red 3 23 el AS 233 Ja MAU 
“5 


Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan 
(perantaraan) tanganmu dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu 
(dengan kemenangan) atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang 
beriman. (at-Taubah/9: 14) 


Di samping itu keadaan yang menguntungkan bagi kaum M uslimin ialah 
keyakinan bahwa perjuangan mereka akan menang, dan Allah akan 
membantu mereka. Sedangkan orang kafir tujuannya hanyalah untuk 
memperoleh kepuasan hidup di dunia. 

Allah berfirman: 


z “Ro, - ce, Pd ye 2 Pata Pad 
SIA BB KN AN BANI F3 


Pa 


Babat 


ARI 32 P3 


“Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuh mu). 
Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita 
kesakitan (pula), sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat 
mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan”. (an- 
Nis#/4: 104) 


Firman Allah : 





“Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin 
Allah.” (al-Bagarah/2: 249) 

Allah menerangkan bahwa segala macam bantuan yang diberikan kepada 
kaum Muslimin dalam Perang Badar itu adalah merupakan alasan yang kuat 
terhadap larangan Allah kepada kaum Muslimin, lari dari pertempuran, dan 
merupakan anugerah kemenangan yang diberikan A Ilah kepada orang-orang 
mukmin, yaitu kemenangan dan harta rampasan yang banyak. 

Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Allah Maha Mendengar segala 
permintaan hamba-Nya yang betul-betul menjalankan perintah serta 
menjauhi larangan-Nya lagi Maha M engetahui akan segala macam bisikan 


590 8. AL-ANFAL Juz 9 


hati para hamba-Nya dan mengetahui siapakah di antara hamba-Nya yang 
pantas mendapat kemenangan dan siapa pula yang pantas menderita 
kekalahan. 

(18) Allah menegaskan bahwa karunia Allah yang diberikan kepada 
kaum M uslimin itu bertujuan untuk melemahkan tipu-daya orang-orang kafir 
dan melemahkan serangan mereka kepada Nabi serta kaum Muslimin 
seluruhnya. Juga untuk membangun perhatian kaum Muslimin agar tetap 
berjuang menegakkan agama tauhid serta berbuat baik sesama mereka dalam 
membela serta menegakkan agama. 

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah, selalu melindungi setiap 
perjuangan kaum Muslimin dalam menegakkan agama tauhid serta akan 
melemahkan perjuangan orang-orang musyrikin pada setiap gerak dan 
langkah mereka yang ditujukan untuk memerangi orang-orang yang 
menegakkan agama tauhid dan menyebarluaskan agama Islam. 

(19) Sesudah itu Allah memberikan pernyataan yang ditujukan kepada 
orang-orang musyrikin bahwa apabila mereka ingin mencari keputusan mana 
di antara kedua bala tentara yang paling unggul dan paling mendapat 
petunjuk sehingga memperoleh kemenangan, maka jelaslah yang mendapat 
kemenangan gilang-gemilang itulah pasukan yang paling unggul dan paling 
mendapat petunjuk. 

Pernyataan ini adalah merupakan ejekan terhadap orang-orang musyrikin 
karena pada akhir pertempuran Perang Badar kemenangan jelas diperoleh 
oleh kaum Muslimin, sedangkan mereka kaum musyrikin mengalami 
kehancuran dan kekalahan. 

Pernyataan ini berlaku pada setiap waktu dan tempat, di mana saja dan 
kapan saja terjadi pergolakan di antara dua golongan maka kemenangan 
tentu akan diperoleh oleh golongan yang berdiri atas prinsip-prinsip yang 
benar. 

Kemudian Allah menyeru orang-orang musyrikin bahwa apabila mereka 
setelah menderita kekalahan dalam Perang Badar itu berhenti dari memusuhi 
M uhammad saw dan pengikut-pengikutnya, maka sebenarnya hal itu lebih 
baik buat mereka. 

Tawaran itu dikemukakan Allah kepada mereka karena mereka telah 
mengalami pahit getirnya peperangan. Dari pengalaman itu mereka telah 
melihat kenyataan bahwa betapa pun kuatnya dan betapa pun banyaknya 
jumlah pasukan yang mereka kerahkan serta perlengkapan perang yang 
mereka andalkan, namun akhirnya mereka mengalami kekalahan juga. 

Apabila mereka itu membangkang seruan ini dan kembali memusuhi 
serta memerangi Rasul dan pengikut-pengikutnya, maka kenyataan yang 
mereka alami itu akan terulang kembali, yaitu Allah kembali memberi 
pertolongan-N ya kepada Rasulullah saw. 

Allah menegaskan bahwa angkatan perang kaum musyrikin betapa pun 
kuatnya, tidak akan dapat menolak bencana malapetaka yang akan 
ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 


Juz 9 8. AL-ANFAL 591 


tentara yang banyak tidak selalu menentukan jalannya peperangan, 
terkecuali jumlah yang banyak itu disertai dengan kekuatan jiwa dan 
kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla. 

Betapa pun gigihnya Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya untuk 
mengalahkan kaum Muslimin dalam Perang Badar mereka tidak juga 
berhasil sebagaimana diterangkan oleh Hadis yang diriwayatkan oleh 
Ahmad dan an-Nasti: 


Hn Ketat Da D3 Sa EUR uh Hn dat as ui ah 


“Ya Allah siapa di antara kami yang telah memutuskan tali persaudaraan dan 
membawa sesuatu agama yang tidak dikenal, maka hancurkanlah ia sebelum 
terbitnya fajar, maka yang demikian itu adalah sebagai permintaan 
kemenangan dari padanya (untuk Rasulullah). (Riwayat Ahmad dan an- 
Nasti). 


M enurut riwayat as-Suddi yang berasal dari M ujahid, diceritakan bahwa 
sebelum pasukan Ouraisy berangkat ke medan perang mereka berdoa : 


AN aa Ae Ke BA as 
(MA AN JS PAN 259 abal KST) sora SE Sat SAN NU, 
2 


“Orang-orang musyrikin pada waktu keluar dari kota Mekah menuju Badar, 
telah memegang tirai Ka'bah kemudian mereka memohon kemenangan 
kepada Allah dan berkata: “Aduhai Tuhan berilah kemenangan kepada 
pasukan yang paling tinggi (derajatnya) kepada golongan yang paling mulia 
dan kepada kiblat yang paling baik.” Maka turunlah ayat: Jika kamu (orang 
musyrikin) mencari keputusan. 


Kesimpulan 

1. Allah swt melarang kaum Muslimin lari dari pertempuran. Lari dari 
pertempuran hanya dibolehkan untuk mengatur siasat perang atau untuk 
bergabung dengan pasukan yang lain agar pasukan bertambah kuat. 

2. Lari dari pertempuran tanpa alasan yang dibenarkan, hukumnya adalah 
dosa besar. 

3. Perjuangan untuk menegakkan agama tauhid senantiasa mendapat 
perlindungan dari Allah sedangkan berjuang membela kebatilan akan 
menderita kekalahan. 


592 8. AL-ANFAL Juz 9 


4. Kemenangan kaum Muslimin dalam Perang Badar terhadap kaum 
musyrikin telah cukup menjadi bukti bahwa kekuatan mutlak ada di 
tangan Allah swt, dan Allah Y ang Berkuasa untuk memberikan kekuatan 
kepada makhluknya. 


LARANGAN BERPALING DARI PERINTAH ALLAH 
DAN RASUL-NYA 


Le Lebat Karan eatpa ki Ae EL. aah 
Pa sasak Tek B3 MSN GAN ANA 
ala 


AA Tek An ear SETAN KTI 
BLKEN PB EP, BESI 
a23 DASAR SAR BI maa 


Oo 


Terjemah 

(20) Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul- 
Nya, dan janganlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar 
(perintah-perintah-Nya), (21) dan janganlah kamu menjadi seperti orang- 
orang (munafik) yang berkata, “Kami mendengarkan,” padahal mereka tidak 
mendengarkan (karena hati mereka mengingkarinya). (22) Sesungguhnya 
makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah 
ialah mereka yang tuli dan bisu (tidak mendengar dan memahami kebenaran) 
yaitu orang-orang yang tidak mengerti. (23) Dan sekiranya Allah 
mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat 
mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya 
mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. 


Kosakata: Syarrad-dawab —!55JI,5 (al-A nfal/8: 22) 


Kata dawab adalah jamak dari kata dabbah, yang akar maknanya adalah 
rayap. Ia terambil dari kata dabba-yadubbu-dababan yang artinya berkisar 
antara merayap, melata, dan berjalan pelan-pelan. Kata dabbasy-syaikhu 
berarti orang tua itu berjalan pelan-pelan. Kata dabbah di dalam Al-Gur'an 
berarti setiap yang berjalan di muka bumi, baik yang berakal (manusia) atau 
tidak berakal. Namun dalam penggunaan sehari-hari, kata dabbah berarti 
binatang tunggangan. Al-Gur'an menggunakan kata ini ada kalanya 


Juz 9 8. AL-ANFAL 593 


menunjuk khusus kepada binatang, dan ada kalanya mencakup binatang dan 
manusia. Kata dabbatul-minal-arxi yang terdapat dalam surah an-N aml ayat 
82 merupakan binatang melata yang dikeluarkan Allah di akhir zaman 
sebagai pertanda akan dekatnya hari Kiamat. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah melarang kaum Muslimin membantah 
ketentuan Allah dan Rasul-Nya, baik dalam permulaan peperangan ataupun 
pada saat berlangsungnya. Kemudian menerangkan pula sikap orang-orang 
mukmin yang benar, yaitu menaati Allah dan Rasul-Nya. Pada ayat ini Allah 
memerintahkan kaum Muslimin agar menaati Allah dan Rasul-Nya serta 
melarang mereka berpaling dari agama Allah, yaitu Islam. 


Tafsir 

(20) Allah menyeru orang-orang mukmin agar menaati Allah dan Rasul- 
Nya. Menaati Allah dan Rasul-Nya dalam ayat ini ialah melaksanakan jihad, 
berjuang untuk membela agama tauhid dan meninggalkan kampung halaman 
serta mempergunakan harta benda dan jiwa apabila diperlukan, dan 
melarang orang-orang mukmin berpaling dari pada perintah-Nya, sedang 
pada waktu itu mereka telah mengetahui dan mendengar seruan untuk 
menaati perintah-Nya dan membantu perjuangannya. 

Dimaksud mendengar dalam ayat ini ialah memahami seruan Rasul serta 
membenarkannya. Sebagai seorang mukmin semestinya ia mengatakan pada 
waktu mendengar seruan Rasul “sami'na wa a'a'na” (kami mendengar dan 
menaati), sebagaimana firman A Ilah: 


NA tania Sana De & - 2 aah PN Pe 
NASA OTK 
anna, 


Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada 
Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan (perkara) di antara mereka, 
mereka berkata, “Kami mendengar, dan kami taat.” Dan mereka itulah 
orang-orang yang beruntung. (an-N yr/24: 51) 

Dan firman Allah lagi: 


at » AA GB AhApu “A Pee AA 
Cab Ae II A3 3 LA KN 


“Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari Rasul-Rasul-Nya.” Dan 
mereka berkata,“K ami dengar dan kami taat." (al-B agarah/2: 285) 


594 8. AL-ANFAL Juz 9 


Yang dimaksud dengan mendengar seruan Rasul dalam ayat ini ialah 
menaati semua perintah Allah yang disampaikan kepadanya dengan 
perantara wahyu. 

(21) Allah melarang orang-orang mukmin berbuat sebagai orang-orang 
munafik dan orang-orang kafir apabila mendengar seruan Rasul, mereka 
berbuat seolah-olah mendengar seruan itu, tetapi sebenarnya hati mereka 
mengingkarinya. M aka kaum M uslimin pun dilarang berbuat seperti mereka, 
yang kelihatannya mendengarkan seruan Nabi dengan penuh perhatian, 
padahal mereka tidak menaruh perhatian sedikit pun apalagi 
melaksanakannya. 

Dalam ayat ini orang-orang munafik dinyatakan sebagai orang-orang 
yang tidak mau mendengarkan perkataan Nabi, yaitu memeluk agama Islam, 
hal ini memberikan petunjuk bahwa mereka tidak mau membenarkan sama 
sekali apa yang diserukan Nabi itu. 

A lah berfirman: 


& Peta 


CI SUCA GAS IN IE Ir 32 ANN 5 Se Hantaran 


. 
ae . 


Mania Aa Atusah -, 2055 AN 4 
OP AOA LA PA TOM 


Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu 
(M uhammad), tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata 
kepada orang yang telah diberi ilmu (sahabat-sahabat Nabi), “Apakah yang 
dikatakannya tadi?” M ereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh 
Allah, dan mengikuti keinginannya. (M uhammad/47: 16) 


(22) Allah menyamakan orang-orang munafik itu dengan binatang yang 
paling buruk, karena mereka itu tidak mau mempergunakan pendengarannya 
untuk mengetahui seruan-seruan yang benar dan tidak memperhatikan 
nasihat-nasihat yang baik. 

Orang-orang munafik disamakan dengan binatang dalam ayat ini, 
bukanlah fisik mereka seperti binatang, tetapi sifat kejiwaan merekalah yang 
seperti binatang. Mereka menolak pengertian dari firman Allah dan tidak 
mau memikirkan dan memahami kebenaran. Dalam hal ini mereka tidak mau 
membedakan mana seruan yang benar dan mana ajakan yang salah dan mana 
itikad yang benar serta mana kepercayaan yang salah. 

Sebagai alasan yang lain dipersamakannya mereka dengan binatang 
adalah karena tidak mau menuturkan kebenaran, seolah-olah mereka tidak 
berfikir, karena mereka menyia-nyiakan akal mereka sehingga tidak dapat 
menuturkan kebenaran itu sebagaimana mestinya. Seandainya mereka 
menggunakan akal, tentulah mereka mau mendengarkan seruan Rasul serta 
mau mengikutinya. 


Juz 9 8. AL-ANFAL 595 


Di dalam ayat ini atau ayat yang lain Allah, menerangkan bahwa orang- 
orang munafik itu lebih sesat dari binatang. 
Firman Allah: 


Eaja AAr Eri RAN SA SG Aap — REA, 
MEN AA AA AN co Kei 


“Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan 
manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk 
memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka 
mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakan untuk mendengar (ayat-ayat 
Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. M ereka itulah 
orang-orang yang lengah." (al-A “r#/7: 179) 


Pendengaran dan penglihatan tidak dapat dibuat manusia, karena 
keduanya bertalian dengan jiwa, dengan hidup. Tidak bisa diharapkan dari 
benda mati yang tidak mempunyai pendengaran dan penglihatan itu. Bahkan 
pendengaran dan penglihatan yang hidup tidak berfungsi jika tidak 
diarahkan. 

(23) Allah memberikan pernyataan terhadap orang-orang munafik dan 
orang-orang musyrik bahwa andaikata mereka mempunyai kemauan untuk 
beriman dan harapan untuk mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh 
Rasulullah, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Tetapi 
lantaran bakat mereka, untuk menerima petunjuk Allah telah dikotori dengan 
noda-noda kemusyrikan dan kenifakan, maka tidak ada jalan lain lagi untuk 
mengarahkan bakat-bakat mereka untuk menerima petunjuk. 

Seumpama Allah menjadikan mereka dapat memahami seruan Rasul itu 
tentulah mereka enggan melaksanakan apa yang mereka dengar, apa lagi 
untuk mengamalkannya, karena di dalam hati mereka telah bersarang 
keingkaran dan kekafiran. Dari firman Allah itu dapat dipahami bahwa 
derajat orang yang mendengarkan seruan Rasul itu bertingkat-tingkat. 

1. Ada orang yang sengaja tidak mau mendengarkan seruan Rasul secara 
terang-terangan dan menyambutnya dengan permusuhan sejak semula, 
karena mereka merasa bahwa seruannya itu akan menghancurkan 
keyakinannya. 

2. Ada orang yang mendengarkan seruan Rasul, akan tetapi tidak berniat 
untuk memahami dan memikirkan apa yang diserukan, seperti orang- 
orang munafik. 

3. Ada orang yang mendengarkan seruan Rasul dengan maksud mencari 
kesempatan untuk membantah dan menolaknya. Hal serupa ini dilakukan 


596 8. AL-ANFAL Juz 9 


oleh orang-orang musyrik dan ahli kitab yang mengingkari kebenaran 
ayat Al-Our'an. 

4. Ada orang yang mendengarkan dengan maksud ingin memahami dan 
memikirkan seruan Rasul. Tetapi adakalanya ajaran Islam itu dijadikan 
sebagai pengetahuan yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu dan 
adakalanya ajaran Islam itu dijadikan bahan pembicaraan dan sasaran 
kritikan. Perbuatan ini dilakukan oleh kebanyakan orang-orang orientalis. 


Kesimpulan 

1. Berpaling dari perintah Allah dan Rasul-Nya adalah perbuatan yang 
terlarang. 

2. Orang-orang yang berpura-pura mendengarkan seruan Rasul tetapi pada 
hakikatnya ia tidak mau menerima dan mengamalkannya, adalah 
perbuatan orang-orang munafik. 

3. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan seruan Nabi dan Rasul, 
Allah menyamakannya dengan binatang bahkan lebih buruk. 


KEWAJIBAN MENAATI PERINTAH ALLAH 
DAN RASUL-NYA 


Se Kasal) JAS AK ENG NG 
SIANG AANG BA 
TAN Seo da KET Gea nae 
remang: NEK EAR a Ex SIS Saat sir Ta 
OI EKB ABRI ph 


A 
» 


Terjemah 

(24) Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan 
Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan 
kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara 
manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan 
dikumpulkan. (25) Dan periharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya 


Juz 9 8. AL-ANFAL 597 


menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa 
Allah sangat keras siksa-Nya. (26) Dan ingatlah ketika kamu (para 
M uhajirin) masih (berjumlah) sedikit, lagi tertindas di bumi (Mekah), dan 
kamu takut orang-orang (M ekah) akan menculik kamu, maka dia memberi 
kamu tempat menetap (Medinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan 
pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki yang baik agar kamu 
bersyukur. 


Kosakata: Fitnah 2: (al-Anfal/8: 25) 


Kata fitnah terambil dari kata fatana-yaftinu-fitnah. Akar maknanya 
adalah fatana a@ Gahaba yang berarti memasukkkan emas ke dalam api untuk 
menilai kadarnya. Makna demikian terdapat dalam surah al-Buruj ayat 10. 
K ata dinar maftun berarti dinar yang telah teruji kualitasnya. 

Al-Gur'an menggunakan kata fitnah untuk berbagai makna. Sebagian 
besarnya memiliki arti ujian. Makna fitnah pada ayat yang sedang ditafsirkan 
ini adalah siksaan. Pada beberapa tempat lain, kata ini memiliki yang sedikit 
berbeda. Di antaranya adalah: bencana dan kekacauan (al-M a'idah/5: 71, al- 
Anfal/8: 73), gangguan (al-Anfal/8: 39), dan siksaan (aj-taffat/37: 63). 
Secara garis besar, bila kata fitnah dikaitkan dengan orang-orang yang 
beriman maka ia berarti ujian, dan bila dikaitkan dengan orang-orang kafir 
maka ia berarti siksaan. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah melarang orang-orang mukmin menyalahi 
perintah Allah dan Rasul-Nya dan diterangkan pula sifat-sifat orang-orang 
munafik dan orang-orang musyrikin yang biasa menentang seruan Rasul. 
Juga ditegaskan akibat dari orang-orang yang tidak mau mendengar seruan 
Rasul itu. Maka pada ayat-ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang 
mukmin agar mereka memenuhi seruan Rasul dan meyakini seruan itu serta 
mengamalkannya. Dan diterangkan akibat buruk yang akan menimpa 
seluruh umat apabila di dalam kelompok umat itu berjangkit kemaksiatan 
secara merata. 


Tafsir 

(24) Allah menyerukan kepada orang-orang mukmin, bahwa apabila 
Allah dan Rasul-Nya menyampaikan hukum-hukumnya yang berguna untuk 
kehidupan mereka, hendaklah mereka menyambut seruan itu dan 
menerimanya dengan penuh perhatian serta berusaha — untuk 
mengabulkannya. Karena seruan itu mengandung ajaran-ajaran yang 
berguna bagi kehidupan mereka, seperti mengetahui hukum-hukum Allah 
yang diberikan kepada makhluk-Nya, suri teladan hidup yang dapat 
dijadikan contoh dan pelajaran yang utama untuk meningkatkan nilai-nilai 
kemanusiaan serta mengangkat kehidupan mereka kepada martabat yang 


598 8. AL-ANFAL Juz 9 


sempurna, sehingga mereka dapat menempuh jalan lurus yang mendekatkan 
diri kepada Tuhan. Akhirnya mereka akan hidup di bawah keridaan Allah: di 
dunia mereka akan berbahagia dan di akhirat akan mendapat surga. Di dalam 
ayat lain perintah mengikuti Rasul itu disertai dengan perintah 
memegangnya dengan teguh. 


Allah berfirman: 
area Ga 53 Ta aa be TAN 


“Pegang teguhlah Haa yang na LA kepadamu dan dengarkanlah.” (al- 
Bagarah/2: 93) 


oh 


M enaati Rasul hukumnya wajib, baik pada waktu beliau hidup maupun 
setelah wafatnya. Menaati Rasul ialah menaati segala macam perintahnya 
dan menjauhi larangannya yang termuat dalam Kitab Al-Our'an dan yang 
termuat pula dalam K itab-kitab hadis yang diketahui kesahihannya. 

Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar mereka betul-betul 
mengetahui bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Ungkapan 
ini mengandung banyak pengertian: 

1. Bahwa Allah menguasai hati seseorang, maka Allah-lah yang 
menentukan kecenderungan hati itu menurut kehendak-Nya. Allah 
berkuasa untuk mengarahkan hati orang kafir apabila ia menghendaki 
orang kafir itu mendapat hidayah dan menguasai hati seseorang yang 
beriman untuk menyesatkannya apabila Ia berkehendak untuk 
menyesatkan. Pengertian serupa ini terdapat pula dalam hadis yang 
diriwayatkan oleh al-Hakim dalam K itab al-M ustadrak dari Ibnu "Abbas 
dan dari sebagian besar ulama salaf. 

Hadis-hadis yang menguatkan pengertian ini antar lain bahwa Nabi 

M uhammad, seringkali mengatakan: 


Kn men SA an adas KE Ta UG 
B3 MEA WA Aa yA Sh DE Oh aki JB NE BE IG 
an IN) 

“Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas 
agamamu. Lalu Rasulullah ditanya, “Ya Rasulullah! Kami telah beriman 
kepadamu dan kepada Kitab yang engkau bawa, maka apakah yang engkau 
khawatirkan terhadap kami? M aka Rasulullah menjawab, “Y a! Sungguh hati 


itu berada di antara dua jari dari jari-jari Tuhan. Dialah Yang membolak- 
balikkannya.” (Riwayat Imam Ahmad dan at-Tirmi@ dari Anas). 


2. Bahwa Allah, menyuruh hambanya untuk bersegera menaati Allah 
sebelum terlepasnya jiwa dari tubuh, tetapi mereka tidak memperdulikan 


Juz 9 8. AL-ANFAL 599 


perintah itu. Ini berarti bahwa Allah mematikan hatinya sehingga 
hilanglah kesempatan yang baik itu, yaitu hilangnya kesempatan 
seseorang untuk melakukan amal yang baik dan usaha untuk mengobati 
hati dengan bermacam penawar jiwa sehingga jiwanya menjadi sehat, 
sesuai dengan kehendak Allah. Kata-kata membatasi adalah merupakan 
kata yang digunakan untuk pengertian mati, karena hati itulah biasanya 
yang dapat memahami sesuatu, maka apabila dikatakan hati seseorang 
telah mati berarti hilanglah kesempatan seseorang untuk memanfaatkan 
ilmu pengetahuannya. 

3. Kata membatasi (yaYulu) adalah merupakan kata-kata majaz yang 
menggambarkan batas terdekat kepada hamba. Karena sesuatu yang 
memisahkan antara dua buah barang, adalah sangat dekat kepada dua 
barang itu. 

Pengertian serupa ini dinukilkan dari Gatadah, karena pada saat 
membicarakan makna ayat, ia membawakan firman A Ilah: 


LI AA 
“Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (04/50: 16) 


Bagaimana juga perbedaan pendapat di kalangan para mufassir mengenai 
penafsiran ayat ini, tetapi hal yang tidak dapat disangkal ialah bahwa Allah 
telah membuat bakat-bakat dalam diri seseorang. Bakat baik dan bakat buruk 
kedua-duanya dapat berkembang menurut Sunnah Allah yang telah 
ditetapkan bagi manusia. Berkembangnya bakat-bakat itu bergantung pada 
situasi, kondisi dan lingkungan. Apabila seseorang dididik dengan baik, 
niscaya jiwanya akan menjadi baik. Sebaliknya apabila jiwa itu dididik 
dengan jahat, atau berada dalam lingkungan yang jahat niscaya jiwa itu akan 
menjadi jahat. Hati adalah merupakan pusat perasaan, kemampuan serta 
kehendak seseorang yang dapat mengendalikan jasmaninya untuk 
mewujudkan amal perbuatan. 

Pantaslah kalau di dalam ayat ini dikatakan, bahwa Allah membatasi 
antara seseorang dengan hatinya, karena Allah-lah Y ang lebih mengetahui 
hati nurani seseorang. Dia Y ang menguasai hati itu, karena Dialah pula yang 
menciptakan bakat-bakat yang terdapat dalam hati dan Dia pula yang paling 
dapat menentukan ke mana hati itu mengarah. 

Akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa sesungguhnya seluruh manusia 
itu akan dikumpulkan kepada Allah, di padang Mahsyar untuk 
mempertanggungjawabkan segala macam amalnya dan menerima 
pembalasan yang setimpal dengan amal perbuatan mereka. 

(25) Allah menyerukan kepada orang-orang beriman, agar memelihara 
diri mereka dari siksaan, yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang 
zalim itu saja di antara orang-orang beriman. Maksudnya ialah apabila di 
dalam suatu kaum perbuatan maksiat telah merata maka Allah akan 
menyiksa mereka itu secara keseluruhan. Siksaan itu tidak hanya bagi orang 


600 8. AL-ANFAL Juz 9 


yang melakukan kemaksiatan itu saja, akan tetapi siksaan itu akan menimpa 
mereka secara merata tanpa pilih kasih, meskipun di dalamnya terdapat juga 
orang-orang yang saleh yang berada di antara mereka itu. 

Rasulullah saw bersabda: 


20 SEL 


(ob gada) Ata Ai 


“Tidak ada suatu kaum yang sebagian besar orang-orangnya lebih terpedaya 
melakukan kemaksiatan dari yang tidak melakukan, kemudian mereka tidak 
mau mengubahnya selain Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang 
merata.” (Riwayat A Ymad dari Jarr) 


Oleh sebab itulah di dalam masyarakat ada institusi yang mengurus 
kemaslahatan dan mengurus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lembaga ini 
hendaknya bertugas meneliti kemaksiatan yang timbul dalam masyarakat, 
serta berusaha pula untuk mencari cara-cara pencegahannya. Juga lembaga 
ini berusaha untuk menggiatkan masyarakat melakukan segala yang 
diperintahkan oleh agama dan menghentikan segala sesuatu yang dilarang. 
Apabila kemaksiatan itu telah merata, dan masyarakat telah melupakan 
agama, maka bencana yang akan menimpa masyarakat itu tidak hanya akan 
menimpa suatu kelompok atas golongan tertentu saja, tetapi bencana itu akan 
dirasakan oleh anggota masyarakat, secara keseluruhan dan merata. 

Di akhir ayat ini Allah memperingatkan orang-orang mukmin agar 
mereka itu mengetahui bahwa Allah amat pedih siksaan-N ya. Siksaan Allah 
ditimpakan atas siapa saja yang melanggar hukum-N ya. Ancaman Tuhan 
yang sangat keras ini akan berlaku apabila kejahatan itu telah merajalela dan 
merata di segenap anggota masyarakat itu tanpa pandang bulu. Sedangkan 
ancaman-ancamannya di akhirat ditimpakan kepada orang-orang, yang 
melakukannya sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh 
orang itu. 

(26) Allah mengingatkan kaum Muslimin kepada nikmat Allah yang 
telah diberikan kepada mereka pada peristiwa hijrah. Pada saat itu mereka 
yang berhijrah dari Mekah ke Medinah berjumlah sedikit, dan mereka 
termasuk golongan yang tertindas. Pada saat permulaan Islam, kaum 
Muslimin merasa khawatir apabila orang-orang musyrik Guraisy menculik 
mereka. Kemudian Allah menghilangkan kekhawatiran itu. Allah, 
memberikan tempat yang aman buat mereka yaitu Medinah. Sesudah itu 
Allah, memberikan pertolongan kepada kaum Muslimin sehingga mereka 
menjadi umat yang kuat, baik berupa pertolongan yang diberikan oleh orang- 
orang Anjar ketika beliau dan pengikut-pengikutnya berada di M edinah, 
ataupun bantuan-bantuan Allah yang diberikan ketika mereka berhadapan 
dengan kaum musyrikin dalam Perang Badar. 


Juz 9 8. AL-ANFAL 601 


Allah juga mengingatkan kepada kaum Muslimin kepada nikmat-N ya 
yang lain yaitu rezeki yang baik dan halal, baik berupa kemakmuran bumi 
Medinah yang mereka alami ataupun kemenangan dalam Perang Badar. 
Nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kaum Muslimin yang 
disebutkan dalam ayat-ayat ini, adalah untuk memberikan rangsangan agar 
kaum M uslimin mensyukuri nikmat-nikmat itu. 


Kesimpulan 

1. Orang-orang mukmin wajib memenuhi seruan Rasul dan menyampaikan 
seruan itu kepada seluruh manusia, agar mereka hidup berbahagia. 

2. Allah swt Maha Mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati sanubari 
seseorang. Maka tiap-tiap orang mukmin hendaknya berbuat sesuai 
dengan hati nuraninya yang telah diisi iman itu. 

3. Di dalam suatu masyarakat hendaknya ada seseorang/sekelompok yang 
bertugas untuk memberantas kemaksiatan dan mengarahkan masyarakat 
kepada amal perbuatan yang baik. Apabila tidak ada yang bertindak 
sedangkan di dalam masyarakat itu kemaksitan telah merajalela dan 
merata, maka Allah akan mengazab masyarakat itu dengan azab secara 
merata tanpa pandang bulu. 

4. Mensyukuri nikmat Allah adalah suatu keharusan bagi seorang hamba, 
sedangkan mengingkarinya adalah termasuk perbuatan tercela dan 
diancam dengan ancaman keras. 


LARANGAN BERKHIANAT DAN HIKMAH BERTAKWA 


Oa TKA PO AAA #3 Peran Ketaipa SIKA Kena 
Cu TA ARYA Kira Ie 
PA Ai KO A KERR BIA BETA FA 

Opsa La sah 
Terjemah 


(27) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati 
Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (28) Dan ketahuilah 
bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan 
sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. (29) Wahai orang-orang 
yang beriman! Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan 


602 8. AL-ANFAL Juz 9 


memberikan furgin (kemampuan membedakan antara yang hak dan batil) 
kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni (dosa- 
dosa)mu, A Ilah memiliki karunia yang besar. 


Kosakata: Aminat cUWI (al-Anfal/8: 27) 


Kata amanat adalah jamak dari kata amanah, yang berarti sesuatu yang 
dipercayakan kepada seseorang, lawan dari kata khiyanah. Kata ini terambil 
dari kata amina-ya' manu-amanan, yang berarti aman. Darinya diambil kata 
amanah atau aman atau amn berarti aman-tentram, namun yang digunakan di 
dalam Al-Our'an adalah kata amanah dan amn. Orang yang mengemban dan 
menjaga amanah akan hidup aman dan tentram. Al-Gur'an menggunakan 
kata amanah untuk menunjukkan arti tugas-tugas keagamaan (al-A Yzab/33: 
72), hak-hak Allah dan hamba-hamba-Nya (an-Nisa'/4: 58), dan hutang (al- 
Bagarah/2: 283). Dan sebagian besar arti kata ini di dalam Al-9ur'an adalah 
amanat atau kepercayaan. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah swt memerintahkan kaum M uslimin agar 
memenuhi seruan Rasul, menaati dan melaksanakan hukum-hukum-N ya, 
Allah juga mengingatkan kaum Muslimin agar memelihara kepentingan 
umum, mencegah segala macam bencana dan kemaksiatan yang dapat 
merusak kepentingan umum. M aka pada ayat-ayat ini Allah melarang kaum 
Muslimin mengkhianati janji mereka, dan wajib menaati hukum-hukum 
Allah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, baik ketentuan yang 
mengatur hubungan antara hamba dengan Khalik ataupun hubungan antara 
sesama hamba, dan sebagai dasar bagi mereka untuk menegakkan hukum- 
hukum Allah ialah takwa. 


Tafsir 

(27) Abdullah bin Abi Gatadah berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan 
Abu Lubabah pada ketika Rasulullah saw, mengepung suku Gurai$ah dan 
memerintahkan mereka untuk menerima putusan Sa'ad. Sesudah itu 
OuraiSah berunding dengan Abu Lubabah tentang menerima putusan Sa' ad 
itu, karena keluarga Abu Lubabah dan harta bendanya berada dalam 
kekuasaan mereka. Kemudian @Gurai$ah menunjuk ke lehernya (yakni 
sebagai tanda untuk disembelih). Abu Lubabah berkata, “Sebelum kedua 
telapak kakiku bergerak, aku telah mengetahui bahwa diriku telah berkhianat 
kepada Allah dan Rasul-Nya.” Kemudian ia bersumpah tidak akan makan 
apa pun sehingga ia mati, atau Allah menerima taubatnya. Kemudian ia pergi 
ke mesjid dan mengikat dirinya ke tiang, dan tinggal beberapa hari di sana 
sehingga jatuh pingsan, karena badannya sangat lemah. Kemudian Allah 
menerima taubatnya. Dan ia bersumpah, bahwa dia tidak boleh dilepaskan 
dirinya dari ikatannya selain oleh Rasulullah sendiri. Kemudian ia berkata, 


Juz 9 8. AL-ANFAL 603 


“Hai Rasulullah! Saya bernazar untuk melepaskan hartaku sebagai sadagah." 
Rasulullah bersabda, “Cukuplah bersadagah sepertiganya.” (Riwayat Sa'ad 
bin Manjur dari Abdillah bin Abi @atadah). 

Allah menyeru kaum Muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah 
dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka 
laksanakan, melanggar larangan-larangan-N ya, yang telah ditentukan dengan 
perantaraan wahyu. Tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan 
kepada mereka, yaitu mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut 
ketertiban umat, seperti urusan pemerintahan, urusan perang, urusan perdata, 
urusan kemasyarakatan dan tata tertib hidup masyarakat. Untuk mengatur 
segala macam urusan yang ada dalam masyarakat itu diperlukan adanya 
peraturan yang ditaati oleh segenap anggota masyarakat dan oleh pejabat- 
pejabat yang dipercaya mengurusi kepentingan umat. 

Peraturan-peraturan itu secara prinsip telah diberikan ketentuannya 
secara garis besar di dalam Al-9Gur'an dan Hadis. Maka segenap yang 
berpautan dengan segala urusan kemasyarakatan itu tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Karenanya segenap peraturan 
yang menyangkut kepentingan umat tidak boleh dikhianati, dan wajib ditaati 
sebagaimana mestinya. Hampir seluruh kegiatan dalam masyarakat ini 
berhubungan dengan kepercayaan itu. Itulah sebabnya maka Allah, melarang 
kaum Muslimin mengkhianati amanat, karena apabila amanat sudah tidak 
terpelihara lagi berarti hilanglah kepercayaan. Apabila kepercayaan telah 
hilang maka berarti ketertiban hukum tidak akan terpelihara lagi dan 
ketenangan hidup bermasyarakat tidak dapat dinikmati lagi. 

Allah menegaskan bahwa bahaya yang akan menimpa masyarakat 
lantaran mengkhianati amanat yang telah diketahui, baik bahaya yang akan 
menimpa mereka di dunia, yaitu merajalelanya kejahatan dan kemaksitan 
yang mengguncangkan hidup bermasyarakat, ataupun penyesalan yang abadi 
dan siksaan api neraka yang akan menimpa mereka di akhirat nanti. 

Khianat adalah sifat orang-orang munafik, sedang amanah adalah sifat 
orang-orang mukmin. M aka orang mukmin harus menjauhi sifat khianat itu 
agar tidak kejangkitan penyakit nifak yang dapat mengikis habis imannya. 


Anas bin Malik berkata: 
LA Gps Ng SAY HS MY" JB 9 ale AI Calo AI Sip Kbs Ge 
(SL og Ol 02 Ole plg aadalyy) "IA 


“Rasulullah saw pada setiap khutbahnya selalu bersabda: “Tidak beriman 
orang yang tak dapat dipercaya, dan tidak beragama orang yang tak dapat 
dipercaya.” (Riwayat AYmad dan Ibnu ! ibbtn dari Anas bin Malik) 


604 8. AL-ANFAL Juz 9 


Sabda Nabi saw: 
08 ms al, ) Ot Ga BIG Cal 263 Ify LAS SAS II 15 LAN 
(S3 el 


“Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila menuturkan kata-kata ia 
berdusta, dan apabila berjanji ia menyalahi, dan apabila diberi kepercayaan 
ia berkhianat.” (Riwayat M uslim dari Abu Hurairah) 


(28) Allah memperingatkan kaum Muslimin agar mereka mengetahui 
bahwa harta dan anak-anak mereka itu adalah cobaan. Maksudnya ialah 
bahwa Allah menganugerahkan harta benda dan anak-anak kepada kaum 
M uslimin sebagai ujian bagi mereka itu apakah harta dan anak-anak banyak 
itu menambah ketakwaan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya serta 
melaksanakan hak dan kewajiban seperti yang telah ditentukan Allah. 
Apabila seorang muslim diberi harta kekayaan oleh Allah, kemudian ia 
bersyukur atas kekayaan itu dengan membelanjakannya menurut ketentuan- 
ketentuan Allah berarti memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah 
ditentukan Allah terhadap mereka. Tetapi apabila dengan kekayaan yang 
mereka peroleh kemudian mereka bertambah tamak dan berusaha menambah 
kekayaannya dengan jalan yang tidak halal serta enggan menafkahkan 
hartanya, berarti orang yang demikian ini adalah orang yang mengingkari 
nikmat A Ilah. 

Dalam kehidupan manusia di masyarakat, harta benda adalah merupakan 
kebanggaan dalam kehidupan dunia. Sering orang lupa bahwa harta benda 
itu hanyalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada mereka, sehingga 
mereka kebanyakan tertarik kepada harta kekayaan itu dan melupakan 
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. 

Demikian juga anak adalah salah satu kesenangan hidup dan menjadi 
kebanggaan seseorang. Hal ini adalah merupakan cobaan pula terhadap 
kaum Muslimin. Anak itu harus dididik dengan pendidikan yang baik 
sehingga menjadi anak yang saleh. Apabila seseorang berhasil mendidik 
anak-anaknya menurut tuntutan agama, berarti anak itu menjadi rahmat yang 
tak ternilai harganya. Akan tetapi apabila anak itu dibiarkan sehingga 
menjadi anak yang menuruti hawa nafsunya, tidak mau melaksanakan 
perintah-perintah agama, maka hal ini menjadi bencana, tidak saja kepada 
kedua orang tuanya, bahkan kepada masyarakat seluruhnya. Oleh sebab itu, 
wajiblah bagi seorang muslim memelihara diri dari kedua cobaan tersebut. 
Hendaklah dia mengendalikan harta dan anak untuk dipergunakan dan 
dididik sesuai dengan tuntutan agama serta menjauhkan diri dari bencana 
yang ditimbulkan oleh harta dan anak tadi. 


Juz 9 8. AL-ANFAL 605 


Allah menegaskan bahwa sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang 
besar. Maksudnya ialah barang siapa yang mengutamakan keridaan Allah 
dari pada mencintai harta dan anak-anaknya, maka ia akan mendapat pahala 
yang besar dari sisi Allah. Peringatan Allah agar manusia tidak lupa kepada 
ketentuan agama lantaran harta yang banyak dan anak yang banyak 
disebutkan pula dalam ayat yang lain. 


Firman A Ilah: 
. ana Aa P La “SS pm 
TE AAN ANA G3 SIA KE HA GAN GT 
2. Pad 
Da Teo Up Tah 


Wahai orang-orang yang beriman! janganlah harta-bendamu dan anak- 
anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat 
demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. (al-M unafigun/63: 9) 


(29) Allah menyeru orang-orang yang beriman bahwa apabila mereka 
bertakwa kepada Allah yaitu memelihara diri mereka dengan melaksanakan 
apa yang mereka tetapkan berdasar hukum-hukum Allah serta menjauhi 
segala macam larangan-Nya seperti tidak mau berkhianat, lebih 
mengutamakan hukum-hukum-N ya, Allah akan memberikan kepada mereka 
petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan 
petunjuk itu merupakan penolong bagi mereka dikala kesusahan dan sebagai 
pelita dikala kegelapan. 

Allah berfirman: 


D2 Yth tata 212 ea At Fa 1 24 Ka Ag, 
Pd Jek EA KENA AA AS asa LA MA 
3 - Anka 4 
yan Kar. | "era 
H3 AK LA 9 dg Opa ly 
Wahai orang-orang yang Na SANA kepada Allah dan 
berimanlah kepada Rasul-Nya (Muhammad), niscaya Allah memberikan 
rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan cahaya untukmu yang 


dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan 
Allah M aha Pengampun, Maha Penyayang. (al-! ad3d/57: 28) 


Allah menjanjikan kepada mereka itu akan menghapus segala kesalahan 
mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka lantaran mereka itu bertakwa, 
dan diberi pula furgin, sehingga mereka dapat mengetahui mana perbuatan 
yang harus dijauhi, karena dilarang Allah, serta dapat pula memelihara 
dirinya dari hal-hal yang membawa kepada kerusakan. Orang-orang yang 
mendapat pengampunan Allah berarti ia hidup bahagia. Hal yang demikian 
ini dapat mereka capai karena karunia Allah semata. 


606 8. AL-ANFAL Juz 9 


Allah menegaskan bahwa Allah mempunyai karunia yang besar karena 


Dialah yang dapat memberikan keutamaan kepada makhluk-Nya, baik 
keutamaan kepada hamba-Nya di dunia ataupun maghfirah dan surga-N ya 
yang diberikan kepada hamba-Nya yang dikasihi di akhirat. 


Kesimpulan 


15 


Orang-orang mukmin dilarang mengkhianati hukum-hukum yang telah 
ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta dilarang mengkhianati amanat 
yang dipercayakan kepada mereka. 


. Harta benda dan anak-anak adalah cobaan bagi orang-orang yang 


beriman. K edua-duanya akan menjadi rahmat apabila dapat dikendalikan 
menurut ketentuan-ketentuan Allah. Akan tetapi bila tidak dapat 
dikendalikan sesuai dengan ketentuan Allah, maka harta dan anak-anak 
itu akan menjadi bencana bagi diri mereka dan bagi masyarakat. 


. Takwa adalah sebagai landasan utama bagi kehidupan orang-orang 


mukmin, dan hidayah A Ilah diberikan kepada orang-orang yang bertakwa 
agar mereka dapat hidup berbahagia dan terlepas dari dosa. 


Juz 9 8. AL-ANFAL 607 


TIPU DAYA KAUM MUSYRIKIN 
TERHADAP NABI 


KEPING IND 
PARA NAN YEN KAN na Ka 
KRAKATAU Gea 
PENAK Ye EA MAAN ANA PI 

1 


#5, Sa Pa 3 PR ... 2x Hd 0 Ah 
SEA) 23 Tae Lag AL pom Pia er 253 


PI TAN ad Cet Ke ak AA Tote Lp, 2 ira ng lan, 3G 
PADA AMAN 3 03 OA KRS (ISIS SARAN 


aah IN Pane nana ara bata bo A0 
PAN LAN TAN UP TA ear, 


ae “233 Eng MA PAUS Lena ni ik sat 
SEWA SAS PAT SG GR AN ya PGA 
Sa SANA 


PU pebakaat Ta “sea IN er T oo Kere Lo eta tra” Pita beta ute 
1 (MK AES a 


Egg VA 
ON ea DIDI AG 


Terjemah 

(30) Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Ouraisy) memikirkan tipu 
daya terhadapmu (Muhammad) untuk menangkap dan memenjarakanmu 
atau membunuhmu, atau mengusirmu. M ereka berbuat tipu daya dan Allah 
menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. 
(31) Dan apabila ayat-ayat Kami dibacakan kepada mereka, “Sesungguhnya 
kami telah mendengar (ayat-ayat seperti ini), jika kami menghendaki niscaya 


608 8. AL-ANFAL Juz 9 


kami dapat membacakan yang seperti ini. (A I-Our' an) ini tidak lain hanyalah 
dongeng orang-orang terdahulu.” (32) Dan (ingatlah), ketika mereka (orang- 
orang musyrik) berkata, “Ya Allah, jika (Al-Gur'an) ini benar (wahyu) dari 
Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah 
azab yang pedih.” (33) Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka, selama 
engkau (Muhammad) berada di antara mereka, sedang mereka (masih) 
memohon ampunan.. (34) Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka 
padahal mereka menghalang-halangi (orang) untuk — (mendatangi) 
M asjidilharam dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak 
menguasainya? Orang-orang yang berhak menguasai(nya), hanyalah orang- 
orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (35) Dan 
salat mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepuk 
tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. (36) Sesungguhnya 
orang-orang yang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang- 
halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta 
itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan 
dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan 
dikumpulkan, (37) agar Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang 
baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagian di atas yang lain, 
lalu kesemuanya ditumpukkan-N ya, dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka 
Jahanam. M ereka itulah orang-orang yang rugi. 


Kosakata: Y aj udduna Ona (al-A nfal/8: 34) 


Kata yaj udduna terambil dari kata jadda-yaj uddu-jududan, yang artinya 
berpaling. Apabila ia mengikuti pola jadda-yajiddu, maka artinya adalah: 
tertawa senang atas apa yang didengar. Kata jadda-yajuddu digunakan Al- 
Our'an dalam fungsi sebagai kata kerja lazim (intransitif), sehingga artinya 
adalah berpaling, seperti yang terdapat dalam surah al-M unafigun/63: 5. 
Kata jadda-yajuddu sering digunakan Al-Our'an dalam fungsi sebagai kata 
muta'addi (transitif), yang artinya adalah memalingkan orang lain dari 
sesuatu. Namun, di dalam Al-Our'an jarang disebutkan obyeknya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah melarang kaum Muslimin mengkhianati 
perintah Allah dan Rasul-Nya, mengkhianati amanat yang dipercayakan 
kepada mereka serta menyuruh mereka bertakwa agar mereka terhindar dari 
perbuatan-perbuatan khianat itu. Maka pada ayat ini Allah menyebutkan 
nikmat-nikmat-N ya yang diberikan kepada Nabi dan sahabat-sahabat-N ya. 
Mereka telah diselamatkan dari tipu daya dan siksaan orang-orang 
musyrikin. Juga Allah memerintahkan kaum Muslimin agar tetap 
mempertahankan agama tauhid dari tipu-daya muslihat kaum musyrikin. 


Juz 9 8. AL-ANFAL 609 


Sabab Nuzul 

Dari Ibnu "Abbas berkata, “Pada suatu malam orang Ouraisy 
bermusyawarah di Mekah, ada yang berpendapat: besok pagi ikat 
M uhammad, yang lain berpendapat, “bunuh saja,” yang lain berpendapat, 
“usir saja.” Maka Allah memberitahu kepada Nabi niat jahat mereka, lalu Ali 
bin Abi ? alib tidur di tempat tidur Nabi, dan Nabi bersembunyi di Gua xur. 
Pada pagi hari mereka mendatangi rumah Nabi. Ketika melihat Ali, lalu 
mereka bertanya ke mana Muhammad? Ali menjawab, “saya tidak tahu,” 
lalu mereka mencari jejak Nabi. K etika sampai di Gunung xur, jejak tersebut 
hilang, lalu mereka mendekati hingga sampai Gua xur, namun ketika melihat 
sarang laba-laba di pintu Gua, mereka berkata, jika Muhammad masuk Gua 
ini pasti tidak ada sarang laba-laba. Rasulullah tinggal di Gua selama tiga 
malam”. M aka turunlah ayat 30 ini. 


Tafsir 

(30) Allah mengingatkan Nabi Muhammad dan sahabatnya tentang suatu 
peristiwa yang pernah mereka alami, pada saat mereka berada di M ekah. 
M ereka diselamatkan dari siksaan orang-orang musyrikin. K etika itu orang- 
orang kafir @uraisy merencanakan tipu-daya yang harus dilakukan terhadap 
Nabi, yaitu menawan Nabi sehingga ia tidak dapat bertemu dengan manusia 
dan tidak dapat lagi menyebarkan agama Islam, atau membunuh Nabi 
dengan cara yang menyukarkan kabilahnya untuk menuntut balas, sehingga 
tidak menyebabkan bahaya bagi siapa yang membunuhnya, atau mengusir 
Nabi dan mengasingkan ke tempat yang terpencil. 

Pada saat itu orang-orang kafir Guraisy merencanakan tipu-daya. Allah 
memberikan bantuan-Nya kepada Nabi Muhammad, yaitu Allah 
menggagalkan usaha mereka dengan jalan memerintahkan Nabi dan 
sahabatnya hijrah ke M edinah, sehingga Nabi dan para sahabatnya terhindar 
dari tipu-daya orang musyrikin. 

Allah menegaskan bahwa Dia adalah sebaik-baik pembalas tipu-daya, 
yaitu dapat mengalahkan tipu-daya orang-orang musyrikin, dan orang-orang 
kafir Guraisy yang ingin mencelakakan Nabi. 

(31) Allah menjelaskan keingkaran orang-orang Guraisy serta 
kesombongan mereka terhadap seruan Nabi, terutama ketika mendengar 
ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi. Mereka menanggapinya dengan sikap 
yang sombong. M ereka menganggap diri mereka dapat membacakan seperti 
itu. Perkataan ini adalah perkataan yang ditandaskan oleh an-Naxar bin al- 
! aris dari Bani Abdid D-#. Ia pulang pergi ke Persia dan mendengar dari 
mereka tentang Rustam dan Isfandiar dari beberapa orang 'ajam yang 
terkemuka. Dia sering bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, 
maka dia mendengar dari mereka isi K itab T aurat dan Injil. 

Lalu Allah menerangkan sebab-sebab mengapa orang-orang Ouraisy itu 
mengemukakan anggapan demikian, yaitu lantaran mereka menganggap 
ayat-ayat Al-Our'an yang dibacakan Nabi Muhammad dan pengikut- 


610 8. AL-ANFAL Juz 9 


pengikutnya menyerupai kisah-kisah yang terdapat dalam K itab Taurat dan 
Injil. Itulah sebabnya, mengapa mereka merasa sanggup untuk membacakan 
ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi. Mereka beranggapan bahwa ayat-ayat 
yang dibaca oleh Muhammad itu bukanlah wahyu, melainkan dongengan- 
dongengan orang-orang purbakala. 

Namun demikian, boleh jadi yang mengeluarkan kata-kata itu ialah an- 
Naxar, kemudian diikuti oleh yang lain. Tetapi mereka itu tidak meyakini 
bahwa ayat-ayat yang dibaca itu adalah dongengan-dongengan orang-orang 
dahulu, yang bersimpang-siur dan tidak pula beranggapan bahwa 
M uhammad yang membuat-buatnya, karena mereka tidak pernah menuduh 
M uhammad seorang pendusta. 

Allah berfirman: 


Aap STA GK »Ies 


Karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang 
zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. (al-A n' tm/6: 33) 


Dan firman Allah: 
San gia ob a17 2 EN tar TE PAN Mug pc Neena 
TE SANGE AG ANT, 
Dan mereka berkata, “(Itu hanya) dongeng-dongeng orang terdahulu, yang 


diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap 
pagi dan petang." (al-F urg#n/25: 5) 


Sebenarnya mereka bukan tidak meyakini kebenaran ayat-ayat itu, 
karena mereka sebenarnya telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu 
adalah ummi, tetapi mereka mengatakan demikian itu hanyalah untuk 
merintangi orang-orang agar tidak mau mendengarkan AI-9ur'an. 

A da pula yang beranggapan bahwa pemimpin-pemimpin Guraisy seperti 
an-Naxar bin al-! aris, Abu Jahal, dan al-Walid bin Mugirah sama-sama 
bersepakat untuk menyuruh orang agar tidak mendengarkan Al-9ur'an. 
Kemudian mereka datang ke rumah Nabi pada waktu malam untuk 
mendengarkannya dan mereka tertarik kepada Al-Our'an itu. Karena begitu 
berkesannya bacaan Al-Gur'an pada hati mereka sehingga al-Walid bin 
M ugirah mengucapkan kata-kata yang terkenal, “Sesungguhnya A I-Gur'an 
bernilai tinggi”. Itulah sebabnya mereka menghalang-halangi orang-orang 
Arab mendengarkan ayat-ayat Al-Our'an dan menjauhkan orang-orang Arab 
dari Al-@ur'an, mereka mengatakan bahwa Al-Our'an itu sihir. 

(32) Allah mengingatkan kepada orang-orang mukmin tentang suatu 
peristiwa, di mana orang-orang kafir Guraisy menentang Nabi M uhammad 
bahwa apabila benar Al-Gur'an yang disebarluaskan oleh Muhammad itu 
betul-betul diturunkan dari Allah, seperti dikatakan oleh Nabi dan dijadikan 


Juz 9 8. AL-ANFAL 611 


dasar agamanya, maka orang-orang Ouraisy meminta kepada Allah agar 
diberikan bukti, sebagai penguat perkataannya itu. Mereka minta agar 
diturunkan hujan batu dari langit atau diberi siksaan yang pedih kepada 
mereka. 

Di dalam ayat ini terdapat satu isyarat, sebenarnya orang-orang kafir 
Ouraisy tidak akan mau menjadi pengikut Nabi Muhammad, meskipun apa 
yang dikatakan Muhammad itu benar-benar ayat-ayat yang diturunkan dari 
Allah. Hal ini membuktikan bahwa mereka lebih menyukai kehancuran dari 
pada beriman kepada Muhammad. Mereka meminta kepada Allah agar 
dihujani batu dari langit atau disiksa dengan siksaan yang pedih. 

(33) Allah menerangkan kepada kaum Muslimin bagaimana sikap 
mereka menghadapi tindakan kaum musyrikin itu. Allah menyuruh kaum 
Muslimin agar membiarkan sikap mereka, karena ia tidak akan memenuhi 
permintaan mereka. Karena permintaan itu tidak sesuai dengan Sunnatullah 
dan tidak sesuai pula dengan sifat-sifat Allah yang sangat bijaksana dan 
Maha Pengasih. Allah tidak akan mengazab mereka di dunia, sebab Nabi 
diutus untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk menginsyafkan 
mereka dari kekafiran, hingga mereka menunjukkan penyesalan atas 
perbuatan mereka. Nabi diutus sebagai rahmat bukan sebagai bencana. Allah 
tidak akan mengazab mereka, selama Rasulullah berada di antara mereka. 
Allah baru mengazab mereka setelah Rasulullah hijrah ke M edinah. 

Allah menjelaskan bahwa Dia tidak akan menurunkan siksa kepada 
mereka, apabila mereka mau menghentikan keingkaran dan mau bertaubat, 
yaitu mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah dan mereka 
mau memeluk agama Islam. 

(34) Sesudah itu Allah menjelaskan bahwa A Ilah tidak akan menurunkan 
azab kepada mereka, meskipun mereka sudah pantas diberi azab, lantaran 
mereka telah menghalangi orang-orang mukmin memasuki M asjidil Haram 
untuk menunaikan ibadah haji. Azab tidak diturunkan karena Nabi 
M uhammad berada di antara mereka, dan masih ada orang-orang mukmin 
yang memohon ampun kepada Allah bersama Nabi M uhammad. 

Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu tidak berhak menguasai 
Baitullah dan daerah-daerah haram, karena mereka telah berbuat syirik dan 
telah melakukan berbagai kerusakan di daerah itu. Akan tetapi yang 
sebenarnya berhak menguasai Baitullah dan daerah-daerah haram itu 
hanyalah orang-orang yang bertakwa yang menghormati Baitullah sebagai 
tempat suci dan peribadatan, yaitu Nabi Muhammad dan pengikut- 
pengikutnya. 

Allah menegaskan bahwa kebanyakan orang-orang kafir itu tidak 
mengetahui bahwa mereka tidak berhak menguasai Baitullah dan daerah- 
daerah haram, karena mereka bukanlah penolong-penolong agama. Dan 
yang berhak menguasai Baitullah itu hanya orang-orang yang bertakwa. 

(35) Allah menerangkan sebab-sebab mereka tidak berhak menguasai 
Baitullah, dan daerah haram, yaitu karena mereka dalam waktu beribadah, 


612 8. AL-ANFAL Juz 9 


mengerjakan tawaf, mereka bertelanjang dan bersiul-siul serta bertepuk 
aa 


£ Ao. 


A3 K3 aa Bijaf TA SIS SD EA 


Pn 


(ae or ee aan) Siah, 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra: “Orang-orang Guraisy mengitari Baitullah 
dalam keadaan telanjang, bersiul-siul dan bertepuk tangan.” (Riwayat Ibnu 
Abi ! atim dari Ibnu "A bbas). 


Dan katanya: 


Aa 


AAA Ia 5 Tua TAS ala 2 JI ol Rs Gg) 
(AS aloe ee allah Bpk) Wa OK! 


“Bahwa orang-orang Ouraisy itu, baik laki-laki maupun perempuan, 
mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. M ereka saling bergandengan 
tangan, bersiul-siul dan bertepuk tangan.” (Riwayat Ibnu Abi ! atim dari 
Ibnu 'A bbas) 


A -? asti menceritakan sebuah riwayat yang ditanyakan Nafi' bin al- 
Azrag bahwasanya dia berkata kepada Ibnu "A bbas: 


An NA pa ag AKA VI) Jis ai 25 2 
BPS gaga de Io & Nang of 3 BRA ah BU Do 
Aga Da Pa SAI AS "5 ML ag Pal 2 RE 


SME ea (JLN 3 sei 5 GI Ab JUAN 


Wika Lah ktat dng ah AN aa DP CR HA ka Up 


(Boi or SU ye seb al) SL ale 


“Beritahukanlah kepadaku tentang makna firman Allah Azza wa Jalla “Ill- 
muktan wa tajdiyah.” Ia berkata, “Al-M uktialah suara burung Ounburah 
dan Tajdiyah ialah suara burung pit sama dengan bertepuk tangan. Dan 
demikian itu ialah pada ketika Rasulullah mengerjakan salat, sedang beliau 
pada tempat di antara hajar aswad dan rukun yamani (yaitu beliau 
menghadap ke utara agar dapat mempersatukan arah Ka'bah dan Baitul 
Makdis pada suatu arah tujuan). Maka datanglah dua orang laki-laki dari 


j 


Juz 9 8. AL-ANFAL 613 


Bani Sahm yang seorang berdiri di sebelah kanan Nabi, sedang yang lain 
bertepuk tangan seramai suara burung pipit mengganggu salat Nabi saw.' 
(Riwayat A -' asti dari Nafi' bin Azrag) 


Kemudian Allah mengancam perbuatan mereka itu dengan ancaman 
yang keras, berupa azab karena kekafiran mereka itu. Siksaan ini meliputi 
siksaan dunia dan siksaan akhirat. Siksaan dunia yang mereka alami ialah 
tewasnya pemimpin-pemimpin mereka dan tertawannya tentara mereka pada 
waktu Perang Badar serta kekalahan total mereka pada saat penaklukan 
Mekah. Sedangkan siksaan mereka di akhirat ialah penyesalan yang tak 
berkeputusan ketika merasakan dahsyatnya derita akibat panasnya api neraka. 

(36) Para mufassir meriwayatkan dari Ibnu “Abbas, Mujahid, Sa'id bin 
Jubair, dan lain-lainnya sebagai berikut, “Ayat ini turun mengenai diri Abu 
Sufyan dan harta bendanya yang diserahkan untuk membiayai orang-orang 
musyrikin pada waktu Perang Badar, serta bantuannya terhadap mereka pada 
waktu perang Uhud dan lainnya.” 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa, Setelah Abu Sufyan dapat 
menyelamatkan kafilahnya (dalam Perang Badar) dengan menempuh jalan 
pantai menuju M ekah ia berjalan dengan disertai satu regu dari tentara kaum 
musyrikin menghasut orang-orang agar tidak memerangi mereka. Maka 
datanglah mereka kepada orang-orang yang mempunyai barang dagangan 
dalam kafilah seraya berkata, “Wahai orang-orang Ouraisy, ketahuilah: 
Bahwa Muhammad telah mengucilkan kamu dan membunuh pemimpin- 
pemimpinmu. Maka bantulah kami dengan mengorbankan harta bendamu 
untuk memerangi Muhammad. Barangkali kami dapat mencapai 
kemenangan dari padanya.” Kemudian mereka melaksanakan anjuran itu. 
Sa'id bin Jubir berkata, “Bahwasanya Abu Sufyan pada waktu perang Uhud 
menyewa 2.000 orang dari suku Bani Kinanah untuk memerangi Rasulullah 
selain orang Arab yang memang sudah menjadi tentara.” (Riwayat A -' asti 
dari Nafi' bin Azrag) 

Dalam ayat ini Allah menjelaskan persiapan-persiapan orang-orang kafir 
Ouraisy pada saat menjelang terjadinya Perang Badar, yaitu mereka 
mengerahkan tenaga dan harta benda mereka untuk menghalang-halangi 
tersiarnya agama Islam dan perjuangan Rasulullah. 

Betapa banyak kekuatan bala tentara yang mereka miliki dan harta benda 
yang mereka pergunakan, namun mereka akan mengalami kegagalan dalam 
menafkahkan harta benda itu, tidak lain karena perbuatan mereka seperti 
perbuatan setan yang tidak disandarkan pada pendirian yang benar. 
Akibatnya ialah penyesalan belaka, karena kekuatan jiwa dan harta mereka 
hilang tanpa faedah dan perjuangan mereka sia-sia. Kemudian perjuangan 
mereka secara berturut-turut akan dipatahkan, sehingga akhirnya yang 
menjulang tinggi hanyalah kalimat Allah semata. Allah mengancam orang- 
orang kafir dengan ancaman yang keras, bahwa pada hari Kiamat nanti 
mereka akan digiring ke dalam api neraka. 


614 8. AL-ANFAL Juz 9 


(37) Allah menjelaskan, bahwa Dia akan memberikan kemenangan 
kepada orang-orang mukmin dan memberikan kekalahan kepada orang- 
orang kafir. Maksudnya ialah untuk memisahkan golongan yang buruk dari 
yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagai kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. 

Golongan yang baik ialah, mereka yang bergerak dibawah naungan 
agama tauhid dan berjuang untuk meninggikan kalimat Allah di bawah 
pimpinan Rasulullah untuk mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah 
serta untuk menghancurkan segala sesuatu yang merintanginya. Dan 
mencegah segala sesuatu yang menjadi larangan Allah serta menghancurkan 
segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya larangan itu. Mereka ini 
berjuang dengan tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan agama. 
Sedang golongan yang buruk ialah mereka yang bergelimang dalam 
kemusyrikan dan menghalang-halangi agama Islam serta melanggar hukum- 
hukum Allah dan mengobarkan permusuhan dan kekejaman. Pemisahan 
antara kedua golongan tersebut merupakan suatu ketentuan yang berlaku 
terus. Sedang yang kekal ialah yang baik di antara kedua golongan. 

Firman Allah: 


1 Pa 2 Pe SA sak ha Arah Die 
GAS NN SAE AR 2 RE 


Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya: tetapi 
yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap di bumi. Demikianlah Allah 
membuat perumpamaan. (ar-Ra' d/13: 17) 


Allah juga menjelaskan bahwa golongan yang buruk itu akan ditumpuk 
menjadi satu tumpukan seperti barang-barang yang tidak berguna dan 
mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka Jahanam. Mereka ini 
digambarkan oleh Allah sebagai orang-orang yang benar-benar merugi 
akibat harta benda dan jiwa mereka dikorbankan kepada perjuangan yang 
sia-sia. Mereka akan mengalami penyesalan yang tak berguna lagi, karena 
mereka tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah yang sangat pedih itu. 


Kesimpulan 

1. Betapapun tipu-daya orang-orang kafir untuk menghalang-halangi 
tersebarnya dan tersiarnya agama Islam pastilah akan runtuh juga, karena 
tipu-daya itu berlawanan dengan fitrah dan kebenaran. 

2. Keengganan orang-orang musyrik mengikuti seruan Nabi Muhammad, 
bukanlah akibat seruannya itu tidak benar, akan tetapi semata-mata 
karena dipengaruhi hawa nafsu. 

3. Allah tidak akan menyiksa kaum musyrikin, selama Nabi Muhammad 
masih berada di tengah-tengah mereka, atau masih ada orang-orang 
mukmin yang meminta ampun kepada-Nya. 


Juz 9 8. AL-ANFAL 615 


4. Pengakuan orang-orang musyrik Mekah, bahwa merekalah penguasa 
Baitullah dan daerah haram, adalah tidak benar. Karena yang berhak 
menguasai Baitullah dan daerah haram itu ialah orang-orang yang berbuat 
kebaikan. 

5. Betapa pun banyaknya harta, jiwa dan pikiran orang-orang musyrikin 
yang dikorbankan untuk melenyapkan agama tauhid hasilnya adalah 
kekalahan, kerugian dan penyesalan. 

6. Sebagai akibat dari keingkaran mereka terhadap seruan Nabi M uhammad 
mereka akan mengalami siksaan yang pedih. Di dunia mereka menderita 
kerugian dan kekalahan sedangkan di akhirat mereka akan mengalami 
siksaan api neraka. 

1. Allah selalu membantu perjuangan orang-orang yang menegakkan agama 
tauhid untuk membedakan antara orang-orang yang beriman dan orang- 
orang yang kafir. 


KEWAJIBAN MEMERANGI ORANG MUSYRIK 
DAN PERINTAH MEMELIHARA AGAMA 


2 adas AA An aU AA TK Grab 
28193923 D3 ISA TA Naga ON, SAM 3 
Ly. n: ag y- Sah: 2 Jah Peta PA . 
d9 CSI, BRIO, “JAS IA 3 
rana Pa Ca CN Meh P3 dgug — au 
Soshanglayanh Tag Ubaya aa G3 

Pad # 


PN APA ANN AN eh TAI A2 ea bo 
Wee AA SA AI AA AA TAG GT ORA 


Terjemah 

(38) Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan 
kawan-kawannya), “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah 
akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu: dan jika mereka 
kembali lagi (memerangi Nabi) sungguh, berlaku (kepada mereka) sunnah 
(Allah terhadap) orang-orang dahulu (dibinasakan).” (39) Dan perangilah 
mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. 
Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha 
Melihat apa yang mereka kerjakan. (40) Dan jika mereka berpaling, maka 
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik 
pelindung dan sebaik-baik penolong. 


616 8. AL-ANFAL Juz 9 


Kosakata: Oatiluhum »'5bU (al-A nfal/8: 34) 


Kata gatilu adalah bentuk perintah dari kata gatala-yugatilu-gitalan, 
yang artinya memerangi. Akar katanya adalah gatala-yagtulu-gatlan, yang 
artinya membunuh. Apabila subyek kata gatala adalah manusia, maka 
artinya adalah memerangi. Berbeda jika subyeknya adalah Allah, maka 
artinya adalah melaknati, seperti yang terdapat dalam at-Taubah/9: 30, dan 
al-M unafigun/63: 4. Di samping makna tersebut, kata tersebut juga 
mengandung makna bahwa Allah memerintahkan orang-orang mu' min 
untuk memerangi orang-orang kafir (jihad di jalan A Ilah). 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menjelaskan tentang tipu-daya orang 
musyrikin, terhadap seruan Rasul, keingkaran mereka terhadap ayat-ayat 
yang diturunkan kepadanya, ucapan-ucapan mereka yang tidak sopan yang 
dilontarkan kepada kaum Muslimin dan perjuangan mereka untuk 
menghancurkan agama tauhid, serta akibat yang akan mereka rasakan dari 
seluruh tindakan yang mereka lakukan itu. Pada ayat ini Allah memberikan 
pernyataan kepada mereka agar mereka menghentikan tindakan-tindakan 
mereka agar menjadi umat yang selamat dari penyesalan. Apabila mereka 
tetap mengingkari, maka mereka akan diperangi sehingga keyakinan 
menyembah berhala itu musnah sama sekali. 


Tafsir 

(38) Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan pengikut- 
pengikutnya untuk menyatakan kepada orang-orang kafir Ouraisy, yaitu A bu 
Sufyan dan pengikut-pengikutnya bahwa Allah memberikan tawaran kepada 
mereka, apabila mereka mau menghentikan permusuhannya kepada seruan 
Nabi Muhammad dan menghentikan tipu-dayanya dalam menghalang- 
halangi tersebarnya agama Allah, mereka masih diberi kesempatan untuk 
bertaubat. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah 
mereka lakukan dan mereka tidak akan mengalami siksaan di akhirat. 

Demikian juga Rasulullah tidak akan memerangi mereka dan tidak akan 
menuntut balas terhadap tindakan-tindakan mereka yang telah mereka 
lakukan baik berupa penyiksaan, pengusiran, pembunuhan, perampasan, 
maupun lain-lainnya. Hal ini adalah merupakan ketentuan Islam yaitu 
mencintai perdamaian selama ajaran Islam dapat tersebar di muka bumi dan 
tidak dihalang-halangi. Akan tetapi apabila seruan agama Islam dihalang- 
halangi maka umat Islam akan bertindak terhadap orang-orang yang 
menghalang-halangi tersebut. 

Allah memberikan ancaman dan peringatan bahwa apabila mereka tetap 
tidak menghiraukan seruan itu dan mereka tetap bersikap keras dalam 
memusuhi ajaran Islam, serta menghalang-halangi dan memerangi kaum 
muslim, maka sunnah Allah yang telah berlaku terhadap orang-orang dahulu 


Juz 9 8. AL-ANFAL 617 


kembali berlaku, yaitu Allah akan membantu perjuangan orang-orang 
mukmin dan menghancurkan tipu-daya orang-orang kafir. 
Allah berfirman: 


E 2 3, aan v4 aa patas is (3 Pat 
Sesungguhnya Kami akan menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang 


beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi (hari 
Kiamat). (al-M u' min/40: 51) 


Untuk memberikan gambaran bahwa apabila orang-orang musyrikin itu 
betul-betul menghentikan tindakan mereka yang memusuhi Nabi 
M uhammad menerima seruannya dan masuk Islam, niscaya mereka dapat 
pengampunan dari Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan A mr bin al- 
2 | berkata: 


as an Gara Pl SA B3 SUNAN jt CL 
DA af fasa Lir Sa Ha Eng IS Un Bag AA 
Ag SL Oi FAN elu Ba Ka ya. As" Ju 
day) "ALS oU ta: HA ola la ob cai #nd oh AS oU 

(SAI op gyas 5 eka 


“Setelah Allah meresapkan agama Islam betul-betul ke dalam hatiku, aku 
pun datang kepada Nabi dan berkata: “Ulurkan tanganmu, aku akan 
membai'at kamu. Maka Rasulullah mengulurkan tangan kanannya, lalu aku 
menarik tanganku. Nabi bertanya: “Mengapa engkau menarik tanganmu?" 
Aku menjawab: “A ku akan menentukan suatu syarat”. Rasulullah bertanya: 
“Engkau akan mensyaratkan apa?” Aku menjawab: “Aku ingin agar Allah 
mengampuni aku.” Rasulullah bersabda: “Tidakkah engkau mengetahui hai 
Amr, bahwasanya Islam itu menghapuskan apa yang terjadi sebelumnya, dan 
bahwasanya hijrah itu telah menghapuskan apa yang sebelumnya dan haji itu 
menghilangkan dosa-dosa yang sebelumnya.” (Riwayat Muslim dari Amr 
bin al-'2 j) 


(39) Allah mengobarkan semangat juang orang-orang mukmin yaitu 
apabila orang-orang musyrikin tetap menolak seruan menghentikan 
permusuhan, Allah memerintahkan Rasulullah dan pengikut-pengikutnya 
agar memerangi mereka agar tidak terdapat lagi fitnah yang mengganggu 
umat Islam dan agamanya. Sehingga tidak akan ada lagi rasa takut dan 
kekhawatiran yang mencekam hati sanubari seseorang bila masuk agama 


618 8. AL-ANFAL Juz 9 


Islam. Hal ini adalah jaminan bagi manusia bahwa mereka mempunyai 
kemerdekaan di dalam memeluk agama dan menjalankan syariatnya. 
Allah berfirman: 


“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah 
jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.” (al- 
Bagarah/2: 256) 


Kemudian Allah menawarkan sekali lagi kepada orang-orang musyrikin 
bahwa apabila mereka menghentikan kekafiran dan permusuhan, maka A Ilah 
Maha Melihat apa yang mereka kerjakan, dan akan memberikan balasan 
kepada mereka terhadap amalan-amalan mereka. 

Rasulullah bersabda: 


Sela & MAS KG sp 3 y dy IN csi af - 


A08 ny IA Woo) JNE TE te WN AA 
(Cas 


“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka itu 
mengucapkan “L & il-ha illallt#hu”. Apabila mereka mengatakan kalimat itu, 
mereka telah memelihara darah dan harta benda mereka dari tindakanku, 
terkecuali karena ada alasan yang benar, sedang perhitungan amal mereka 
terserah kepada Allah Azza waJalla”. (Riwayat al-Bukh r? dan Muslim dari 
Ibnu Umar) 


Perintah perang ini merupakan jalan terakhir, ada ayat lain yang 
menganjurkan untuk mengajak ke jalan yang benar dengan bijaksana, seperti 
yang tercantum dalam Surah an-N aY//16 ayat 125. 

(40) Allah mengancam mereka bahwa apabila mereka tetap juga 
menolak seruan damai Rasulullah dan tetap tidak menghentikan keingkaran 
terhadap seruan Rasul serta tetap memerangi dan memusuhi kaum muslim, 
maka Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar memberitahukan 
kepada mereka bahwa Allah tetap menjadi pelindung yang akan membantu 
kaum Muslimin. Dan Allah menjamin kemenangan bagi kaum Muslimin. 
Dan Allah melarang orang-orang Islam menyerah dan merasa takut kepada 
tantangan kaum musyrikin itu. Di akhir ayat Allah menegaskan kepada kaum 
Muslimin bahwa Dialah Allah sebaik-baik Pelindung. M aka tidak akan sia- 
sialah yang meminta perlindungan-Nya. Dan memang demikianlah selalu 
terjadi dalam kehidupan manusia ini baik dari zaman dahulu sampai 


Juz 9 8. AL-ANFAL 619 


datangnya agama Islam, yaitu yang berhak menguasai bumi Allah hanyalah 
orang-orang yang saleh di antara hamba-Nya. 
Firman Allah: 


AA PB. pn 2 ta yrn Tadi 
LIA GA AB EN SN IA ANN E— I, 
“Dan sungguh, telah Kami tulis di dalam zabur setelah (tertulis) di dalam 
Az-?ikr (Lauh MahfuS), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba- 
Ku yang saleh." (al-A nbiy£/21: 105) 


Kesimpulan 

1. Kewajiban umat Islam ialah menyeru agar orang-orang kafir menganut 
agama tauhid. Dan bila mereka berhenti dari kekafiran dan dari 
memerangi kaum Muslim, maka Allah akan membalas segala amal 
perbuatan mereka dengan yang lebih baik. 

2. Islam mencintai perdamaian selama Islam tidak diperangi baik secara 
langsung ataupun tidak. 

3. Perjuangan agama Islam di dalam menegakkan agama tauhid selalu 
mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah swt. 


621 


DAFTAR KEPUSTAKAAN 


Abdul B #gi, Muhammad Fuad, Al-M u'jam al-M ufahras li Alf48 Al-Our' 
al-K ar?m, Kairo: Dt Asy-Sya' b, 1945. 

Abu Hayyan, Tafsrr al-BaYr al-M uh?', Kairo: Maktabah an-N ajr al-j aridah. 

Ahmad, Abdullah, Tafs#r Al-Gur'an al-Jal8! Hagtig at-Ta'wil, Beirut: 
M aktabah al-A mawiyah. 

Al Ajfahani, Abil @asim Husain Ragib, Al-Mufrad# f8 Gar?b Al-9ur' m, 
Kairo: M ush afa al-B #bi al-Halabi. 

Al Alusi, Syihabuddin as Sayyid, Ruh al-Ma' tni f? Tafsr Al-9ur' m al- 
'A8im Wassab'i al-M asini, Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-A rabi. 


Al Bagdzdi, Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim, Tafs8r al-Kh#zin, Kairo: 
M aktabah Tij#riyah al-K ubr-t 


Al Baix#wi, Abdullah ibn Umar, Anw #ruttanzil wa Asrirutta' wil, 


Al Fairuzzab#di, Abi Tahir Muhammad ibn Ya'gub, Tanwsr al-M igbis min 
Tafsr Ibn Abbas, Kairo: M asyhad al-H usaini. 


Al Fakhrurrzzi, At-Tafsrr al-K ab?r, Teheran: D & al-K utub al-Isl-miyah. 
Al Hakim, Assayyid Muhammad, I'jz Al-Our'#n, Kairo: D# atTa' lif. 


Al Hijazi, Muhammad Mahmud, At-Tafs8r al-W #dih, Kairo: M aktabah al- 
IstiglH al-K ubra, 1961. 


Al JajiH, Abu Bakr Ahmad, Ahkim Al-Our'an, Beirut: Dr al-K utub al- 
Arab. 


Al Jurjani, Ali ibn Muhamamd Syarif, at-Ta'r?f4t, Beirut: M aktabah Lubnan. 

Al Mahalli wa as-Sayy'i, Jalaluddin, Tafssr al- Jal#ain, Beirut: D4 al-Fikr. 

Al Mar4gi, Ahmad M ush 'afa,T afsFr al-M arzgi, Beirut: D & al-Fikri. 

Al Ox4simi, Muhammad Jamaluddin, M ahzsin at-Ta'wil, Beirut: Dt Ihyt 
al-K utub al-A rabiyah. 

Al Gam, Manna', Mabihif£ f8 Ulum Al-Our'4n, Beirut: Muassasah ar- 
RisHah. 

Al Gurtubi, Muhammad ibn Ahmad, al-J #mi' li Ahktm Al-Gur'm, Kairo: 
Dir Asy Sya'b. 

Al-Bukh4?, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, taxi al-Bukh4#, 
Singapura: Sulaiman M ar'i. 

Ali, Abdullah Y usuf, The Holy Our'an, Beirut: D & al-'A rabiyah. 

Al-Jaztir?', Abu Bakar J-bir, Aisar at-Taf4s'r, Kairo: Dr as-Saltm, 1412 
H/1992 M. 


An Nasafi, Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud, Madzik at-Tanz?l wa 
Hahtig at-Ta'w3. 


622 


Ar Rummani, (dkk.), xal#€ Rastil f8 1" Al-Our' Hn, Mekah: D# Ma'arif. 

Aj &#buni, Muhammad Ali, tafwah at-Taf4sr, Jakarta: Dt al-K utub al- 
Islimiyyah, 1420 H/1999 M. 

Aj &-#buni, Muhammad Ali, Rawzi' al-Baymm f Tafsir ? yat al-A hk4m, 
Damaskus: M aktabah al-Gazali, 1980. 

Aj & 4yny, At-Tibyn f “Ulum Al-Our' m, Beirut: D al-Fikr. 

Aj tiddiegy, T.M. Hasbi, Tafsfr al-Bayin, Bandung: al-M a' arif, 1960 

“nnnnunnan , Tafsr an-Nyr, Jakarta: Bulan Bintang, 1973. 


As Sayuti, Jalaluddin Abdurrahman, Al-ltgan f? “Ulum Al-Our' m, Kairo: 
D4 al-Fikr. 


Asy-Syauktn?, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Fath al-Oadrr, Beirut: 
D tal-Fikr, 1415 H/1995 M. 


A' “ abari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jar?r, Jimi' al-Bayan f Tafssr Al- 
Our' tn, Mesir: Mustafa al-B abi al-Halabi, 1954. 

Az Zarkasyi, Badruddin Muhammad, AI-Burh:n f? “Ulum Al-Gur' mn, Kairo: 
Isa al-Babi al-Halabi, 1972. 

Az Zuhaili, Wahbah, At-Tafssr al-Mun?r, Beirut: Dr al-Fikr al-Mu' gir, 
1411 H/1991M. 

Az-Zamakhsyari, Mahmud ibn Umar, Al-Kasysy#, Mesir: Mustafa al-B abi 
al-Halabi, 1966. 

Az-Zargmni, Muhammad Abdul 'A$im, Manihil al-'Irfin f8 "Ulum Al- 
Our' mn, Kairo: D4 IhyZil Kutub al-'A rabiyah. 

Badawi, Ahmad, Min Baligah Al-9ur'm, Kairo: D#r an-Nahxah al- 
M ijriyyah. 

Bek, Khudari, T 4'kh at-Tasyr” al-Islim?, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 
1963. 

Departemen Agama RI., Al-Gur'4n al-Kar?m dan Terjemahannya, tahun 
2002. 

Haikal, Muhammad Husain, Haytih Muhammad, Kairo: D4 al-Ma'arif, 
1977, terjemahan bahasa Inggris, The Life of Muhammad, oleh Ismail 
Ragi al-Farugi, Terjemahan Indonesia, Sejarah Hidup M uhammad, Ali 
Audah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1974. 

Hamdun, Gassin, Min Nasamit Al-Our' mm, Kairo: Dr as-Salim, 1407 
H/1986 M. 


Hambal, Al-Imam Ahmad, Musnad al-Im4m AYmad, Beirut: D4 al-Fikr, 
1978 


Ibnu al-Arabi, Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah, Ahktm Al-Our' mn, 
Kairo: Isa al-Babi al-H alabi. 


623 


Ibnu Hisytm, As-S8rah an-Nabawiyyah, Kairo: D4 at-Taufigiyah, 
terjemahan bahasa Inggris dengan pengantar dan notes, A. Guillaume, 
The Life of Muhammad, Karachi: Oxford University Press, 1970. 

Ibnu Kafir, Abil Fida' Ismail, Tafs?r Al-9ur' #n al-'A8?m, Kairo: D& Ihya' 
al-K utub al-A rabiyah. 

An Naisaburi, Nizamuddin ibn al-Hasan ibn Muhammad, Gartib Al-Our' n 
wa R49tib Al-Furgmn, Mesir: M ustafa al-B abi al-Halabi, 1938. 

Ibrahim, Muhammad Ismail, Al-Our' #n wa I'jzuhu wa al-'Ilm, Kairo: D & 
al-Fikr al-Arab. 

Jauhari, ? an wi, Al-Jawihir f8 Tafs?r Al-Our' #n al-K ar?m, Kairo: M ustafa 
al-Babi al-Halabi. 

M akhluf, Hasanain M uhammad, Kalimtt Al-Our' #n Tafs8r wa al-B ay. 

annnnnann , tafwah al-Bayan li Ma'm? Al-Gur'n, Kuwait: K ementerian 
W agaf dan Urusan K e-Islaman, 1987. 

Marmaduke, Pickthall, The Glorious Koran, London: George Allon & 
Unwin, 1976. 

Muslim, Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, Al-J #mi' aj-tafY, Beirut: D & al- 
Fikr. 

Naisaburi, Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-W #hidi, Asb4b an-Nuzul dengan 
H Hmisy an-N #sikh wa al-M ansjkh, Abu al-Gasim, M atba'ah Hindiyyah, 
1315 H., Edisi baru, Beirut: D al-K utub al-'A mmah, 1975. 


Nasir, Abdurrahman, Tafsr Tais?r ar-Rahmtn, Mekah: Muassasah M ekah, 
1398 H. 


Naufal, Abdul Razak, M u'jizat al-Arg#m wa at-T arg?m, Kairo: D & al-K utub 
al-'Arabiyah, 1961. 


Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 
0543 b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin, 


Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Bahasa Indonesia, olahan kembali Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 
1976. 


Outub, Sayyid, F? “il Al-Our' mn, Beirut: Dt al-'A rabiyah. 

Radi, As-Saifur, Talkh?j al-Bayan f? Majz# Al-9ur' m, Kairo: Dt Ihya' al- 
Kutub al-'Arrabiyah, 1955. 

Rida, Muhammad Rasyid, Tafsr al-M anx, Kairo: M aktabah al-9 #hirah. 


S#eh, Subhi, Mabthi£ P? "Ulum Al-Our'm, Damaskus: J tmiah Suriyah, 
1958. 


Shihab, Ouraish, Tafs?r Al-M isbth, Jakarta: Lentera Hati, 2002 
Sya#hin, Abduj jabur, T 4?kh Al-Our' #n, Kairo: D& al-Galam, 1966. 


624 


Syarf, Hifni Muhammad, 1'jzz Al-Our' n al-Bay4n?, Kairo: al-M ajlis al-A'- 
Lisy Syu' uni al-Islimiyyah, 1970. 

Wajdi, Muhammad Farid, Dtirah Ma' sifal-Garn al-'Isyrn. 

Wensinck, AJ., Al-Mu'jam al-Mufahras li Alf48 al-! ad?£ an-Nabaw? "an 
Kutub as-Sittah wa “an Musnad ad-Dtim? wa Muwa a' Miik wa 
M usnad AYmad ibn! anbal, Leiden: E.J. Brill, 1955. 

Yunus, Mahmud, Prof. Dr, Tafs'r Al-Gur'an Al-Karim, Jakarta: PT. 
Hidakarya Agung, 1979 M/1399 H. 


Indeks 


A 


"Abd ar-Razz49, 204 

“Abd bin Humaid, 324 

Abdullah, 250, 501, 502 
bin Abi @atadah, 603 
bin az-Zubair, 2 
bin Jahsy, 20, 21, 
bin Mas'ud, 126, 168, 229, 270, 

214 

bin Saba', 434 
bin Salam, 499, 518 
bin Ummi Maktum, 125 

“A basa, 346 

Abu 2 mir ar-Rahib, 524 

Abu ? alYah al-Anjari, 389 

Abu 8 ar, 213, 242, 243 

Abu al-'? liyah, 255 

Abu al-Faraj al-Jauziy, 203 

Abu Bakar, 396, 576, 581 

Abu Darda', 562 

Abu Daud, 581 

Abu Hanifah, 9, 221, 395 

Abu Hurairah, 31, 34, 48, 83, 114, 
143, 244, 279, 282, 326, 327, 
342, 359, 364, 397, 448, 521, 
530, 561, 572, 589, 605 

Abu Ja'far, 151 

Abu Jahal, 101, 223, 224, 334, 349, 
389, 577, 592, 611 

A bu Lubabah, 603 

Abu Maisarah, 101 

Abu Musa al-A sy'ari, 363 

Abu Muslim, 524, 561 

Abu Sa'd, 256, 318 

Abu Sufyan, 94, 334, 575, 576, 577, 
588, 614, 616, 617 

Abu Syaibah, 227 

Abu Syaikh, 223, 237, 256, 274 

Abu Ya'l4 318 

'2 d, 76, 79, 103, 236, 239, 330, 377, 
378, 379, 381, 382, 383, 385, 
386, 398, 399, 415, 429, 477 

Adam, 56, 68, 69, 70, 152, 185, 191, 
214, 232, 273, 288, 289, 304, 
306, 308, 310, 312, 314, 316, 


625 


INDEKS 


318, 323, 332, 359, 373, 425, 
520, 547, 567 

'adtwah, 4 

“Ad! bin Badda', 38 

al-'afwu, 555 

Ahli Kitab, 3, 63, 88, 195, 217, 219, 
524 

Ahlul-gurt 417 

A Ymad, 9, 19, 115, 126, 243, 261, 
214, 326, 327, 359, 360, 370, 
395, 567, 604 

al-A Yg#f, 235 

A Xzzb, Perang, 517 

al-A Xz4b, Surah, 502, 572, 603 

Ailah, 511 

Ajal, 330, 331 

'ajam, 610 

Akbir, 222 

Akinnah, 91 

Akron, 451 

2 fi “Imrin, 51, 58, 215, 384, 443, 493 

Ali bin Abi Talib, 249 

Almasih, 56, 58, 59 

'Amrbin” j, 38 

al-'“Ankabut, 82, 113, 233, 336, 393, 
497, 511 

Al-Gur'an, 2, 13, 15, 30, 35, 47, 53, 
64, 73, 75, 76, 81, 85, 87, 89, 91, 
94, 99, 102, 107, 111, 121, 131, 
133, 135, 147, 149, 151, 154, 
170, 176, 178, 180, 182, 184, 
195, 201, 215, 217, 219, 223, 
225, 221, 238, 245, 262, 263, 
213, 216, 278, 281, 286, 288, 
292, 305, 307, 312, 329, 345, 
353, 355, 358, 360, 365, 369, 398 

Alw-X, 486 

Alyasa', 64, 170 

A m439, 464 

am-inah, 603 

al-Am?n, 125, 228 

Amalek, 464 

al-A 'masy, 237 

Amerika, 15, 193, 517 

Ammz4, 126 


626 
Indeks 


Amr bin al-J amuh, 553 

Amru bin LuXay, 34, 35 

Anjar, 568, 576, 601 

al-An'4m, 4, 12, 67, 74, 82, 91, 92, 
100, 110, 118, 122, 131, 134, 
138, 145, 150, 155, 160, 161, 
165, 170, 177, 178, 182, 186, 
195, 196, 202, 211, 215, 218, 
222, 223, 226, 231, 234, 241, 
241, 255, 260, 265, 269, 275, 
2178, 281, 284, 457, 527, 542 

Anas bin Malik, 604 

al-Anbiyt, 75, 119, 228, 296, 300, 
331 

al-Anf4, 135, 183, 514, 564, 565, 
566, 568, 570, 575, 581, 587, 
593, 598, 603, 609, 617 

Apis, 450, 490 

Arab, 13, 16, 34, 49, 56, 72, 76, 79, 
82, 124, 151, 182, 188, 190, 231, 
244, 248, 253, 256, 273, 276, 
285, 291, 326, 333, 373, 385, 
421, 425, 454, 464, 468, 477, 
498, 517, 526, 543, 549, 553, 
563, 581, 611, 614 

al-A 'r4#, 6, 69, 70, 94, 112, 159, 180, 
259, 288, 290, 295, 306, 313, 
314, 323, 343, 346, 347, 348, 
349, 350, 351, 353, 409, 415, 
430, 482, 560, 565, 567, 596 

Aries, 189, 190 

“Arsy, 83, 255, 288, 355, 356, 357 

Ai bin Wail, 349 

Asar, 14, 39, 359 

aj Xtbul a'r4f, 289 

Al-Asmtul ! usna, 288, 530 

'A Er bin Iram, 385 

Aswad al-'Ans? 182 

asyhada, 520 

Asyuddah, 269 

atheisme, 64 

atom, 346, 357, 358 

al-"A uf?, 249 

Ayyub, 64, 170, 171, 172, 174 

Azab, 76, 79, 147, 229, 296, 330, 
381, 382, 410, 419, 455, 514, 612 

azlim, 16 


Baalzebub, 450 

Babilonia, 392, 516 

Badar, 76, 89, 229, 244, 388, 564, 
565, 567, 568, 575, 578, 581, 
582, 583, 584, 585, 586, 588, 
590, 591, 592, 601, 614 

Badarul K ubra, 564 

Bagawi, 47 

Barrah, 33 

B tidah 
Arab, 385 

al-Baihag?, 115, 325 

Bait al-Lahm, 39 

Baitullah, 165, 609, 612, 613, 616 

Baitulmakdis, 508, 509, 511 

bal #gul mub?n, 125 

Bal4g, 27 

al-B Higah, 265 

Bani Abdid D-#r, 610 

Bani Asad, 182 

Bani Israil, 45, 47, 49, 50, 58, 61, 65, 
124, 178, 239, 276, 334, 424, 
426, 428, 431, 451, 453, 455, 
457, 459, 461, 463, 465, 467, 
469, 472, 475, 477, 484, 487, 
490, 494, 498, 500, 505, 507, 
510, 512, 513, 576 

Bani Oujay, 101 

al-Bagarah, 4, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 
23, 41, 47, 48, 51, 53, 96, 123, 
138, 145, 154, 157, 168, 213, 
215, 273, 278, 280, 302, 303, 
313, 320, 321, 351, 377, 384, 
425, 468, 490, 491, 493, 495, 
498, 504, 506, 508, 514, 567, 
588, 590, 594, 599, 603, 619 

al-B tri", 82 

Barkil Gimad, 576 

Baj ir, 559 

Bas ah, 377 

al-Bayyinah, 59, 345 

Betlehem, 57 

Bibel, 48, 52, 56, 425, 426, 464, 486, 
490 

Big Bang, 357, 358 

Bilal, 88, 349 

Birkah, 177 


Indeks 


Budail, 38, 39 

al-Bukhar?, 5, 48, 83, 86, 114, 140, 
143, 152, 168, 180, 184, 199, 
244, 253, 262, 270, 279, 282, 
319, 342, 360, 363, 385, 389, 
398, 423, 448, 476, 521, 522, 
530, 567, 572, 589 


Cc 


Cancer, 189, 190 
Capricornus, 189, 190 
Challenger, 190 

Cina, 188 

Columbia, 190 
Cosmic Soup, 357 


D 


D #bbah, 110 

-ameam, 576 

ad-D #rugu n?, 33 

Darussalam, 230, 231 

Daud, 56, 64, 171, 172, 173, 174 
dawb, 593 


E 


Elektromagnetik, 357 
elektron, 357, 358 
Enterprise, 190 
Eropa, 517 

Ethiopia, 2, 88 


F 


Ftir, 64, 68, 104, 126, 242, 277, 305, 
314, 338, 364, 496 

fa #nah, 493 

Fakhrur Razi, 398 

fasik, 18, 37, 42, 61, 104, 118, 222, 
236, 276, 420, 422, 423, 424, 
426, 472, 477, 480, 510, 512, 
513, 555 

fatx, 403 

al-Fatk, 76, 103, 273 

Fir'aun, 288, 330, 433 

Fitnah, 451, 598 

Fujjilat, 148, 200, 359, 379 

al-Furgan, 8, 145 


627 


Gaxab, 377 
G4dir?n, 390 
Gaib mutlak, 124 
Gaib nisbi, 124 
al-G #syiyah, 8 
Gaya Tunggal, 357 
Gravitasi, 357, 358 
Greenstein 
George, 193 


| 1m, 34 
al-H 4d? 370 
al-! ad?d, 120, 606 
al-! ajj, 103, 136, 194, 294, 305, 358, 
384, 549 
ama' M asnjn, 305, 306 


I- jr 

Kosakata, 247 
Surah, 206, 292, 297, 306, 307, 394, 
395, 539, 571 


al-H kim, 221, 274, 326, 327 

Hud, 77, 111, 128, 166, 171, 175, 
221, 330, 378, 394, 395, 409, 427 

al-ujjah, 265 

Habasyah, 2, 88, 576 

Hadramaut, 379 

hadyu, 23, 26, 28 

Hajar Aswad, 102 

Hajjad bin Muhammad al-A jwar, 359 

Hamal, 189, 190 

Hamzah bin Abdil Mu“alib, 20 

Har£, 247 

Haran, 389 
bin Tarikh, 392 

Harun, 64, 170, 172, 174, 425, 437, 
440, 442, 446, 462, 464, 471, 
473, 478, 484, 487, 489, 491, 
494, 495 


628 
Indeks 


Hasan, 213, 325 
bin xabit, 48 
Hawa, 191, 214, 311, 313, 317, 319 
Herodes, 57 
hijab, 324, 478 
Hijaz, 82, 564, 576 
Hijir, 385 
hilal, 260 
hissi, 343, 356, 377, 403 
homoseksual, 328, 391, 392 
Horeb 
Gunung, 490 
Hyksos, 425, 426 


lih, 567 
Ibnu 'A bbzs, 2, 10, 47, 94, 111, 147, 
151, 184, 212, 219, 221, 223, 
233, 249, 253, 271, 338, 351, 
352, 369 
Ibnu 'Umar, 261, 262, 325 
Ibnu Ab? H#tim, 2, 126, 229 
Ibnu Abi Syaibah, 262 
Ibnu Faris, 344, 384 
Ibnu Hazm, 573 
Ibnu Hibban, 604 
Ibnu Jar3r, 34, 38, 101, 126, 255, 346, 
352 
Ibnu Juraij, 151, 227 
Ibnu Kafr, 111, 389 
Ibnu M Hah, 261, 536 
Ibnu Mardawaih, 10, 256, 364 
Ibnu Mun@r, 20, 227, 256, 584 
Ibnu Gam'ah bin Khinzif, 34 
Ibnu Sirin, 151 
Ibnu Zubair, 396 
Ibrahtm 
Surah, 130 
Nabi, 46, 51, 56, 64, 160, 162, 
163, 165, 166, 168, 170, 171, 
173, 175, 197, 253, 284, 287, 
392, 404, 468, 469, 553 
Ibrani, 56, 425, 499 
'ibrah, 417 
Idul Adha, 363 
Idul Fitri, 363 
jl, 490 
ikhtiytr, 203 


“Ikrimah, 38, 221, 524 

ilh4d, 64 

Ilyas, 64, 170, 172, 174 

Iml:g9, 269 

Imran, 425, 427 

Injil, 45, 47, 48, 49, 56, 58, 87, 88, 
89, 178, 216, 493, 497, 498, 499, 
501, 502, 610, 611 

“Irfan, 344 

Isa, 39, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 
58, 60, 61, 63, 64, 124, 140, 170, 
172, 174, 205, 227, 285, 306, 
443, 498, 500, 517 

Isfandiar, 610 

Ishak bin Basyar, 410 

Ishag, 46 

Ismail, 34, 124, 170, 172, 174, 498 

al-Isrt, 68, 106, 200, 236, 237, 249, 
211, 273, 306, 321, 364 

Israel, 490, 517 

Israiliyat, 359, 434 

Istamta'a, 231 

istidr4j, 115, 239 


Isya, 14 

Iyis bin ! imzx, 522 
J 

ja'ala, 67 


Jabir bin Abdullah, 180 

Jadyu, 189, 190 

al-| #hid, 370 

Jah?m, 3 

Jahanam, 112, 259, 304, 309, 333, 
339, 386, 405, 482, 528, 536, 
587, 596, 609, 615 

Jan'n, 161 

Jannah, 161, 340 

jannatun na'm, 3 

al-| Hiyah, 97 

jazt, 286 

Jerman, 517 

jihad, 287, 594, 617 

Jin, 161, 232, 241 

juGm, 49 

Judaism, 425 

Juraij, 151, 359 


Indeks 


K 


Ka'bah, 17, 23, 26, 27, 29, 101, 102, 
174, 321, 324, 326 

kafarat, 8, 9, 10, 11, 23, 25 

al-K ahf, 38, 47, 64, 68, 152, 299, 
305, 322, 519, 525, 581 

Kairo, 427 

Kalium, 367 

KasysyiH, 398 

Kehat, 425 

K habib, 126 

khabi£, 12 

khair, 177, 278 

khalaga, 67, 547 

khamar, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 328 

khiy1nah, 603 

khuldi, 214 

Al-K itab, 48, 524 


La'b, 92 

Lagwu, 8 

Lahw, 92 

Lauh M ahfus$, 620 

Laut Merah, 410, 428, 458, 459, 462, 
463, 464, 506, 511 

Laut Oulzum, 464, 465, 470 

Lewi, 425 

Libanon, 461 

Libra, 189, 190 

Lukas, 49, 56 

Lunar Calendar, 188 

Lugmm, 35, 82, 114, 139, 164, 168, 
251, 270, 335 

Lut, 170, 172, 174, 390, 391, 392, 
393, 394, 395, 396, 397, 411 


M 


al-Ma' sij, 359 

Ma' 4isy, 301 

ma' jum, 313 

Ma'rusyat, 255 

M aGum, 305 

M adYyra, 305 

M adyan, 396, 397, 399, 403, 404, 

407, 409, 410, 430, 472, 511 


629 


mafz#iX, 138 
M agrib, 14 
M ahsyar 
Padang, 183, 231, 233, 368, 371, 
600 


al-M #idah, 1, 4, 8, 12, 23, 27, 31, 38, 
43, 46, 56, 58, 351, 377, 384, 598 

Maimun bin Mihran, 256 

majaz, 600 

M ajnun, 161 

Majusi, 114, 221, 334, 423, 521 

M akar, 443 

M akiyah 
Surah, 64, 305, 306, 427, 564 

Mala', 372 

Malik, 9, 221, 360, 395, 426 

al-M ant, 359 

Mansur bin A bi al-A swad, 237 

M agam, 241 

al-M arig?, 281, 307 

Maryam 
Surah, 8, 58, 174, 363 

Masjidil Agsa, 174, 461 

M asjidilharam, 461, 609 

M atius, 48, 49, 54, 56, 57 

mausu', 282 

M azmur, 48 

Medinah, 38, 82, 88, 151, 175, 176, 
190, 256, 385, 404, 467, 491, 
502, 511, 512, 543, 553, 564, 
575, 586, 597, 601, 610, 612 

Mekah, 38, 76, 78, 82, 88, 101, 103, 
107, 151, 175, 176, 178, 179, 
190, 198, 224, 227, 239, 244, 
249, 253, 255, 259, 262, 276, 
285, 287, 373, 404, 417, 418, 
469, 499, 502, 511, 539, 543, 
547, 549, 575, 577, 579, 588, 
592, 597, 601, 610, 614, 616 

Mesir, 57, 425, 426, 427, 428, 429, 
432, 436, 437, 444, 445, 446, 
449, 450, 451, 453, 458, 459, 
460, 461, 464, 466, 470, 472, 
484, 485, 490, 506 

meson, 357, 358 

Midr4, 74 

AI-M ilal wan-N ihal, 451 

min agatul buruj, 190 


630 


Indeks 
M ineptah, 426 M uhammad Asad, 51 
Mizan, 189, 190 Muharam, 27 
M osaism, 425 al-M uhtad?, 370 
M oshe, 425 M uj#hid, 151 
M uj'ab bin 'Umair, 20 al-M uj#dilah, 47 
al-M u affif3n, 199, 374, 540 mujawazah al-Yag, 4 
mu' 4dah, 4 Mujrimin, 222 
mu'tabarah, 329 al-M ulk, 238, 527 
mu'tadin, 4 al-M u'minyn, 8, 66, 138, 427, 527, 
Mu' tObin Jabal, 553 538, 552, 571 
mud, 25 M umtar3n, 215 
M uhajirin, 568, 597 al-M un#figun, 606 
M uhammad, 2, 39, 46, 48, 51, 59, 64, M untaSirjn, 278, 279 
15, 11, 19, 86, 89, 94, 95, 101, M ugstil, 151 
103, 105, 107, 112, 118, 122, M ugtarifjin, 211 
124, 126, 128, 130, 134, 135, muragabah, 558 
136, 138, 147, 150, 152, 156, M usa, 2, 48, 64, 67, 124, 152, 170, 
161, 170, 175, 178, 182, 196, 171, 173, 177, 179, 205, 227, 
199, 200, 203, 205, 212, 214, 239, 275, 276, 288, 363, 398, 
216, 218, 221, 225, 227, 238, 424, 425, 427, 429, 430, 432, 
240, 242, 244, 245, 250, 259, 433, 435, 437, 440, 441, 443, 
262, 264, 266, 269, 276, 279, 444, 446, 448, 450, 452, 453, 
281, 285, 287, 292, 300, 317, 455, 457, 459, 461, 462, 464, 
321, 326, 330, 334, 354, 370, 465, 467, 469, 470, 473, 474, 
372, 378, 388, 395, 404, 417, 471, 479, 483, 484, 485, 486, 
421, 425, 427, 467, 469, 481, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 
491, 497, 499, 501, 503, 505, 493, 494, 495, 496, 498, 500, 
507, 511, 516, 517, 520, 525, 504, 506, 520, 524, 539, 576 
530, 536, 539, 541, 544, 546, M usailamah al-K aGGab, 182 
553, 555, 556, 560, 563, 565, Muslim 
567, 576, 581, 586, 591, 599, Imam, 19, 31, 48, 83, 114, 116, 
610, 612, 614, 618 143, 152, 168, 180, 184, 243, 
beriman kepada, 88, 102, 227, 244, 262, 270, 282, 283, 317, 
505, 518, 573 319, 342, 359, 363, 370, 385, 
kelahiran, 87, 88, 102, 107, 135, 389, 391, 398, 423, 448, 474, 
136, 216, 227, 498, 499, 519, 416, 500, 503, 507, 521, 530, 
560, 576 536, 538, 555, 557, 572, 581, 
kerasulan, 77, 80, 84, 85, 87, 88, 589, 605, 618, 619 
89, 92, 95, 98, 179, 180, 217, M usrif?n, 323 
224, 341, 373, 494, 497, 498, M ustadrak, 599 
499, 502, 537, 539 mut'ah, 231 
kitab, 179, 181, 182, 217, 262, muwahhidin, 484 
216, 277, 292 al-M uzzammil, 23 
sifat, 88, 101, 102, 103, 108, 125, 
152, 493, 497, 501, 611 N 
Surah, 246, 269, 462, 544, 595 
syariat, 175, 229, 231, 262, 469, nur, 68, 69 


499, 500, 503 Naxar bin al-! #i£ 94 


Indeks 


an-N aXI, 13, 32, 66, 67, 93, 102, 135, 
145, 153, 250, 266, 277, 321, 
329, 447, 513, 527, 557, 619 

an-Naba', 8 

Nablu, 510 

an-Naxar bin al-! aris, 610, 611 

nadwah, 101 

Nafi' bin Azrag, 614 

nafkah, 141, 573 

Najasyi, 2 

an-Nami, 43, 100, 102, 124, 387, 
393, 427, 433, 593 

an-Nast3 2, 322, 327 

Nasrani, 2, 4, 38, 58, 59, 60, 62, 63, 
65, 88, 114, 197, 216, 276, 277, 
219, 285, 287, 326, 336, 359, 
373, 423, 496, 497, 498, 499, 610 

Natrium, 367 

Nebukadnezar, 516 

netron, 357, 358 

Nil 
Sungai, 425, 426 

an-Nist, 4, 57, 320, 603 

Nucleosyntheses, 357, 358 

Nuh, 64, 76, 79, 170, 171, 172, 174, 
220, 288, 330, 331, 371, 373, 
374, 375, 376, 377, 378, 380, 
385, 398, 415, 417, 422, 429, 539 

nutfah, 70 


(0) 
Obesitas, 15 
Oman, 379 
Osiris, 450 

») 


Palestina, 52, 57, 426, 428, 429, 458, 
461, 464, 517 

Periclytos, 499 

Potasium, 367 

proto-galaksi, 358 

proton, 357, 358 


al-O #ri'ah, 300 
aztilu, 617 


631 


al-Oajaj, 8, 67, 76, 124, 138, 294, 
298, 425, 426, 427, 433, 446, 461 

Oaxa, 134 

al-@Gamar, 189, 381, 386, 388 

Oarn, 74 

Oaryah, 511 

Oat4dah, 151, 204 

0ti4, 134 

Oiblat, 316 

Oibti, 425 

al-Oiyimah, 199, 476 

Oulub, 421 

Ourai$ah, 603 

Ouraisy, 8, 79, 87, 89, 94, 101, 126, 
131, 150, 170, 205, 212, 216, 
221, 228, 334, 349, 388, 536, 
537, 538, 543, 547, 572, 575, 
576, 577, 578, 579, 592, 601, 
608, 610, 611, 612, 613, 614, 617 


R 


Rabbul '? lam?n, 534 

Rab? ah, 94 

Rajab, 27 

rajfah, 409, 410 

Ramses, 426, 427 

ar-R &?, 298 

Rssy, 316 

Rijs, 12, 377 

Rijzu, 457 

Rohulkudus, 45, 47, 48 

Roma, 57 

Romawi, 162, 188, 190, 427, 517 
rububiyyah, 362 

ar-Rum, 105, 305, 306, 463, 521, 528 
Rusia, 517 


Rustam, 610 

S 
as-sab' a- iwH, 288, 289 
S-ibah, 33 


Sa'3d bin Jubair, 2, 151, 256, 324 
Sa'ad bin Manjur, 603 

Sabat, 510, 511, 512, 513, 514 
(4d, 46, 570 

jadda, 609 

Safa, 205 


632 
Indeks 


aj-t #f4t, 197, 198, 216 

taihatu, 409 

sakaratul maut, 182, 183, 184 

sal tm, 132 

Saleh, 288, 383, 385, 386, 387, 388, 
389, 390, 395, 411, 425, 430 

Samiri, 473, 484, 485, 487, 490 

sammil-khiyt, 338 

samum 
angin, 410 

Sara an, 189, 190 

Saudi Arabia, 385 

sayyt#rah, 23 

iHih?n, 240 

tali H, 305, 307 

wamud, 76, 79, 103, 236, 330, 379, 
383, 385, 386, 387, 388, 389, 
398, 430, 477 

sedekah, 256, 571 

jidd3gPn, 240 

Sihir, 436, 440 

sijjil 
batu, 394 

Sinai, 464, 472, 473, 478, 483, 484, 
485, 487, 488, 490, 494, 495, 
498, 500, 506, 511, 519 

Singularity, 357 

Sodom 
Kota, 172, 392, 396 

sodomi, 391, 396, 397 

Solar Calendar, 188 

Subuh, 14 

as-Sudd3, 2, 101, 151 

duXaib, 126 

Sulaiman, 43, 56, 64, 170, 171, 172, 
174, 516 

Sunnatullah, 414, 416, 417, 418, 421, 
482, 512, 513, 563, 565, 612 

Sunni, 231 

Sup Kosmos, 357, 358 

Superforce, 357, 358 

aur, 610 

Syafa' at, 94, 184, 355 

Syafi'i, 9, 221, 395 

asy-Syahrastani, 451 

Syaibah, 94, 389 

Syam, 38, 39, 172, 461, 564, 576, 
577 


syar, 46, 278 

Syaukah, 575 

Syiah, 231 

Syiya', 281 

Syria, 461 

Syu'aib, 288, 295, 397, 398, 399, 
403, 408 

asy-Syu art, 173, 386 

syuhad-:, 240 

asy-Syyr& 111, 124, 176, 377, 406, 
413, 475, 513, 527, 543 


T 


Ta'awwuz, 557 

a -“ abrani, 115 

2 4h4 152, 312, 313, 314, 315, 433, 
441, 442, 444, 473, 484, 488 

at-Tarr3m, 266, 269 

tablig, 27 

Tabuk, 385 

taf?xu, 1 

at-Tagzbun, 23 

tahajud, 5 

at-” al tg, 318 

Tamim ad-Dar?, 38, 39 

tagarrub, 9 

Tarikh, 392 

Tastag?j una, 581 

at-T aubah, 12, 197, 236, 237, 339, 
573, 590, 617 

taugifi, 534 

Taurat, 45, 47, 48, 49, 57, 58, 87, 88, 
89, 174, 177, 178, 179, 181, 182, 
216, 275, 276, 277, 471, 472, 
473, 477, 478, 486, 489, 491, 
493, 497, 498, 499, 501, 502, 
505, 515, 517, 518, 519, 610 

tawaf, 324, 326, 328, 613 

Tawakal, 407, 408, 572 

Ta wil, 353 

“ayyib, 7 

ta'z7r, 395 

2 3n, 305, 306 

at-TirmiG, 6, 19, 219, 243, 272, 301, 
306, 317, 326, 327, 364, 407 

Tobaiah, 511 

2 ulaihah al-A sad”, 182 

Turib, 305 


Indeks 


U 


Ubadah bin damit, 567 
Ubay, 94, 556 

Uhud, 554, 582, 584, 614 
'Ulz 385 

'Umar bin Kha ab, 19, 39 
Umayyah, 94, 524 

Umm al-Oura, 178 


Ummiy, 493 
Ummul Kit4b, 111 
'urf, 343, 556 
'Utbah, 94 

W 
Wajilah, 34 


Wal'd bin M ugfrah, 94 
Walid bin Muslim, 531 
Wagr, 92 

wasaniyah, 484 
al-Wajaytal-'Asyr, 269 
Waswasa, 311 

wazn, 297 

wizr, 92, 285 

Wizr, 92 


Y 


Y 4sPn, 2, 78, 102, 126, 232, 245, 273, 
369 

Y ajdifun, 118, 275 

Y a'gub, 46, 428, 484, 498 

yaYulu, 600 

Y ahudi, 2, 4, 47, 49, 56, 58, 88, 89, 
178, 181, 182, 188, 197, 203, 
216, 261, 264, 276, 277, 279, 
285, 287, 326, 334, 336, 359, 
373, 423, 425, 434, 443, 491, 
496, 498, 499, 511, 516, 518, 
520, 524, 527, 543, 565, 610 

Y ahya, 64, 170, 172, 174 

Y akhrujun, 218 

Y amamah, 182 

Y aman, 182, 379 

Y asir, 349 

Y asyraf, 226 

Y aumul M aXsyar, 43, 368 

Y okhebed, 425 


Yordania, 392, 396, 461 
Y udea, 57 


Yunani, 56, 162, 188, 190, 499 


633 


Y unus, 64, 170, 172, 174, 427, 436 
Y usuf, 23, 48, 56, 57, 64, 140, 170, 
171, 174, 234, 425, 426, 428, 443 


Z 


z?nah, 324 
Zaid bin al-A "jam, 256 


Zakaria, 64, 170, 172, 174, 363 


zakat, 21, 237, 255, 256, 345, 493, 


496, 497, 501, 573, 574 
Zamakhsyari, 398 
a92 #riyat, 46 
Zikir, 562 
Zodiac, 190 
Zubair bin "Awwm, 52 
Zuhur, 14 


Zukhruf, 72, 82, 83, 228, 336 


Zulhijjah, 27 
Zulkaidah, 27 


az-Zumar, 141, 157, 168, 173, 228, 


308, 361, 415 
" afran, 576 
Sulmah, 68 
Sulum-, 68 


PPP 





Feraanaadi Als komisi nd aa asi IL —aS Gian Apu Pula dk 
Lagi Kao BS Ela KA ega) Tan pemli D1 Mp 
SD 1 tm 


Po AnAx Te 1 Uu, 


—B NYI Pisa 0 CS 
i— 1 





